DR. Raghib As-Sirjani 


SUNNAH 


Ne | 
» SEHARI-HARI y 
Cs 


DR. Raghih As-Sirjani 


ad 
PUSTAKA AL-KAUTSAR 
Penerbit Butu Islam Ui 


Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KOT) 


As Sinjai DR. Raghib 
358 Sunnah Nabi Sehari-tari / OR. Poghib As-Sijoni Penerjemah: Andi Muhammad Syabrin Lc Penyunting: 
Muharmas Yati Lcg- cet L- Jakarta: Pustaka A-Kzutsar, 2010, 

548 KIm.525 cm, 


ISBN :978.979.562.8225 


Judul Asli 
Ihya 395 Sunnah Nobawiyoh, Wosa!il wa Thurug wa Amoliyah 
Penulis: 

DR. Raghibass Sirjani 
Penerbit 
'Aglam, Kafro- Mesir 
Cetakan: Pertama, 2015 M / 1436 M 


Edisi Indonesia 


354 


SUNNAH NABI 
SEHARI-HARI 


Penarjamah andi Muhamad Srahrr,Le 
Penyunting Munamad Ya Lo 
Penajah Sampul Omeremo 

Penata letak Sucipto 

cetakan Pertarra,Febuuar 2019 
Penarbit PUSTAKAAL KAUTSAR 


ln. Ciinang Muara Raya 53, Jakarta Timur 13420 
Telp. 021) 8507290, 505702 Far. 85812103 
kutik & seran customertBkautsarco.id 

tama markeing@kautsarco.i,redaksi@kautsarcoid 

website Iup:/fwwvekausarco1d 


ANGGOTAIKAP DKI 
Hak tptadundung Untangundang 
larang mempatanyat tau meringankan sabnanatu satu ibuku Ii 
kedalam bentukapapun sea: kltori maupun melar, 
ae an tetas apes 2 
Knee tenun 


sa 


DuStur Ilahi 


La 


Bos Ir Ta Ala 
Wp ph hal ola BRG 2 JA 
Dil JA Vga Ie 


“Katakanlah, "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rsuk: jika 
kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul (Muhammad) 


itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu 
hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Fika kamu taat kepadanya 
niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajihan Rasul hanyalah 
menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas." (An-Nur: 54) 


GO 


854 Sunnon Nobi Senonenori 


Pengantar Penerbit 


Segenap puji hanya milik Allah, Pencipta langit dan bumi, Pembuat 
gelap dan terang, shalawat dan salam sernoga tercurah dan tercucur kepada 
Rasulullah, keluarga, sahahat dan orang-orang yang selalu konsisten dengan 
sunnah-sunnahnya hingga hari pembalasan. 

Allah Berfirman dalam hadits gudsi, “Dar hamba-Ku terus mendekat 
kan diri kepada Ku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga Aku 
mencintainya,” (HR. Al-Bukhari) 


Nlah juga berfirman, Sesungguhnya telah ada pada dirt Rasulullah itu 
suri leladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap (rahmat) 
Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan Dia banyak menyebui Allah.” 
(AHAhyab: 21) 

Imam Ahmad &ts telah mendokumentasikan lebih dari 40.000 
hadirs dalam kitabnya 'Al-Musnad', dan yang menarik adalah bahwa ia pun 
telah mengamalkan semuanya. Sang Imam pernah berkata, “Tidaklah aku 
mencatat sebuah hadits melainkan aku telah mengamalkannya.” 

Sebagai contoh, tatkala ia membaca hadits, bahwa Nabi 4 pernah 
dihijamah dan memberi Abu 'Thibah (orang yang menghijamah Nabi) 
satu dinar, Imam Ahmad berkata, Aku berhijamah, Iaha aku heri orang 
yang telah menghijamahku uang satu dinar,” Satu dinar sama dengan 4 
seperempat gr emas. Namun demi mengamalkan hadits, Imam Ahmad 
rela mengeluarkannya, 

Itulah salah saru potret ulama salaf terhadap perhatian mereka dalam 
mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sayangnya, tidak sedikit kaum 


muslimin hari ini yang melalaikan sunnah Rasulullah sehari-hari, ada pula 


854 Sunnon Nobi Sehari 


yang menganggapnya tidak penting, yang penting hanyalah Al-Our'an. 
Tentu, pandangan sepert ini keliru, para sahabat adalah orang-orang yang 
sangat memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga mereka menjadi 
generasi terbaik untuk umat ini. Buku ini ditulis oleh DR. Raghib As: 
seorang ulama sekaligus penulis produktif yang banyak menelurkan buku- 
buku karangan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Pada buku ini, Anda 


irjani, 


akan diajak menyelami sunnah-sunnah sehari Rasulullah yang kerap kali 
diabzikan oleh banyak orang, penulis menyajikan pembahasan ini dengan 
bahasa yang mudah dimengerti serta dilandasi dali-dalil dari AlOuran 
dan Sunnah serta pandangan para ulama salaf dan khalaf. 

Akhirnya, tidak ada yang sempurna kecuali Allah, semoga buku ini 
menjadi bagian dari amel saleh kita yang akan menambah kebaikan kita. 
Dan, semoga Allah membimbing kita kepada jalan yang disi 
diridhai-Nya serta memberikan kemampuan zahir dan batin kepada kita 
untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sehari-hari, Amin, 


tai dan 


Pustaka Al-Kautsar 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Af 


lsi Buku 


Dustur Ilahi — v 
Pengantar Penerbit — vii 
Mukaddimah — 1 


Tahlil (Mengucapkan Laa Ilaahs Hallah) — 9 
Memberi Makan — 10 

Lima Sunnah Ketika Adzan — 10 
Menyegerakan Buka Puasa — 12 


Menuntut Ilmu — 13 
Tersenyum — 4 
Mendamaikan — 15 


Membaca Basmalah Ketika Hendak Makan — 15 
Berdoa Setelah Wudhu — 17 


Saling Memberi Hadiah — 18 
Mengakhirkan Sahur — 19 
Menyebarkan Salam — 20 
Memberi Makan Buka Puasa — 21 
Menyambung Silarurahim — 22 


Duduk di Masjid Setelah Shalat Subuh — 24 
Membaca Doa Kaffarat AlMajlis — 25 
Berhemat Menggunakan Air — 26 
Mengkhatamkan Al-9ur'an Secara Rutin — 27 
Itikaf — 2 

Mencari Lailatul @adr — 29 

Memberi — 30 


854 Sunnah Nobi Sehariz 


Shalat Sunnah 12 Rakaat — 32 

Berdoa Menjelang Buka Puasa — 33 

Dzikir Ketika Berbuka Puasa — 35 

Bertasbih, Tahmid, dan Takbir Setelah Shalat — 36 


Bertahmid dan Bershalawat Kepada 
Rasulullah Sebelum Berdoa — 37 


Beristighfar — 38 
Memakan Buah Kurma Sebelum Shalat led — 39 
Menempuh Jalan Berboda di Hari led — 40 
Saling Mengunjungi — 41 

Bernyanyi dan Bermain di Hari led — 42 
Berpuasa Enam Hari di Bulan Syawal — 43 
Bcrsegera Menuju Shalat Jumat — 44 

Bersiwak — 45 

Bertasbih di Waktu Pagi — 46 

Bertahmid Ketika Hendak Tidur — 47 
Memakan Manisan — 48 

Sedikit Berbicara — 49 

Bernafas Ketika Minum — 50 

Memohon Perlindungan Dari Kelemahan — S1 
Membantu Pekerjaan Rumah — 52 

Ucapan Ridha Kepada Allah, Islam dan Rasulullah — 52 


Berterima Kasih Kepada Orang Lain — 54 
Doa Istiftah — $$ 

Memulai Aktivitas di Pagi Hari — 56 

Shalat Taubat — 57 

Menjilat Jemari Tangan Setelah Makan — 58 


Membantu Orang Lain — 59 
Sujud Syukur — 60 

Bertasbih dan Bertahmid Sctiap Hari — 60 
Tidak Berharap Kematian — 61 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Shalat Istikharah — 63 

Berkumpul Makan Bersama — 64 

Mandi di Hari Jumat — 65 

Menulis Wasiat — 66 

Mengucapkan Doa Ketika Mendapatkan Kesusahan — 67 
Berobat Dengan Madu — 68 

Memohon Perlindungan Dari Kejahatan Seluruh Makhluk — 70 


Berdoa Ketika Melihat ( lilal — 71 
Mendahulukan Kaki Kanan Ketika Memakai Sendal — 73 
Istintsar Ketika Bangun Dari Tidur — 74 


Membaca Surat AHIkhlas, Al-Palag, dan An- 
Nas Pagi dan Petang — 75 


Memenuhi Hakhak Jalan — 76 

Toleran Dalam Jual Beli — 77 

Membangun Masjid — 78 

Mengucapkan Sayyidul Istighfar — 79 

Berdoa Setelah Makan — 81 

Memakai Wewangian di Hari Jumat — 82 

Shalat Dhuha — 83 

Berdoa Saat Masuk dan Keluar Masjid — 85 
Berpuasa Tiga Hari Dalam Sebulan — 87 
Mengabarkan Cinta Kepada Saudaranya — 89 
Berdzikir dan Berdoa di Waktu Pagi dan Sore — 90 
Memohon Keberkahan Setelah Makan dan Minum Susu — 92 
Mencari Waktu Mustajab di Hari Jumat — 93 
Berdoa Ketika Berkendara — 95 

Berriarah Kubur — 96 


Giyamullail — 97 

Menunaikan Shalat di Shaf Pertama — 99 
Shalat Junarah — 100 

Sunnah Berjalan Cepat — 102 


854 Sunnah Nobi Sehal 


Mandi Junub — 103 

Bermunajat Kepada Allah di Pagi dan Sore Hari — 194 
Berdoa Dalam Sujud — 106 

Doa Keluar Rumah — 107 

Mebersihkan Bagian Makan yang Kotor Ketika Jatuh — 109 
Menjamin Kehidupan Anak Yatim — 110 


Tidak Mencukur Rambut dan Menggunting Kuku 
Bagi Orang yang Hendak Berkurban — 111 


Beramal Shalih di Sepuluh Hari Bulan Dzul Hijjah — 112 
Bertakbir di Sepuluh Hari Pertama Dzul Hijjah — 113 
Berkurban — 115 

Memohon Keselamatan — 116 

Bcristighfar Dalam Sujud — 118 

Berdoa Ketika Shalat Tahaijud — 19 

Menyembelih Serelah Shalat Ied — 121 


Berdoa di Hari Arafah — 122 

Berpuasa di Hari Arafah — 123 

Keluar untuk Menunaikan Shalat Id — 125 
Bertakbir di Hari Arafah, Penyembelihan 

Kurban dan I lari Tasyrig — 126 

Berjabat Tangan — 127 

Mengucapkan Salam Kepada Anak Kecil — 128 


Doa Memakai Baju Baru — 119 
Membaca Surat Al-Kahfi di Hari Jumat — 131 
Beristighatsah Kepada Allah di Papi dan Sore Hari — 132 
Shalat Sctclah Wudhu — 133 

Sunnah Makan Dengan Tangan Kanan — 135 

Shalat Witir — 137 

Menyingkirkan Segala yang Mengganggu di Jalanan — 138 


Membaca Surat AlIkhlas, AlTalag, dan Ar- 
Nas Sebelum Tidur — 140 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Beristighfar untuk Orang-orang yang Beriman — 141 
Memanjangkan Janggut — 142 

Bertahmid — 144 

Menggendong Anak Kecil dalam Shalat — 145 

Berdoa Setelah Tasyahhud Akhir — 146 

Merendahkan Suara Ketika Berada Dalam Masjid — 147 


Doa Ketika Masuk Pasar — 149 
Berdoa Selepas Shalat Ashar di I Tari Jumat — 150 
Puasa di Bulan Muharram — 152 


Berdoa Sebelum Tidur — 153 

Sunnah Mengulang Kalimat yang Paling Dicintai Allah — 155 
Doa Permulaan Giyamullail — 157 

Menahan Amarah — 158 

Memakai Pakaian Putih — 159 

Membaca Dua Ayat Terakhir Dari AlBagarah Setiap Malam — 160 
Monjilat Piring, — 162 

Berpuasa di Hari ke Sembilan dari Bulan Muharram — 163 
Berpuasa di Hari Ke Sepuluh dari Bulan Muharram — 164 
Membaca Ayat Kursi Sebelum Tidur — 165 

Mempelajari AlOur“an dan Mengajarkannya — 167 
Menyampaikan Ilmu Agama — 168 

Bershawalat untuk Rasulullah di Hari Jumat — 169 

Melihat ke Arah Bumi di Saat Shalat — 170 

Memperbanyak Haugalah — 172 

Berhekam — 173 


Memohon Perlindungan Dari Nafsu dan Setan 
di Pagi dan Sore Hari — 175 


Beristighfar Selepas Shalat — 176 
Menyenangkan Hati Kaum Muslimin — 177 
Membaca Surat As-Sajdah dan Al-Insan dalam Shalat Shubuh 


di Hari Jumat — 179 
al MI 


Sunnah Mengibas Kasur Sebelum Tidur — 181 

Berdoa Dengan Doa Rasulullah — 182 

Al-Manihah — 184 

Menyebut Nama Allah untuk Menghalangi Bahaya — 185 
Mengisi Majlis Dengan Dikir — 187 

Mengagungkan Rabb Dalam Ruku' — 189 

Melunasi Hutang Orang Lain — 190 


Memohon Perlindungan Dari Sctan Dalam Shalat — 192 
Bertasbih, Tahmid, dan Takbir Ketika Ingin Tidur — 193 
Mencintai Orang-orang Anshar — 194 

Berjalan untuk Memenuhi Hajat Manusia — 195 


Mencukur Bulu Kemaluan — 197 

Membangunkan Keluarga untuk Giyamullail — 199 

Tidak Merengsek ke Dalam Shaf Pada Shalat Jumat — 200 
Menghadiahkan Makanan untuk Tetangga — 202 
Mengucapkan Rasa Teguh di Atas Fitrah Islam — 203 
Bertahmid Ketika Melihat Orang Ditimpa Musibah — 205 
Tidak Mengucapkan Kata “Jikalau” — 206 

Berlemah Lembut Kepada Istri — 207 

Mengkonsumsi Tepung Talbinah — 209 

Tidak Melaknat Orang-orang yang Bermaksiat — 211 
Memberi Manfaat Kepada Manusia — 212 

Shalat Menggunakan Sendal — 214 

Bagi Orang yang Bermimpi Buruk — 215 

Bekerja — 26 

Mendoakan Kaum Muslimin Tanpa Diketahui — 218 
Sujud Tilawah — 220 

Diam Saat Khutbah Jumat — 222 

Menutup Mulut Ketika Menguap 
Istighfar dan "Tahlil — 226 
Berpuasa Senin dan Kamis — 228 


Menunggu Shalat — 229 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


224 


Menunaikan Shalat Malam dengan Duduk — 230 
Menjenguk Orang Sakit — 233 

Memohon Keselamatan Badan, Pendengaran, 

dan Penglihatan — 234 


Bcrtahmid Sctelah Makan — 236 
Meletakkan Kedua Tangan Ketika Sujud — 237 
Memakan Buah Labu — 238 

Memohon Kekokohan — 240 

Memohon Surga dan Dijauhkan Dari Neraka — 241 
Memotong Kuku — 243 

Bermusyawarah — 244 

Bertasbih Seratus Kali Dalam Sehari — 246 
Menghilangkan Rasa Lapar Pada Kaum Muslimin — 247 
Tidur di Atas Sisi Kanan Badan — 248 

Bersikap Tawadhu' — 250 

Saling Menasihati — 251 

Shalat Sebelas Rakaat di Malam Hari — 252 
Bershadagah Jariyah — 254 

Menghormati Sahabat Rasulullah — 255 

Bershalawat untuk Rasulullah — 257 

Mengulangi Haji dan Umrah — 259 

Meninggalkan Hal yang Tidak Bermanfaat — 260 
Membasahi Diri dengan Air Hujan — 261 

Membaca Surat A-Mulk Sebelum Tidur — 262 
Memperlakukan Hewan dengan Baik — 264 

Mencintai Orang-orang Baik — 265 

Memulai Dengan Kanan — 267 

Meringankan Dua Rakaat Sunnah Fajar — 269 

Menikah — 3270 

Tasymit Orang yang Bersin — 27. 
Mencintai Ahlul Bait — 273 
Berbahagia Dengan Kebaikan — 275 


854 Sunnon Nobi Senonenori -v) 


v 


Berobar — 277 


Wakaf — 279 

Mengucapkan Kalimat Tauhid di Pagi dan Sore Hari — 280 
Yakin Dalam Berdoa — 282 

Berdoa Ketika Turun Hujan — 283 


Menyayangi Diri Sendiri — 285 
Melakukan Shalat Berjamaah — 286 

Menjaga Rahasia — 288 

Diam Terhadap Aib Orang Lain — 290 

Memaafkan Kesalahan — 291 

Berinteraksi Dengan A-gur'an — 293 

Memohon Perlindungan Dari Azab Kubur — 294 

Menghadirkan Rasa Takut Saat Kehadiran Awan Mendung — 296 
Memohon Perlindungan Dari Kekufuran dan Kefakiran — 298 
Menunaikan Kafarat Sumpah dan Menunaikan 

yang Paling Utama — 300 

Memendekkan Angan-angan — 301 

Infag Scorang Wanita Dari Makanan Rumahnya — 303 

Berobat Dengan Doa — 304 

Mencuci Kedua Tangan Setelah Makan — 306 

Larangan Mencela Angin — 307 

Menghafal Sepuluh Ayat Dari Surat A-Kahfi — 309 


Mendoakan Orang yang Mengadakan Walimah — 311 
Menjauhi Debar — 312 

Memperbanyak Istighfar — 314 

Menghafalkan A-Gur “an — 315 


Membaca A-Musabbihar Sebelum Tidur — 317 
Mengikutkan Keburukan Dengan Kebaikan — 318 
Memberi Syafaat dalam Kebaikan — 320 
Bersikap Optimis — 321 

Doa Ketika Masuk Kuburan — 322 

Memenuhi Undangan — 323 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Sunnah Bermain Dengan Istri — 325 
Bersikap Gana'ah — 327 


Menutup Aib Orang Lain — 328 
Melaksanakan Shalat Isya dan Shubuh Berjamaah — 330 
Diam — 331 


Tidak Menyakiti Pembantu — 333 

Tidak Memaksa Dalam Meminta — 334 
Merclakan Sebagian Hutang — 336 

Berbaik Sangka Kepada Allah — 338 

Tariyah — 339 

Berdoa Ketika Bangun Tidur — 341 

Sunnah Minum Dengan Duduk — 343 
Membuat Ruangan Shalat di Rumah — 344 
Menahan Anakanak Kecil di Awal Malam — 346 
Bertakbir dan Bertasbih Ketika Bergerak — 348 
Memperbanyak Sujud — 349 

Memakan Mentega dan Buah Kurma — 351 
Membaca Surat A-A'la dan A-Ghasyiyah Pada Shalat Jumat — 352 
Memakai Parfum — 354 

Menyempurtakan Wudhu — 355 

Melagukan Al-Gur'an — 357 

Berdoa Setelah Shalat Shubuh — 358 

Membaca Doa Penutup Majlis — 360 

Memberi Makan Pembantu — 362 

Shalat Sunnah (Ba'diyah) Jumat — 363 

Berteman Dengan Orang Shaleh — 364 
Membaca Surat Al-Ashr Ketika Borpisah — 366 
Membersihkan Masjid — 367 

"Tidak Memnintaminta Kepada Manusia — 368 
Bershalawat Atas Ahlul Bait — 370 

Menikahi Wanita Shalihah — 373 

Shalat Sunnah (Ba'diyah) Jumat di Rumah — 375 


854 Sunnon Nobi Senorenoriew1) 


Mendoakan Orang yang Sakit — 376 

Tidak Mengatakan “Saya” — 377 

Memudahkan Urusan — 379 

Bertanya Tentang Masalah Agama — 380 

Mengucapkan Salam di Akhir Pertemuan — 382 

Beristighfar di Sepertiga Akhir Malam — 383 

Berpenampilan Menarik untuk Shalat Jumat — 385 

Berpaling dari Orangorang Bodoh — 386 

Menikah Dengan Laki laki yang Shaleh — 367 

Tidak Memperbanyak Waktu Ceramah — 388 

Tidak Berlebih-lebihan dalam Berdoa — 390 

Melupaskan Tahanan — 391 

Syahadat Di Setiap Selesai Shalat Shubuh dan Maghrib — 392 

Menjaga Lisan — 394 

Larangan Berobat Dengan Sesuatu yang Buruk — 396 
leminta Izin — 397 

Menyemangati dengan Iming:iming Surga dan Neraka — 398 

Tidak Membaca Bersama Imam — 400 

Doa Pada Akhir Oiyamullail — 401 

Shalat Dengan Sutrah (Pembatas) — 402 

Makan Siang dan @ailulah Setelah Shalat Jumat — 404 

Sunnah Mendahulukan Orang Lain — 405 

Memohon Perlindungan Dari Kesyirikan — 408 

Memberi Kabar Gembira Akan Kemenangan — 410 

Berdrikir Kepada Allah — 411 

Doa Ketika Terbangun di Tengah Malam — 413 

Mencegah Orang Melintas di Hadapan yang Sedang Shalat — 415 

Memendekkan Khutbah — 417 

Mencium Anak Kecil — 418 

Berdoa Ketika Masuk Kamar Mandi — 420 

Bertasbih Ketika Melihat Hal Menakjubkan — 421 

Mengurangi Pujian — 423 


nnah Nabi Sehari-hari 


Merelakan Hutang Bagi Orang yang Kesusahan — 425 
Mengharap Pahala dari Nafkah Keluarga — 426 


Merasa Senang dengan Datangnya Hari Jumat — 428 
Tidak Tergesagesa — 429 
Tidak Berfarwa Tanpa Ilmu — 431 


Bercerita — 433 
Berdoa dengan Nama Allah yang Paling Agung — 435 
Tidak Berbisik-Bisik — 437 

Berlemah Lembut — 439 

Memohon untuk Berdiikir, Bersyukur dan Beribadah — 440 
Berkumpul untuk Membaca Alur an — 442 
Diamnya Imam Dalam Shalat — 443 

Meminum Minuman Manis dan Dingin — 445 
Menjelaskan Aib Barang Dagangan — 447 

Jujur Dalam Menceritakan Mimpi — 449 
Memuliakan Tamu — 450 

Memperbanyak Mengingat Kematian — 451 
Bertawasul Dengan Amal Shalih — 453 

Berrawakal Kepada Allah — 454 

Memaafkan Kesalahan Pelayan — 457 

Berhias untuk Pasangan — 458 

Mendengarkan AlGur“an — 460 

Mengucapkan “Hasbiyallahu” — 461 

Doa Dalam Ketakutan — 462 

Meminta Izin dengan Mengucapkan Salam — 464 
Menghadirkan Malu — 465 

Mendoakan Orang Meninggal — 467 
Menghadiahkan Parfum — 468 

Menggashar Shalat Dalam Safar — 470 
Memperbanyak Puasa di Bulan Sya'ban — 471 
Memberi Nama yang Baik — 473 

Doa yang Lengkap — 475 


854 Sunnon Nobi Sehariz 


Berkata Baik — 476 
Puasa Daud — 478 

Menunaikan Umrah di Bulan Ramadhan — 479 
Memohon Perlindungan Dari Azab Allah Sebelum Tidur — 480 
Bertakbir di Saat Senang — 482 

Monyisir Rambut — 484 

Tidak Mengabaikan Kebutuhan Manusia — 485 
Mengingat Hari Kiamat — 486 

Muhasabah Diri — 488 

Menggadha Shalat Malam — 490 

Mengucapkan Syahadat Tauhid Selepas Shalat — 492 
'Tidak Berpuasa di Pertengahan Kedua Sya'ban — 493 
Menanam — 495 

Berdoa dalam Shalat — 497 

Berpenampilan Menarik — 498 

Membaca Surat Al-Ikhlas Setiap Malam — 500 
Menjauhi Masjid Jika Beraroma Tak Sedap — 302 
Tidak Berusaha Menang Sendiri — 503 

Menundukkan Pandangan — 305 

Sunnah Berdoa Ketika Hendak Safar — 507 

Meluruskan Shaf Shalat — 408 

Tidak Menccla Makanan — 510 

Doa @unut — 512 

Makruhnya Berpuasa di Hari Akhir Bulan Sya'ban — 514 
Puasanya Anggota Tubuh — 515 

Memberi Kabar Gembira Akan Datangnya Bulan Rarradhan — S16 


Penutup — 519 
Daftar Pustaka — 521 


BI 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TANK 


Mukaddimah 


Rasulullah $$ telah mengabarkan kepada kita semua akan terjadinya 
perpecahan dan perselisihan yang dahsyat di antara umat ini hingga akan 
membuat mayoritas umat ini kebingungan karena setiap kelompok akan 
mengaku bahwa kelompoknyalah yang paling benar. Lalu, jalan apakah yang 
harus ditempuh bagi setiap individu muslim agar selamat dari perselisihan 
ini? 

Jawaban yang jelas kita akan temukan pada ucapan Rasulullah, 
seperti yang diriwayatkan dari AHIrbadh bin Sariyah 4, ia berkata, suatu 
hari setelah shalat Subuh, Rasulullah menasihati kami dengan nasihat 
yang menyentuh dimana membuat air mata kami berlinang dan hati 
menjadi takut. Seorang dari kami berkata, “sesungguhnya ini adalah wasiat 
perpisahan, maka apa yang hendak ingin engkau ambil perjanjiannya 
dari kami wahai Rasulullah?” beliau bersabda, “Aku berwasiat kepada 
kalian untuk senantiasa beriakwa kepada Allah & dan untuk senantiasa 
mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun kalian dipimpin oleh 
seorang budak dari Habasyahs sungguh barangsiapa dari kalian yang 
hidup (setelahku) maka ia akan melihai banyak perselisihan, maka 
janganlah kalian berbuat hal-hal yang baru (bid'ah) karena hal sersebui 
adalah kesesatan. Oleh karenanya, barangsiapa dari kalian yang sampai 
kepada zaman tersebut maka hendaknya dia berpegang teguh kepada 
sunnabku dan sunnah para Khalifah Ar-Rasyidun dan gigitlah dengan 


menggunakan gigi geraham,” 


Karena iru, keselamatan itu terdapat pada berpegang teguh kepada 
sunnah Rasulullah & dan berjalan di atas jalan beliau. Sayangnya, di akhir 


5 Abu Dawud, KItab Bab Luuztom AxSwmnah (4607). AtTirmilei (2676) dan lin berkuta, “halits 
shahih," Ibnu Marah (42). Ahmad (17184) dan Al-Amauth berkata, hadits ini shahih,” dan hadits 


ini juga dishahihken clch Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah (2735) 


854 Sunnon Nobi Sehari 


zaman ini kita acapkali melihat banyak sunnah Rasulullah yang ditinggalkan 
oleh kaum muslimin karena kejahilan atau karena mereka meremehkannya. 
Karena itu, kita dapat merasakan keadaan yang sangat berbahaya ini dan 


merasakan besarnya tanggung jawab kita dalam masalah ini, 


Rasulullah #6 telah mengabarkan kepada kita bahwa umat ini akan 
sampai kepada zaman dimana kaum muslimin akan sedikit demi sedikit 
meninggalkan sunnah Rasul mereka dengan argumentasi bahwa berpegang 
teguh kepada ALOur an itu saja sudah cukups Sungguh pemikiran seperti 
ini sangatlah sesat dan menyesatkan. 

Diriwayatkan dari Migdam bin Ma'di Karib as bahwa Rasulullah #5 
bersabda, “Ketahuilah, boleh jadi ada seseorang yang sampai kepadanya 
suatu hadits dariku dalam keadaan dia duduk di atas sofanya kemudian 
berkata “Cukuplah antara kami dan kalian A-Our “an (sebagai otoritas 
hukum), apa yang kita dapatkan ketetapan halalnya (itu saja) yang 
kita halaikan dan apa saja ketetapan haramnya, maka itulah yang 
diharamkan”. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah adalah 
sama kedudukannya sebagaimana yang diharamkan Allah,” Inilah yang 
menjadikan pengetahuan akan sunnah Rasulullah $£ sangatlah penting dan 


wajib dan bukan hanya sekadar perkara yang dianjurkan 


Tentu buku ini tidak bermaksud mengumpulkan sunnah-sunnah 
Rasulullah secara keseluruhan karena hal itu membutuhkan buku yang 
berjilidjilids namun buku ini hanya bermaksud meletakkan kaki-kaki kita di 
garis start dalam berpegang di aras sunnah Rasulullah 4. Karena im, saya 
memilih untuk menghidupkan 354 dari sunnah Rasulullah karena ini sesuai 
dengan jumlah hari dalam setahun hiiriyah agar kita dapat menghidupkan 
minimal satu sunnah dalam sehariz hingga jika kita sudah terbiasa dengan 
menghidupkan sunnah, kira akan mulai dengan sunnah-sunnah yang lainnya. 

Saya juga berinisiatif memilih sunnah-sunnah yang tidak banyak 
diperselisihan oleh ulama tujuannya agar dapat mewujudkan persatuan 
dan ikatan kuat di antara kaum muslimin, Begitupula saya berusaha 
menghadirkan riwayatriwayat yang shahih dan menghindari riwayacriwayat 
yang sudah disepakati kedhaifannya. Jika saya menukil beberapa sunnah 


2 ArTirmidzi: Kitab Ami, Bab Ma Nubiya Anbu An Yugala Inda Hadits An Nabiy (2664) dan ia 
berkata, “hadits hasan, Al Hakim (371) dan dishahihkan oleh Al Albani 


On Sunnah Nabi Sehari-hari 


yang diperselisihkan keshahihannya, maka saya akan menguatkannya 
dengan makna dari ayat Al Gur' an atau dari hadits lain yang disepakati 
keshahihannya hingga orang yang membacanya akan selalu merasa tenang 
dan yakin bahwa sunnah yang saya sebutkan dalam buku ini adalah benar 
sunnah yang dikerjikan oleh Rasulullah 46. 


Saya yakin bahwa sunnah-sunnah yang terdapat dalam buku ini tidak 
diperselisihkan oleh kebanyakan kaum muslimin hingga hal ini akan menjadi 


sebab kekuatan persatuan umat. 


Jika kita membaca buku ini, kita akan menemukan bahwa perkara- 
perkara syariat agama yang disepakati jumlahnya lebih banyak dari yang 
diperselisihkan. Sungguh kehidupan Rasulullah $£ adalah kehidupan 
yang menakjubkan, indah, dan setiap sunnahnya akan dapat mewujudkan 
ketenangan dan kebahagiaan. Maka, kesusahan dan kegalauan yang 
dirasakan oleh kebanyakan kaum muslimin adalah akibat dari perbuatan 
dia yang menjauh dan menyelisihi sunnah Rasulullah &£, 

Saya tidak ingin seluruh pembaca melihat kumpulan sunnah yang ada 
dalam buku ini sebagai suatu beban berat yang harus dipraktikkan, namun 
sunnah itu pada hakikatnya adalah lentera yang menerangai kegelapan atau 
petunjuk jalan bagi 


rangrorang yang tersesat. 

Kita juga harus menyadari bahwa setiap sunnah yang kita lakukan 
akan mendekatkan kita kepada jalan yang lurus yang di penghujung jalan 
itu adalah surga Allah 4 Saya memilih syiar buku ini yaitu penggalan 
firman Allah #5, 


ko) Dias 5 padat ol 

“Dan jika kalian mentantinya, maka kalian akan mendapatkan 

petunjuk.” (An-Nur: 54) 

Kita bensin berharap baka SANA mapel yar Kid iki ga 
karena kegelapan semakin bertambah dan fimah sudah menyebar di mana- 
manag maka tidak ada jalan keselamatan dari halitu melainkan berpegang 
teguh kepada sunnah Rasulullah 26. 

Mongetahui secara detil kehidupan Rasuilah 48 dani bersemangat 
until mencontoh kehidupannya akan menanamkan rasa cinta kepada 


SK 3) 


854 Sunnon Nobi Sehari 


beliau secara langsung di dalam hati-hati kita Maka setiap kata, diam, 
gerakan, perbuatan, dan ikrar akan memperlihatkan kepada kita dengan 
jelas kecerdasan Rasulullah, akhlaknya yang mulia nan luhur, ibadahnya 
yang murni, akidahnya yang kuat dan kokoh. Semua ini tanpa keraguan 
akan menambah cinta kita kepada beliau dan ini menjadi tuntutan awal dari 
keimanan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik age berkata, 
“Rasulullah #£ bersabda, 


“Tidak beriman seseorang dari kalian hingga ia mencintaiku melebihi 
cintanya kepada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia” 


Inilah point yang akan kita dapatkan ketika membaca buku ini 
dan mempraktikkan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya, tentu hal ini 
merupakan hal yang sangat mulia dan semoga Allah senantiasa memberikan 
taufikNya kepada kita semua. 

Mendapat faidah yang Lebih banyak dari buku ini 

Pengururan sunnah dalam buku ini sesuai dengan jumlah hari dalam 
setahun hijriyah, saya juga berupaya mencocokan setiap sunnah dengan 
harinya: contohnya seperti sunnah-sunnah bulan Ramadhan saya letakkan di 
hari-hari bulan Ramadhan, begitupula pada bulan tersebut saya menuliskan 
sunnah-sunnah yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin seperti 


sunnah bershadagah, silaturahim, dan berkunjung: maka jika seorang 
membaca sunnah tersebut, dia bisa langsung merealisasikannya pada hari 
itu atau esoknya hingga ini lebih dapat membantu seorang muslim untuk 
membumikan sunnah Rasulullah. 


Gontoh lainnya, ketika saya menyebutkan sunnah sunnah pada hari 
ied, maka saya berupaya menghadirkan sunnah-sunnah terkait hari ied dan 
beberapa hari sehelum icdk agar seseorang dapat mempraktikkannya pada 
hari itu, demikian juga dengan sunnah ketika melihat hilal, atau berpuasa 
pada yaumul bidh, atau puasa bulan Muharram, atau puasa Asyura, atau 


3 AlBukhari, Kitab AlIman, HubbArRosul min Allman (15) Muslim: Kitab Alihman, Bab wujub 
mahabihah rasulillah aktsar min alah wa ol walad, (44). 


unnoh Nabi Sehari-hari 


TAN 


amalamal shaleh di sepuluh hari awal dari bulan Dzul Hijjah: semuanya 
telah diletakkan pada tempatnya yang memungkinkan seseorang untuk 
mengamalkannya jika ia membacanya pada waktu yang tepat. 

Kami muletakkkan di setiap halaman utama dari halaman-halaman 
buku ini tanggal hijriyah agar dapat membantu pembaca untuk mengetahui 
dan mengamalkan sunnah pada hari tersebut, walaupun kita mengetahui 
tentunya banyak sunnah yang tidak terkait dengan waktu tertentu, maka 
hhal-hal yang seperti ini kita bagikan ke dalam hari-hari lainnya dalam tahun 
tersebut, seperti, sunnah tersenyum, sikap malu, giyamullail, berobat, dan 
laindainnya. 

Pengurutan sunnah dalam buku ini dimulai dari bulan Ramadhan 
hingga bulan Sya'ban karena beberapa sebab: 
keberkahan bulan ini (Ramadhan), ia adalah hulan yang 
paling agung dalam setahun dan dia adalah bulan yang di dalamnya terdapat 


Pertama 


perubahan-perubahan alam yang besar sebagaimana yang diriwayatkan dari 
Abu Hurairah # bahwa Rasulullah & bersabda, Jika bulan Ramadhan 
masuk, maka dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu Jahanmam, 
dan dibelonggu para setan?” 


Kedua: Amalan-amalan para hamba diangkat ke langit pada bulan 
Sya'ban hingea seakan-akan permulaan tahun yang sebenarnya adalah bulan 
Ramadhan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid #8 
bahwaia berkata, “Ya Rasulullah! Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa 
pada bulambulan lain sebanyak engkau berpuasa pada bulan Sya'han!! 
Beliau bersabda, “Budan tersehut adalah brdlan yang dilalaikan banyak 
manusia, yaite bulan di antara Rajab dan Ramadhan ia adalah baslan 
dimana amalamamalan haraba diangkat kepada Allah 35: sungsuh aku 
sangat menyukai jika amalanku diangkat sedang aku sedang berpuasa." 


Ketiga, Seorang muslim beramal di bulan Ramadhan dengan amal- 
amalan yang diperintahkan untuk ia lakukan dalam bulam-bulan lainnya, 
seperti: puasa, shadagah, menyambung silarurahim, dan lain-lainnya: maka 
1 Jauhari, Kiab AsIhoum, Rabi Hal Vugobi Ramadhan ate Syabr Ramadhan ia Man Ra'aa 

adlah Wasi'sm. (1800). Muslirn, Kitah AshsShiyam, Bab: Frelhtu Syakri Ramadan, (1079). 


$ An Nasi, Kitab Ash:Shiyar, (1079). Akmad, (21801). Berkata Syu'aib AlArnaurh, “sanadnya 
hasan,” dan dishahihkan oleh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shabihah (1898) 


NN 


854 Sunnah Nobi Sei 


mengamalkan sunnah dalam bulan ini dapat memudahkan seseorang untuk 
mengamalkannya di bulan bulan lainnya. 

Keempat: Kondisi keimanan seseorang dalam bulan Ramadhan 
berada pada puncaknya hingga ia tidak akan merasa keberatan dengan 
banyaknya sunnah yang harus ia lakukan, bahkan ia akan merasakan adanya 
derongan kuat untuk imensamalkanya sunnah-sunnah tersebut: Namun, 
saya menasehati kepada pembaca buku ini untuk memulai membacanya 
dari halaman yang sesuai dengan tanggal pembelian buku iniz maka jika 
sesorang membeli buku ini pada tanggal lima Rabiul awal, maka hendaklah 
ia memulai membaca buku ini dari halaman yang tertera tanggal terscbut 
karena pada halaman tersebut terdapat cukup banyak sunnah yang berkaitan 
dengan hari dan tanggal tersebut. 

Dalam buku ini, saya berpedoman kepada kalender dua tahun hijriyah, 
yaitu 1435 H dan 1436 H, karena kedua tahun ini adalah tahun saya memulai 
mengeluarkan tulisan-tulisan dari sunnah-sunnah ini melalui situs website 


pribadi saya. Dari kedua tahun hijriyah ini, saya telih menentukan bulan- 
bulan yang genap tiga puluh hari dan bulan-bulan yang hanya terdapat dua 
puluh Sembilan haris hal ini dapat menyebabkan sedikit perbedaan dalam 
penerapan waktu dalam membaca sunnah-sunnah pada hari-hari dalam 
tahun berikutnya, maka seseorang harus memerhatikan hal ini hingga ia 
tidak melewatkan sunnah tertentu pada waktunya. 


Berdasarkan pada kedua tahun tersebut, saya menentukan harihari 
dalam sepekannya juga dan saya menulis sunnah-sunnah berkaitan dengan 
hari hari tertentu pada tempat yang cocok baginya seperti sunnah sunah yang 
dilakukan peda hari Jumat, saya menulis sunnah-sunmah tersebut pada hari 
Kamis yang berheda-heda hingga seorang pembaca dapat mengamalkannya 
di esok harinya. Demikian pula, seorang akan membaca pada hari Kamis 
sunnahnya untuk bersegera menuju masjid pada hari Jumat, mandi, dan 
diam ketika mendengar khutbah Jumat: hingga keesokan harinya ia dapat 
mengamalkannya. 

Berdasarkan kedua tahun tersebut, saya menentukan waktu musim 
dingin dan saya berusaha menyebutkan sunnah-sunnah khusus kerika hujan 
dan angin kencang pada waktu ini hingga pembaca dapat mengamalkannya 
langsung ketika ia membacanya. 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Ni 


Dengan cara seperti ini, pembaca akan dimudahkan mengamalkan dan 
mengambil faidah dari buku ini sehari hari dan ia bisa mengajak keluarganya 
untuk bersama-sama mengamalkannya juga karena tentunya kebersamaan 


dalam mengamalkan akan membuat hal tersebut menjadi lebih mudah. 


Jika ada keluarga yang dapat menyebarkan amalan sunnahsunnah 
ini hingga ke tentanggatetangga, teman-teman, dan keluarga besar 
mereka, maka ini akan menyebabkan sunnah akan tersebar lebih luas 
dan akan mengh: 
keluarga tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah 


silkan benih-benih pahala yang sangat banyak bagi 


sa bahwa Rasulullah ££ bersabda, “Barangsiapa yang mensunnahkan 
dalam Islam sebuah sunah yang baik lahe sunnah tersebut dilikukan 
oleh orang setelahnya, maka dituliskan untuknya semua pahala orang: 
orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikitpun, Barangsiapa yang 
mensummahkan dalam islam sunnah yang buruk, maka orang-orang 
setelahnya melakukannya, maka baginya dosa seluruh orangorang yang 


mengamalkannya tanpa dikurangi sedikitpun.” 


Saya juga melihat bahwa menerapkan minimal satu sunnah dalam 
sehari adalah hal yang cukup baik walaupun mengamalkan yang lebih banyak 
tentu mendatangkan banyak kebaikan, namun lebih utama untuk memulai 
sedikir demi sedikit hingga akhirnya nanti terbiasa untuk melakukannya 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Jari Aisyah tes bahwa 
Rasulullah & bersabda, 


BEN SE IL IKAN Ip LIS MEN NG 

BOB AS BKN ES Ls 
“Wahai manusia! Lakukanlah perkerjaan yang kalian mampu 
lakukan karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan hingga kalian 
bosan dan sungguh amal yang paling dicintai Allah adalah amalan 
yang terus menerus walaupun banya sedikit 


Saya tidak menyarankan para pembaca membaca buku ini sekaligus 


$ Muslim, Kitab Allmi, Bab: Mam Sarma Sermatan Hasamatan au Sariutan sun Mam Dara Ha 


Huda Aw Dhalalab, (1017) 


7» AlBukhari, Kitab Al Libas, Bab Aljulus Ala Al Hashir wa Nahwibi, (5523) 


854 Sunnon Nobi Sehari 


karena biasanya banyaknya bacaan akan membuat cepatnya lupa. Namun saya 
menganjurkan membaca satu sunnah yang baru dalam schari serta mengulang 
sunnah-sunnah yang telang dibaca atau cukup dengan mengualang sunnah- 
sunnah tertentu yang memiliki kaitan dengan sunnah yang sedang dibaca 


hingga sescorang selalu semangat dan tidak mudah bosan. 


Saya juga menyebutkan pahala yang didapatkan dari pengamalan 
sunnahsunnah agar pembaca semangat mengamalkannya karena seseorang 
tidak cukup memerintahkan keluarga dan sahabat-sahabatnya untuk 
mengamalkan sunnah tanpa menyebutkan pahala dari sunnah tersebut. 
Karena itu, seseorang. seharusnya menyebutkan pahala dari sunnah tersebut 
agar yang mendengarnya bersemangat dan konsisten mengamalkannya: 
dengan cara ini lebih banyak menghadirkan manfaat dan menjadi sebab 
tersebarnya sunnah. 


Di akhir mukaddimah ini szya ingin mengatakan kepada seluruh 
pembaca bahwa apa yang saya utarakan ini hanya sebuah cara dan usaha 
untuk menghidupkan sunnah, Tentu masih banyak cara lain yang belum 


saya sebutkan, karena itu hendaklah setiap pembaca berusaha sendiri 
mencari cara-cara tersebut agar ia dapat mengamalkan sunnah-sunnah 
Rasulullah dalam kehidupannya, karena mangamalkan sumnah adalah jalan 
keselamatan, kemenangan di dunia dan di akhirat, jalan menuju cinta 
Allah, jalan menuju ampunannya. Allah $ berfirman, “Ktakanlah wahai 
muhammad! Jika kalian mencintai Allah maka ikutilah jalanku maka 
allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah 
Maba Pengampun dan Penyayang.” (Ali Imran:31) 


Semoga Allah berkenan memberikan taufik Nya agar kita senantiasa 
ikhlas beramal dan semoga Dia menerima amalan-amalan kita. Ingat selalu 
syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TANP 


Tahlil (Mengucapkan Laa llaaha Illallah) 


1 Ramadhan 

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah 
26 bahwa Rasulullah 32 bersabda, “Barangsiapa yang mengucapkan, “Laa 
ilaha illa alahu, wakdahu laa syarika lahu, lahu aLalmulku wa labu al 
hamdu wa huwa “ala kulli syai'in gadir” seratus kali dalam sehari, maka 
ia seperti memerdekakan sepuluh budak, dituliskan untuknya seratus 
kebaikan, dihapuskan untuknya seratus dosa, ia mendapatkan benteng 
dari setan pada hari tersebut hingga sore hari, dan tidak ada satu pun 
yang melakukan kal yang lebih baik dari dirinya melainkan orang yang 
mengamalkan (ucapan tersebut) lebih banyak darinya?" 

Mengucapkan Laa ilaaha Ilallah adalah sunnah yang sangat agung 
dan mengandung pahala yang tidak bisa dibayangkan banyaknya. Rasulullah 
memerhatikan seluruh ucapanucapannya dan ucapan seluruh nabi-nabi 
sebelumnya, maka beliau menemukan bahwa ucapan tahlil adalah sebaik- 
baiknya ucapan. 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash 88 bahwa Rasulullah 
#8 bersabda, 


Yang YA 9S Ie And Eu 3 
Ab Ea lh ada, 
“Dan sebaik-haik ucapanku dan para nabi sebelumku adalah “laa 


ilaha illa Allabu wakdahu laa syarika labu labu alamudku wa lahu 
alhamdu wa buwa Ala kulli syai'in gadir”” 


Sunnah ini hanya membutuhkan waktu sepuluh menit dari seluruh 


wakrumu setiap harinya, bahkan engkau dapat mengucapkannya ketika engkau 
sedang berkendara atau sedang bekerja. Jangan lupa syiar kita, "Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur 54) 


$ Ml Bukhari, Kitab Ad Da'atcot, bab: Radt Ar Tahlil, (6040). Muslim, Kitab Ae Der Wi Ad Duta 
ta AtTirelah, wa Alstighfer, Duks Eocdhi AtTablil usa AlTashih wa Adaa, (2691) 
2 AtTirmidzi Kitab Ad-Do wat, Bab Fi Dua Yarm Arafot, (3585). Dihasankan oleh Syaikh Al-Albari 


dalam Silsilah Ash Shakihah (1503). 


854 Sunnah Nobi Sehal 


Memberi Makan 


2 Ramadhan 

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin 
Amru #8 bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah #5, “Ajaran Islam 
apakah yang paling baik!” Beliau bersabda, 


8 

S5 Ia SE da JP PUN G3 PAI al 

“Memberi makan dan membaca salam kepada orang yang engkau 
kenal yang tidak engkau kenal?" 

Sunnah ini dapat engkau terapkan dengan cara menyiapkan menu 
makan lebih dari kebutuhan keluargamu, lalu kelebihan tersebut engkau 
berikan kepada orang yang membutuhkan di sekelilingmu seperti penjaga 
keamanan, pemungat sampah dan lain ain, Termasuk dalam sunnah ini 
adalah memberi makan kepada teman-teman, tetangga, dan teman kerja 
karena hadits ini tidak mensyaratkan orang miskin. Namun maksud dari 
hadits ini adalah menyebarkan kasih sayang di antara sesama manusia, dan 
juga jangan lupa berbagi makanan kepada tetanggamu yang non muslim. 
Jangan lupa syiar kita, Yika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapaikan petunjuk." (An-Nur: 54) 


9 


Lima Sumnah Ketika Adzan 


3 Ramadhan 

Adzan merupakan amal agung yang keutamaannya tidak terbatas hanya 
untuk orangoorang yang mengumandangkannya saja, namun terdapat lima 
sunnah yang dapat dilakukan oleh setiap muslim ketika mendengarkan 
azan, yaitu: 


W AlBukhari, Kitab Alan, Bab: Ilham At-Tha'arm MinAllskam, 
Allman, Bab: Bayan Tafadi Al Islam ica Ayyu Umurin Afilhal, 9) 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


uslim, Kitab Aman, Bab: 


Pertamas Mengulangi ucapan adzan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id 
AlKhudri as bahwa Rasulullah #& berkata, Jika kalian mendengar 
panggilan (Adzan), maka hendaklah kalian mengucapkan seperti apa 
yang diucapakan oleh muadzin”" Namun pada ucapan “Hayya ala ash- 
shalah dan hayya ala alfalah”, maka kita mengucapkan, “Laa haula wa 
laa guwwata illa billahi,” sebagaimana yang diriwayatkan dari Mu'awiyah 
bin Abi Sufyan & bahwa ketika ia mendengar, Tlayya ala ash-shalah” 
maka ja mengucapkan, “Laa haula wa laa guwwata illa billahi 
berkata, “Beginilah yang kami dengar dari ucapan Nabi kami.”2 


lalu ia 


Kedua: Ketika adzan selesai dikumandangkan, hendaklah kita 
bershalawat kepada Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah 
bin Amr #8 bahwa Rasulullah bersabda, “...kermudian hendaklah kalian 
bershalawat kepadaku karena sesungguhnya barangsiapa yang bershalawat 
kepadaku sekali, maka Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali?" 

Ketiga, Memohon kedudukan “Wasilah” untuk Rasulullah 1. Beliau 
bersabda, “...kemudian mintalah kepada Allah untukku “wasilah” karena 
ia adalah kedudukan di surga yang tidak diberikan melainkan hanya 
kepada seorang hamba saja dan aku berharap semoga seorang bamba 
tersebut adalah aku, maka barangsiapa yang memintakan untukku 
"wasilah” maka pantas baginya syafaatku? 


Keempat, Mengucapkan kalimat tauhid dan tak lupa juga mengucap- 
kan keridhaan kita kepada Allah dan Rasulullah, dan kepada Islam, 
Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waggash s2 bahwa Rasulullah & 
bersabda, “Barangsiapa yang mengucapkan ketika ia mendengar adzan, 


Lah Ta IBI 


Aa 


W Akukhari, Kitab ALAdzan, Tah Ma Vagulu Idza Sami'a AbMunadi, (586). Muslim, Kitab Ash. 
Stalah, Bab, Istihbab ALOaulu Miisla Oaul AlMuadein li Vian Sami'ahte Teurama Yushalli'Ala 
An-Nabi Teummna Yasalupu AL Wasilah, (383) 

1" AkBukhari, Kitab Afiidzat, Bab, M3 Yagulu Ideo Sama A-Mumadi, (58) 

1 Muslim, Kitab Ash-Shalak, Babi Istibbah Al Gaul Mitsla Gas Al Muadein, (384). krTirmidi 
(3614). AN (1654) 

Muslim, Kitab Ash-Shalah, Bab: Istihbab ALOcud Miisla Gaslu AlMuadzin, (384). AcTlrmidri 


(3614), An-Nasa'1 (1654), 
854 Sunnon Nabi Senonenori 11) 


"asyhadu an laa ilaha illa Allahu wakdahu laa syarika lahu wa anna 
muhammmadan 'abduhu wa rasulubu, radhitu billabi rabban, wa bi 
muhammadin rasulan, wa bi alislami diinan,” maka Allah akan 


menghapuskan dosa-dosanya," 


Kelima, Berdoa kepada Allah sesuai kebutuhan. Doa yang dipanjatkan 
setelah adzan akan dikabulkan dengan irin Allah 85. Diriwayatkan 
dari Abdullah bin Amru #8 bahwa seseorang berkata, “Ya Rasulullah! 
Sesungguhnya para muadzin mendapatkan kemuliaan melebihi kami,” 
maka beliau bersabda, “Ucapkanlah seperti apa yang mereka katakan! 
Setelah engkau selesai, mintalah (berdoa) maka (bermintaan tersebut) 
akan dikabulkan? Jangan lupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk." (An-Nur: 54) 


Ke-10) 


Menyegerakan Buka Puasa 


4 Ramadhan 


Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal hin Sa'ad 
bahwa Rasulullah #5 bersabda, 


Kn Ban de en sdn BI 

Ja PERUM Is 
“Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegera- 
kan buka puasa” 


Sunwah ini sangat indah dan termasuk salah satu bentuk kasih sayang 
Allah kepada hamba-hambaNya. Allah 8 berfirman, “Allah tidak akan 
mengazab kalian selama kalian bersyukur dan beriman...“ (An Nisaa': 
147) Waktu kewajiban berpuasa ivu hanya dimulai dari terbirnya fajar 


'8  Musling Kirab Asha, bah etihhab and Misla Orulu A-Muadinli Mani abu Tsumma 
Yusholi Ala AriNabi Sbalallahu Ale Wa Salam Tsurmma Yasalubu ALWaslata (286 

"8 Abu Dawud, Kitab AstrShalat, Babs Maa Yaguele Idza Sara AL Musadem (524). Ar-Nasa'i (9872). 
Abad (6601) dan dihasankan cleh Syua'ib Al-Arnaurh dan fonu ITajar lihati Nata ALA/kar 
(4/368) daniel vikan leh Al-Alhani? Lihat Shahih Abw Dawul (536). 

"7 AlBukhari, Kitab AshShaum, Bab: Ta jil Alffibar (1856). Muslim, Kitab AshShiyam, Bah Fadht 
AsSahur wa Ta'kid Istihbab Ta'hirahu wa Tail Al Fitlor, (1098), 2 


9 Sunnah Nabi Sehari-hari 


hingga terbenamnya matahari dan ingatlah bahwa Allah menyukai jika 
engkau menunaikan kewajiban yang Dia telah tetapkan tanpa mengurangi 
dan melebihkannya. 

Makna sabda Rasulullah “Manusia senantiasa berada dalam kebaikan 
selama mereka menyegerakan berbuka puasa” adalah bahwa mereka 
berada di barisan pertama yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah 
Rasullah sebagaimana mereka juga menyayangi diri dan keluarga mereka 
karena mereka tidak membebankan diri dengan hal yang tidak bermanfaat. 

Menyegerakan buka puasa dapat diterapkan dengan memakan 
beberapa buah kurma atau dengan meminum air ketika telah masuk waktu 
shalat maghrib, Jangan lupakan syiar kira, “Jika kalian mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk? (An-Nur: 54) 


O 


Menuntut Ilmu 


5 Ramadhan 


Salah satu sunnah Kasulullah &£ yang sangat menakjubkan adalah 
menuntut ilmu: karena di dalamnya terdapat keselamatan bagi umat ini 
baik di dunia maupun di akhirat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 2 


bahwa Rasulullah #£ bersabda, 
In IN JL le seb Ai Wa OA 3 


“Barangsiapa yang berjalan untuk mencari ilmu maka Allah akan 
memudahkan jalannya menuju surga” 


Sunnah ini dapat diamalkan dengan cara menghadiri pelajaran- 
pelajaran di masjid, Jika tidak ada pelajaran yang diadakan di masjid, maka 
bisa mencarinya melalui internet atau semacamnya, Begitupula “majlisilimu” 
W Muslim, Kitab Ade Doikr mat Akira wa AtToubah na Akhtigfar, abs Farlht Aklitima Ala 

Tilawah Al Our'an sa “Ala Adz-Dzikr (2699). Abu Dawud (3643). At'Tirmidri (2945). Ibnu Majah. 


(223). Ahmad (: 
854 Sunnon Nobi Sehari 1 9 


NP 


sebagaimana yang disebutkan dalam hadits tersebut mencakup ilmu dunia 
yang bermanfaat seperti kedokteran, tekhnik, pertanian, dan perdagangan. 
Maka seseorang mungkin menghadirkan niat tersebut di dalam hatinya 
ketika ia hendak berangkat ke sekolah atau kampus. 


Janganlah lupa berusaha untuk tidak melewati harimu melainkan 
mendapatkan ilmu walaupun sedikit. Dan jangan lupakan syiar kita, Jika 
kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk," (Wa 
Nur: 54) 


Ke-13) 
Tersenyum 

6 Ramadhan 

Sangat indah jika sunnah ini tersebar luas di tengah-tengah masyarakat 


karena amalan ini dapar mengurangi banyak keburukan yang terjadi di 
tengah tengah mereka. Bukan menjadi syarar seseorang tersenyum hanya 
pada saatsaat bahagia, Rasulullah $ senantiasa tersenyum walaupun 
terkadang beliau scdang dilanda kesedihan. Diriwayatkan dari Abdullah bin 
AM Tarits bin Jaz'in bahwa ia berkata, "Tidak pernah aku melihat seseorang 


tersenyum melebihi senyuman Rasulullah 367” 


Rasulullah menjadikan sunnah ini sebagai amalan agung yang 
menghasilkan pahala: heliau hersahda, 


mg 


“Senyummu di wajah saudaramu adalah shadagah. 


Jangan lupa syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapaikan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


——————— SO 

5 ArTirmidz, Kitab ALManagib, Babi Fi Bagyayati An Nabi (3641) dan ta berkata, “hadits hasan.” 
'Akanad (17710). Dan berkata Syu'ab AL-Arnauth, "hadits hasan,” Dan dishahikan oleh AtAlban 
lihat Shahih At Tirmnicei (2580) 

2 ArTirnidr, Kitab ALBirri wu AshSfilu (3641) din berkata, its hasan” Ibuu Hiiban (474) 
AlBukhari dalam Adab AI Murad, dan Jishahihkan oleh AlAibanislihat As Sisilah AshShabikah 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Mendamaikan 


7 Ramadhan 


Diriwayatkan dari Abu Darda ass bahwa Rasulullah #& bersabda, 
“Apakah kalian mau aku beritahu tentang suatu amalan yang lebih 
baik dari derajat puasa, shalat, dan shadagah?” mereka berkata, “Tentu,” 
beliau bersabda, "Mendamaikan permusuhan di antara mamusia karena 
sesunggubnya permusuhan di antara manusia adalah (sesuatu) yang 
menghancurkan agama?” 


Walaupun kita berusaha mengatakan sesuatu untuk menimbang nilai 
sisi Allah, maka sungguh kita tidak dapat melakukannya 
karena Rasulullah ££ telah mengangkat kedudukan amalan ini lebih tinggai 


dari amalan ini di 


dari puasa, shalat, dan shadagah. 


Amalan ini dapat direalisasikan dengan mendamaikan seseorang 


dengan istrinya, anak dengan ayahnya, seseorang dengan saudaranya, 
sescorang dengan teman kerjanya, scscorang dengan tentangganya, bahkan 
mendamaikan dua orang yang bertikai di jalanan yang engkau tidak 
mengenal keduanya, 

Mendamaikan pertikaian adalah cara untuk menjaga keutuhan agama 
itu sendiri sebah permusuhan akan menghancurkan agama kita. Karena 
itu, mulai dari hari ini kita tidak ragu lagi mendamaikan orang-orang yang 
sedang bermusuhan. Jangan lupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


BO 


Membaca Basmalah Ketika Hendak Makan 


8 Ramadhan 


Menyebut nama Allah 8 ketika hendak makan adalah sunnah 
Rasulullah &£ Diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah 45 bahwa ia 


“bu Dawud, Kitab ALAdab, Rab: lelah DratAl Bayzin (919) AtTirmiri (2809) dania berkata, 
"nadi ini shakih? Aha (27548) ln berkata Gyuwih ALArnm uh, hadits ini su 
AlBakhari dalam Adih Al Mujrad hal:202. Di shahihkan oleh ALAlbani: liha: 


1/56) 
854 Sunnon Nobi Pn 9 


berkata, “Dahulu aku pernah berada di rumah Rasulullah dan tanganku 
berkeliaran di atas nampan makanan, maka beliau berkata Ban 


“Wahai anak! Bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu, 


dan makanlah dengan mengambil yang terdekat darimu. 


Jika seseorang lupa membaca basmalah di awal makan, maka ia 
dapa membacanya di tengah makan. Diriwayatkan dari Aisyah wes bahwa 
Rasulullah £& bersabda, Jika seseorang dari kalian memakan makanan 
maka hendaklah ia membaca, “Bismillah,” dan jika ia lupa membacanya 
di awal makan, maka hendaklah ia membaca, “Bismillah fii awwalihi 
wa akbirihi”2 

Membaca basmalah ketika makan adalah salah satu cara untuk 
mendapatkan kekuatan agar kita menang melawan sctan, Diriweyatkan 
dari Jabir hin Abdillah #5 bahwa ia mendengar Rasulullah 4 bersabda, 
“Jika seseorang kalian masuk kedalam rumabnya dan ia menyebut nama 
Allah ketika memasukinya dan ketika makan, maka setan berkata, “Tidak 
ada tempat bermalam dan tidak ada makanan bagi kalian” Namun 
Jika ia masuk ke dalam rumahnya tanya menyebut nama Allah, maka 
setan berkata, “kalian mendapaikan tempat bermalam,” dan jika ia 
tidak menyebut nama Allab ketika makan, maka setan berkata, “Kalian 
mendapaikan tempat bermalam dan makan malam” 


Seran yang selalu menyertai manusia tidak akan mendapatkan 
makanan jika seorang muslim menyebut nama Allah, setan pun tidak akan 
mendapatkan tenaga ataupun kekuatan. Juga, membaca basmalah dapat 
mendatangkan keherkahan bagi senrang muslim dan keberkahan itu tidak 
hanya pada kualitas dan dampak, namun juga pada kuantitas makanannya. 


2 Al Bukhari, Kicah AlAtbintah, Bab: Tasmi 
Mslim, Kitab A-Asyribah, Babs Adab AtTha'zan wa Asy 
Abu Dawud, Kitab ALAth Imah, Babi At-Tasmiyah “Ma Arh-Tha'ama (3767). AtTirmiczi (IBSB) 
“an ia berkata, “Haditsini hasan shahih," Tbnu Majah (3254). Ahmad (25774) Jan berkaca Svu'aib 
AlArnauth, "hadits ini hasan karena penguat penguamya” Dan dishahihkan oleh Al Albani lihat 
AsSibilah Ash-Shabihah (193) 

2 Muslim, Kitab Al Asyribah, Bab: Adab AthThalam aa AsvsSyarab wa Ahkamuhuma (20181. Abu 

Dawud (3755). An Nasxi (100061, Ibnu Majah (3887) Ahmad (14771) 


9 Sunnah Nobi Sehari-hari 


Diriwayatkan dari Aisyah ses bahwa Rasulullah 48 pernah suatu hari 
makan bersama enam orang dari sahabatnya, tiba tiba datanglah scorang 
arah badui yang sedang kelaparan ikut makan bersama beliau, lalu badui itu 
pun memakannya dengan dua suapa 
jika ia menyebut nama Allah, maka itu akan cukup bagi kalian, maka 
jika seseorang dari kalian hendak makan maka wcapkanlah “bismillah”, 
dan jika ia lupa mengucapkannya di awal makan, maka hendaklah ia 
mengucapkan, “Dismillah fi awwalihi wa akbirihi,” Jangan lupakan syiar 
kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk." 
(AnNur: 54) 


, lu beliau bersabda, “Sesungguhnya 


BO 


Berdoa Setelah Wudhu 
9 Ramadhan 


Terdapat beberapa kalimat yang dapat membukakan delapan pintu 
surga hingga engkau dapat masuk dari pintu mana saja yang engkau 
kehendaki. Kalimat tersebut adalah sunmah yang sangat indah dan mudah 
yang tidak membutuhkan waktu lebih dari sepuluh detils yairu engkau 
bersyahadat dengan kalimat tauhid setelah wudhu, Diriwayatkan dari 
Ughah bin Amir 2g: bahwa Rasulullah 8 bersabda, “Tidaklah seseorang 
dasi kalian menyempurnakan wudhunya kemudian ia mengucapkan, 
“Asohadu an laa ilaha illa Mlabu wa anna Muhammadan abdullahi wa 
rasulubu,” melainkan akan dibukakan untuknya delapan pintu surga 


dan ia masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. 

Jika engkau ingin ditambahan kebaikan, maka setclah mengucapkan 
syahadat tauhid, maka tambahkan doa berikut ini: diriwayatkan dari Umar 
bin Al-Khathab 2g bahwa Rasulullah & bersabda, 


aa aa Je oo 


Ja dlam Thn Ang at 8 Tah dna 


2 Muslim, Kitab Ap Thaharah, Bab: Ade Diikru Al Mustahab Agiba Al Wudhu 0234) Abu Dawud 


(1691, Ahmad (17431. 


854 Sunnah Nobi Sehal 


0) 


Sa EEI Sa ga Gg 


“Barangsiapa yang berwudhu dan ia menyempurnakannya, lalu ia 
berkata, “Asyhadu an laa ilaha illa Allahu wahdahu laa syarika lahu 
wa asyhadu anna Muhammadan ahduhu wa rasuluhu, allahemma 
ifalni min a-lawwabina wa ifami min akmutathabhirin," maka 
dibukakan untuknya delapan pintu surga dan ia memasukinya dari 
pintu yang mana ia kehendaki” 

Jangan lupa syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 

mendapatkan petunjuk." (An-Nur: 54) 


Ke-13) 


Saling Memberi Hadiah 


10 Ramadhan 


Salah satu dari sunnah Rasulullah & yang paling indah adalah sunnah 
saling memberi hadiahy karena sunnah terscbut dapat memupuk rasa cinta di 
antara manusia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah as bahwa beliau bersabda, 


“Saling memberi badiahlah kalian, maka kalian akan saling 
mencintai» 

Adalah Rasulullah # selalu menerima hadiah walaupun hadiah 
terscbut sangat sederhana. Diriwayatkan dari Anas bin Malik as: bahwa 
ia berkata, “Barirah memberikan hadiah kepada Rasulullah sebuah daging 
yang diberikan kepadanya sebagai shadagah, maka beliau pun berkata, 
“Baginya shadagah, namun bagi kami adalah hadiah”? 


2 Abu Yaa (6148). AkBaihagi dalam Sunan AfKeebra, (12297), Atk-Thabrani dalam Mu'jam Al- 
Ansath (7240), Al Bukhari dalam Al Adab Al Mufoad,dan dihasankan oleh Syaikh Al Albanis lihat 
Trus? ALGhalil (6/40) 

AlBukbari, Kitab Al Hibah wa Fadpluha, Bab: Oalbul Ab Hadisyab (2438). Muslim. Kitab Ae-Zokat 
Bab: Ibabah Al Madiyyah li An Nabi "ws li Bani Hasyim wa Bani Muttbalib (1074) 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Moment Rasulullah menerima hadiah sangatlah banyak di dalam 
haditshaditsnya. Scscorang dapat mengamalkan sunnah ini dengan 
menyiapkan sedikit harta yang nilainya dapat membeli buku kecil, makanan, 
atau pena, lalu dihadiahkan kepada kedua orangtua, istri, saudara, teman, 
atau tentangga. Dan, jangan lupakan syair kita, Jika kalian mentaalinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


BO 


Mengakhirkan Sahur 


11 Ramadhan 


Salah satu sannah yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang 
penuh dengan kasih sayang adalah sunnah mengakhirkan sahur: karena 
sunnah ini dapat memberikan energi untuk seorang muslim agar senantiasa 
menjalankan ibadah puasa dengan baik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik 
dari Zaid bin Tsabit #5 bahwa ia berkata, “Suatu hari kami pernah sahur 
bersama Rasulullah kemudian (tidak lama setelah itu) beliau bangun 
ikah shalat (shubuh)," Lalu aku bertanya, “Beraps jarak antara 
sahur dan adzan?” dia mejawab, “Sebanyak lima puluh ayat.” 


untuk menur 


Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad ags bahwa ia berkata, “Aku bersahur 


bercama keluargaku kemudian aku bergegas (menuju shalat) hingga aku 
mendapatkan sujud bersama Rasulullah #? 

Tika kita perhatikan hadirshadits di'aras dengan baik, aka kira 
akan mengetahui bahwa jarak antara waktu akhir sahur dan shalat shuhuh 
hanyalah beberapa menit saja. Kita menyadari bahwa kebanyakan dari kaum 
muslimin mengakhirkan sahur dengan niat agar mendapatkan energi yang 
lebih lisa dalam menjalar puma namun sebaiknya semeng musti entar 
sematzmara untuk mengikuri sunnah Rasulullah 48: karena dengan niat 
itu, maka ia akan mendapatkan pahela dari mengamalkan sunnah terscbut 
seraya juga. mendapsikan tenaga untuk menjalani Imasa. 


3 AM Bukhari, Kitab ArhShaum, Bab Oadr Kami Baina As Sabur Wa Shalatil jr, (1821). Muslim, 
Kitah Ash-Shivem, Babs Fadhl AshSaur wa Takid Itihbabihi wa Istihbab Takhirihi re Tail 


Alir, (106 


?  Aukhuri, Kitab AshSShiyam, Babi Takbir asabur (1620). 


854 Sunnon Nobi Seharis 


Harus diperhatikan bahwa sahur adalah sunnah Rasulullah, maka 
tidak patut seseorang berkata, “Saya kuat berpuasa tanpa sahur,” karena 
sebenarnya itu bukanlah kekuatan, namun menjauhkan diri dari sunnah 
Rasulullah, Diriwayatkan dari Anas bin Malik ss bahwa Rasulullah # 
bersabda, 


1 a Ag B3 # 
“Bersahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat keberkahan.” 


Dan, janganlah lupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


Pet) 


Menyebarkan Salam 


12 Ramadhan 


Masyarakat kita sangat membutuhkan ruh kasih sayang dan cinta. 
Salah satu cara memupuk ruh terscbut adalah menyebarkan salam kepada 
kaum muslimin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4g bahwa Rasulullah 


2 bersabda, 


LAN E SEE AE BE ENG, 


225 ANA kn tian Up ssh IE 
“Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian 


lidak akan beriman hingga kalian saling mencintai, Apakah kalian 
ingin aku tunjukkan kepadan suatu hal yang jika kalian amalkan, 


maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara 

kalian" 

& Albukhari, Kitab Ash-shiyam, Bab: Barakaru As-Sahur Mb Cihatrt ab (1823), Muslim, Kitab 
“AslrSbiem, Bab: Fadil AsSubur ce Ta'ket tihbabibe wa Isuhbab Takbiribi va Ta'jl Abe 
(1s: 

"Musi, Kiras Aiman, Baby Rayon Amuhu Laut Yadbhula Aljamuh Ha AlMukminunta Anna 
Mababbeta Al Mukminin Mp1 Alman wa Anna Ifeva' As-Salam Sabab Lii Hushuliba. (54). Abu 
Dawud (5193), At Tirnidri (2488) Ibnu Majah (68). Ahmad (2073). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Mengucapkan salam tidak hanya terbatas kepada orang yang dikenal 
saja, namun hal tersebut juga diucapkan kepada seluruh kaum muslimin, 
yang dikenal dan yang tidak dikenal. Diriwayatkan dari Abdullah bin 
Amru $8 bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah #£, “Apakah 
isi ajaran Islam ini yang paling baik?” beliau bersabda, “Memberi makan 
dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang 
yang tidak engkau kenal” 


Setiap engkau melebihkan ucapan kalimat salammu, maka Allah 
juga akan menambahkan pahala untukmu, Diriwayatkan dari Imran bin 
Hushain bahwa seseorang datang kepada Rasulullah 4 seraya berkata, 
"Assalamu “alaikum!” beliau berkata, “Sepulub." Lalu datang lagi seorang 
lainnya seraya berkara, “Assalamu alaikum wa rahmatullahi," beliau lalu 
berkata, "Dua puluh” Lalu datang seorang lainnya seraya berkata kepada 
beliau, “Assalarnu “alaikum wa rahmatullahu wa barakatubu,” lalu beliau 
berkata, “Tiga puluh,” 

Sunnah ini dapat diamalkan dengan mengucapkan salam kepada 
keluarga ketika masuk rumah, kepada teman kerika berada di tempat 
kerja, kepada penjual ketika bertransaksi, kepada tetangga, kepada sesama 
penumpang kendaraan umum, dan kepada kelompokekelompok masyarakat 


Iainnyas maka engkau akan mendapatkan dampak positif yang sangat besar, 
selain itu, engkau juga akan mendapatkan pahala dari Rabb-mu. Janganlah 
engkau melupakan syiar kita, Jika kalian mentaalinya, maka kalian 
mendapatkan petunjuk?” (An-Nur: 54)(8 


Memberi Makan Buka Puasa 


13 Ramadhan 


Alangkah baiknya jika kita memberi makan kepada orang yang 
kelaparan, namun hal lebih baik dari itu adalah jika orang yang kelaparan 


Al-Bukhari, Kitab Alina, Bab: lth'zrm ArThalam Min ALislam (12), Muslim, Kitab Airran, bab 
Bayan Tafadbned Aksen ca Ayyu Umsrdhi Afethal 139). 
8 MTirmidri KiabAL bti'dzan, Babi Mas Deukira Fii Fadhl As Salam (2689) dania berkata, “hadits 
ini hasan shahih.” Abu Dawud (5195). Au-Nasa'i (10169). Akun (19926). Berkata Syu'aib Ak 
“Arnauth, “sanadnya kuat.” Hadits ini juga dihasankan oleh Ionu Hajar, lihat Al Matkalib AWAliyah 


(117781), Dishahihlkan oleh AI Albani lihat Shahih Al Adah Al Mufrad, hal:378. 


854 Sunnon Nobi Sehal 


itu karena sedang berpuasa. Sungguh tidak menjadi syarat orang yang 
diberikan makanan buka puasa adalah orang yang miskin karena Rasulullah 
clah menjelaskan besarnya pahala dari sunnah ini tanpa merinci sifat 
dari orang yang berpuasa. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid AlJuhani 5 


bahwa Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa yang memberikan orang 
berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang 


yang berbuka tersebut tanpa dikurangi sedikitpun! 

Lalu pahala apakah yang akar: kita dapatkan saat memberi makanan 
berbuka puasa? Diriwayatkan dari Abu Sa'id AlKhudri age berkata, “Saya 
mendengar Rasulullah 4 bersabda, 


PA Ina JUS A5 LE Ja Jeppea 
“Barangsiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan 
menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh empat puluh tahun." 
Inilah yang akan kita dapatkan jika kita memberikan makanan berbuka 

puasa kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Tentu hal yang sangat 

baik jika kita menginfakkan beberapa dirham untuk dibelikan makanan 
buka puasa yang sederhana, namun pahalanya sangatlah besar: inilah 
sunnah Rasulullah 455. Janganlah engkau melupakan syiar kita, Jika kalian 

mentaatinya, maka kalian mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


BI 


Menyambung Silaturahim 
14 Ramadhan 


Sebagian kaum muslim meyakini bahwa silaturahim bermakna 
menyambung kekerabatan dengan keluarga yang dekat dan yang berbuat 
baik kepada kita, adapun keluarga yang berbuat buruk kepada kita maka 


& ArTirmida, Kiab AshSbowra, bab: Maa Ja'a fil Fadli Man Eaththara Shaziman (807) 
berkata, "hadits ini hasan shahih,” An-Nasa1 (3331), Tono Majah (1746). Ahmad (21720) Berkata 
Syw'aib Al-Amauth, “hadis ini hasan," Dishahihkan oleh Al-Albani, lihat Misykat A-Mashabih 
(17621). 

&  AlBukhari, Kitab Alfihad wa AsSiyar, Babu Fadht AshsSlerum Ft Sabilillah (3685). Muli, Kitab 
AsShiyam, Bab: Fahdlu Ash-Shivam fii Sabililah bit Man Yuthizuhu bi Laa Dharar wa Lag 
Tafwiti Hag (1S 


A0 Sunnah Nobi Sehari-hari 


kita berhak untuk memutus hubungan dengannya: apalagi jika keluarga 
tersebut yang memutus hubungan terlebih dahulu. Tenu ini sebuah presepsi 
yang keliru karena hakikat dari silaturahim adalah menyambung hubungan 


dengan kerabat yang memutusnya dengan sengaja. 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru #8 bahwa Rasulullah #£ bersabda, 
Kn abhi Jo 3 s3KA Jo s3) 
Ad 


“Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu dengan 
membalas kebaikan dengan kebaikan semisulnya namun orang yang 
menyambung silaturahim adalah orang yang berusaha menyambung 
kembali silaturahim setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain” 
Dalam mengamalkan makna dari sunnah ini, Abu Hurairah sx 

meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki berkata, “Wahai Rasulullah! 

Sungguh aku memiliki kerabat. Aku menyambung hubungan dengan 

mereka, namun mereka memutuskanku, Aku berbuat haik kepada mereka, 

namun mercka berbuat buruk kepadaku. Aku berlemah lembut dengan 
mereka, namun mereka berbuat kasar kepadaku.” Maka Rasulullah #& 
bersabda, “Apabila benar demikian, maka seakan engkau menyuapi 
mereka pasir panas, dan Allah akan senantiasa menjadi Penolongmu 


selama engkau berbuat demikian, 


Karena itu, jika kita hendak mengamalkan sunnah ini maka carilah 
kerabat yang kita yakini mereka telah berbuat jahat kepada kita hingga 
kita berbuat baik kepada mereka. Janganlah kita menunda apa yang 
kita bisa kerjakan haris namun dalam menilsi, kira juga harus bersikap 
objektif, karena terkadang kita meyakini orang lain yang salah, namun pada 
kenyataannya kitalah yang salah. Maka marilah kita yang memulai sunnah 
ini. 


an, Janganlah engkau melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian mendapatkan petunjuk,” (An-Nur: 54) 

BO 
&AlBukhari Kitab Al Adah, Babi Laisa Al Washil bi Al Mukaf? (5645). AtTirmidri (1908). Ahmad 


16783). 
8 Muslim, Kitab A/Birr wg AshShilah wa APAdab, Babi Shilaurahim wa Takrim Orth'atuha 


(2558) Ahmad 17979). 


854 Sunnon Nobi 


Duduk di Masjid Setelah Shalat Subuh 


15 Ramadhan 


Adalah kebiasaan Rasulullah # tctap menctap di masjid setelah 
beliau menunaikan shalat subuh untuk berdzikir hingga terbit matahari. 


Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah aex 


Jaa PAI das Ga haha da sad Je 8 
Rasulullah 86 senantiasa duduk di tempat shalatnya setelah shalat 
subuh bingga terbit matahari” 

Terbitnya matahari dalam hadits ini maksudnya meningginya matahari 
sekadar kurang lebih seperempat jam setelah waktu terbitnya. Sunnah ini 
membutuhkan persiapan, karena itu, siapa yang ingin mengamalkannya, 
hendaklah ia tidur lebih awal dan menyusun program sendiri yang ia mulai 
dari setelsh waktu shalat subuh. Hal ini tentunya akan membuat seseorang 
membutuhkan tidur lagi setelah subuh karena ia bangun terlalu pagi, dan 
tentu ini bukanlah perkara yang mudah karena itu Rasulullah menjanjikan 
pahala yang besar bagi orang yang mengamalkannya. 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik age bahwa Rasulullah 48 bersabda, 
“Barangsiapa yang shalat subuh berjamaah (di masjid) lalu ta duduk 
di tempatnya untuk berdzikir kepada Allah hingga terbitnya matabari. 
kemudian ia shalat dua rakaat maka baginya pahala haji dan umrah 
sempurna sempurna sempurna.” 


Perhatikanlah betapa banyak orang yang harus menghabiskan harta, 
tenaga, dan waktunya untuk menunaikan haji dan umrah. Padahal, lihatlah 
sunnah ini yang membuka lebar pintu pahala haji dan umrah tanpa harus 
berangkat dari negerinya. Bagi orang-orang yang masih berat melakukan 
sunnah ini, ia bisa mulai sedikit demi sedikit seperi mengamalkannya 


“Muslim, Kitab ALMasajid wo Mawadhi" Ash-Shalah, Bab: Fadhl Akfulus fit Mushallahu Bada 
AsbsShutbhi wa Fadil Al-Masajid (670), Abu Dawud (4850), AtTirmidzi (585). An- Nasa (2998) 
'Abuvad (21005). 

& ArTirmidei, AbwabAs Safir, Babi Mas Yretahab Min AljudusfitAl Masjid Bata Shalat As Shsabisi 
Hatta Toihbi' Asy-Syaras (86) dunia berkata, "has ini han " Aih-Thahrani alam ALMu'jam 

AAlKabir (7741) dan berkata Al latsami, “diriwayatkan oleh Aih-Thabrari dan sanadnya jayyil," 

Dihasankan oleh AJ Albani: lihat As Slsdah Ash Shakihah (3403). 


Da Sunnah Nobi Sehari-hari 


ANN 


sebanyak dua hari sepekan hingga Allah membuat dirinya terbiasa 
melakukannya. Dan, Janganlah engkau melupakan syiar kita, ika kalian 
mentaatinya, maka kalian mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


BO 


Membaca Doa Kaffarat Al-Majlis 


16 Ramadhan 

Seringkali dalam sebuah majlis, lisan ini mengucapkan hal-hal yang 
tidak panas seperti ghibah, adu domba, mengejek, berkata kotor, meremch: 
kan, menuduh, berdusta, atau marah hingga mengeluarkan kata kata yang 
tidak pantas. 


Lisan dapat menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Rasulullah 
pernah berkara kepada Mus'dz bin Jabal 8: ketika ia berkata kepada 
beliau, “Wahai Rasulullah! Apakah kita akan dihukum atas ucapan kita?” 
beliau berkata, “Semoga engkau selamat. Adakah yang menjadikan 
orang menyungkurkan mukanya -atau ada yang meriwayatkan batang 
hidungnya: di dalam neraka selain ucapan lidah mereka?" 


Apa solusi agar kira bisa terhindar dari dosa yang besar ini? Cara yang 
paling baik adalah menjaga lisan kira dari segala ucapan yang buruk dan kita 
tidak herbicara melainkan hanya dengan ucapan yang membuat Rahh kita 
ridha. Namun, Rasulullah 8 mengetahui bahwa diri kita lemah dan kita 
pasti akan terjerumus ke dalam maksiat lisan walaupun kita sudah berusaha. 
Karena itu, beliau memberikan satu sunnah sangat indah yang dapat 


menghapus dosa kitas dia adalah sunnah kafarat a-majlis. Diriwayatkan 


dari Abu Hurairah 2x6 bahwa Rasulullah #& hersabda, 
a 2 tot ag Tire spa 1 At 35.» “ia 25 
In BBB IS UN an 33 AB BA Ya 
din ons al sa 
8 MTirmidii, Kitab Aman, Bab, Man Jaa fti Hurmat Ash-Shsaloi (2816) Jam ia berkata, “haclits 


ini hasan shahih.” Dishahihkan pula oleh AI-AIbani: lihat As Siikah AshShakihah (3284). Berkata 
'Bsh Shuyani, “hadits ini hasan.” Lihats Ask Shahih Min Ahadits As Sirah Are Nabarwiyah, hal:518. 


SN 3 


as Ya Ya agil ant, 


854 Sunnon Nobi Sehari 


En NT 
damlg GO AA as ME 3 
“Barangsiapa yang duduk di sebuah majlis dan ia melakukan banyak 
kesalahan di dalamnya, lalu ia mengucapkan sebelum ia beranjak 
dari majlisnya, “Subbanaka allahumma wa bihamdika asyhadu 


an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika,” maka akan 
diampuni kesalahan-kesalahannya di dalam masjils tersebut”8 


Hendaklah kita menjaga doa ini dengan mengucapkannya setiap 
selesai bermajlis. Semoga Allah senantiasa mengampuni seluruh dosa dan 
kesalahan kita. Dan, Janganlah engkau melupakan syiar kita, "Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian mendapatkan petunjuk? (An-Nur: 54) 


Ke:t2 3) 


Berhemat Menggunakan Air 


17 Ramadhan 


Para ahli ilmu lingkungan berusaha menyadarkan manusia akan 
pentingnya berhemat menggunakan air. Kita sebagai umat Islam tentulah 
berbangga karena Rasul kita teleh menjelaskan akan pentingnya berhemat 
dalam menggunakan air. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr #8 bahwa 
Rasulullah #& pada suatu hari melewati Sa'ad yang sedang berwudhu, lalu 
beliau berkata, “Alangkah borosnya!” lalu Sa'ad berkata, “Apakah dalam 
wudhu juga dikatakan boros?” Beliau bersabda, “Ya, walaupun engkau 


berada di sungai yang mengalir 

Kita dapat melihat pentingnya teguran Rasulullah ini ketika kita 
melihat teguran beliau dalam masalah wudhu, beliau memerintahkan 
seseorang untuk menyempurnakan wudhu, Namun perlu diketahui hahwa 
menyempurnakan wudhu tidak harus dengan membuang-buang air. 
Sangat indah jika kita dapat mengamalkan praktik kehidupan beliau ini. 


& AtTimidii, Kitab Ata aoi, Bab, Mae Yagucber Idee Oarna Min A-Majks (3439) dan ia berkata, 

hadits iri hasar,” Ars Nasa (10230). Ahmad (10420). Berkata Syu'aib AlArnauth, "sanad hadits 

shahih sesuai syarat Muli Duwy, Dishahilican oleh Al-Alhan: hut Shahih Alfami? 271065) 

8 Ibnu Majah, Kitab Ath Thaharah 104 Sunanuha, Babi Maa Ja's ii ALOashr wa Karahiyatu At- 
Ta'addi Fipi (425), Dihasankan oleh Al Albani lihat As Sikilah Ash Shahihah (32921. 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik ass bahwa ia berkata, “Adalah Rasulullah 
38 mandi hanya dengan satu sha” air lima rd", dan ia wudhu dengan 
satu mud.” 

Satu mud jika diukur dengan liter maka ia sama dengan setengah 
liter air. Inilah ukuran air wudhu Rasulullah £€ dan tiga liter kurang lebih 


untuk ukuran air mandi beliau. Ini adalah sunnah yang mengandung banyak 


manfaat dan maslahat bagi manusia. Karena itu, hendaklah memulai dari diri 
kita sendiri dengan mengesilkan aliran kran ketika berwudhu. Dan, jangan 
lupa syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk? (An-Nur: 54) 


SO 


Mengkhatamkan Al-Gur'an Secara Rutin 


18 Ramadhan 


AlGur'an adalah kitab yang dapat menjaga seorang mukmin dari 
kesesatan dan penyimpangan: Allah $€ berfirman, “Sesungguhnya Al 
Our an irsi memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus.” (Aklsra”:9) 
Karena itu, agar scorang muslim selalu berada di atas petunjuk.Nya maka 
dia harus terus menerus membacanya. 


Tidak patut seorang mukmin menjadikan bacaan Al-Our'an 
sebagai aktivitas biasa tanpa aturan dan target, Rasulullah membimbing 
seseorang untuk menentukan wirid pribadinya yang tetap dari membaca 
AlGur'an perhari hingga ia dapat mengkhatamkannya dalam beberapa 
haris sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang mesyhur pada perkara 
mengkhatamkan Al-Gur' an adalah sekali dalam sebulan atau sama dengan 


membaca satu juz Alur “an dalam sehari. 


Diriwayatkan dari Rasulullah 4 bahwa Rasulullah berkata kepada 
Abdullah bin Amru #2, 


Satu sha” sebagaimana yang dijelaskan oleh mayoritas ulama sama dengan 375 liter, Adapun bagi 
“Abu Hlenifah, satu sha' sama dengan 3,36 ter, lihat AtMexsw'ah AkFighinyah AlKuwaitiyvah 
1287207, 

$ Sat entul aras dengan 0688 liter ihsa ALFigh Alhslami mer Aodilkusebne (I/ MD). 

(8 AlBuktari, Kitab Al Windu, Bals AI Wudhu bi AbMud (198). Maslim. Kitab Al Haidh, Bab: Al Oadr 

“AI Mustabab Min Al Ma' Fii Ghasli Al kenahab wa Ghusi Ar Rajuli va Al Mar'ah (325). 


854 Sunnon Nobi Senorensk 27) 


ar Watt ht 
He SESANA 
“Bacalah (khatamkanlah) Al Our “an sekali dalam sebulan?" 


Terdapat riwayat lain Ikan 
Algur'an dalam dua puluh hari, sepuluh hari, tujuh hari, tiga hari, dan 
empat puluh hari sekalis dan semua riwayat ini derajatnya shahih. Hal i 

menunjukkan bahwa scorang muslim hendaknya mengkhatamkan AlOur'an 
sesuai kemampuannya, namun harus diusahakan untuk mengkhatamkan 


Al Gur'an tidak lebih dari empat puluh hari. 


ng menunjukkan sunnahnya mengkhata 


Setiap huruf dari Al-gur'an yang kita baca akan menghasilkan satu 
kebaikan: Diriwayatkan dari Ahdullah bin Mas'ud 28: bahwa Rasulullah 
#5 bersabda, 


gt te ee teen Tea Can Tega 
AGAN ian Kena Kanto AB AN AS je We ba 33 
Tong 2 Lan Taja Tuo Sifing Ta, Tes tag 
HE Tang SRG SS 3 SS SIN 
“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah maka 
baginya satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatgandakan menjadi 
sepuluh kali lipat. Saya tidak mengaiakan alif lam mim satu huruf, 
namun alif satu buruh, lam satu huruf, dan mim satu huruf”? 
Dan, jangan lupa syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk,” (An-Nur: 54) 
BI 


&6 AlBukhaci, Kitab Fadhail At Our'an, Babs Fi Kam Yagre" AkOwr et (4765). Muslim, Kitab Ash- 
Shiyaw, Bab An Nahyu An Shaum Ad Dakrili Man Tadharrara Bibi. 1159). 

9 AtTirmidri, Kitab Fvlhail ALOwr'an, Babi Mua Ja'a fi Man Gura's Harfim Min AtOuran Mua 
Labu Min Air, 2910) dan ja berkata, “hadits hasan shahih," Dishtahihkan juga oleh AAlbani: lihat 
AsSilsilah Ash Shahibah (3327). 


354 Sunnah Nabi Sehari-hari 


I'tikaf 


19 Ramadhan 


Seringkali urusan dunia ini menyibukkan pikiran hingga kita seringkali 
melupakan urusan akhirat. Karena itu, seorang muslim membutuhkan waktu 
dan tempat menyendiri untuk menjauhi perkara-perkara dunia agar dia 
dapat menfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah 4, Sebaikbaiknya 
tempat untuk menyendiri beribadeh kepada Allah adalah masiid, dan 
sebaikbaiknya amalan yang dilakukan di waktu itu edalah shalat, dzikir, 
dan membaca Alur" an. 

Adalah Rasulullah senantiasa melakukannya ketika masuk sepuluh 
malam terakhir di bulan Ramadhan. Diriwayaskan dari Aisyah «5 bahwa 
beliau beritikaf pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan hingga 
Allah mewafatkan beliaus kemudian istriistri beliau beritikaf setelahnya." 


Srariat itikaf ini dimulai dari rerbenamnya matahari di hari kedua 
puluh dari bulan Ramadhan, dan berakhir dengan munculnya hilal bulan 
Syawal. Barangsiapa yang tak mampu beritikaf sepuluh malam terakhir, 
maka hendaklah fa beritikaf semampunya dan menjadikan moment tersebu: 
adalah awal yang baru hersama Allah 3. Dan, janganlah melupakan syiar 
kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk." 
(An-Nur: 54) 


BO 


Mencari Lailatul Gadr 


20 Ramadhan 

Allah # mengangkat kemulian sebagian malam di atas malam-malam 
lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa malam yang paling mulia dalam setahun 
adalah malam Isilatul gadr sebagaimana yang difirmankan oleh Allah 4, 


#M Bukhari, Kitab AL tika, Bab: ALT tikaf P ALAsyru ALAwokbir wa ALI tika ALMasajid Kodliha 
(1922), Muslim, Kitab ALI tikaf, Bab: AE tikaf fi Al Asyru Al Awokkir Min Ramadhan (1172). 


854 Sunnon Nobi Pan 9 


ati name Ketat 
Ga as ada 

“Lailatul gadr lebih baik dari seribu bulan” (Al-Oadr: 3) 

Tidak diragukan lagi bahwa kita diwajibkan beribadah kepada Allah 
setahun penuh, dan sunnah Rasulullah membimbing kita agar menambah 
kuantitas ibadah itu dengan memaksimalkan ibadah di lailatul gadr. 
Diriwayatkan dari Aisyah ws bahwa Rasulullah #£ bersabda, 


0153) Ja AN Pa) 2 ja Ag FE yaa Ae 
“Carilah lailatid gadr dalara malam ganjil dari sepuluh malam terakhir 
dari bulan Ramadhan" 

Karena ivu, jika kita sedang berada di malam-malam ganiil dari sepuluh. 
malam terakhir bulan Ramadhan, maka yang paling utama untuk dilakukan 
adalah giyamu lail. Diriwayatkan dari Abu Hurairah &s dari Rasulullah £ 
bersabda, “Barangsiapa yang bangun di malam lailatul gadr dengan iman 
dan harapan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lampau?" 


Hendaklah giyamu lai kita di malam-malam ini lebih banyak dari 
malam-malam lainnya. Seharusnya kita juga lebih semangat mentadabburi 
makna Al-Our'an dan khusyu. Hendaklah kia berharap kepada ampunan 
Allah sebagaimana yang Dia janjikan. Dan, janganlah melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk." 
(An-Nur: 54) 


BI 


Memberi 
24 Ramadhan 


Sangatlah indah sunnah memberi ini, karsna memberi merupakan sifat 
orang yang baik. Masyarakat yang terbisa bershadagah dan saling memberi 


2 Albukhari, Kiab Skala AtTarawih, Bals Taharri Lalat! Oadr ff ALWar Min ALAsyi ALAwakbir 
(113). Muslim, Kitab Asb-Shivars, Babs Fahdl Ladat Oadr wa AkHatsu Ala Thalabiha wa 
Bayan Maballiha wa Arja Asegat Talaiha (1165 & 169) 

Is Ash-Shaurm, Baby: Mun Sherma Ramadkswna hotaman wa Ihtaban usa Niyyatan 

Kitab Shalat AlMiwafirin Wa Oashriha, Bab: At-Tarehib fit Oibam Ramadhan 

wa Huwa AtTarascih (760). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


adalah masyarakat yang berbahagia karena orang kaya dapat merasakan 
apa yang dialami oleh yang miskin, dan orang yang membutuhkan akan 
senantiasa merasa aman karena keberadaan orang-orang yang ringan tangan 
di sekeliling mereka: hingga kebiasaan ini akan mendatangkan rasa cinta 
dan kesejahteraan sebagaimana perbuatan ini akan meminimalisir kejahatan 
dan konflik antara sesama manusia. 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik as berkata, “Tidaklah Rasulullah 
diminta darinya sesuatu pun dengan alasan Islam melainkan belia 
memberikannya,” Lalu Anas melanjutkan, “Suatu hari, seseorang laki-laki 
datang kepada beliau, maka beliau pun memberikannya kambing sebanyak 
dua. gunung, Tidak lama kemudian, laki laki it kembali kepada kaumnya 
seraya berkata kepada mereka, “Wahai kaum, masuklah kalian ke dalam 
Islam karena sungguh Muhammad memberikan suatu pemberian dimana 
ia tidak takut miskin.” 

Rasulullah sangat dermawan pada waktu-waktu tertentu, seperti ketika 
datangnya bulan Ramadhan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas #8 bahwa ia 
berkata, “Adalah Rasulullah orang yang sangat mudah melakukan kebaikan 
dan dia akan bertambah kebaikannya pada bulan Ramadhan. Sesungguhnya 
Jibril && menemui beliau setiap tahunnya pada bulan Ramadhan hingga bulan 
tersebut berakhir dan beliau menyetorkan ALOur'an kepadanya. Jika beliau 
ditemui Jibril 468 maka beliau lebih dermawan dari angin yang berhembus,” 

Karena itu, marilah kita membiasakan sunnah yang baik ini 
walapun hanya dengan memberi sesuatu yang sederhana sembari terus 
menginstrospeksi diri: jika terlewat satu hari tanpa memberi, maka 
hendaklah keesokan harinya kita memberi dua kali lipat tanpa harus takut 
kehabisan hartas karena Allah pasti akan menggantinya. Allah g berfirman, 


“Tidaklah kalian menginfakkan sesuatu melainkan Alah akan 
menggantinya.” (Saba: 39) 


$ Muslim, Kisab Al Fadbail, Bab: Maz Suila Rasulullah Syaion Dath Fagaala, “Las”. Wa Katsratn 
Suheihi 21), 

$ AlBukhari, Kitab Ash:Serem, Bab: Ajuad Maa Kaana An-Natiy ' Yakunu Fi Ramadhan (1803). 
Muslim, Kitab Al fadhail Bab: Kaana An Naliy  Ajuwad An Nas &AI Khairi Min Ar Riii (2308). 


2.9 


854 Sunnon Nobi 


Dan, janganlah melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk,” (Aa-Nur: 54) 


ke:t0) 


Shalat Sunnah 12 Rakaat 


22 Ramadhan 


Jika engkau menginginkan sebuah rumah di surga, maka inilah caranyas 
shalat sunnah dua belas rakaat. Diriwayatkan dari Nu'man bin Salim dari 
Araru bin Aus dari Anbasah bin Abi Sufyan dari Ummu Habibah wse, istri 
Rasulullah, bahwa ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 4 mendengar 
bersabda, “Barangsiapa yang shalat dua belas rakaat sehari semalam: 
maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga,” lalu Ummu 
Habibah berkata, “Maka sejak itu aku tidak pernah meninggalkannya 
sedari aku mendengarnya dari Rasulullah $” Lalu Anbasah juga berkata, 
“Maka aku tidak pernah meninggalkannya sedari aku mendengarnya dari 
Ummu Hahihah.” Lalu Amru bin Aus berkata, “Maka aku tidak pernah 
meninggalkannya sedari aku mendengarnya dari Anbasah.” Lalu Nw'man 
bin Salim berkata, “Maka aku tidek pernah meninggalkannya sedari aku 


s3 


mendengarnya dari Amru bin Aus," 


Shalat sunnah sudeh ditentukan untuk dilakukan sehari semalam. 
Rasulullah £ merincinya dalam hadits Aisyah ts berkata, “Rasulullah 
#8 bersabda, “Barangsiapa yang lerus menerus mengerjakan dua belas 
rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di 
dalam surga: empat rakaat gabliyah Uzuhur, dua rakaat badiyab dzuhur, 
dua rakai ba'diyah magrib, dua rakaat ba'diyah isya, dan dua rakaat 
gabliyah subuh” 

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa siapa yang terus menerus menunaikan 
Shalac sunnah, maka ia akan mendapatkan hadiah terbesar dari Allah. Maka, 
3 Muslim, Kitab Shalac A-Musafirin wa Oashriha, bab: Fadki Sunan ArKatibah Oabia ALraraidh 

wa Ba'da Hureria sex Bayan Adadikinna (728). 
&eTimidei, Kitab Abuaab Ash Sat, Babs Mas Jt Man Sola fi Yaupuin wa Lalatin Tentai 
Asgrata Ro ak Min As-Sumnuh una Mart Lahu Min AkFndhi (M4). Ar-Nava'1 (1487). Ihuu Majah 


(1140), Ibnu Hibban (24521. A-HHakim (1173). Dishahihikan oleh Al-Albani: Ihat AsSililah Ash- 
Shakihah (2548). 


Da Sunnah Nobi Sehari-hari LN 
SAM 


AANG 


jadilah seperti Ummu Habibah tes, Anbasah, Amru, dan An-Nu'man sis: yang 
senantiasa menjaga shalat shalat sunnah ini setelah mereka mendengarnya. 

Amru bin Aus sis telah berkata dalam perkara hadits ini, “Bercerita 
kepada Anbasah bin Abi Sufyan ketika ia sedang sakit, yang menjadi sebab 
meninggalnya, sebuah hadits “yang sangar ia senangi”, lalu ia menyebutkan 
hadits di atas, Hal ini menunjukkan bahwa hadi 


ni memasukkan rasa 
bahagia ke dalam jiwa karena sebenarnya mengamalkan sunnah ini tidaklah 
susah, namun pahalanya sangatlah besar. Dan, janganlah melupakan syiar 
kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk." 
(An-Nur: 54) 


BO 


Berdoa Menjelang Buka Puasa 


23 Ramadhan 


Ibadah puasa sangatlah menakjubkan dan pahalanya sangat besar 
Allah 36 merahasiakan pahalanya karena keagungannya sebagaimana yang 
Dia firmankan dalam hadits gudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 
sg dari Rasulullah $ bersabda, “Setiap amalan anak Adam untuknya 
kecuali puasa, karena itu untuk Ku dan Aku yang akan mengganjarnya”” 


Allah memberikan sedikit bocoran kepada kira tentang sebagian dari 
pahala tersebut: yaitu ada sebuah doa yang dikabulkan yang dibaca ketika 
merjelang berbuka puasa, Puasa tidak terbatas pada puasa wajib, namun 
berlaku juga ketika seseorang berpuasa sunnah. Diriwayatkan dari Abdullah 
bin Amru bin Al Ash #8 berkata, “Aku mendengar Rasulullah # bersabda, 

SP 3 Ke al SI 
“Sesungguhnya bagi orang yang berbuka puasa ketika ia berbukai 
doa yang tidak akan ditolak” 


$ ABukhun, Kitab AshrShasem, abs Hal Yagselu, “uriSha' trs,” Isa Syutunsa (2805). Muslim, Kitab 
“Ash Shiyam, Babs Fakdlu Ash Siyam (S1). 

Ibu Majah, Kitah Ash-hiyerm, Babi Ff AshsSiha'im La Turadhu Da'wutahu (1783). Berkata 
AlBushiri, “sanadnya shahih,” Ihat: Misbah Az-Zujajak (2/81) den Tihaf Al Khiyarah Bi Zawaid 
AI Masanid Al Asyarah (9/ 102). Dihasankan oleh Ibnu Asakir, lihat Mu'jame Asy Syeikh (1/307) 


SEGENN 


854 Sunnon Nobi S 


Adalah Abdullah bin Amru, yang meriwayatkan hadits di atas 
disebutkan bahwa jika ia hendak berbuka puasa, maka ia akan memanggil 
keluarga dan anak-anaknya, lalu berdoa” dengan mengucapkan, 


SAI ba Ja MA RA 
“Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla sya'i an 
taghfina Ki (Ya Allah, sesungguhnya aksi memokon kepadamu lengan 
rahmatMu yang meliputi segala sesuatu agar Engkau mengampuni 
aku) 

Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Umar bin AlKhathab 83 bahwa 
iaimengucapkan, “Sesunteahnya'setiap rmukrnin memilki doayang-tidak 
tertolak ketika ia hendak berbuka puasa, dengan dipercepat untuknya di 
dunia atau ditabung untuknya di akhirat kelak,” Dan, Al Baihagi berkata, 
“Adalah Ibnu Umar #& berdoa ketika ia berbuka, “Ya wasi'a a-maghfirah: 


"9 


ighfir li (Wahai Pemilik. ampunan yang luas, ampunilah aku). 


Perhatikanlah bagaimana para sahabat sangat memerhatikan doa memohon 
ampunan dan rahmat kepada Allah 865 halini disebabkan pengetahuan mereka 
bahwa Allah memerdekakan di setiap hari-hari puasa beberapa urang dari 
kaum muslimin dari api neraka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin 
Abdillah age bahwa Rasulullah # bersabda, “Sesungguhnya Allah memiliki 
orang-orang yang dimerdekakan dari api nereka di setiap berbuka puasa, 
dan itu terdapat di setiap malam!“ Maka para sahabat pun sangat ingin 
menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Karena itu, ini adalah 
kesempatan yang sangat berharga yang tidak pantas disia-siakan oleh setiap 
kaum muslimin. Dan, jangan lupakan syiar kita, ika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 389 


7 AlBahagi dalam Syua) Al Iman (3624). Abu Dawud Arh Thayalisi (23761. 

Ibau Maah, Kitab Asl-Spiyam, Bab: Fi Asp-Sha im Lag Teraddu Da'watuhu (1753). Berkata 
AlBushiri, “sanadnya shahih, lihat: Misbah Ac-Zajajah (2/81) dan Tthaf AbKhiyarah Di Zeueaid 
ALMasarid AL/Asyarah (3/ 102i. Dihasankan oleh Ibnu Asakir, ihatMu'jam Asy-Syuyukh (1/307) 
Albaihagi dalam Spw'ab ALlman (36241 

Ibnu Majah (1613) Ahmad (22256), Berkasa Syu'sib AKArnauth, “hadits ini shahih lashairihi an: 
sanadnya hasan,” ArhThebrani dalam Murjam Al-Kabir (8108). Berkata AlBushiri, "sanad ini 
perawinya tsegah,” Jihat Misbah Ac (2/61) dam herkatu Al 
Ahmad dan Ath'Thabrani dan perawiperawinya tsicah, lihat Maima' Ac-Zawaid (3/ 143) dan 
dihasankan oleh Al Albani, lihat Shahih Alami" 117433), 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Dzikir Ketika Berbuka Puasa 


24 Ramadhan 


Adalah Rasulullah #£ sering membaca dzikir khusus pada beberapa 
kondisi dalam hidupnya untuk mengingat Rabb.nya, bersyukur kepada Nya, 


dan memuji-Nya. Beliau membiasakan diri membaca dzikir yang sangat 
indah ketika berbuka puasa, Diriwayatakan dari Ibnu Umar #8 bahwa 
Rasulullah mengucapkan ketika beliau berbuka puasa, 


HE Ne Iya an ab es 


“Rasa dahaga telah bilang, kerongkongan telah basah dan atas 
kehendak Allah pahala telah ditetapkan! 


Dzikir ini sangatlah pendek, namun kalimat ini menunjukkan 
kebahagian Rasulullah #6 ketika beliau menyempurnakan puasanya. 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4s bahwa Rasulullah &£ bersabda, “Orang 
yang berpuasa memiliki dua kebahagiaars kebahagian ketika berbuka 
puasa dan kebahagiaan ketika bertemu Rabb-nya.” 


Kalimat “drahaba adz dzama'u wa ihrallat al 'urugu (Rasa dahaga 
telah hilang. kerongkongan telah basah)" adalah ungkapan kebahagiaan 
beliau ketika usai merampungkan puasa hari itu. Adapun kalimat “wa 
sabata alajru insya Allah (dan atas kehendak Allah pahala telah 
ditetapkan)” adalah ungkapan kebahagiaan beliau karera memperoleh 
pahala yang besar. Karena itu, drikir tersebut benar-benar mengekspresikan 
kebahagiaan hakiki yang semestinya dirasakan setiap orang yang berpuasa 
ketika ia sampai pada momen berbuka puasa. 

Sunnah tersebut merupakan bimbingan Rasulullah yang sangar 
menakjubkan dan alangkah indahnya jika kita dapat memahami maknanya 
ketika mengucapkan deikir tersebut. Dan, jangan lupakan syiar kita, “Jika 


@ Abu Dawud, Kitab Ash-Sbiyam, Baby ALOaul "Inda ALifther (23: asa'13329), AlHakim 
(1596) dania berkata, hadits shahih sesuai syarat AlBukhari dan Muslim.” Sunan Ad-Daruguthtu 
(2279) dariia berkata, ssnadnya hasan,” Dihasarikan juga oleh Al'Albani,lihat Shahih Abu Dawud 
(nan) 

#8 M-Bukhari, Kitab AtTauhid, Bab: Oawlu Allah, “mereka ingin mengubah firman Allah...” (AL 
Faths15). Muslim, Kitab Ash Shiyars, Bab: Fabdlu Ash Shiyam (111) 


854 Sunnon Nobi 


ihnetit 


kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An- 
Nur: 54) 
ke.t0) 


Bertasbih, Tahmid, dan Takbir Setelah Shalat 


25 Ramadhan 


Seorang mukmin ketika menunaikan shalat, maka ia sedang bersama 
Rabh-nya. Karena itu, kurang pantas jika usai menunaikan shalar ia segera 
beranjak pergi begitu saja dan melupakan moment yang sangat agung 
tersebut, Maka Rasulullah £ menganjurkan kepada kita semua untuk 
memanfaatkan sebaik mungkin waktu setelah shalat yang sedikit itu 
schelum kita beranjak kembali kepada pekerjaan masing-masing. Rasulullah 
#2 mengabarkan kepada kita tentang pahala yang sangar besar sekiranya 
jika kita bersabar sejenak untuk tetap duduk di tempat shalat setelah 
menyelessikan shalat. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah 286 dari Rasulullah bersabda, 
“Barangsiapa yang bertasbih kepada Allah sebanyak tiga puluh tiga kali, 
bertahmid kepada Allah sebanyak tiga puluh tiga kali, dan bertakbir kepada 
Allah sebanyak tiga puluh tiga kali maka semuanya berjumlah sembilan 
puluh sembilan? Lalu beliau berkara lagi, "Dan ke seratusnya mengucapkan, 
“Laa ilaha illa Allahu wahdahu laa syariika lahu, labu almulku wa labu al- 
bamdu wa huwa 'ala kulli syai'in gadir (Tiada sesembahan melainkan Allah 
yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kekuasaan dan pujitujian: dan 
Dia adalah Deat yang Maba Berkuasa atas segala sesuatu)", maka diampuni 


kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan?" 


Kalimat dzikir tersebut tidak akan menghabiskan waktu lebih dari satu 
setengah menit. Maka, janganlah kita menyia-nyiakan kebaikan tersebut. 
Dan, janganlah melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


8 Muslim, Kitab AtMasajid we Mawadhi' AshShaln, Bab: Istihbab Ade-Dzikri Ba'da AshsShalat Wa' 
Bayan Shafatihi (597). Abu Dawud (1504). An Nasa'i (9870), Al Muwattha' (490). Ahmad (5820). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


NA 


Bertahmid dan Bershalawat Kepada 
Rasulullah Sebelum Berdoa 


26 Ramadhan 


Salah satu ibadah yang sangat agung adalah berdoa kepada Allah 
karena Rasulullah dalam salah satu haditsnya menjadikan ibadah dan doa 
menjadi satu kesatuan: Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir #& dari 
Rasulullah bersabda di saat mengomencari firman Allah 38, “Dan berkata 
Rabb kalian, “Berdoalah kepada-Ku. niscaya akan Aku kabulkan untuk 
kalian,” (Ghafir: 60) doa adalah ibadah,” 


Berdoa memiliki adab-avlab yang harus diketahui oleh setiap muslim. 
Salah satu adab tersebut adalah apa yang diajarkan Rasalullah 4& kepada 
kita sebagaimana yang diriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaidl 28 berkata, 
“Ketika Rasulullah sedang duduk, maka datanglah seseorang untuk 
menunaikan shalat seraya berkata, “Ya Allah ampuni dan rahmati aku," 
Lalu beliau berkata, “Engkau terburwburu. Jika engkau lelah menunaikan 
shalat lalu engkau duduk, maka bertahmidlah kepada Allab, Dzat yang 
pantas untuk dipuji, lalu bershalawatlah untukkus lalu berdoalah," Lalu 
Fadhalah berkata lagi, “Kemudian datang seorang lainnya, lalu ia bertahmid 
kepada Allah dan bershalawat untuk Rasulullah, lalu beliau berkata kepada 
orang tersebut, “Berdoalah, maka doamu akan dikabulkan,” 


Sunnah ini mengharuskan kita meluangkan waktu walnupun hanya 
sedikit sebelum berdoa kepada Allah dengan bertahmid dan bershalawa: 
untuk Rasulullah maka doa setelahnya berpotensi besar untuk dikabulkan 
oleh Allah. Janganlah engkau melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk (AmNur: 54) 


ken) 


"Abu Dawud, Kitab Sujud Ak Own, Bab: Doe (1479). AvTimmidei (3372) dania berkata, Thaditsiti 
hasan shahih.” An Nasa: 11464), Tora Majah (3828) Ahmad 118378). Berkata Sru'aib Al-Arnanth, 
“eatatlnya shahih.” Dishahihkan oleh A-Alboni: lihat Shmihih Abu Dawuel(S/219). 
$AtTirmidzi, Kitab AdDa'wot (3476) dan ia berkata, “haditshasan,” AnNasa'i (1207), Dishahihkkan 
"7 “leh Al Albani dalam Shahih Al Jami (2/738) 


854 Sunnon Nobi Pn 9 


Beristighfar 


27 Ramadhan 


Dosa dan kesalahan kita sangatlah banyaky dosa yang kita lakukan 
dengan lisan, meta dan telinga. Begibupula ada dosa yang kita lakukan 
dengan hati, seperti: sombong, hasad dan ujub. Waktu yang panjang 
terisi dengan banyak dosa dan maksiatdan pada waku yang bersamaan 
bertaubat di seriap dosa tersebut mungkin saja sangat susah dilakukan, 
karena tanpa kita sadari atau bahkan kira tidak mengetahui bahwa kita 
sedang melakukan kesalehan. Celakanya lagi, sering kali kita meremehkan 
dosa-dosa yang terlihat ringan padahal ia sangat besar menurut penglihatan 
Allah 86. Allah berfirman, 


“Kalian menyangkanya kecil namun di sisi Allah sangatlah besar." 

(An-Nur: 15) 

Karena itu, salah saru sunnah Rasulullah adalah memohon ampunan 
dari dosa-dosa secara umum dengan berkara, “astaghfirullah astaghfirullah 
(Saya memabon ampunan dari Allah, saya mernohon ampunan dari Allah)." 


Adalah Rasulullah 48 beristighfar lebih dari tujuh puluh kali dalam 
sehari atau seratus kali. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 48: bahwa ia 
mendengar Rasulullah bersabda, “Demi Allah! aku beristighfar kepada 
Mlah dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh pnduh 
kali” Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah age bahwa Rasulullah & 
bersabda, “Sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada- 
Nya seratus kali dalam sehari” 


Karena itu, kita jadikan angkaangka tersebut sebagai acuan dalam 


mengamalkan sunnah ini. Mengamalkan sunnah ini tidak mengambil dan 


" Albukhari, Kitab AduDa'awat, Babu Istighfar AnNabiy ” H ALYaum Wa AkLailah (5848) An- 
Nasa (10267). Ahmad (780). 

@AtTicmilai, Kitab Tafsir AlOsa'ar, Ds Wa Mie Surati Muhamntad " (32591 den ia berkata, 
“kadits ini hasan shahih,” Ari Nasa (10268). Ibnu Majah (3815). Ahmad (9806), Berkaza Srw'aib. 
AlAmamh, “hadits ini shahih Jam susad ini hasan.” Berkata A-Bumbiri, Sanul hadits ini shahih 
dan perawinya tsicah,” lihat Michah Az Zujajah (4/133). Dishahitkan okeh Al-Albani dalam As- 
Silsilah Ash Shabikab (1452) 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


menghabiskan waktu melebihi dua menit dalam sehari, Dan, janganlah 
melupakan syiar kita, Jika kalian mentantinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk." (An-Nur: 54) 


BO 


Memakan Buah Kurma 
Sebelum Shalat led 


28 Ramadhan 


Beribadah mengharuskan kita mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya 
tanpa malas, mengeluh, dan raguragu. Allah mewajibkan kita berpuasa 
dalam bulan Ramadhan dan mewajibkan berbuka pada hari ied: jika 
berpuasa di bulan Ramadhan adalah wajib aka berbuka pada hari icd juga 
wajib. Mengamalkan perkara ini adalah canda ketundukan dan ketaatan 
kepada Allah dan RasulNya, karena hari-hari adalah milik Allah dan Dia-lah 
yang membedakan antara hari itu dengan hari-hari yang lain. 

Rasulullah juga menjelaskan bahwa hendaklah sex 
harinya pada hari icd dengan berbuka dengan buah kurma sebelum ia 
berangkat untuk menunaikan shalat icd. Diriwayatkan clari Anas bin Malik 
ms bahwa ia berkata, 


as tee ta par ate 2 

AE IE PENARI BI 

“Adalah Rasulullah 8 tidak berangkar menuju shalat Idul Fitri 
melainkan heliau telah memakan beberapa huah kurma," 


rang memulai 


Dalam hadits lainnya, Anas berkata, “Beliau memakan dengan jumlah 
yang sanji 3 

Ini adalah sunnah sangat indah yang seharusnya kita bersemangat untuk 
mengamalkannya. Maka, hendaklah kita dan keluarga memakan huah kurma 
sejumlah tiga, lima, atau jumlah ganjil lainnya sebelum berangkat untuk 
menunaikan shalat ied, Dan, janganlah melupakan syiar kita, Yika kalian 
mentantinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 

Ken 

& Mibukhari Kirab Af ledain, Bab: Al Aklu Yaswm AL thr Oalla Al Khuruj 10). Ahmad (122901. 


TAN 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Menempuh Jalan Berbeda di Hari led 


29 Ramadhan 


Sangat indah jika kaum muslimin membangun hubungan kasih sayang 
dan cinta di antara mereka. Allah & menjadikan hari ied sebagai salah 
satu cara untuk merealisasikannya. Karena itu, diutamakan bagi seorang 
muslim untuk bertemu dengan saudaranya dengan juralah yang Iehih banyak 
agar ia dapat membangun hubungan silaturahim walaupun hanya dengan 
mengucapkan salam dan melemparkan senyum kepada mereka. 

Adalah Rasulullah & ketika hendak pergi menuju shalat ied, beliau 
menempuh suatu jalan dan kembali dengan menempuh jalan lainnya hingga 
beliau dapat melihat lebih banyak kaum muslimin pada dua jalan tersebut. 
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ass berkata, 


“Fa IE as P3 06 GI LS LA 6 

“Adalah Rasulullah menempuh jalan yang berbeda pada hari ied.”" 
Sebab lain mengapa Rasulullah tidak mengendarai binatang 
tunggangannya ketika hari ied adalah agar ia berjalan dengan santai dan 
dapat melihat dan menyalami banyak kaum muslimin. Diriwayatkan dari Ali 


bin Abi Thalib ss berkata, “Termasuk sunnah: engkau keluar menuju shalat 
ied dengan berjalan kaki dan engkau mernakan sesuatu sebelum keluar.” 


Namun seorang muslim harus memerhatikan tujuan dari disunnahkannya 
menempuh jalan berbeda ketika pergi dan pulang dari shalat icd, yaitus 
untuk mengucapkan salam dan memberikan ucapan selamat kepada kaum 
muslimin. Maka, janganlah ia berdiam tanpa kata ketika melewati kaum 
muslimin dan tidak menyalami mereka walaupun ia tidak mengenali mereka. 
Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk." (Ka-Nur: 54) 


BI 


1, Kitab Al Jedain, Babi Man Khelaja Aib Tharig Idza Raja'a Yatm Alled OA3L Abu 
Dawtnl CLTSK). Ibu Majah (1299). Ahomacl (5879) 

AcTirmidzi, Bab: Ma Ja'a Fi A-Masyyi Yaum Alled (530) dan ia berkata, “hadits iri hasan.” 
Dihasankan juga oleh Al-Albani dalam frwa ALGhalil 3/104). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Saling Mengunjungi 


1 Syawal 

Pada zaman ini, materilah yang paling berpengaruh dalam menentukan 
hubungan antara sesama manusia. Mayoritas manusia sekarang disibukkan 
dengan perkara-perkara duniawi, karena itulah Allah memerintahkan 
mereka untuk saling mengunjungi satu sama lain dan menjanjikan bagi 
mereka pahala yang besar, yaitus memperoleh cinta Allah. 

Diriwayatkan dari Mua'dz bin Jabal 286 bahwa ia mendengar Rasulullah 
2 bersabda, “Allah berfirman, 


Snp Sai 3 GILA GA ey 


3 
“GintaKu berbak didapatkan oleh orang yang saling mencintai karena 


Ku, orang saling duduk karena-Ku, orang yang saling mengunjungi 
1 


karena-Ku, dan orang yang saling membantu karena.Ku.” 


Menggapai cinta Allah 3 dengan amal yang sederhana ini adalah perkara 
yang sangat menakjubkan, Rasulullah #8 pernah bercerita tentang seseorang 
yang mengunjungi temannya hingga orang tersebut mendapatkan cinta dari 
Nlah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah #6 dari Rasulullah ££ bersabda, “nada 
suatu hari, terdapat seorang lelaki bendak pergi mengunjungi saudaranya di 
kampung sebelah, maka Allah bun mengirim seorang malaikat kepadanya. 
Ketika malaikat tersebut berleru dengan orang tersebut, ia pun berianya 
kepadanya, “Kemanakah engkau hendak pergi?” is pun menjawab, “Aku 
ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini” lalu malaikat berkata, 
“Apakah ada keuntungan yang sedang engkau kejar darinya?” dia berkata, 
“Tidak! Namun aku mengunjunginya karena mencintainya karena Allah,” 
lalu malaikat itu berkata, “Sungguh aku adalah utusan Allah kepadanim 
untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah juga mencintaimu karena 


engkau mencintai saudaramu karena-Nya. 


4 M-Muwaththa' (1711). Ahmad (22083). Berkata Syu'aib Al-Arnauth, "hadits iri shahih.” 


Dishahihkan juww oleh ALAIbuni dalam Misykot ALMashntah (37/1399) 
'2. Muslim, Kitab Ab Birru Wa AshShilah Wa ALAdab, Bats Fi Fadpl Al Hubbi Fillah (2567). Ahmad 


(2. 
854 Sunnon Nobi Tn D 


Karena itu, marilah kita menjadikan sunnah ini sebagai kebiasaan kita 
dan memperbanyaknya ketika hari ied dan moment moment tertentu. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk.” (Aa-Nur: 54) 


BO 


Bernyanyi dan Bermain di Hari led 


2 Syawal 

Sangat baik jika seorang muslim memanfaatkan momen hari ied untuk 
menghibur dirinya dan keluarganya dengan hiburan yang diperbolehkan, 
karena memang pada hakikatnya jiwa seringkali merasa bosan dan letih 


karena itu ia butuh kepada hiburan. 


Diriwayatkan dari Aisyah ws bahwa Ahu Bakar as# masuk ke dalam 
rumahnya sedang di sampingnya ada dua budak yang sedang bernyanyi 
dan memukul gendang di hari Mina (Idul Adha) dan Rasulullah sedang 
menutup wajahnya dengan kain. Maka Abu Bakar mengusir dan menghardik 
dua budak ita, maka Rasulullah pan membuka kain yang menutupi wajahnya 
seraya berkata, “Biarkanlah mereka wahai Abu Bakar! Ini adalah hari ied.” 


Diriwayatkan juga dari Aisyah tes berkata, “Rasulullah #5 masuk ke 
kamarku sedang di sampingku terdepat dua gadis mendendangkan nyanyian 
Bu'ats. Lelu beliau pun langsung tidur di atas kasur dan memalingkan 
wajahnya. Kemudian datanglah Abu Bakar #4 dan memukulku seraya 
berkata, “Ada seruling setan di dekat Rasulullah!” Lalu beliau menoleh 
kepada Abu Bakar, “Biarkan saja mereka berdua (bernyanyi)! ketika Abu 
Bakar sedang lengah, maka aku mencubit kedua anak gadis tersebut, maka 
keduanya pun keluar," 


Aisyah berkata lagi, “Pada hari Icd, orang-orang hitam sedang 
bermain dengan tombak, maka aku pun meminta kepada Rasulullah 


28 AlBukhari, Kitab Alludoin, Pas Idea Fantobu Alled Yuhalli Rak'atain Wa Kadzalika AN? 
We Man Kaana Fi Al.Buvut (9441. Muslim, Kitab Shalat A-ledain, Bab: Ar Rukihshatu Fi AILa'ab 
Laa Ma Shiyata Fihi Fi Ayyam Allod (892). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


ANN 


(untuk menyaksikannya), lalu beliau pun berkata, “Apakah engkau ingin 
menonton mereka?” Aku pun berkata, “Ya,” lalu beliau mendirikanku di 
belakangnya dan pipiku bersentuhan dengan pipi beliau hingga aku pun 
bosan menontonnya, Beliau berkata, “Apakah sudah cukup?” Aku berkata, 
." Beliau berkata, “Pergilah.” 


Ini adalah gambaran berlemah lembut dalam bermuamalah dengan 
keluarga di hari ieds sungguh ini adalah sunnah yang sangat menakjubkan. 
Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 

BO 


Berpuasa Enam Hari di Bulan Syawal 


3 Syawal 
Salah satu bentuk kasih sayang dan kebaikan Allah #& adalah melipatkan 
gandakan satu kebaikan menjadi sepuluh kebaikan. Allah $ berfirman, 


Tanaka uinase aa 05 
BBB ES AS BLS Sya 


“Barangsiapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia mendapat- 

kan sepuluh kebaikan.” (ALAu' am: 160) 

Karena itu, siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, maka ia seperti 
berpuasa tiga ratus hari, Lalu barangsiapa yang berpuasa lagi enam hari 
di bulan Syawal maka ia seperti berpuasa enam puluh hari: hingga total 
ia seperti berpuasa setahun penuh. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al- 
Anshari asi bahwa Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa yang berpuasa di 
bulan Ramadhan, lalu diikuti dengan enam hari puasa di bulan Syawal, 


maka dia seperti berpuasa setahun penuh.” 


Berpuasa cnam hari di bulan syawal tidak harus dengan cara berurutan 
dan tidak harus dimulai di awal bulan Syawal. Namun yang penting adalah 


&MBukhari, Kitab Aledain, Bal, ALHnab Wa Ad-Durg Yaum AHled (907). Musi, Kitab Shalat 
Alledain, Pob Ar Rukhekah Fi ALLo'ab Al Ladei La Ma'shiyata Fibi Fi Ayyam Al led (992), 
Muslim, Kitah Ash-Shiyam, Bab: Istihbah Shaum Siitutu Ayyam Min Syawal Itibu'an Li 
Ramadhan (1164). Abu Dawud (24331. At/Tirmidei (759). An Nasa'i (2862). Tbnu Majah (1716). 
Ahmad (23607), 


854 Sunnon Nobi 


berpuasa enam hari tersebut di bulan syawal. Dan, jangan melupakan syiar 
kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 

BI 


Bersegera Menuju Shalat Jumat 


4 Syawal 


Apakah ada seorang muslim yang dapat bershadayah seckor unta 
setiap pckan? Apakah ada sescorang yang dapat bershadagah scekor sapi 


atau kambing setiap pekan?. Sungguh hal ini tidak dapat dilakukan oleh 


kebanyakan kaum muslimin. Namun, Allah # dengan kemurahanNya 
menjadikan nilai shadagah hinarang:binarang terscbut untuk orang-orang 
yang bersegera menuju shalat Jumat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah s5 
bahwa Rasulullah $ bersabda, “Barangsiapa yang mandi junub di bari 
Jumat, lalu ia berangkat dan sampai pada waktu pertama, maka ia seperti 
bershadagah seekor unta. Barangsiapa yang datang pada waktu kedua, 
maka ia seperti bershadagah seekor sapi. Barangsiapa yang sampai pada 
waktu ketiga, maka ia seperti bershadagah seekor kambing. Barangsiapa 
yang datang pada waktu keempat, maka ia seperti bershadagah seekor 
ayam. Dan, barangsiapa yang datang pada waktu kelima, maka ia seperti 
bershadagah satu belur. Maka jika imam pun keluar, maka badirlah para 
malaikat untuk mendengarkan dzikir." 

Para ulama berselisih pendapat dalam hal penentuan waktu-waktu 
yang disebutkan dalam hadits tersebut, namun inti dari semuanya adalah 
anjuran untuk bersegera menuju shalat Jumat. Kemungkinan suntiah ini 
dapar direalisasikan dengan berangkat menuju masjid sejam sebelum 
shalat dimulais namun yang paling penting adalah engkau tidak terlambat 


sebelum imam naik mimbar atau pahala tersebut akan hilang siasia. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapaikan petunjuk." (An-Nur: 54) 

SO 


? AlBukhari, Kitab Aljumuah, Bab FadhlAI Jumuab (881) Muslim, Kitab AlJumuah, Bab: AsThib 
Wa As Siwak Yasem Al Jurasah (850). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TAN 


Bersiwak 


5 Syawal 

Salah satu karakteristik syariat Islam ini adalah menjaga keselamatan 
dan kebersihan masyarakatnya dengan cara melerakkan kaidah-kaidah dalam 
hal tersebur, Salah satu buktinya adalah syariat ini memerintahkan kepada 
umat Islam untuk menjaga kebersihan dan kesehatan mulut. Sungguh 
ini adalah perintah yang sangat menakjubkan! Islam adalah agama yang 
tidak hanya memerhatikan shalat, puasa, jihad, dan negara saja, namun 
agama ini juga memerhatikan kebersihan setiap muslim dan menjanjikan 
pahala yang besar di dalamnya. Karena itu, salah satu sunnah Rasulullah 
38 membersihkan gigi dengan siwak. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 28: bahwa Rasulullah bersabda, 


“Jikalau aku tidak khawatir akan memberatkan umaiku, maka 


aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika hendak 

menunaikan shalat,” Dalam riwayat lain, “Ketika hendak 

berwudhu,” 

Rasulullah telah menjelaskan kepada kita sebab penggunaan siwak 
dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah 15 bahwa Rasulullah bersabda, 
“Siwak membersihkan mulut dan (sebab) keridhaan Rabb”? Sungguh 


sunnah sangatlah mulia. Namun dalam masalah ini saya berpendapat 


bahwa sikat gigi yang sekarang banyak digunakan tidaklah bisa menggantikan 
kedudukan siwak dalam mengamalkan sunnah ini, karena Rasulullah tidak 
hanya menyebutkan tujuannya yaitu membersihkan mulut, namun beliau 
juga menyebutkan alat untuk membersihkannya, yaitu siwak. Segala puji 


? Albukhari, Kitab Ar-Tamannd, Bab: Ma Yafuezr Mim ALLau (6813), Muslim, Kitab AzhThaharah, 
Pabsassiwak (2521 

#8 Ml Bukhari, fi Tarjamati Bab AeSiwak Ar Ruthab Wa Al Yabis Li Ast-Sha'irs, Kitah Ash Shaun. 
Anas" (3039). 

7 Hadits ni disebutkan oleh Al-Bukhari dalam Tat-Tarjamah Bab AsSiwak ArRuthab Wa AlYabis 
Li Ash Sba'im, Kitab Ash Shawrs. An Nasa! (4. Ibnu Majah (289! Ahmad (24249). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


bagi Allah bahwa siwak di zaman sekarang mudah didapatkan dan mudah 
untuk dibawa ke manapun: maka janganlah kita mengharamkan diri kita 
sendiri untuk menggapai pahala sunnah ini. Dan, jangan melupakan syiar 
kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” 
(An-Nur: 54) 

3 


Bertasbih di Waktu Pagi 


6 Syawal 


Pada umumnye, suatu amalan yang dilakukan dengan kuantitas lebih 
maka akan mendarangkan pahala lebih banyak pula: dan hal ini diperkuat 
khususnya dalam masalah berdzikir dan Allah memerintahkan kita untuk 
memperbanyak dzikir kepada-Nya. Allah berfirman, “Wahai orang-orang 
yang beriman! Berdzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang banyak” 
(Al-Ahzab: 41) 

Namun Rasulullah adalah manusia yang sangat penyayang kepada 
umatnya hingga beliau mengajarkan kepada kita beberapa kalimat yang 
ringan diucapkan lisan namun pahalanya serera dengan ibadah yang 
dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Diriwayatkan dari Juwairiyah 
sg: bahwa Rasulullah & keluar di pagi hari setelah beliau shalat shubuh 
dan dia (Juwairiyah) sedang di tempat shalarnya, Lalu kerika beliau kembali 
di waktu dhuha, dia masih duduk di tempar shalatnya, maka beliau pun 
berkata, “Engkau masih berada dalam kondisi yang sama ketika aku 
tinggalkan tadi?” Lalu ia berkata, “Ya,” lalu beliau bersahda, “Sungguh 
aku telah mengucapkan empat kalimat sebanyak tiga kali: jika kalimat 
tersebut dibandingkan dengan apa engkau ucapkan sedari tadi, maka 
kalimat tersebut akan menyamainya, “Subhanallahi wa bi hamdihi 'adada 
khalgihi wa ridha nafSihi wa zinata 'arsyihi wa midaada kalimatihi (Maha 
suci Allah dengan segala pujian Nya, sejumlah makhlukNya, keridhaan 
diriNya, seberat arsyNya, dan tintatinta firman-firmanNya)“D 


# Muslim, Kitab Adz Daikri Wa Ad.Du'a Wa AtTawbah Wa Allstichfar, Bab: AvTasbih Awwali 
An Nahar Wa “Inda Ar Now (2726). Abu Dawud (1503). At Tirmidri (3555), An-Nase' (1275). 5 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Berapakah kira-kira kalimat-kalimat tersebut akan menyita waktu kita? 
Hendaklah kita tidak melewatkan hari hari melainkan mengucapkan kalimat 
tersebut sehanyak tiga kali di waktu pagi. Jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” 
(An-Nur: 54) 


Ke.t0) 


Bertahmid Ketika Hendak Tidur 


7 Syawal 


Allah 38 telah memberikan nikmat yang sangat banyak, namun masih 
banyak manusia yang tidak mensyukuri nikmat itu karena kebanyakan 
mereka lebih melihat apa yang hilang dan pergi tanpa melihat apa yang 
mereka dapatkan. Allah # berfirman, “Dan sungguh Rabb-mu pemilik. 
karunia atas manusia, Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak 
bersyukur? (An-Naml: 73) 


Alangkah indahnya jika kira senantiasa mengingat karunia dan 
nikmat yang Allah berikan hingga kita bisa masuk ke dalam golongan yang 
minorotas, Allah 88 berfirman, “Dan sedikit dari hamba-hambaKu yang 
bersyukur." (Saba': 13) 

Rasulullah menjadikan salah satu sunnahnya adalah bertahmid dan 
memuji Allah sebelum beliau tidur agar amalnya diakhiri dengan tahmid 
dan pujian. Diriwayatkan dari Anas bin Malik #5 bahwa Rasulullah 4 
ketika hendak menuju ranjangnya untuk tidur, beliau mengucapkan, 


5 Utang terasi al ah LAI 


S5 


"Alhamdulillahi alladzi ath'amana wa sagaana wa kafaana wa 


Gawana, faa kara min man laa kaafiya lahu wa laa miewii 


Ibnu Majah (3808). Ahmad (268011. 


854 Sunnah Nobi Sel 


“Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makanan, 

minuman, kecukupan, dan perlindungan, Betapa banyak orang yang 

Lidak memiliki yang mencukupinya dan tempat yang melindunginya." 

Sangat mudah mengetahui betapa banyak orang di dunia ini yang tidak 
memiliki makanan dan tempat tinggal. Karena itu, marilah kita renungi 
dengan baik sunnah tahmid ini di setiap malam. Jangan melupakan syiar 
kita, Tika kalian mentaalinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” 
(An-Nur: 54) 

BI 


Memakan Manisan 


8 Syawal 
Mungkin kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa Rasulullah #88 suka 
memakan manisan. Diriwayatkan dari Aisyah tes berkata, 


Jl MABA EL ng SI Sain S8 


“Adalah Rasulullah gemar memakan manisan dan madi 


Secara umum manisan akan membuat jiwa seseorang bahagia, bahkan 
penemuan terkini menunjukkan bahwa manisan akan membuat sescorang 
lebih bersemangat dan menurunkan tingkat stress. Sungguh sangat baik 
ketika kita makan manisan menghadirkan perasaan sedang dalam rangaka 
mencontoh Rasulullah. kita juga sepatutnya menghadirkan perasaan bahagia 
tatkala menghadiahkan manisan kepada orang lain. 


Karena itu, salah satu kebahagian umat ini adalah dapat menganut 
agama yang sempurna dan berjalan sesuai dengan fitrah: bahkan 
mendapatkan pahala dengan mengerjakan apa yang ia suka karena ia berniat 
mencontoh Rasulullah. Dan, jangan melupakan syiar kita, Tika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan peranjuk? (Aw-Nur: 54) 


BI 


8 Muslim, Kitab Ad Deikri Wa Ad Dua Wa AtTowbah Wa ALotisifar, DaboMca Yaguke Indi Ar- 
Nami Wa Aklalsi Al Madhja' 2718). Abu Dawud (5083). AeTirnidei (3396), An Nasri (10635). 


Abal (12735) 
18 AlBukhari, Kitab ALAY Imah, Bab: A Haluan Wa Al-Asal (5115). Muslim, Kitab Ai Thalag, Bab: 
Wujuh Al Koffarah Ala Mars Harrama Irura'atahne Wa Lam Yanwi Aib Toalag (1478). 


9 Sunnah Nobi Sehari-hari 


Sedikit Berbicara 


9 Syawal 


Orangorang akan berbeda dalam menentukan srandarisasi akhlak yang 
baik. Namun, sebaik baik standarisasi tersebut adalah yang bersumber dari 
Rasulullah & karena beliau tidak akan berbicara melainkan hal itu benar, 
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah 28 bahwa Rasulullah && bersabda, 
“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kepadaku 
tempatnya di Hari Kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya, 
Dan, orang sungguh yang paling aku benci dan jaub tempatnya dariku 
di Hari Kiamat kelak adalah ats-sartsarun”” dan a-mutsyaddigun" dan 
akmutafaihigun," lalu para sahabat bertanya, “Kami mengetahui makna 
ats-sartsarun dan almutsyaddigun. Namun apakah yang dimaksud dengan 


almutafaihigun?” belian menjawab, “Orang-orang yang sombong” 


Dalam hadits ini, Rasulullah menjelaskan bahwa terdapat tiga sifat 
yang tercela yang tidak akan pernah ada pada orang-orang yang berakhlak 
baiks dan sifat pertama adalah orang yang suka berhicara hanyak. 


Tidak diragukan lagi bahwa orang yang banyak bicaranya maka dia 
akan jatuh ke dalam kesalahan: oleh karena itu Umar bin Al-Khathab 
ag berkata, “Barangsiapa yang banyak bicaranya maka akan banyak 
tergelincirnya."“ Fudhail bin Iyadh ds berkata, “Orang mukmin itu sediki: 
ucapannya banyak amalanya. Dan, orang munafik itu banyak ucapannya 
sedikit amalnya.” Rasulullah 5 juga bersabda, “Barangsiapa yang beriman 
kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik atau 
diam 


Hendaklah kita mengamalkan sunnah yang agung ini karena sunnah ini 


telah menjadi asing di tengah-tengah masyarakat. Dan, jangan melupakan 


$ As Isartsarun adalah orangoreng yang paling banyak bicaranya namun tidak ada faidahnya. 

'$ “AlMutasyaddigun adalah orangcotang yang banyak berhicura tanpa konwol dan kehatihatian. 

irmidii, Kitab AL Bir wa Ast-Shilah, Babs Maa fa'a Fi Ma'ali ALAklak (2018) dan ia berkara, 

“Hadits ini hasan,” Ahmad (17767). Berkata Syuaib Al-Arnauth, “hadits Ini hasan fghairihi." 
Dishahihikan oleh Ak-Albani dalum As-ifedah As/-Sf n 

?  AehiThabrani dalam Mu'jam ALAusath (2259). Al Baihagi dalam Syu'ab Aiman (46401. 

&7 AlBaihaigi dalan Syur'nb Aktonam (4694). Abu Nuri bikum Hilyatsal Anulisu (8/98) 

“ AlBukhari, Kitab Ar-Rigag, Bab: Hifaz AlLisan (6110). Maslim, Kitab ALInsan, Bab: AlHatstsu 
'Ala Ikrar Al Jar Wa Adh Dhaif Wa Lazum Ash Shamti ls "An Al Khair (47) 


854 Sunnon Nabi Tn 9 


syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapaikan 
petunjuk,” (An-Nur: 54) 


B0 
Bernafas Ketika Minum 


10 Syawal 


Saat minum, kebanyakan orang tidak akan melepaskan gelas dari 
mulutnya hingga 


a benar-benar selesai, bahkan sebagian orang minum 
melebihi kebutuhannya: sungguh hal ini dapat menjadi sebab penyakic 
karena proses masuknya air ke dalam lambung sangat cepat. Adalah 
Rasulullah # meminum dengan tiga kali tegukan, yaitus beliau meminum 
sekali tegukan lalu beliau agak menjauhkan gelas dari mulutnya. Kemudian 
beliau meminum lagi untuk tegukan kedua, lalu agak menjauhkan gelas dari 
mulutnya. Kemudian beliau meminum untuk tegukan ketiga, lalu beliau 
agak menjauhkan gelasnya. 


Ada satu hel yang harus diperhatikan adalah Rasulullah di setiap 
tegukan tersebut, beliau melepaskan gelas dari mulutnya seraya mengambil 
nafas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sg: be 
“Adalah Rasulullah bernafas tiga kali ketika minum, lalu beliau berkata, 


a, 


(Es 


SENI ente ade tah hat 
“Tni adalah (cara minum) yang paling menghilangkan haus, paling 


jauh dari penyakit dan paling baik." Lalu Anas berkata, “Maka aku 


pun minum dengan bernafas tiga kali 8 


Minum dengan cara ini akan membuat tubuh menyerap air tanpa harus 
dikagetkan dengan cepatnya proses masuk sir ke dalam lambung, Selain 
itu, kita akan mendapatkan pahala jika minum seperti yang dicontohkan 
Rasulullah dengan niat mencontoh prilaku beliau. Jangan melupakan 
syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapaikan 
betunjuk.” (An-Nur: 54) 

BO 


8 AlBuk! Ih ALAgribah, Bab: AsySyurbu Bi 


Jasain Aso Toslatsah (S30R). Muslim Kitab 


ALAsyrilsah, Bab: Karahat AtTanaffus Di Nas Allna” Wa Istibbab AtTanafjus Tsalatsan Kharij 
Alina? (2028). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Memohon Perlindungan Dari Kelemahan 


1 Syawal 

Adalah Rasulullah #£ tidak menyukai kelemahan dalam diri seorang 
mukmin sebagaimana yang yang diriwayatkan dari Abu Hurairah 22 bahwa 
Rasulullah bersabda, “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai 
oleh Allah dari mukmin yang lemah dan pada kedua-duanya terdapat 
kebaikan.” 

Karena itu, Rasulullah memperbanyak memohon perlindungan dari 
kelemahan dengan segala macamnya, Bahkan Rasulullah menyebutkan 
sebagian kelemahan tersebut dalam satu doa yang sering kali beliau ulang: 
ulangi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik es bahwa ia berkata, “Aku sering 


mendengar Rasulullah berdoa, 


SE JASIG sdh or ga jaan BEN) HA 
SEA HA A3 yaa 
"Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari rasa gelisah, sedih, lemah, 
malas, pelit, pengecut, lilitan vtang, dan tekanan manusia” 
Karena itu, marilah kita menjaga doa ini dan sering mengulang: 
ulanginya karena doa tidak harus dipenjatkan pada waktu tertentu walaupun 
sebagian riwayat menyebutkan waktu yang paling baik mengucapkan doa 
ini adalah pagi dan sore, namun riwayat tersebut lemah. Jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk.” (An-Nur: 54) 
SO 


Muslim, Kitab At Gadr, Baby AP Aru Bi ALOuwwati Wa Tarki Al Afi Wa Ati'anati Bi Allabi 
Wa Tafiusidh AbMugatlir (2664). An-Nuwat (10457). Ibsm Majah (79). Au (5777) 
?MlBukhari, Kitab AdDa'swot, Bob:atT7'awude Min Ghalabat Ar-Rija (6002). At'Tirmidri (3484). 


An Nasa (7890). Ahmad (12637). 
854 Sunnon Nobi SenorensK 51) 


Membantu Pekerjaan Rumah 


12 Syawal 


Istri akan sangat bahagia jika melihat suaminya tidak hanya menghargai 
pekerjaan yang dia lakukan, namun suaminya ikut membantu pekerjaan 
tersebut. Ini adalah sunnah Rasulullah sebagaimana diriwayatkan dari 
AlAswad bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah 8£ tentang apa yang 
dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya. Maka ia pun berkata, “Beliau 
membantu pekerjaan istrinya. Jika datang waktu shalat, maka beliau keluar 
menuju shalat.” 

Sikap seperti ini akan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Sunnah 
ini dapat diamalkan dengan mengerjakan pekerjaan yang tidak menyita 
waktu dan encrgi yang banyak, namun dapat memperlihatkan keikutsertaan 
dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti: mencuci piring, 
merapikan kasur, membuang sampah serta menjaga anak. Adapun 
pekerjaan yang berat dapat dilakukan dengan mencari pembantu untuk 
mehgetjakannya. Alahgkah “indahnya ketika kita melakukannya seraya 
menghadirkan perasaaan sedang menjalankan sunnah Rasulullah hingga 
akan mendarangkan pahala yang besar. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


SI 


Ucapan Ridha Kepada Allah, Islam dan Rasulullah 


13 Syawal 

Setelah perjalanan yang panjang di dunia ini, maka setiap orang 
pasti akan sampai kepada kuburannya, setelah itu dua orang malaikat 
akan bertanya kepadanya perihal tiga pertanyaan yang merangkum 
Secara. umiru tentang kehidupannya. Diriwayatkan oleh Bara bin Mrib 
as bahwa Rasulullah & menyebutkan perkara dua malaikat dengan 


#8 AlBukhari, Kitab Al-Adab, Babi Kaifo Yaksnu Ar-Rajulu Fi Ahlihi (5692). ArTirmidri (2489). 
Ahmad (24272). 


a Sunnah Nobi Sehari-hari 


N 


TAN 


bersabda, “Dikatakan kepada si fulan, “Wabai fulan! Siapa Tuhanmu? 
Apa agamamu? Dan siapa Nabimu?” 

Mungkin pertanyaan ini nampak terdengar mudah, namun kenyataan- 
nya tidak seperti itu, Sungguh menjawab pertanyaan ini akan mudah bagi 
orang yang mendaparkan kemudahan dari Allah #, yaitu seorang hamba 
yang menyibukkan dirinya dengan tiga hal tersebut. 

Rasulullah telah mengingarkan kita tentang tiga perkara tersebut 
setiap hari di waktu pagi dan sore. Rasulullah #& bersabda, “Barangsiapa 
ang mengucapkan di waktu pagi, “Radhitu billahi rabban wa bi akislami 
diinan wa bi muhammadin nabiyyan (saya ridha kepada Allah sebagai 
Rabb, kepada Islam sebagai agama, dan kepada Muhammad sebagai 
nabi)” maka aku adalah penjaminnya dan sungguh aku akan mengambil 
tangannya hingga aku memasukkannya ke dalam surga” 

Diriwayatkan dari Tsauban ag: berkata, “Rasulullah &8 bersabda, 
“barangsiapa yang mengucapkan di sore hari, 


BEE KE alah kena An Un NI Ae ey 


En an 


akan 


“Tadhitu billahi rahban wa bi alislami diinan wa bi mubammadin 


nabiyyan 

“Yaya ridha kepada Allah sebagai Rabb, kepada Islam sebagai agama, 

dan kepada Muhammad sebagain Nabi)” Maka Allah benar-benar 

akan membuatnya ridha.” 

Ini adalah sunnah sangat mudah yang dapat mengokohkan kira di 
dalam kubur, memudahkan jalan kita menuju surga, dan menjadi sebab 
Allah ridha kepada kita. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentagalinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. (An-Nur: 54) 


BO 


2 Abu Dawud, Kitab Ac Sunnah, Bab ALMas'alah FI ALOabri We 
Tirmisla (3120) dan ia berkata, “haditsini hasan shahih." An-Nase'i IL 

 Arh Thabrani dalam Al Mu'jam AlKabir (17594). Dishabihkan cleh Al-Albani dalam AxSililah 
“Ashshabihah (2686) 

28 AtTirmdii, Kitab Ad-Da'aruat, Bab: Ma Ja'a Fi Ad-Dw'a Idza Asbaho Wa Idza Armsa 13389) dan 
is berkara, “hadits hasan.” Dihasankan oleh Ibnu Hajar dalem Nata 7AI Aftear (2/37 1) 


2 3) 


kab ALgabri (4753). At 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Berterima Kasih Kepada Orang Lain 


14 Syawal 


Salah sat lial:yang paling berkesan dalam hal Hubungan: sesama 
manusia adalah ucapan “Terima kasih” kepada orang yang telah berbuat 
baik kepada kita. Orang yang membantu orang lain akan mengeluarkan 
tenaga dan semangat untuk mengerjakannya, namun terkadang semangat 
menolong itu meredup: maka mengucapkan syukur dan terima kasih 
akan memberinya semangat. Rasulullah #& mengajarkan mengucapkan 
kata syukur dan terima kasih kepada setiap orang yang berbuat kepada 
kita. Diriwayatkan dari Abu Hurairah #gs bahwa Rasulullah #8 bersabda, 
“Barangsiapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka dia tidak 
bersyukur kepada Allah” 


Rasulullah juga mengajarkan tata cara berterima kasih yang baik. 
Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid & bahwa Rasulullah 4 bersabda, 
“Barangsiapa yang diberikan kebaikan oleh seseorang, lalu ia berkata 
kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut, Jazakallahu khairan 
maka dia telah memujinya dengan pujian yang tinggi"? 


Karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur atas kebaikan yang 
diberikan oleh manusia kepada kita dan hendaklah kita selalu menjaga 
doa yang sangat indah dari Rasulullah #£, “Jazakallahu khairan” Dan, 
jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 


D4 ArTirmisid, Kitab ALbtrri wa AshsShnlah, Baby Maa fa'a FI Asy Syukri Li Man Ahsana Iatka (1954) 
ac Bon: din bashaih "Kit (TEPN Mer Si Arah, ni 

? Dishahihikan juga oleh AlAlbani dalam Shshio-Aljamsi? (2/1122) 

i, Kiteb ABtrri mn Ash-Shilah, Babu Mua Jua Fi ALMutsyablh? Bi Maa Lam Yu hihi 

(2035) dan in berkata, “hadits ini hasan ieyyid,” An-Nasa'i (10008). Dishahikan juga oleh A-Albani 

dalamSpabih Al Jami” (271089). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Doa Istiftah 
15 Syawal 


Shalat adalah ibadah yang menghubungkan seorang hamba dengan 
Rabb-nya. Oleh karenanya, sangat indah jika seorang menghadirkan rasa 
bertemu dengan Allah ketika ia sedang shalat. 

Adalah Rasulullah & sangat menyukai jika kita berdiri di hadapan 
Allah sedang jiwa kita telah bersih dari dosadosa. Karena itu, beliau 
mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat indah setelah takbiratul 
ihram. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah sc bahwa Rasulullah 8 berdiara 
sejenak antara takbiratul ihram dan bacaan (Al-Fatihah), lalu aku bertanya 
kepada beliau, “Apa yang engkau baca pada saat engkau diam tersebut?” 
Beliau berkata, "Aku mengucapkan, 


Nay saja peb 
Ah BALE Jab 


“Allabuma ba'id baini wa baina khathayaya kama ba'adta baina 
almasyrigi wa almaghribi, allabwmma naagini min kbathayaya 
kama yunagga Isaubu akabyadbu min ad-danas, allahuma ighsi! 
khathayaya bi akma' wa atstsalji wa akbaradi 
(Ya Allah! Jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau 
menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari 
kesalahan-kesalabanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari noda. 
Ya Allah, cucilah kesalahamkesalahanku dengan air, es, dan embun). 
Hendaklah kita menjaga doa ini dan senantiasa membacanya dalam 

shalat kita, Dan, jangan melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, 

maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (Wa-Nur: 54) 


B3 


?8 Bukhari, Kitab Shifet AssShalat, Bab:Ma Yagudu Ba'da As.Takbir (7). Muslim, Kitab AtMasajid 
tag Mawad5f' Ash Shalat, Babi Ma Yugalu Baina Takbiratil Ihram Wa Al Dira'ah (598). 


854 Sunnon Nobi SENEKNN 55) 


Memulai Aktivitas di Pagi Hari 


16 Syawal 
Adalah Rasulullah # scnantiesa memulai aktivitasnya di awal waktu. 


Rasulullah memulai aktivitasnya sebelum masuk waktu fajar dengan 
giyamullail, shalat subuh, dzikir, ibadah, lalu pekerjaan lsinnya. 

Inilah aktivitas yang diinginkan Allah # dari hamba-hambaNya, Allah 
telah menjadikan waktu pagi bercahaya agar mereka menggunakannya 
untuk beraktivitas, dan menjadikan waktu malam dipenuhi ke gelapan agar 
manusia menjadikannya waktu tidur dan istirahat. Allah 8 berfirman, “Dar 
Kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan, Kami jadikan siang untuk 
mencari penghidupan” (An-Naba': 10-11) 

Rasulullah juga menganjurkan umatnya mengamalkan sunnah ini 
dengan cara menjelaskan bahwa keberkahan akan bertambah jika aktivitas 
dimulai dari pagi hari, Diriwayatkan dari Shakhr AlGhamidi 2s bahwa 
Rasulullah # bersabda, "Ya Allah! Limpahkan lah keberkahan bagi 
umciku di wakta paginya.” Dan ia berkata, "Adalah Rasulullah mengirim 
pasukan perang di awal pagi” 


Dalam mengamalkan sunnah ini, Shakhr AlGihamidi mengamalkannya 
dengan memulai aktivitas dagangnya di awal pagi hingga Allah 
memuliakannya dengan keberkahan pada hartanya sebagaimana tercantum 
“Adalah Shakhr seorang pedagang dan ia mengirim barang. 
dagangannya di awal pagi hingga ia pun menjadi orang yang kaya raya dan 


Stug 


diriwayat lainny: 


memiliki harta yang sangat banyak. 


Karena itu, hendaklah kita amalkan sunnah ini dan menjadikan aktivitas 
kita sesuai dengan yang dinginkan olch Allah. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk. (An-Nur: 54) 


BI 


8 Ahu Dawud, Kizah AlJihad, Rab: Al Ihtikar Tf As-Safar (2606). AtTirmid (1212! dan ia berkata, 

"Hadits ini hasan.” An-Nasa' (8833). Ibnu Majah (2236). Ahmad (15481 1. berkata Syu'aib Al- 
Amaurh, “hadits ini hasan karena penguat.penguarnya," Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih 
Abu Dawud (7/360). 

"1 Abu Dawud, Kisah AlJihad, Baby Al Ibtikar Fi As Safar (2606). Ae Tirmidki (112) dari ia berkata, 
“haclire ini hasan," AriNusa'i (9833). Them Majah (2236). Ahnand (15481). Berkata Spu'uib AL 
Arnauth, “halits ini hasan karena penguat.pengratnya,” Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih 
Abu Dawud (7/360). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Shalat Taubat 


17 Syawal 

Setiap manusia pasci pernah bersalah, namun tidak setiap manusia 
ingin bertaubar dari kesalahan tersebut. Diriwayatkan dari Anas bin Malik 
as bahwa Rasulullah 8 bersabda, “Setiap anak cucu Adam Alaihissalam 


2 


adalah pendosa dan sebaik-baik pendosa adalah orang yang bertaubat, 

Sebagian orang yang bertaubat terkadang lebih utama dibanding yang 
lainnya. Ada di antara mereka yang hendak menghapus dosa dari lembaran 
hidupnya secara menyeluruh, mereka melakukan apa yang Allah perintahkan 
kepadanya yaitu menunaikan shalat taubat, Diriwayatkan dari Abu Bakar 
288 bahwa ia mendengar Rasulullah #& bersabda, 


dark at 
DPN AA3 23 Haa 
“Tidaklah seorang terjerumus dalam dosa lalu ia bersuci, shalat, lalu 
beristighfar, melainkan Nlah mengampuninya" Kemudian heliau 
membacakan firman Allah, “Dan orang-orang yang berbuat keji atau 
menzkalimi diri mereka, lalu mereka mengingat Allah dan memohon 
ampunan untuk dosa-dosa mereka...” (Ali Imran: 135) 
Dan kita memohon kepada Allah agar Dia mengampuni dosa dan 
kesalahan kita, Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


MM AtTirnulia, Kirab Sifat ALOiyam Wa ArRayuig Wa ALWaru” (2499). Ibmu Majah (14251). 
Ahmad (13072), AliHlakim (7617) dan ia berkata, “hadits ini sanadnya shahih dan keduanya telak 
meriwayatkanrya," Dihasankan oleh Al Albari dalam shahih Al lami'(2/831). 


854 Sunnon Nobi Pn 9 


Menjilat Jemari Tangan Setelah Makan 


18 Syawal 
Adalah Rasulullah & makan dengan tangannyay amalan ini seringkali 
juga kita lakukan ketika kita mengunakan roti untik menyendok makanan 


hingga menyebabkan mekanan menempel di jarijari tangan. Maka, salah 


satu sunnah Rasulullah adalah menjilati jari-jari tangan setelah makan dan 
sebelum mencucinya dengan air. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas #& bahwa 
Rasulullah bersabda, Tika seseorang dari kalian memakan makanan, 
maka janganlah ia membersihkan tangannya hingga ia menjilatinya atau 
menjilatkannya?” 


Maksud dari menjilatinnya adalah menjilati jari tangan sendiri, adapun 
maksud dari menjilatkannya adalah menjilatkannya kepada orang yang tidak 
jijik dengan hal tersebut seperti anak kecil, suami, atau istri. Rasulullah 
48 menjelaskan alasan mengapa'sesorang:seharusnya menjilati tangannya 
bahwa di dalam makanan terdapat keberkahan dan Rasulullah tidak ingin 
seorang muslim menyianyiakan keberkahan tersebut. Diriwayatkan dari 
Jabir bin Abdillah z6 bahwa Rasulullah # bersabda, "Dan jangan seseorang 
membersihkan tangannya dengan kain (tisu) hingga ia menjilatinya 
karena ia tidak tahu di bagian mana keberkahan itu terletak. "9 


Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah menekankan keberka 
di akhir makanan. Beliau herszhda, “Sesungguhnya di akhir makanan 


terdapat keberkahan." 


Jika memahami betul hadits ini, maka kita akan mengetahui bahwa 


an ada 


Islam mengajarkan seseorang untuk mengambil makanan secukupnya saja 
hingga ia dapat menghahiskannya hingga butiran terakhir dan meraih 
keberkahan darinya. Hadits tersebut mengandung anjuran menjaga makanan 
yang sedikit dan menghargai nikmat Allah walaupun kecil dalam pandangan 


“ Alibukhari, Kitab ALA) Prtah, bab: l'7ALAshabP Wa Mastshiha Galka An Taemsah Bi AlMindil 
(5140), Muslim, Kitab Al-Asyribah, Bab Issrbob La'g ALAshati" Wa ALOuskah (2031 

"8 Muslim, Kiteb A£Asyribah, Bebs Istiibab Lag ALAshabi' Wi AkO tah (2033). An-Nasei (6777) 
Ahmad (14892). 

W& ArrNasiti, Kirah Adab ALAk, An Nahyu An Raf'i AshShahfah Hatta Tung (6767). Abal 
(26725. Berkata Syu'aib Al-Armauth, “sanadnya shahih sesuai syarat muslim," Dishahihkan oleh: 
AlAlhani dalam As Silsilah Ash Sbahihah (391). 


Gi Sunnah Nabi Sehari-hari 


kita, Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


BO 


Membantu Orang Lain 


19 Syawal 

Seseorang akan merasakan pedih dan sakit ketika ia melihat yang 
disayangi dan dicintai menjauhinya pada saat ia membutuhkan mereka, 
Karena itu, Rasulullah $$ tidak pernah melihat sescorang yang kesusahan 
melainkan beliau senantiasa berada di sampingnya. Diriwayatkan dari 
Abdullah bin Umar #8 bahwa Rasulullah £& bersabda, “Orang muslim 
adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzhaliminya, dan tidak 
memasrahkannya, Barangsiapa yang membantu hajat saudaranya maka 
Allah senantiasa berada untuk membantu hajatnya pula." 


Kita tidak akan kehabisan kesempatan untuk mengamalkan sunnah 
ini karena kita memiliki kerabat, sahabat, tetangga, dan teman. Bantuan 
bisa dengan harta, benda, perbuatan, atau ide-ide dan pemikiran. Sungguh 
agung jika kita senantiasa menghadirkan rasa bahwa Allah 8 senantiasa 
membantu jika kita senantiasa membantu sandaressudara yang lain. Dalam 
sunnah ini yang paling beruntung adalah kita dan juga masyarakat kita 
karena ruh tolong menolong hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 


mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 
BO 


”8 AlBukhari, Kitab Al-Madzalim, Bab: Laa Yadelim AlMuslimu AlMuslima Wa Laa Yuslimuhu 
(2310). Muslim, Kitab Al Birr w5 Ash Shilah wa Al Adab, ab: Tabrira Adz Desbni (2580). 


854 Sunnon Nobi Seharis 


Sujud Syukur 


20 Syawal 

Seringkali kita mendapatkan kabar gembira yang membuat hati 
berbungabunga sepertis kesembuhan, kesuksesan, keluar dari masalah, 
dan tercapainya kemaslahatan. Semua ini terjadi tentunya karena semata- 
mata karunia dan taufik dari Allah 86. Allah berfirman, “Tidaklah kalian 
mendapatkan kenikmatan melainkan itu dari Allah.” (An-Nahl:53) 

Rasulullah mengajarkan untuk bersujud syukur kepada Allah kerika 
mendapatkan kabar gembira atau hal yang menyenangkan. Diriwayatkan 
dari Abu Bakrah 8s, 


bg 


Bi as SE ANA 


" Rasulullah bersujud syukur kepada Allah ketika datang padanya 

sesuatu yang menyenangkan atau kabar gembira." 

Ini adalah sunnah yang sangat indah karena tidak hanya merealisasikan 
perasaan syukur kepada Allah 8, namun juga memperlihatkan kepada 
manusia agar hatimu senantiasa mengagungkan Allah. Dan, jangan 
melupakan syiar kita, "jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk." (An-Nur: 54) 

BI 


Bertasbih dan Bertahmid Setiap Hari 


21 Syawal 

Seringkali seseorang melihat angka seratus sebagai angka yang cukup 
besar lalu berdzikir kepada Allah dengan sebanyak jumlah itu akan memakan 
waktu sanga banyak hingga ia pun dihinggapi rasa malas terlebih dahulu. 


"Abu Dawud, Kitab AfJibad, Bab: Fii Seriud AsySyuk (2774). AcTirmidsi (1578) dan ia berkata, 
“hadits iri hasan,” Ibnu Majak (1394). Dihasanktan oleh Al Albani dalam Irwa' AlGhalil (2/26). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Namun, realitanya tidak seperti itu, karena sunnah Rasulullah sangatlah 
mudah untuk diamalkan, seperti ucapan, “Subhanallahi wa bihamdihi” 
seratus kali dalam sehari dimana hanya membutuhkan waktu kurang lebih 


dua menit setengah saja. 


Mungkin salah satu yang dapat menyemangati kita untuk senantiasa 
mengamalkan sunnah ini adalah mengetahui pahale yang akan didapatkan 
darinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah aebahwa Rasulullah 4 bersabda, 
“Barangsiapa yang mengucapkan “Subhanallahi wa biharndihi” seratus 
kali dalam sehari, maka dihapus kesalahan-kesalahannya walaupun 


sebanyak buih di lautan." 


Sungguh ini adalah ampunan yang mencakup 
dosa-dosa yang sangat banyak. 

Jika engkau menginginkan kebaikan lebih, maka ucapkanlah dzikir ini 
di waktu pagi dan petang agar engkau mendapatkan kesuksesan teratas dari 
kalangan manusia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ag bahwa Rasulullah 
3& bersabda, “Barangsiapa yang mengucapkan di waktu pagi dan sore 
“Subhanallabi wa bihamdihi” seratus kali, maka tidak ada yang membawa 
amalan lebih baik darinya melainkan seseorang yang mengucapkan 
sebanyak yang ia ucapkan atau lebih” Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


BO 


Tidak Berharap Kematian 


22 Syawal 


Seringkali sesorang menjumpai rintangan dan masalah yang besar 

dalam hidupnya hingga tidak sedikit yang berharap kematian agar bisa 

terhindar dari kesulitan-kesulitan hidup. Padahal mengharapkan kematian 

adalah tindakan lari dari kenyataan yang tidak akan membuahkan solusi 

dan tidak akan menolong seseorang. Karena itu, Rasulullah # melarang 

WM Bukhari, Kitah Ad Da'owot, Bab Fadhl At Tacbil (6042). Munir, Kitah Ad Drikri Wa Ae Dua 
Wa At-Tisubah Wa Allstighfor, Babs FathlAtTablil Wa At-Tasbih Wa AdlDwa ES) 


”8 Muslim, Kitab Ad-Dzikri Wa Ad-D'a Wa AtToubah Wa AHIstighfar, Bab: Fadil Ai Tahlil Wa At 
Tasbih Wa Ad Dur'a (2692). At Tirmidzi (3468). An Nasyi (104031. Ahmad (8821). 


854 Sunnah Nobi Sehari 


menghadirkan perasaan negative tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 
28 bahwa Rasulullah bersabda, 


Pen 


Ea Ui AS USU end 


“Yanganlah kalian berharap mati. Jika dia orang yang baik maka 

dia dapat memperbanyak kebaikannya, atau dia orang jahai maka 

Ja dapat memohon keridhaan.”? 

Eksistensi di dunia ini sangat mungkin kita penuhi dengan manfaat. 
Jika orang yang baik, maka kita dapat memperbanyak kebaikan, namun 
jika orang jahat, maka kita memohon ampunan dan keridhaan Allah. Di 
sisi lain, Rasulullah membuka pintu bagi seseorang yang ingin lari dari 
kenyataan dunia ini karena tidak tahan dengan masalah-masalah yang 
'menghimpitnya dengan cara berdoa dengan doa yang diajarkan oleh 
Rasulullah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik as bahwa Rasulullah 
5 bersabda, “Janganlah seseorang dari kalian berharap maii karena 
kesusahan yang menimpanya. Namun jika is harus melakukannya, maka 
hendaklah ia mengucapkan, 


JALAN Cup PAP en an Cg stan 


“Allahumma abyini maa kaanat akhayatu khairan Vi, so ekavafni 
idza kaanat abwafatu khairan Ji 

“Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup ini baik untukku, dan 

wafatkan aku jika kematian lebih baik untukku.” 

Namun hendaklah kira sadar bahwa berdoa dengan seperti itu bukanlah 
hal yang utama, Adapun yang utama adalah seseorang tidak berharap kematian 
sama sekali. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk." (An-Nur: 54) 


Ke-0) 


1 AlButh, AIMondha, Babi Nahyi Tamanni-AlMaridh Al Mare (3549), An Nasa (1948, 

1" AlBukhari, Kitih AelDa'owmi, Bah Ad-Dir4 Bi AlMrut Wa AlHayat (5990) Muslim, Kitab Ae 
Daikri Wa Ad-Du'a Ws AsTaubah Wo Ablktighlar, Bab: Tarsanni Kambati Al-Mawi Li Dhartin 
Nazala Bibi (2680). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Shalat Istikharah 


23 Syawal 


Acapkali kita melewati hari-hari yang diselimuti rasa bimbang saat 
menghadapi perkaraperkara rumit serta ragu-ragu dalam mengambil 
keputusan karena setiap pilihan ada kelebihan dan kekurangannya. Karena 
itu, Rasulullah £ mengajarkan sebuah sunnah yang dapat menyenangkan 
benak dan menerangi jalan kita: yaitu sunnah shalat istikharah. Diriwayatkan 
dari Jabir bin Abdillah 2x8 berkata, “Rasulullah 4 mengajarkan kami 
untuk beristikharah dalam segala perkara sebagaimana beliau mengajarkan 
kepada kami sebuah surat dari Alur an. Beliau bersabda, Jika seseorang 
dibingungkan oleh sebuah perkara, maka kendaklah ia shalat dua rakaat 


yang bukan wajib, lalu berdoa dengan mengucapkan, 


ge alah usah 


si IE 3 2at3 3 


ad, Aa Set Ia Pie 


ag dal aji date Je 


BERI aa ek Ips dB sdt 
ae ee de Pe 3 eh ad 


AS 3 db 


“Ya Allah, aku memohon pilihan kepada-Mu dengan ilmu-Mu, 
memohon kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku memohon dari 
karunia-Mu yang sangat agung sungguh Engkau Maha Perkasa dan 
aku tidak mampu melakukan apa yun, Engkau Maha Mengetahui 
dan aku tidak mengetahui apa pun, dan Engkau adalah Dzat yang 


854 Sunnon Nobi Sehal 


Maha Mengetahui segala sesuatu. Ya Allah, jika engkau mengetahui 
babwa perkara ini baik untukku dalam agamaku, duniaku, 
dan akihat dari perkarakus maka takdirkanlah ia untukku dan 
mudahkanlah bagiku, kemudian berkahi aku dengannya. Namun 
jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini buruk bagiku dalam 
agama, dunia, dan akibat perkaraku: maka jaubkanlah ia dariku dan 
takdirkan untukku yan baik apa pun itu dan buaslah aku ridha” 
Lalu beliau berkara, atu beliau berkata, “Ucapkanlah hajatnya."W 


Dari hadits riwayat Jabir di atas, kita mengetahui bahwa Rasulullah 
mengajarkan para Sahabatnya beristikharah dalam banyak kondisi Jan tidak 
seperti yang disangka oleh kebanyakan orang bahwa istikharah hanya dapat 
dilakukan dalam permasalahan yang besar saja. Tidak menjadi keharusan 
seseorang yang beristikharah harus melihat hasilnya pada mimpinya. Namun 
seorang yang beristikharah dapat berjalan di atas pilihan yang dia tenang 
dengannya. 

Doa istikharah di atas dibaca sebelum salam atau sesudah salam. 
Bahkan doa tersebut dapat dipanjatkan tanpa menuanaikan shalat dahulu 
jika ia tidak dapat melaksanakan shalat seperti wanita haid, Sungguh sangat 
indah jika kita senantiasa menghadirkan perasaan bahwa yang menolong 
kita dalam menentukan pilihan adalah Allah 36. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapaikan 


petunjuk.” (An-Nur: 54) 
Ko. t-0) 


Berkumpul Makan Bersama 


24 Syawal 


Adalah Rasulullah 4£ menganjurkan manusia untuk bersatu dan 
tidak berpecah belah: Salah satu dari cara tersebut adalah berkumpul 
untuk makan bersama. Diriwayatkan dari Wahsyi bin Harb 25 bahwa 
para sahabat Rasulullah 38 berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kita 


" AlBukhari, Kitab Ad. Da meat, Bab: Ad Du'a Indo A!Ietikhnrab (6019). Abu Dawud (1538). At- 
Tirmidzi (480), An Nasa'i (10332). Ibnu Majah (1383, Ahmad (14748 


nnah Nabi Sehari-hari 


makan dan tidak kenyang,” Lalu beliau berkata, “Mungkin saja karena 
kalian telah bervesah belah!” mereka berkata, “Ya,” lalu beliau berkata, 
"Berkumpullah untuk makan bersama dan sebutlah nama Allah ketika 
hendak memakannya: maka Allah akan memberkabi kalian "2 

Terdapat dua syarat agar seseorang dapa: meraih keberkahan dalam 
makanannya, yaitu 


Pertamas berkumpul. 


Kedua: menyebut nama Allah sebelum makan. 


Keberkahan tidak hanya terletak pada makanan dan cfcknya bagi 
tubuh, namun keberkahan juga terdapat dalam baiknya hubungan antara 
individu dalam keluarga. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaalinya, maka kalian akan merulapaikan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


ke.t:n) 


Mandi di Hari Jumat 


25 Syawal 


Agama yang menganjurkan para pemeluknya untuk senantiasa 
menjaga kebersihan adalah agama yang sangat agung, Islam tidak hanya 
memerhatikan kebersihan individu, namun ia juga memerhatikan hal- 
hal yang akan mengganggu orang lain seperti aroma tidak sedap dan 
pemandangan yang menganggu, khususnya pada moment berkumpulnya 
orang banyak. Karena itu, salah satu sunnah Rasulullah &£ adalah mandi 
di hari Jumat, salah satu tujuannya agar tidak ada yang, terganggu dengan 
aroma bau dalam shalatnya. Rasulullah bahkan mengharuskan umatnya 
untuk mandi dalam ssbdanya yang tegas 


38” Abu Dawn, Kitab ALAI imuh, Baby Alljtoma? Ala AthTba'am (3764). Ibuu Majih (3286) 
Dihasankan oleh Al-Albani dalam AsSilsilih AshShahihah (664. 
15, Al-Bukhari, Kitab Shifat Ash Sholat, Babi Wudhu Ash Shibyan Wa Mata Yaji &laihin Al Cihuslu 


854 Sunnon Nobi Seharis 


Para ulama berbeda pendapat dalam masalah berdosakah seseorang 
meninggalkan mandi pada hari Jumat? Siapakah yang wajib mandi Jumat 
tersebut?. Perlu diketahui bahwa ulama bersepakat hahwa mandi jumat 
adalah hal yang penting dan bahwa Rasulullah senantiasa melakukannya. 
Rasulullah menjanjikan pahala besar bagi orang yang mengamalkan 
sunnah ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aus bin Aus Ats-Tsagafi 
2 bahwa beliau bersabda, "Barangsiapa yang memandikan dan mandi 
di hari Jumat, kemudian bergegas ke masjid dengan berjalan kaki tanpa 
berkendara, lalu mendekat kepada Imam untuk mendengarkan (khutbah) 
dan tidak melakukan hal yang melalaikans maka pahalanya bagi setiap 
langkah seperti pahala setahun puasa dan shalat giyamullai??” 4 


Kita dapat memahami dengan jelas bahwa pahala tidak akan 
didapatkan melainkan dengan mengamalkan semua amalan yang disebutkan 
dalam hadits terscbut. Karena itu, scorang muslim scharusnya semangat 
untuk mengamalkannya hingga ia dapat meraih pahala yang agung tersebut. 
Sungguh amalan tersebut pada hakikatnya tidaklah susah, semoga Allah & 
memudahkannya untuk kita. Dan, jangan melupakan syiar kita, Yika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: S4) 


BI 


Menulis Wasiat 
26 Syawal 
Rasulullah & senantiasa mengingatkan akan kematian, karena 
mengingat kematian akan memecur kita untuk memperbanyak amal shalih, 
bertaubat dari dosa-dosa, memperbaiki amalan, mengembalikan semua hak 


kepada pemiliknya, dan memohon maaf kepada orang-orang dari segala 
kesalahan. Rasulullah & bersabda, “Perbanyaklah mengingat penghancur 


kelezatan,” yaitu kematian!" 


Wa Atb-Thuhur Wa Hudurihim Aljama' 
Aljumuah 'Ala Kuil Balighin Min Ar-Rijal Wa Bayan Ma Umtrate 89 
"4 Abu Dawud, Kitab Att-Thaharak, Babs Fii Ghras: Yaram AHfurmwah (3 
Dishahihiean oleh Al-Albani dalam Shabih Aber Denened (373 
"8 AtTinmidi, Kitab As-Zuhe, Bas Maa Ja'a Fi Dori ALMoni (2317 dan ia berkata, "1 
hasan,” An Nasa (1950), Ibnu Majah (4258), Ahmad (7912). BerkataSyu'aib AlArnauth, "sanadnya: 
hasan,” Dishahihkan juga oleh A-Albani dalam Shahih A'Jami' (17264. 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


$20). Muslim, Kirab Aljamah, Bab: Wajub Cebnsli 
(846). 
Ibnu Hibban (2781). 


Salah satu cara mengingat kematian adalah dengan menulis wasiat, 
khususnya ketika ia memiliki banyak harta, utang, atau ia memiliki kerjasama 
dengan orang lain dalam hal materi. Cara ini sangatlah membuat seseorang 


senantiasa mengingat hak-hak orang lain dan amanah yang diberikan 
kepadanya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar 1 bahwa Rasulullah 4 
bersabda, 


Dn BAU 
ae 3G 


“Tidaklah seszorang bermalam dua malam melainkan ia 
padanya wasiatnya. "5 


menulis 


Hendaklah setiap muslim mengamalkan sunnah ini dengan menuliskan 
wasiatnya pada hari ini, Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Mengucapkan Doa Ketika Mendapatkan Kesusahan 


27 Syawal 

Salah satu hal yang pasti menimpa manusia adalah musibah dan 
masalah yang datang bertubi-tubi. Allah # berfirman, “Sungguh kami 
menciptakan manusia dalam kesusahan." (AlBalad:4) dan terkadang 
manusia dihinggapi rasa takut yang sangat besar hingga ia tidak dapat 
berpikir solusi mana yang harus ia ambil. Karena itu, Rasulullah #5 
mengajarkan kira ketika berada dalam kondisikondisi seperti ini untuk 
menghadap kepada Allah, karena Dia adalah Dzat yang dapac mengangkat 
masalah dan musibah yang dialami seseorang. Allah # berfirman, 
“Katakanlah, “Allah yang dapat menyelamatkan kalian darinya dan 
dari segala musibah...” (AkAn'am: G4) 


"6 AlBukhari, Kitab Al Washsya, Bab: AE Washaya Wa Ooulu Ar-Nabiy Shallallahu Alaihi Wa Sallam, 
“Washiyyatu Ar Rajuli Maksubatun 'Indahu (2587). Muslim, Kitab AI Washisyah (1627). 


Ibnu Abbas $$ berkata, “Adalah Rasulullah #5 mengucapkan kerika 
ia berada dalam masalah besar, 


Tas ah 5 OUT ab Lada SS 
AI SN oke 


“Laa ilaha illa Allahu ak'alim akhalim, laa ilaha illa Allahu rabb ak 


arsy akadzim, laa ilaha illa Allahu rabb assamawat wa rabb aLardhi 


rabb akarsy alkarim 

“Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang 

Maha Mengetahui dan Lembul. Tiada sesembahan yang berhak 

disembah melainkan Allah: Rabb langit, bumi, dan arsy. 

Dalam doa ini, Rasulullah mengingatkan kita bahwa Allah adalah 
Dzat Maha Kuasa atas segala sesuatus Dia adalah Rabb langit dan bumi, 
dan mengetahui dan memiliki kelembutan yang sempurna. Karena itu, 
hendaklah kita menghafal dan menjaga doa ini dan tidak lupa kita senantiasa 
menenangkan hari kita dengan doa tersebut dan menyatakan bahwa kita 
beriman kepada Allah, hanya bertawakal kepada-Nya, dan berharap kepada- 
Nya, Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 

Ket) 


Berobat Dengan Madu 
28 Syawal 
Salah satu sunnah Rasulullah #8 adalah berobat ketika terkena 
penyakit, Rasulullah bersabda, “Setiap penyakit ada obatnya: jika obat 


menimpa penyakit maka seseorang akan sembuh dengan izin Allah?" 


Sunnah Rasulullah telah banyak membcrikan pilihan dalam memilih 


cara penyembuhan, namun salah satu cara penyembuhan yang paling 


1" AlBukhari, Kitab Ad Da'awat, Bab Ad Dira “Inda AlKarb (5986). Muslim, Kitab Ade Deikri wa 
Adu uta ATiuhah sim Allstighfur, Babs Dira ALKurh (2730) 

"8 Muslim, Kitab As-Selara, Bab: Li Kudli Da'ain Dawwa un Wa lstikbab AtTadauwi (2204). An Nasa'i 
(75560. Ahmad (146371. 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


baik: khususnya penyakit yang berkaitan dengan perut adalah madu lebah. 
Diriwayatkan dari Abu Said Al Khudri xss bahwa scscorang datang kepada 
Rasulullah seraya bertanya, “Saudaraku merasakan sakit di perutnya.” beliau 
pun berkata, “Mimumkanlah kepadanya madu.” Lalu ia datang kedua 
kalinya kepada beliau, beliau pun berkata, “Minumkanlah kepadanya 
madu,” lalu ia datang lagi ketiga kalinya, maka beliau pun berkata, 
“Miruonkanloh kepadanya madu,” Lalu ia datang lagi, lalu beliau berkata, 
“Minumkanlah kepadanya madu!” lalu orang tersebut berkata, “Aku sudah 
meminumkannya madu,” lalu beliau berkata, “Sungguh Maha Benar Allah 
dan telah berdusta perut saudaramu. Minumkanlah kepadanya madu!” 
lalu orang tersebut meminumkannya lagi, lalu saudaranya pun sembuh." 

Nampaknya pada pertama kalinya lelaki itu menerima dengan hati yang 
tidak puas dan tidak terlalu yakin keajaiban madu, hingga madu itu benar 
benar menyembuhkan, namun Rasulullah menckankan dan meyakinkan 
kepadanya akan hal itu hingga ia pun meminumnya, maka kesembuhan pun 
datang dengan irin Allah $. Perlu diketahui bahwa Rasulullah menjadikan 
pekara ini masuk dalam bab keimanan yang benar kepada Allah karena beliau 
berkata, “Maha Benar Allah,” dan ini mengisyaratkan kepada firman Allah, 


Beta n B 
“Keluar dari perutperutnya (lebah) minuman yang berbeda-beda 
warnanya dan terdapat di dalaranya kesembuhan bagi manusia” (Am- 
Nahi: 69) 

Karena itu, marilah kita meminum madu sebagai obat karena pada 
madu itu terdapat kesembuhan dengan izin Allah 8. Perlu diketahui bahwa 
meminum madu tidak berarti seseorang tidak pedlu untuk datang ke dokter 


dan meminum obat racikan mereka. Tentu seseorang akan mendapatkan 
pahala yang besar jika ia berobat dengan madu semata mata ingin mengikuti 
sunnah Rasulullah ££. Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


BO 


ab AtbThib, Bab: Ad. Dawa' Bf Al-Asal (5360). Maslimi, Kitab As-Salamt, Babi At 


“Tadowi Bi Sagyi Al Asal (22171. 
854 Sunnah Nobi Senorenori e») 


Memohon Perlindungan Dari 
Kejahatan Seluruh Makhluk 


29 Syawal 

Begitu banyak kejahatan, baik kejahatan manusia, jin dan makhluk 
lainnya yang selalu mengintai. Rasulullah mengajarkan kita sebuah cara 
yang jitu untuk menghindari semua kejahatan tersebut, yaitu, mcmohon 
perlindungan kepada Allah yang Maha Menciptakan segala makhluk, Dia 
Adalah Drat yang mampu menjauhkan seseorang dari segala keburukan. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ss bahwa seseorang datang kepada 
Rasulullah seraya berkata, “Wahai Rasulullah! Sungguh aku telah dipatok 
kalajengking," lalu beliau berkata, “Tika engkau mengucapkan di waktu 
sore 

S3 IL AA Ya SAN ola el 

“auden bi kalimatilah attarmmali min syarri ma khalaga 

“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang semburna 

dari keburukan makhluk-Nya.” maka patokan tersebut tidak akan 

membahayakanmu.”12' 

Dalam riwayat ArTirmidri yang dishehihkan oleh AlAlbani dari Abu 
Hurairah 48 bahwa ia mengulangi doa tersebut sebanyak tiga kali karena 
Rasulullah 4 berkata, “Barangsiapa yang mengucapkan ketika sore bari, 


IE Kay G3 SAE oa Ie 


“audeu bi kalimatilah attammati min syarri ma kbalaaa 


"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari 
keburukan makhluk-Nya.” maka demam tidak akan membahayakannya. 
pada malam harinya.” 


"1 Muslim, Kitab Ad-Daterd 1g Ad Dua wa ArTaubah wa Alisughfar, abi ArTa'awrudz Min 
Sui AkOndha Wa Darki As-Syaga' Wa Ghairdi (2709). Abu Dawud (3898), AnNasa'i (10421). 
AlMuwathrha (1706). Ahmad (6867). 

ArTirnidti, Ahmah AeDa'aust (3604) dan da berkata, “kas isi ho” Ahewul (7889). Berkata 
Syw'sib ALArnauth, “saradnya shahih sesuai syarat Muslim,” Dishahihkan juga oleh Tbnu Majar, Lihat 
Nataij Al Afkar (2/58). Dishahihkan oleh Al Albani dalara Shahih AlJami' (271097). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Kalimat-kalimat Allah yang sempurna adalah A-Our'an sebagaimana 
yang diyakini olch sebagian ulama kita. Adapun demam yang dimaksud 
dalam hadits di atas demam yang disebabkan sengatan kalajengking atau 


semacamnya. 


Doa ini diucapkan pada sore hari saja. Namun doa ini juga dapat 
diucapkan ketika singgah di suatu tempat seperti beristirahat di tengah 


perjalanan jauh atau di tempat-tempat yang terbuka. Diriwayatkan dari 
Khaulah binti Hakim As-Sulamiyah 45 bahwa dia mendengar Rasulullah 
1& bersabda, Jika seseorang dari kalian singga di suatu tempat, maka 
hendaklah ia mengucapkan “@udzu bi kalimatilah attammati min 
syari ma khalaga (uku berlindung dengan kalimatkalimat Allah yang 
sempurna dari keburukan makhluk-Nya.” maka tidak ada yang akan 
membabayakannya hingga ia beranjak dari tempat tersebut” R2 

Karena itu, marilah kita hafalkan doa ini dan kita tenangkan hati 
dengan memohon bantuan Allah. Adalah Suhail bin Shalih, salah satu perawi 
hadits di aras berkata, “Keluarga kami mempelajari doa ini hingga mereka 
senantiasa mengucapkan doa ini di setiap malam, Maka pada suatu hari, 
seseorang anak perempuan dari keluarga kami tersengat binatang, namun 
sengatan itu tidak menimbulkan sakit apa pun?'12 Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk” (An-Nur: 54) 


BO 


Berdoa Ketika Melihat Hilal 


30 Syawal 


Allah # menyebutkan bahwa seluruh makhluk-Nya senantiasa 
beribadah kepadaNya dan mensucikan-Nya dengan puji-pujian, Allah 


Muslim, Kitab Ad Deikri ra Ad-Du'a wa AtTaubah wa Alistighfar, bab: AtTa'arroudz Min 
Su'tALOAdha Wa Dark AsSyaga" Wa Gbairihi (2708), Abu Dawud (3437), Am-Nasa'i (10394). 
AlMuwaththa (1763), Ahmad (27169). 

18 AtTirmidsi, Abwah Ad Da'awal (3604) dan ia berkata, "hadits ini hasan." Ahmad (7885). 
Berkata Syu'aeh AlArtwurh, “cwmdnya shahih sesrd syarat Mudim," Dishahihkun juga oleh 
Ibnu Hajar, Lihar Nataii AAftar (2/358). Dishahihkan oleh A-Albani dalam Shahih AlJami" 


(2110371. 


854 Sunnah Nobi Sehari 


berfirman, “Tidaklah setiap sesuatu melainkan ia bertasbih dengan 
memuji Nya, naro kalian tidak rternakami tasbih mereka." (Xllsraa': 
44) dan Rasulullah sangat menyadari hal ini. Karena itu, seringkali kita 
menemukan beliau dalam haditshadirsnya berbicara kepada beberapa 
makhluk Allah yang tidak berakal seraya berbicara kepadanya bahwa beliau 
dan orang orang yang beriman juga beribadah kepada Allah seperti mereka. 
Salah satu moment beliau berbicara kepada makhluk Allah adalah dengan 
hilal pada setiap pergantian bulan hijriyah. Diriwayatkan dari Thalhah bin 
Ubaidillah && bahwa jika Rasulullah melihat Tila, beliau berkata, “Ya 
Allah, jadikanlah ia kebaikan, keimanan, keselamatan, dan keislaman 
bagi kami. Rabbamu dan Rab-ku adalah Allah” 

Rasulullah mengulangulang doa ini sebanyak dua belas kali Jalan 
setahun dimana seakan akan beliau membuka setiap awal bulan dengan 
memohon keberkahan dan kekokohan di atas agamaj sekaligus menyeru 


& 


terdapat sebagian ibadah yang mengharuskan kita mengetahui awal 


umatnya agar senantiasa memerhatikan masuknya hilal, karena me 


bulan, scpertis puasa yaumul bidh, puasa asyura, dan ibadah lainnya. 
Seorang muslim seharusnya sadar dan tahu masuknya awal bulan karena 
mengucapkan doa di atas pada saat munculnya hilal adalah sunmah yang 
dijanjikan pahala. Ini adalah sunnah yang sangat indah karena sescorang 
yang mengamalkannya berpotensi besar mendapatkan keberkahan, 
keselamatan, kekokohan dalam agama, keimanan, dan keislaman. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 


mendapaikan petunjuk." (An-Nur: 54) 
BO 


2 AtTimilai, Kiah AdDalmost, Bab Mo Yaggela Inda Ruryut ALHilal (GASI) dun is berkra, 
“hadits ini hasan," Ahmad (1397). Berkata Syu'atb ALArnauth, “hadits ini hasan karena penguat: 
penguatnya," Dishahihkan oleh Al'Albani dalam As-ikilah Ash Shatihah (1516). 


Da Sunnah Nobi Sehari-hari 


AANG 


Mendahulukan Kaki Kanan Ketika Memakai Sendal 


1 Dzul Ga'dah 

Salah satu sunnah Rasulullah # adalah memulai segala hal yang baik 
dengan menggunakan kaki arau tangan kanan. Rasulullah tidak pernah 
memulai dengan menggunakan kaki atau tangan kanan melainkan pada 
hal yang khusus dan terbatas, Diriwayatkan dari Aisyah s5 bahwa ia 
berkata, “Sesungguhnya Rasulullah ££ senang memulai dengan kanan dalam 
memakai sendal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala perkaranya.”2 

Dalam riwayat Aisyah lainnya disebutkan, “Bahwa Rasulullah 4& 
menyukai memulai dengan kanan semampunya dalam bersuci, memakai 
sandal, dan menyisir rambut”? 


Salah satu sunnah Rasulullah adalah menggunakan sendal dengan 
memasukkan kaki kanan terlebih dahulu dan melepas dengan kaki kiri 
sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah aze bahwa Rasulullah 
bersabda, Jika seseorang kalian kendak menggunakan sendal, maka 
masukkanlah kaki kanan terlebih dahulu, dan jika ta hendak melepasnya 
maka dahulukan kaki kiri. Jadikanlah terlebih dahulu kanan dalam 
memasukkan dan kiri dalara melepaskan" 

Karena itu, marilah kita segera memulai untuk mengamalkan sunnah 
Rasulullah yang sangat indah ini, dan tidak lupa menjadikan anggota badan 
kanan untuk mengawali perkara-perkara baik dalam kehidupan kira. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalianakan 
mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 

3 


38 AlBukhari, Kiab AL WudPi', bab Ar-Tayammun fi Al Wudhu' wa Al-Ghusli (168). Muslim, Kitab 
“Ah Thaharah, Bas AtTevammun Fi AthThabur Wa Ghairibi (258) 

1 Al Bukhari, Kitab ALAth/inah, Bab At Tayammun Fi ALAKI Wa Ghairibi (5065). Abu Dawud 
(4140). AnNnss'i (116). Ahunsad (24671). 

78 AkBukhari, Kitab AFLibes, Bab: Yanzi' Na'lahu AlYusra (517). Muslim, Kitab AlLibas va Az 
(Zinab, bab: Idza Inta'ala Falyalda' Bi Al Yamin Wa lea Khala'a Falvabda' Bi Asy Syimal (20974 


854 Sunnon Nobi ahari 


Istintsar's Ketika Bangun Dari Tidur 


2 Dzul Ga'dah 


Perrikaian antara manusia dan setan tidak akan pernah berakhir, 
bahkan setan tidak ragu bersumpah membinasakan manusia semampu 
yang bisa ia lakukan sebagaimana yang dihikayatkan oleh Allah #£ dalam 
AlOur'an, “Niscaya benar-benar aku sesatkan keturunannya kecuali 
sebagian kecil” (AlIsraa”: 62) 

Karena itu, setan senantiasa mendekati manusia khususnya ketika 
ia sedang tidur untuk tetap mengganggu manusia walau hanya dengan 
mimpu buruk, Maka Rasulullah 8£ mengajarkan beberapa hal yang dapat 
menjauhkan kita dari setan dan keburukannya ketika kita sedang tidur. 
Salah satu yang diajarkan beliau adalah sunnah istintsar ketika bangun dari 
tidur, Diriwayatkan dari Abu Hurairah 88 bahwa Rasulullah && bersabda, 


“Jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah ia 
beristinsar tiga kali karena setan bermalam di lubang bidungnya. 


Allstinsyar adalah mengeluarkan sir dari hidung setelah memasukannya. 
Maka disummahkan bagi setiap muslim jika ia terbangun dari tidurnya di 
tengah malam untuk beristintsar tiga kali schelum ia melanjutkan kembali 
tidurnya karena hal tersebut akan melindunginya dari setan. Namun, setiap 
muslim harus mengetahui hahwa istintsar menggunakan tangan kiri dan 
beristinsyag'?9 menggunakan tangan kanan. Dan, jangan melupakan syiar 
kita, "jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk." 
(An-Nur: 54) 


Ka:1-0) 


8” Peny: Itintsat adalah mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkanya. 

1 AlBukhari, Kitab Bad'w Al Kbalgi, Babi Sifatw Iblis Wa Jumsdihi (3121), Musim, Kitab Atb- 
Thaharah, Bhs Alltar Fi Aklstintsari Wa Akltijmari (238). 

Pen: Istinsyag adalah memasukkan air ke dalam rongga hidung saat bangun dari tidur atau 
berwudhu. 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Membaca Surat Al-Ikhlas, Al-Falag, 
dan An-Nas Pagi dan Petang 


3 Dzul Ga'dah 


Marabahaya senantiasa mengintai manusia dari segala sisi dan penjuru: 
bahaya yang berasal dari manusia, binatang, dan dari arah yang tidak 
kita tahu tentu jumlahnya lebih banyak. Rasulullah 4& sangat menyayangi 
'umatnya, beliau telah mengajarkan kepada kita semua satu hal yang mudah 


untuk dilakukan demi melindungi diri dari marabahaya di atas. 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Khubaib 2s: berkata, “Suatu malam, 
kami keluar bersama Rasulullah dalam kondisi hujan lebat Jan sangat gelap 
Lalu karni pun merinta Rasulullah berdoa untuk keselamatan kami. Maka 
beliau pun berkata, “Katakanlah!” dan aku tidak mengatakan apa pun, 
lalu beliau berkata lagi, “Katakanlah!” lalu aku tidak mengatakan sesuatu 
apa pun. Beliau berkata lagi, “Katakanlah!” lalu aku pun berkata, “Apa 
yang harus aku katakan?” bcliav herkata, "Katakanlah “gulhuwallahu 
ahad (Alikhlas) dan almu'awwideatain (AlFalag dan An Nas) ketika 
engkau berada di sore dan pagi hari sebanyak tiga kali: maka itu cukup 
melindungi dirimu dari segala hal”! 

Sangat besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambaNya. Dia 
memerintahkan mereka melalui Rasul-Nya membaca surat-surat yang sangat 
pendek sebanyak tigak kali di pagi dan sore hari untuk mendapatkan 
jaminan keselamatan dari-Nya dari segala keburukan. 

Sunnah ini hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari tiga menit, 
namun dampak positifnya sehari penuh. Jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaaiinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


BO 


15082), AnNasa'i (7860), Ahmad (22716) Berkata Syw'aib Al Arnaurh, “sanadnya hasan,” Berkaca 
bow Has, “kara mneriwaystkoae hui ini laka Stmm Abu Div 
rang lainnya dengan sanad yang shahih dari Abdullah bin Khubaib...' hat Neta 
Dishahihkan oleh Al Albani dalam Shahih Al Jami (2/812). 


854 Sunnon Nobi an @ 


Memenuhi Hak-hak Jalan 


4 Dul Ga'dah 

Rasulullah & senatiasa menjaga dirinya untuk tidak mengganggu 
orang lain. Beliau juga melarang sehabatnya menggangu orang lain, Salah 
satu buktinya adalah larangan beliau bagi para sahabatnya duduk-duduk 
di jalanan, hal itu dikarenakan akan membuat orang yang melewatinya 
merasa canggung dan terganggu. Jika sewaktuwaktu seseorang harus 
duduk di jalanan umum, maka Rasulullah pun membolchkannya dengan 
beberapa syarat yang tertera dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Id AI Khudri 26 dari Rasulullah £ bahwa beliau bersabda, Janganlah 
kalian duduk-duduk di jalanan," lalu para sahabat berkata, “Kami tidak 
bisa meninggalkannya karena ita adalah majlismajlis yang kami gunakan 


untuk berbincangbincang” Lalu beliau berkara, Jika kalian enggan 
meninggalkarnya, maka berikanlah jalanan haknya,” Lalu mercka berkata, 
"Apakah hak jalanan?” Beliau menjawab, “Menundukkan pandangan, tidak 
menganggu, menjawab salam, menyeru kepada kebaikan, dan melarang 
kepada kemungkaran” v2 

Pada dasarnya seseorang tidak diperbolehkan untuk duduk di jalanan 
yang digunakan oleh manusia. Namun jika kebiasaan tersebur tidak 
dapar ditinggalkan, maka sescorang harus menunaikan hakhak jalanan 
sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits karena hakchak tersebut 
menjamin keamanan dan keselamatan para penggunanya sekaligus menjadi 
sebab mendulang pahala. Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk? (An-Nur: 54) 


BN 


18 AlBukhari, Kitib AbMadenlm, Babs Ant Ae-Dutar Wa Aljulus Fin Wi Alus Ali Ash 
Sha'adai (2333). Muslim, Kitab AlLibas Wa Ac-Zinah, Bab: ArNabys An Aljulus Fi Ath- 
Teurugat Wa tiba" Ath Tharig Haggabu (2121). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TANK 


Toleran Dalam Jual Beli 


5 Drul Ga'dah 


Seringkali seseorang merugi dalam transaksi jual belinya karena setiap 
penjual dan pembeli berusaha mendapatkan keuntungan scbesarbusarnyas 


ditambah lagi kebanyakan barang-barang tidak dipatok dengan harga 
tertentu hingga perbedaan dalam menentukan harga dapat menyebabkan 
kerugian pada salah satu pihak 

Rasulullah # senantiasa berusaha membangun hubungan baik antara 
individu umatnya, karena iru beliau memberikan arahan kepada semuanya 
untuk menjalan transaksi dengan penuh toleransi dan kemudahan, 


Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah szs bahwa Rasulullah #$ bersabda, 


HSE ISI SARI SI FE GI Sa 
“Semoga Allah merahmati orang yang toleran ketika menjual, ketika 
membeli, dan saat memutuskan perkara”? 

Kemudahan dan toleransi ini memiliki konsekuensi setia pihak 
tidak memaksakan pendapatnya kepada yang lain schingga semua pihak 
senantiasa saling mengasihi dimana pun mereka bertemu. Ketika dua 
orang yang bertikai menuntut haknya masingmasing, maka kekuatan dan 
semangat toleransi itu akan membuat keduanya tidak saling memaksakan, 
bahkan mereka berusaha untuk menemukan solusi terbaik terhadap masalah 
yang sedang dihadapi. 

Jika kita mengikuti sunnah Rasulullah #, maka masalah-masalah 
kemasyarakatan akan terselesaikan dengan baik. Dan, jangan melupakan 
Syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk? (An-Nur: 54) 


BO 


28 AlBukhari Kitab Alur, Bab As Subudatu Wi As Samabatu Fi Asy-Svira Wo AlBai" Wa Man 
Thalaha Haggan FabyatMlububu Fi Afafin (1970), Ac Tirmidzi (1320). Ibnu Majah (2230). 


aa 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Membangun Masjid 


6 Dzul Ga'dah 

Pekerjaan pertama Rasulullah 4 ketika sampai di kota Madinah 
adalah membangun masjid: ini adalah pekerjaan yang sangat mulia dan 
agung, Masjid adalah sebaik-baiknya bangunan yang ada di atas muka bumi 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sss bahwa Rasulullah 
8 bersabda, 


ABI JUN AB kana di El 
“Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid dan tempat 
yang paling dibenci Allah adalah pasarpasar.”"" 

Karena itu, pahala membangun masjid sungguh sangatlah besar di sisi 
Nilah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan ac berkata, 
“Saya mendengar Rasulullah # bersabda, 


ba ISA BA AI 5 AN Mma 5 Ya 
“Barangsiapa yang membangun masjid semata-mata karena Allah, 
#taka Alah akan membangunkan utekrya bangknan Sapa 
baginya di surga.”5 Alangkah besarnya pabala ini, 

Saya tahu bahwa sebagian besar kaum muslimin akan berkata, 
“Bagaimana mungkin kami dapat membangun masiid, bukankah ini akan 
(menghabiskan bizyassangat hesare Yerkedaan'iniihanyardariar dilaktikan 
oleh orang-orang kaya saja.” 

Rasulullah #8 telah menjelaskan solusi dari permasalahan ini. 
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah #2: bahwa Rasulullah & bersabda, 


KAA 


188 Muslim, Kitab Al Masajil tea MawadbP AshShalat, Baby Radht AlJulis Fi Mushnllahu Bada 
AshsShubhi Wa Fadhl ALMosajid (670. 

Vs AlBukhari, Abivab AlMosojid, Bab: Man Bana Masjidan (439). Muslim, Kitab AIMasajid Wa 
Mawadhi” Ash Shalat, Rabi adhi Bina Al Masajid Wa Al Hatsisu Alaiha (533). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


“Barangsiapa yang membangun mesjid karena mengharab pahala dari 
Allah walaupun sebesar sarang burung kecil atau lebih kecil dari itu: 
maka Nlah akan membangunkan baginya sehuah rumah di surga." 
Hadits ini menjelaskan bahwa siapa pun yang membangun masjid 
walaupun sebesar sarang burung, maka Allah akan membangun sebuah 


rumah baginya di surga. Tentu tidak mungkin masjid sebesar sarang burung 
akan dapat dipakai untuk beribadah, namun maksud dari hadits ini adalah 
keikutsertaan dalam membangun masjid walaupun hanya seukuran sarang 
burung, maka Allah akan membagunkan baginya sebuah rumah di dalam 
surga. 

Karena itu, siapa pun dari kita tentu dapat ikur serta dalam membangun 
masjid walaupun hanya sedikit: untuk mendapatkan pahala yang besar 
tersebut. Sungguh sunnah ini sangatlah terbuka bagi siapa pun dan tidak 
hanya dapat dilakukan oleh orang-orang kaya saja. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk,” (An-Nur: 54) 

BO 


Mengucapkan Sayyidul Istighfar 


7 Dzul a'dah 


Obsesi terbesar seorang muslim adalah masuk surga Allah, Namun, 
seringkali dosa menjadi pembatas dan penghalang antara dia dan surga. 
Dosa-dosa tidak akan pernah berhenti, melaikat tidak pernah luput 
sedikitpun untuk mencatatnya: maka inilah yang sangat membahayakan 
seorang mukmin dalam kehidupannya. 

Rasulullah menghendaki unvuk kira kebaikan dan kesuksesan di dunia 
dan akhirat, beliau juga mengajarkan sebuah ucapan yang diarjurkan untuk 
diucapkan pagi dan sore yang dapat menjadikan kita golongan orang yang 
3” Ibnu Majah, Kitab Al Masajid wa Aljama'at, Babi Man Bana Lillahi Masjidan (738). Ahmad 

(2157). Berkata Syuw'ib AlArnawh, “halits ini shahih lghsirihi” Berkata AkBushiri, “sanad 


hadits ini shahih,” lihat Misbah Az-Zujajah (1/94). Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih 
Alami O/ S6). 


masuk ke dalam surga-Nya: ucapan tersebut biasa disebut dengan Sayyid 
al istighfar atau penghulunya istigfan. 

Diriwayatkan dari Syaddad bin Aus ass dari Rasulullah #f bahwa 
beliau bersabda, “Sayyid alistighfar adalah engkau mengucapkan, 


Bei aka th gt ia ah 
al mangga Se Oh Al daa ant nga 


TPA 


“Allahumma anta Rabbi laa ilaha illa anta, kkalogtani wa ana abduka 
wa ana “ala 'ahdika wa wa'dika masiatba'tu, a'udzu bika min syarri 
ma shana'tu, ahu'u laka bi ni matika 'alaya wa abu'u laka bidzanbi, 
faghfirli fa inmabu laa yaghfiru adeekumuba illa anta 
“Ya Allah, Engkau adalah Rabb-ku, tiada sesembahan melainkan 
Engkau. Engkau menciptakan aku, aku adalah hamba-Mu, dan aku 
bersunggub sungguh semampuku untuk menunaikan janjiku kenada- 
Mu. Aku berlindung kepada Mu dari keburukan keburukan yang aku 
perbuat. Aku mengakui kenikmatarrkenikmaian yang Engkau berikan 
kepadaku dan aku mengakui segala desadosakus maka ampunilah 
aku dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkan." 
Lalu beliau bersabda lagi, “Barangsiapa yang mengucapkannya di 

siang bari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum ia masuk di 

waktu sore maka ia akan menjadi penghuni surga. Dan, barangsiapa yang 

mengucapkannya dengan penuh keyakinan di malam hari dan ia meninggal 


sebelum masuk waktu pagi, maka dia menjadi penghuni surga” 


"9 Al-Bukhari, Kitab Ad Da'awat, Bab: Afdal Alstigar (5947 ArTirmidi (3398). AnNasai 
(7965), Ahmad (17152). 


4 Sunnah Nobi Sehari-hari 


Doa ini disebut dengan “Sayyid alistighfar” karena ucapan ini tidak 
langsung dimulai dengan memohon ampunan, namun diawali dengan 
mentauhidkan-Nya, pengakuan dosa oleh seorang hamba, dan mengakui 
kenikmatan-kenikmatan Allah: hingga seorang hamba berada dalam 
kondisi yang dapat mewujudkan ampunan Allah. Karena itu, Rasulullah 
mersyaratkan dalam doa ini agar diucapkan dengars penuh rasa keyakinan: 
agar ja mendapatkan ampunan dari Allah dan menjadi penduduk surga. 

Doa ini disunnahkan untuk diucapkan sekali saja setiap pagi dan sore, 
Jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalianakan 
mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 

BO 


Berdoa Setelah Makan 


8 Dzul Ga'dah 


Salah satu nikmat Allah 46 yang sangat agung kepada hamba-Nya 
alalah rereki makanan, Allah menyebutkan nikmat ini secara khusus ketika 
Dia melimpahkan nikmat-Nya kepada kaum Ouraisy dan memerintahkan 
mereka untuk beribadah hanya kepada Nya. Allah & berfirman, “Karena 
kebiasaan kaum Owraisy. (Yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada 
musim dingin dan panas Maka hendaklah mereka menyembah Rabb 
rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka 
untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.” 
(Ouraisy:14) 


Nikmat makanan yang menghilangkan rasa lapar adalah kenikmatan 
sangat besar yang harus disyukuri oleh seorang hamba. Rasulullah 
mengajarkan sunnah khusus dalam perkara inij diriwayatkan dari Mu'adz 
bin Anas sg: bahwa Rasulullah #8 bersabda, “Barangsiapa yang memakan 
makanan lalu ia mengucapkan, 


33 Yg Tn Jab AS Ia ta naga Iu bi 


“Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makanan ini dan 
menjadikannya rezeki bagiku tanpa daya dan upaya dariku” maka 
akan diampuni dosanya yang telah berlalu" 

Lihatlah karunia Allah yang begitu luas dan agung, Dia telah 
memberikan rezeki makanan, ketika kita memuji-Nya setelah makan, Dia 
pun menambakan pula karunia-Nya berbentuk ampunan dosa. Karena 
itu, marilah kita menghafal dan mengulangi doa ini setiap kali kita selesai 
makan, karena di dalam doa tersebut terdapat kebaikan dunia dan akhirat. 
Dan, jangan melupakan syiar kira, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Memakai Wewangian di Hari Jumat 


9 Dzul Ga'dah 

Alangkah indahnya jika momen berkumpulnya kaum muslimin 
membuat mereka senang dan larut dalam suka cita. Tidak diragukan lagi 
bahwa aroma yang wangi dapat membuat seseorang senang. Karena itu, 
Rasulullah £ sangat menyukai wewangian dan menganjurkan kepada kaum 
muslimin untuk juga menyukai wewangian, 

Diriwayakan dari Anas bin Malik 2s bahwa Rasulullah #8 bersabda, 
ME 3 3 Tata Cab PUN GAN 35 JI ea 

IE da PSN 

“Diriku dibuat menyukai dari dunia: wanita dan wewangian. Dan, 
dijadikan kesejukan mataku pada shalat.” 


Kebutuhan menggunakan wewangian semakin bertambah pada saat 


berkumpulnya kaum muslimin seperti shalat jum'at. Karena itu, salah 


D8 ArTirmida, Kitab Ad-Da'auan, Babs ma yagsilu idza farigha min aththa'am (3458) dan ia 
berkata, “hadits ini hasan.” Abu Dawud (4023) Ibnu Majah 13285). Almad (15670) Berkata 
Syutsib AlArnauth, "sanadnya hasan” Dihasanken oleh AlAlbani dalarn Irsea” AlGhalit 

Gja7,8) 

"8 AniNasai (6887). Ahmad (12315). Berkata Syu'ab Al-Armaurh, “sanadnya hasan” Dishahihkan 
oleh AI Albani dalam Skabih Al Jami” (1/599). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


TANP 


satu sunnah Rasulullah $$ adalah menggunakan wewangian khusus pada 
hari Jumat, Diriwatkan dari Abdullah bin Abbas #8 bahwa Rasulullah 4 
bersabda, “Sungguh hari ini adalah bari ied yang Allah berikan kepada 
kaum muslimin, Maka barangsiapa yang bendak menghadiri shalat Jumat. 
hendaklah ia mandi. Jika ia memiliki wewangian maka hendaklah ia 
memakainya dan pakailah oleh kalian siwak?” 


Rasulullah bahkan sangat menekankan sunnah menggunakan 
wewangian pada hari Jumat hingga beliau menganjurkan orang yang tidak 
memiliki wewangian untuk memakai wewangian istrinya. Diriwayatkan oleh 
Abu Sa'id Al-Khudri as bahwa Rasulullah 4 bersabda, “Mandi hari Jumat 
bagi setiap yang telah baligh, bersiwak, memakai wewangian walaupun 
dengan wewangian istrinya” 


Hendaklah kita mengamalkan sunnah yang sangat agung ini dan 
jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 540 


Shalat Dhuha 

10 Dzul Ya'dah 

Nikmatnikmar Allah 4£ tidak pernah dapat terhitung sebagaimana 
yang Dia firmankan, Jika kalian mengbitung nikmat Allah, maka niscaya 
kalian tidak akan dapat melakukannya...” (Mn-Nahl:18) Karena itu, sudah 
menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mensyukuri nikmatnikmat 
Allah yang sangat banyak. Mensyukuri semua nikmat mungkin menjadi 
hal yang susah dilakukan, bahkan dianggap mustahil karena nikmat itu 
terlampau banyak. Karena itu, Rasulullah menganjurkan kepada kita sebuah 
sunnah yang dapat menggantikan semuanya, yaitu sunnah shalat dhuha. 


Diriwayatkan oleh Abu Dzar #84 bahwa Rasulullah # bersabda, 


Ibnu Majah, Kitab gamat Ash-Shalat Wa AsSumnab Hfiha, Bab: Ma Ja'a Ff ArZinah Yaum Ak 
Juriuah (1028. Berkata Al-Mundiiri dalam ArTargih ca AtTarhib, 'hadirsini diriwayatkan olch 
bu Majah dengan sanad yang hasan,” lihat A-Targib wa At-Tarbib (1/286). Dishahihkan oleh 
'AlAibani dalam Shahih Alfar? C1/ A49). 

Abu Dawud, Kituh Ath-TPaharah, Baby F ALGIuedi Yaum Aljumnuh (344). Ahual (11268) 
BerkataSpo'aib AArnauth, "hadits shahih dan sanad ini hasan," Dishahihkan oleh Al-Albari dalam 
Shabib Abu Downd 72 (2/17). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


“Setiap bari, tiap-tiap persendian seseorang dari kalian ada shadagah- 
nya. Setiap tasbih adalah shadagah, setiap tahmid adalah shadagah, 
setiap tahlil adalah shadagah, setiap takbir adalah shadagah, menyeru 
kepada kebaikan adalah shadagah, mencegah dari keburukan 
adalah shadagahi dan cukup dari semua itu dua rakaat dhuha yang 
dikerjakannya”? Alangkah mudahnya sunnah ini 

Sebab pentingnya shalat ini, Rasulullah #5 berwasiat kepada para 

sahabatnya untuk menjaga shalat ini. Abu Darda 2s berkata, 


“Kekasihku (Rasulullah) berwasiat kepadaku tiga perkara dan aku 
tidak pernah meninggalkan ketiga hal tersebut selama hidupku, puasa 


tiga hari di setiap bulan, shalat dhuha, dan tidak tidur hingga aku 
menunaikan shalat witir 3 


Abu Hurairah berkata, “Kekasihku (Rasulullah) berwasiat kepadaku 
tiga perkara, yaitu puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat shalat dhuha, 
dan menunaikan shalat witir sebelum tidur,” 


Ini adalah wasiat yang berulangsulang dari Rasulullah. Kita dapat 
menunaikan shalat dhuha sepuluh menit setelah waktu syurug hingga 


"5 Maslim, hhalat AbMusafirin Wa Oashriha, Rabs Istihbah Shalat Ad Dibuha Wa Anna 
Agalloha Rak'atani Wa Akmnoluka Tsamani Rakarat 720). Abu Dawud (1285). An-Nasa'i (9028) 
Ahmad (21513). 

" Mislim, Kitab Shalat ALMusafirin Wa Gashriha, Babs Istihbab Shalat Ad-Dibuba Wa Anna 
Agsllaha Rak'atani Wo Akmaluha Tsamani Raka'at. (7225 Abu Dawud (1439). Ahmad (27591). 

"4 AlBukhari, Kitab Ash-Shutem, Bubs Shim Ayyam ALBidh Tenlatseh Asyrah Wa Arba'eh Asyrah 
We Khamsah Asyrab (1880. Muslim, Kitab Shalat Al Musafirin Wa Dasbriha, Bab: Isihlab Shalat 
Ad Dinska Ws Ara Agallaha Rak 'atani Wa Akmaluka Tsamani Raka'at (721). 


nnah Nabi Sehari-hari 


sepuluh menit sebelum masuk waktu dzuhur. Kita dapat menunaikannya 
sebanyak dua rakaat, cmpat rakaat, cnam rakaat, atau dclapan rakaat, 
Shalat ini tidak akan mengambil waktu kecuali beberapa menit saja. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk,” (An-Nur: 54) 


ke.t0) 


Berdoa Saat Masuk dan Keluar Masjid 


1 Dzul Ra'dah 


Masjid adalah rumah-rumah Allah 4 yang ada di atas muka bumi. 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah 5 bahwa Rasulullah $ bersabda, 
“Barangsiapa yang bersuci di rumahnya, lalu ia berjalan menuju satu 
rumah dari rumahrumah Allah (masjid-masjid) unuk menunaikan satu 
kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah (shalat 
lima waktu), maka setiap dua langkahnya: langkah pertama menghapus 
dosanya dan langkah kedua mengangkat derajatnya.” 

Karena itu, perlu persiapan yang khusus untuk masuk ke dalam masjid 
atau keluar darinya. Rasulullah 4 telah mengajarkan bagaimana kita harus 
melakukannya. Diriwayatkan dari Fathimah &g berkata, “Adalah Rasulullah 
3 bershalawar dan bersalam atas dirinya dan berkata 


5 Sad Ear Jana 
“Rabbi ighfir li dzumubi wa iftah Iii abwaba rahmatika 

“Rabbku ampunilah dosa-dosaku wa bukakanlah untukku pintu 
pintu rahmat Mu” 


Dan ketika beliau keluar, maka beliau mengucapkan, 


rabbi igbfir Iii dzumubi wa iftah lii abwaba fadhlika 


"8 Muslim, Kitab AlMasajid wa Mawaahi' Ask-Shalai, Bab: AI Masyyi Ha AshsSholati Tambu Bibi 
Al Khatbaya Wa Tarfa'u Bihi Ad Darajat 666). 


854 Sunnon Nobi Sel 


hai 


“Rabb-ku ampunilah dosa-dosaku wa bukakanlah untukku pintu- 

pintu karunia Mu”? 

Terdapat riwayat lainnya yang lebih singkat untuk doa inis Diriwayatkan 
olch Abu Usaid Al-Anshari 26 bahwa Rasulullah #5 bersabda, “Jika 
seseorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah ia bertaslim kepada 
Nabi #£, lalu mengucapkan 


5 JAN 
“allahumma iftah Iii abwaba rahmatika (Ya Allah bukakanlah 
untukku pintupintu rahmat-Mu)" 

Dan jika keluar dari masjid, maka mengucapkan, 


EMS Ga SIUA SI Pai 
"allahumma inni asaluka min fadhlika 


“Ya Allah sesungguhnya aku memobon karuniaMu kepadaMu.”? 


Dalam riwayat Abu Usaid ass bahwa Rasulullah $ bersabda, “Jika 
seseorang dari kelian masuk masjid, maka hendakkah ia mengucapkan 


say 


Sar! “ 
“Allahumma ifiab lt abwaha rabmatika 

“Ya Allah bukakanlah untukku pinkw-pintu rabmatMu Dan jika 
keluar dari masjid, maka mengucapkan, 


Li 


AL 3 su 


“allabumma inni os'aluka min fadhlika 


pan 


“Ya Allah sesungguhnya aku memobon karunia Mu kepada-Mu."8 


irmidzi, Ahwab Ash-Shalat, abs Ma Yagulu “Inda Dukhuli ALMasjel (318) dan ia berkata, 
"hadits ini hasan." Dishahihkan juga oleh ALAIhani dalam Shahih AtTirmica (259), 

#7 Abu Dawud, Kitab Ask-Shalat, Bab: H4 Ma Yagulubw ArRajulu Inda Dukludihi A-Masid 
(46). Ibnu Majah (772). Berkata Imam An-Nawawi, “(hadis ini) diriwayatkan cleh Abu Dawud 
“lan lainnya seperti nd dengan sawulaanedd yang shahih," lihst Khulishuh AkAhkara (10318) 
Dishahikan oleh Al-Albani dalam Shahih Abu Dawud (2/362). 

#8. Muslim, Kitab Shalat Al Muesafirin Wa Oasoriha, Kab Me Yagulu ldza Dakhala Al Masjid (713). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TAN 


Marilah kita menghafalkan salah satu dari riwayat-riwayat di atas dan 
senantiasa mengucapkannya ketika masuk dan keluar dari masjid. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


GO 


Berpuasa Tiga Hari Dalam Sebulan 


12 Dzul @a'dah 

Alangkah agungnya ibadah puasa. Cukup sanu hal untuk menggambarkan 
nilai dari ibadah ini bahwa Allah 8 memilihnya dari banyak ibadah untuk 
dijadikan ganjarannya khusus dari ibadah lainnya. Diriwayatkan dari Abu 
Hurairah #8 bahwa Rasulullah & bersabda, “Allah berfirman, “Setiap 
amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa karena itu untuk-Ku dan 
Aku yang akan menganjarnya” 

Allah juga telah menjadikan ibadah puasa sebagai sebab jauhnya 
seorang hamba dari Jahannam sejauh jarak yang tidak dapat dibayangkan 
oleh siapa pun dari manusia. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri 4 
berkata, “Saya mendengar Rasulullah #55 bersabda, 


dani YEN 36 Rp3 TI LEG AA Jaa 3 Up Bl jp 


“Barangsiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah maka Allah akan 


menjauhkan wajahnya dari neraka tujuh puluh tahun" 


Rasulullah 4 menginginkan setiap umatnya terjauhkan dari neraka 
Jahannam, maka beliau mengajarkan kepada kita sebuah sunnah yang sanga: 
mudah untuk dilakukan oleh siapa pun, yaitu, sunnah berpuasa tiga hari 
dalam sebulan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah #s bahwa ia berkata, 
39 AlBukhari, Kitab Ash-Shasor, Bab: Hal Yagulu, “Ini Sla'im,” Idza Syutima (1RO8). Muslim, 

Kitab As higara, Bab Pudklu Ad Shiyam ISI) 


"# AlBukhari, Kitab Aljihad sa AsSiyar, Bab: Padhlu AshShatum (2685). Muslim, Kitab Ash. 
Shiyam, Babi Kadalu Asb Shiyam Fi Sabilltah 1153). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


“Kekasihku (Rasulullah) berwasiat kepadaku tiga perkara yang tidak pernah 
aku tinggalkan hingga aku wafat, yaitu: puasa tiga hari setiap bulan, dua 
rakaat shalat dhuha, dan menunaikan shalat witir sebelum tidur.”! Lahu 
tiga hari tersebut ditentukan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Drar 
ae bahwa Rasulullah 4 bersabda, 


“Wahai Abu Dzar, jika engkau hendak berpuasa tiga hari dalam 
sebulan maka berpuasalah pada hari ketiga belas, empat belas, dan 
lima belas,” 


Salah satu karunia Allah kepada hamba-Nya adalah Dia menjadikan 
pahala puasa tiga hari tersebut seperti pahala berpuasa sebulan penuh. 
Jikalau seorang muslim menjaga puasa ini tiap bulannya, maks 


ia seperti 
berpuasa seumur hidup. Diriwayatkan dari Abu Dzar as bahwa Rasulullah 
#£ bersabda, “Barangsiapa yang berpuasa tiga hari setiap bulannya 
maka itu seperti berpuasa setahun penub. Allah menurunkan ayat 
untuk menekankan hal tersebut dalam kitab-Nya, “Barangsiapa yang 


melakukan satu kebajikan maka baginya sepuluh kali lipat...” (AkAn'am: 
160) bertnuasa sehari seperti berpuasa sepuluh hari,” 


Marilah kita menjaga sunnah yang indah ini dan menjadikan tekad 
kita seperti tekad Abu Hurairah ass kerika ia berkata, 


“Aku tidak pernah meninggalkannya higga aku wafat” 

S1 AlBukhari, Kitab AshSumm, Baby Shiyom Ayjam AlBidh Tsolosah Asyrah Wa Arba'ah 
'Asyrah Wa Khamsah Asyrah (1890). Muslim, Kitab Shalat A£Musafirin Wa Oashriha, Babi 
Istihbab Shalat Ad Dhuba Wa Anna Agallaha Rak'atani Wa Akmaluha Isaraani Raka'at (721). 

12 As-Tirmidi, Kitab Ast-Shatom, Bab: Ma Ja'a Bi Shatam Ysalatsata Ayyam Min Kuli Syahr (761) 
dan is berkata, “hadits ini hasan,” An-Nasai (2730), Ahwad (21474). Dihasankah oleh Syu'sin Ai: 
Aenautn dan dishahihkan olch Al-Albeni dalam As-ililah Ashshabihah (1567) 

19 AeTirmida, Kitab AshShawm, Baby Ma Ja'a Ff Shatom Tealatsata Ayyara Min Kuli Syahr 
(962) dan ia berkata, “hadits ini shahih," Dishahihikan juga oleh AkA8lbam dalam Iwa AGhalil 
(47102). Dalam riwayat Iin berbunyi, "engkau berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka serap 
Setu kebsikan bagi sepuluh kali ipatnyag somgoub itu selalah bepurasa sertanjang tahum/” AL 
Bukhari, AsbsShatom, Bab: Hag Allismi Fi Ach-Shawmi (1874). Muslim, AsbShiyam, bab: Ar 
Nahyu An Shaum Ad Dar (1159). 8 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 
ke.0) 


Mengabarkan Cinta Kepada Saudaranya 


14 Dzul Oa'dah 

Adalah Rasulullah # menyukai ruh cinta dan persaudaraan tersebar 
di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, beliau seringkali menyeru kaum 
muslimin untuk saling mencintai karena Allah 4. Diriwayatkan dari Abu 
Hurairah 2 dari Rasulullah £ bahwa beliau bersabda, “Terdapat tujuh 
golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naunyan-Nya pada 
hari tidak ada naungan melainkan hanya naungan Nya,” dan beliau 
menyebutkan dari tujuh golongan tersebut “Dan dua orang yang saling 
mencintai karena Allah, keduanya berkumpul di atas cinta karena Allah 
dan berpisah juga karenanya..." 

Agar tersebarnya ruh cinta dan persaudaraan tersebut bertambah 
di tengah-tengah masyarakat, maka salah satu caranya adalah dengan 
menyampaikan rasa cinta tersebut kepada saudara seiman dengan terus 


terang, Diriwayatkan dari Ma'di Karib age bahwa Rasulullah 6 bersabda, 


FDA 3 


25 Tag GE) 


13! 


“Jika seseorang dari kalian mencintai saudaranya, maka bendaklah 
ia memberitabukannya.”" 


Dalam riwayat lainnya disebutkan, Yika seseorang mencintai 
saudaranya, maka hendaklah ia mengabarkan kepada saudaranya kalau 


ia mencintainya.” 


354 AlDukhari, Kitab ALJame ap wa AlImamah, bah Man falasa FF A-Masid Yantadziru AshShalat 
Wa Fadihlu AkMasjid (629). Muslim, Kitab AxZakat, Bab: Fadhil Khfa" AslrSbadagah (1031). 

1» AtTirmidsi, Kitab Az Zuhd, Bab, Ma Ja'a Fi "lari AL ubi (2392) dan ia berkat, “hadits iri hasan 
shahih Dishuhihkan oleh A-AIhuni akun As-Sikilah Adi-Shabihuh (417). 

16 Abu Dawud, Kitab AAdab, Babe Ikhbar Ar-Rajuli Ar-Rajula Bi Mababbatibi Iyvabu (5124). 
Dishahihkan oleh Al Albani dalem Misykar Al Mashebih (3/1396). 


354 Sunan Nabi Pn 9 


Diriwayatkan oleh Anas bin Malik 2s bahwa seseorang sedang 
bersama Rasulullah, kemudian lewat sescorang di hadapan mereka 
seraya berkata, “Wahai Rasul! Sungguh aku mencintainya,” lalu beliau 
berkata kepadanya, “Apakah engkau telah memberitahunya?” ia berkata, 
“Tidak,” Ialu beliau berkata, “Beritahulah kepadanya," Lalu orang tersebut 
mendekati orang yang sedang bersama Rasulullah seraya berkata, “Aku 
mencintaimu,” lalu orang tersebut berkata, “Semoga Allah mencintaimu 


karena engkau mencintaiku karena Nya.”"” 


Marilah kita mengamalkan sunnah yang, sangat indah ini semata-mata 
mengharap pahala dari Allah 8 agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai, 
yaituj mencintai karena Allah untuk mendapatkan keridhaanNya, sesuai 
dengan syariatNya, dan menunggu pahala dari-Nya. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapaikan 
petunjuk.” (An-Nur: 54) 

9 


Berdzikir dan Berdoa di Waktu Pagi dan Sore 


14 Dzul @a'dah 


Rasulullah 4 senantiasa membaca dzikir dan doa di setiap hari dan 
malamnya. Salah sasu dari doa tersebut adalah doa yang dimulai dengan 
mengakui keesaan Allah 8, lalu diikuti dengan doa yang menggetarkan hati. 
Diriwayatkan oleh Abdullah bis Mas'ud wc berkata, “Adalah Rasulullah 
ketika masuk waktu sore, 


Yang ANT Ah ay Ag, Sa aa 


liau mengucapkan, 


9 Abu Dawud, Kitab ALAab, Bab: Ikhbar Ar-Rajuli ArRajula Bi Mukabbatihi kya (5125) 
AnNasa' (10010), Ahmad (12453), Berkata Syu'zib Al-Arnaurh, “sanadrya shahih sesuai syarat 
Muslim,” Dishahihkan juga oleh Al Albani dalam As Sisilah Ash Shabibah (418). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Bel 55 Unda3 La Wa an gu au eh 


TE AAA Ip On Il 7 ASI ai JAR Ip eh 


JA PN 


“amsaina wa amsa al mulku lillahi wa alhamiu lillahi laa ilaha ila 
Allahu wahdabu laa syarika labu, lahu a-mulku wa labu a-hamdu 
wa huwa “ala kulli sya'in gadir, rabbi asaluka khaira ma fi hadzihi 
aHailah wa khaira ma ba'daka, wa dudzubika min syarri ma fi 
hadzihi allailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi @udzubika min al 
kasati wa su'i akkibari, rabbi @udzubika min 'adzabin fi an-nari 
wa adzabin fi algalri 
“Kami masuk di waktu sore dan kekuasaan senantiasa milik Allah, 
segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah 
melainkan Allah tiada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kekuasan, pujian, 
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabb-ku, aku memohon 
kepadamu kebaikan yang ada di dalam malam ini dan kebaikan di 
malam setelahnya. Dan, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 
yang ada di malam ini dan keburukan yang ada pada malam 
setelahnya. Rabtrku, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan, 
buruknya masa tua. Rabb-ku, aku berlindung kepada-Mu dari 
adzab neraka dan azab kubur,” Dan jika beliau di pagi hari beliau 
mengucapkan doa tersebut dengan di awal, 
H3 DIN resa Eni 

“Asbahnag wa asbaha a-mulku lillahi (Kami telah masuk di waktu 

pagi dan kekuasaan tetap milik Allah” 

Jika mencermati betul doa ini, maka kita akan menemukan bahwa 
Rasulullah # memohon perlindungan dari Allah dari segala keburukan 
yang dapat menghinggapi kehidupan seseorang di masa depan. Beliau 


38 Muslim, Kitah Ad-Doibri sa Acar ne AT 
Syorri Ma Amila Wa Mia Syarri Ma Lam Ya'mal 


An Nasa'1 (10408) 
lt DG 


Ie una Allstisifur, Bab: AtTalamnorub: Min 
). Abu Dawud (5071). AcTirmidsi (3390). 


pertama-tama memohon perlindungan dari keburukan dunia, keburukan 
dalam kuburan, dan terakhir beliau berlindung dari keburukan yang ada 
di akhirat. Beliau mengumpulkan banyak kebaikan dalam kalimat-kalimat 
yang singkat. Sungguh sangat pantas seorang muslim untuk menjaga sunnah 
yang indah ini Yan mengulanginya sekali dalam sehari di pagi dan sore hari 
dengan penuh keyakinan. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
menlaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk? (An-Nur: 54) 


BO 


Memohon Keberkahan Setelah 
Makan dan Minum Susu 


15 Dzul @a'dah 
Seringkali manusia makan namun ia tidak merasa kenyang atau tidak 
mendapatkan cfck baik dari makanan tersebut bagi tubuhnya: hal itu karena 


kurangnya keberkahan dalam makanannya. Diriwayatkan dari Thnu Umar 


&8 dari Rasulullah bersabda, 


Gada ja Peta jas ska 


“Orang kafir makan dengan tujuh usus dan orang mukmin makan 


dengan satu usus”? 

Orang-orang mukmin berbeda-beda dalam merealisasikan keberkahan 
dalam makanannya. Karena itu, Rasulullah # mengajarkan kepada kita 
untuk memohon keberkahan dalam makan usai memakannya. Rasulullah 
juga mengajarkan kita untuk memohon keberkahar: saat selesai minum susu. 
Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas HS berkata, “Aku, Khalid bin Al- 
Walid, dan Rasulullah & masuk ke rumah Maimunah ssg., maka Maimunah 


membawakan kita susu. Rasulullah pun meminumnya sedang aku ada di 


sisi kanannya dan Khalid ada di sisi kirinya, lalu beliau berkata, “Seteguk 


(9 Albukhai, Kitab ALAIH iah, Bi AlMubrnin Yr'kulu F Ma in Wihid (5978) Musim, Kitab 
“ALAsyilah, Bab: Al-Mukmin Ya'kuu Fi Ma'yin Wobid Wo Al-Kafir Ya'kadu Ff Sab 
(2060. 


ta" 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


untukmu, namun jika engkau kehendaki engkau dapat mendahulukan 
Khalid,” lalu aku berkata, 7Aku tidak akan mendahulukan orang lain dari 
bekas minummu,” lalu beliau berkata, 

K3 BI 
“Barangsiapa yang Allah berikan makanan, maka hendaklah ia 
mengucapkan, 
“allahumma barik lana fihi wa ath'imna khairan minhu 
"Ya Allah, berkabilah kami dengannya dan berikanlah kami 
makanan yang lebih baik darinya” Dan barangsiapa yang Allah 
berikan minuman susu, maka hendaklah ia mengucapkan, 
“Allahumma barik lana fihi wa zidna minbu 


“Ya Allah, berkahilah kami dengannya dan taribahkan bagi kami 


sen 


darinya. 


Dari hadits di aras kita menemukan dua sunnah Rasulullah sekaligus, 
satu sunnah setelah makan dan saru lagi setelah minum susu. Sunnah ini 
akan menjadi sebab keberkahan makanan dan minuman kita, sunnah ini juga 
senantiasa mengingatkan kita akan karunia Allah yang melimpah ruah, Dia 
sanggup memberikan karunia yang lebih banyak. Allah 4 berfirman, "Jika 
kalian bersyukur maka Aku akan tambahkan untuk kalian.” (Ibrahim:7) 
Dan, jangan melupakan syiar kira, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (XnNur: 54) 


SO 


Mencari Waktu Mustajab di Hari Jumat 


16 Dzul Oa'dah 
Hari yang paling agung dalam sepekan adalah hari Jumat scbagaimana 
yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ag bahwa Rasulullah # bersabda, 


aa ATirmidb5, Kitab Ae Dur mwot, Bab: Ma Yayulu Idza Akala Thu'ayaan (3855) dar ia berkata 


hadits ini shahih,” Ahmad (1978). Berkata Syw'aib Al-Arnauth, “hadits ini hasan.” Dishahihican 
“leh Al Albani dalam As Sikilah Ash Shahihah (2320). 


854 Sunnah Nobi Seharizhi 


5 Ag Ob and dada lap aa as 


ker 2 boat 


ria aah say Sa Jaal 

“Sebaik-baik bari matahari terbit adalah bari Jumat, hari diciptakan- 

nya Adam 84 dimasukkannya ke dalam surga, dan dikeluarkannya 

dari surga "6 

Allah juga menginginkan hari ini sebagai hari satu-satunya orang- 
orang beriman kembali kepada-Nya dan merealisasikan amalan-amalan 
yang terlewatkan di hari-hari lainnya. Karena itu, Allah memadatkan hari 
ini dengan amalan-amalan yang wajib dan sunnah yang dapat mengangkat 
derajat seorang hamba dan memperbanyak kebaikan-kebaikannya. Lebih 
dari itu, Allah telah memilih satu waktu pada hari ini yang mustajah bagi 
orang yang berdoa. 

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ses bahwa Rasulullah 2 menyebut: 
kan hari Jumat seraya berkata, “Pada hari tersebut terdapat satu waktu, 
tidaklah seorang muslim shalat bertepatan pada waktu terselnet seraya 
memohon kepada-Nya melainkan Allah akan memberikan-Nya.” Lalu 
beliau memberikan isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan waktu 
tersebut dan menjadikannya sedikit” 


Ulama berselisih pandang dalam menentukan waktunya dan 
perselisihan dalam hal ini menjadi satu tujuang agar scorang mukmin selalu 
mencari waktu ini sepanjang hari hingga ia memaksimalkan ibadah kepada 
Allah. Namun Rasulullah memberikan isyarat kepada waktu tertentu. 
Diriwayatkan dari Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asyari #8 berkata, 
“Abdullah bin Umar $8 berkata kepadaku, “Apakah engkau mendengar 
ayahmu memberitahumu wakou ijabah pada hari Jumat dari Rasulullah?” 
aku berkata, “Ya, aku mendengarnya berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
berkata, 


AMAN AE TJ af asu 


'W” Muslim, Kitab AlJuonuah, Babi Fadki Vawwm Aljumuah (893) AcTirnidei (488), An Nasa' (1662). 
Akmal (9196) 
: AlBukhari, Kitab AlJumuah Babi As-87'atu Alli Pi Yaum Allumuah (854i. Muslim, Kitab Al- 
Jumuah, bab, As Sa'atu Allati Fi Yaum Aljumuah (882) 


4 Sunnah Nobi Sehari-hari 


AN 


“Dia (waktu ijabah) antara duduknya imam hingga selesainya 

shalat." 

Di sisi lain masih terdapat pendapat yang cukup kuat akan penentuan 
waktu tersebut, ringkasnya seorang muslim harus sadar akan adanya waktu 
tersebut hingga dia mengisi waktunya untuk memohon kepada Allah 
kebaikan dunia dan akhirat. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 

BO 


Berdoa Ketika Berkendara 


17 Dzul Ga'dah 


Rasulullah #£ mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat Allah & 
dalam setiap kondisi, salah satunya adalah ketika menaiki hewan tungangan 
atau kendaraan. Diriwayatkan dari Ali bin Rabi'ah berkata, “Aku melihat 
Ali hendak menaiki hewan yang dibawakan untuknya, ketika ia meletakkan 
kakinya di tunggangannya, ia berkata, “Bismillah” sebanyak tiga kali. Ketika 
ia telah berada di atas tunggangan tersebut ia berkara, "Alhamdulillah," 
lalu ia berkata, 


KAB Ai 


5 2 


“subhana alladzi sakkhara lana hadza wa maa kunna lahu mugrinin 
wa inna ila rabbina lamungalibun 


“Mahasuci Dzat yang telah menundukkan semua ini bagi kami 
padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, Dan, 
sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami? 

Lalu ia berkata lagi, “alhamdulillah,” sebanyak tiga kali dan “Allahu 
akbar" tiga kali, lalu ia berkata, “Mahasuci Allah sesunguhnya aku telah 
menzhalimi diriku maka ampunilah aku karena sesungguhnya tidak ada 


188. Muslim, Kitab Al hemah, Bab: Fi As Sa'ati Allati Fi Yaum Aljumuah (853). Abu Dawud (1049). 


854 Sunnah Nobi Sei 


yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau,” Lalu Ali pun tertawa, 
lalu aku pun bertanya kepadanya, “Mengapa cngkau tertawa wahai Amirul 
Mukminin?” ia menjawab, “Aku melihat Rasulullah melakukan seperti apa 
yang aku lakukan, latu beliau tertawa. Lalu aku pun bertanya kepadanya, 
“Mengape engkau tertawa Ya Rasulullah?” beliau menjawab, “Sesungguhnya 
Rabh-mu takjub dari seorang hamba ketika ia berkata, “Rebb-ku ampunilah 
dosadosaku karena sesungguhya tidak ada yang dapat mengampuni dosa 


melainkan Engkau.” 


Ini adalah sunnah sangat indah yang mengandung beberapa dzikir dan 
doa dimana Allah takjub dengannya. Alangkah indahnya jika kita menjaga 
dzikir dan doa ini ketika hendak menaiki mobil, pesawat, lift, hewan 
tunggangan, atau kendaraan lainnya, Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 

Ke:t:n) 


Berziarah Kubur 


18 Dzul Oa'dah 


Seringkali seseorang terjerumus ke dalam lubang dosa dan kemaksiatan 
jika ja lupa dengan akhirat. Karena itu, hal yang seringkali menjaga seorang 
hamba untuk senantiasa berjalan di aras jalan yang lurus adalah senantiasa 
mengingat kematiannya dan ketika ia akan dihisab di hadapan Allah. Allah 
berfirman, “Adapun orang yang melampaui batas. Dan, ia mendahulukan 
kebidupan dunia. Maka, baginya neraka sehagai tempatnya. Adapun 


orang yang takut kepada magam Rabbnya dan menahan dirinya dari 
bawa nafsu: maka bagi surga sebagai tempat tinggal." (An-Nazi'at:37-AL) 

Oleh sebab itu, Rasulullah senantiasa mengingatkan kita kepada 
akhirat karena mengingat akhirat akan menjaga kita dari terjerumus dalam 
dosadosa dan menundanunda taubat. Rasulullah dalam hal ini memiliki 
1 ArTirmidii, Kitab Ac Do'onut, Rab: Mz Yargule Idza Rakihu An-Naguta (3446) den ia berkata, 


“hadits ini hasan shahih." Abu Dawud (2602). An-Nasa'i (8799), Ahmad (753). Berkata Sm 
Al Arnaur, “hasen lighairih.” Pishahihkan oleh Al-Albani dalam Shzhih Abu Dawud (7/355. 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


banyak cara, salah satunya adalah berziarah ke kuburan. Diriwayatkan dari 
Buraidah a bahwa Rasulullah bersabda, 


ISSN SB ra PA Du GE ai 

“Dahulu aku melarang kalian bertiarah ke kuburan, adapun sekarang 
maka berziarahlah karena menziarahinya terdapat peringatan.” 

Diriwayatkan jupa dari Buraidah 25 bahwa Rasulullah 8 bersabda, 

“Dahulu aku melarang kalian dari menziarahi kuburan, (adapun 

sekarang) Muhammad telah diizinkan untuk menziarahi kuburan ibunya, 

maka ziarabilah kuburan karena bal ite mengingatkan kepada akhirat." 


Sunnah ini sangatlah penting bagi yang masih hidup dan juga bagi 
yang telah meninggal. Orang yang masih hidup akan dapat mengingat 
kematian dan akhirat, adapun yang telah meninggal maka ia mendapatkan 
doa dari orang yang berziarah. Karena itu, Rasulullah seringkali berziarah 
ke kuburan bag? untuk mengingat akhirat dan mendoakan yang telah 
meninggal: sungguh sunnah ini mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. 
Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


ken) 


Oiyamullail 


19 Dzul Oa'dah 
Rasulullah #£ tidak pernah meninggalkan sunnah ini selama hidupnya. 
Beliau senantiasa mengerjakannya ketika sakit, malas, dan keadaan lainnya. 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Gais bahwa Aisyah 15 berkata, 


Wah Tak Is SE ga As ka 


Sa Ie 

Jis Io J3 Job 

Phat naa MAIN OS Mb al 
Ginkih Alam? O/AMB) 


18 ArTirmidri, Kitab AlJanaie, Bab: Ma Ja'a H Ar-Rukkshah Fi Ziyaras Al Oubur (1054| dan ia 
berkata, “hadits ini hesan shahih,” Dishah'hkan oleh Al Albani dalam Shahih Alami (2/808). 


854 Sunnon Nobi an 9 


“Jangan engkau meninggalkan aiyamullail karena sungguh 
Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Jika beliau sedang sakit 
dan malas maka beliau shalat sambil duduk." 

Rasulullah 48 menasihati para sahabatnya untuk semantiasa menjaga 
diyamullal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Uimru bin Al-Ash & berkata, 
“Rasulullah berkata kepadaku, “Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan 
yang bangun malam namun tidak shalat malam.” 


Sunnah ini dapat diamalkan dengan menunaikannya sebanyak dua 
rakaat, empat rakaat, atau lebih selepas shalat Isya hingga sebelum terbitnya 
waktu fajar. Rasulullah #& menginginkan umatnya menuraikan sunnah ini 
karena itu beliau tidak meletakkan syarat yang susah seperti berdiri yang 
lama dalam shalat. Namun, beliau menganjurkan untuk mengamalkannya 
semampunya. Diriwayatkan dari Amru bin Al-Ash #8 bahwa Rasulullah 885 
bersabda, “Barangsiapa yang shalat malam dengan membaca sepuluh ayat 
maka dia akan dicatat tidak termasuk orang-orang yang lalai. Barangsiapa 
yang shalat malam dengan seratus ayat maka dia akan dicatat sebagai 
orang yang tekun dalam beribadah. Dan, barangsiapa yang shalat malam 


dengan seribu ayat, maka dia akan dicatat sebagai orang yang meraih 


banyak kemenangan dan kebaikan.” 


Hendaklah kita semangat mengamalkan ibadah yang agung ini 


semampu kita. Dan, engkau melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


Ke-12) 


18 Abu Dawud, Kitab Ash Shalat, Babi Oiyarudkai (1307). Ahmad (2615) 
Amauth, "sanadnya shahih sesuai syarat Muslim," Dishahihkan juga oleh 
Abu Dawud (5/50) 

"« Allbukhari, Abawab At-Tabayjird, ab: Ma Yukrahu Min Tarki Olyamillil Li Man Kana 
Yagumubu (191). Muslim, Kitab AsSbiyam, babi Am-Nahyu “Am Shaw Ad-Dabri Li Man 
Tadharrara Dibi Aw Futa Bibi Hangan Ase Lam Yafubur Ak Idam Wa AtTasyrag Wa Bayan Tafahil 
Sbaum Yawin Wa ftbar Vaumtin USD). 

16 Abu Dawud, Abrwtab iruat ALOur'am Wa Takribihi Wa Tewslihi, Babs Tubeib Alur am (13K) 
Ibnu Hibban £2572). Berkata Syu'aib ALArnaurh, “sanadnya hasan,” Dishahihkan oleh AlAlbani 
dalam As Sikilah Ash Shahihah (642) dan Shahih Abu Dawud (57 143), 


. Berkata Su'sib Al 
“Albani dalam Shahih 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Menunaikan Shalat di Shaf Pertama 


20 Dzul Ga'dah 


Rasulullah 4 tidak hanya menginginkan kita meraih kebaikan saja, tapi 
lebih dari itu beliau menginginkan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, 
Di antara sunnah beliau yang mengajak berlomba-lomba meraih kebaikan 
dan kemuliaan adalah menunaikan shalat jamaah di shaf pertama. 


Dalam perkara ini, Rasulullah tidak hanya menyeru menunaikan shalat 
di masjid secara berjamaah, namun beliau juga menyeru untuk berada di 
shaf pertama. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ass bahwa Rasulullah #& 
bersabda, "Jika orang-orang mengetahui pahala yang ada dalam adzan 
dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan hal itu kecuali 
berundi atasnya maka pasti mereka akan berundi. Jikalau mereka juga 
mengetahui pahala dalam bersegera ! 
akan berlomba-lomba kepadanya. Jika mereka juga mengetahui pahala 
shalat isya dan shubuh maka mereka akan mendatanginya walaupun 
dalam keadaan merangkak.” 


rgi ke masjid maka niscaya mereka 


Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita keagungan perkara sha? 
pertama hingga beliau bersabda dalam riwayat Al-Barra bin Asib 4g, 
“Sesungguhnya Allah dan malaikat bershalawat kepada orang-orang yang 
berada di shaf pertama?" Maksud dari shalawat Allah bagi orang-orang 
yang beriman adalah rahmatNya untuk mereka. 

Dalam riwayar lain, Rasulullah £ ingin memperluas rahmat tersebut 
bagi orang yang beriman hingga beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah 
dan para malaikat bershalawat kepada orang orang yang ada di shaf shaf 
awal.”"? Beliau menjadikan shalawat Allah bagi orang-orang yang shalar 
pada shaf shaf awal dan tidak hanya satu shaf saja. 


TV MBukbari, Kitab ALAdzam, Bahs AlTstiham Fi ALAdzan (590). Muslim, Kirah AshShalat, Babi 
Testeiyatu Ash Sbufuf Wa Igamatiha Wa Fadbl Al Awwal fa Al Atwual Min Hoa Wa Al tediham 
“Ma Ash-Shaf Al-Auual Wa AlMusabagatu Iloiba Wa Tagdim Uh AFadiki Wa Tagribihim Ha 
Alma (457) 

"4 Ibnu Majah, Kirah (gamat Ashhalat, Bab: Fadl $haf A-Mugaddam (997). Ahmad (18541). 
Pishahfikan oleh Al-Arnauth. Ad.Darimi (1254), Dishahihkan juga oleh Husain Silim Asad dar 
dihasankan oleh Tbnu Hajar Al-Asgalanu lihat Nata AFAfkar (173131. Dan, dishahihkan oleh At 
Albai dalam Shahih AHJarsi? 1376) 

G3 Abu owl TH Aan Abe ab Mint Aaj AA) Alan HASAN PA 

wawi, "hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan,” Lihar 
Ka hkam (27707), Dishahihken oleh AI Albani dalam Shatih Abu Dawud (3/240). 


854 Sunnah Nobi Sehari 


Tidak hanya sampai di sisu, Rasulullah bahkan memberikan ancaman 
kepada orangorang yang sengaja datang terlambat dan shalat di shaf 
terakhir sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ss bahwa 
beliau bersabda, Majulah dan ikuti aku dan orang yang ada di belakang 
kalian mengikuti kalian. Tidaklah seseorang senantiasa terlambat hingga 
Allah mengakhirkan mereka” 3 

Karenaitu, hendakleh kita mengamalkan sunnah yang agung ini karena 
dia adalah jalan menuju rahmat dari Allah dan pata malaikatNya. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk.” (Wo-Nur: 54) 


Ke 
Shalat Jenazah 


21 Dzul @a'dah 

Salah satu sunnah yang menjanjikan pahala yang sangat besar adalah 
sunnah shalat jenazah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 
as: bahwa Rasulullah $ bersabda, 


Pa ma Kahongas Leg 
bra $ stan 
pe jaya 


“Barangsiapa yang mengikuti jenazah seorang muslim dengan 


35 


keimanan dan harapan, ia senantiasa bersama jenazah tersebut hingga 
dishalati an dikuburkam maka ia akan kembali (ke rumahnya) 
dengan pahala dua giraih dan setiap Oirath seperti gunung Ubud. 


"8 Muslim, Kitab As Shalat, Babs Kitab Ash Shalat, Bab: Tasuwiyatu Arh Shufif Wa Igamatiha Wa 
Fudhl ALArowal Fa ALhunwal Min Han Wa ALdikam Ala Ash-ShafALAuurwul Wa AlMusabugatte 
Taiha Wa Tagdim Uli Al-Fadhli Wa Togribihim Ho Allmam (437), Abu Dawud (630). An-Nasai 
(870). Ibnu Majah (978). Ahmad (115: » 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Namun, barangsiapa yang menshalatkannya, lalu ia pulang sebelum 

dikuburkan maka ia kembali dengan pahala satu Oinath"" 

Kuantitas pahala tersebut telah membuat para sahabat terheran-heran 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sad bin Abi Waggash bahwa suatu hari 
ia duduk di sisi Abdullah bin Umar #8, Tibatiba, Khabab datang seraya 
berkata, “Wakai Abdullah bin Umar, apakah engkau mendengar apa yang 
dikatakan oleh Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah £ bersabda, 
“Barangsiapa yang ikut mengantar jenazah dari rumahnya, lalu ikut 


menshalalinya, lalu ia mengikulinya bingga dikuburkan: maka ia telah 
kembali (ke rumahnya) membawa pahala dua Oirath dan setiap Oirath 
seperti gunung Uhud. Dan, barangsiapa yang menshalaikannya lalu ia 
bulang, maka ia mendapatkan pahala seperti satu gunung Uhud?” maka 
Abeullah bin Umar mengirim Khabab menemui Aisyah untuk menanyakan 
hal tersebur, kemudian ia pun kembali untuk memberitahukan hasilnya. 
(Ketika Khabbab pergi), Abdullah bin Umar mengambil segenggam pasir 
masjid di telapak tangannya hingga utusan terscbut datang. Utusan terscbut 
pun memberitahukan bahwa Aisyah berkata, “Abu Hurairah telah berkata 
benar,” maka Ibnu Umar pun langsung melemparkan pasir yang ada di 
tangannya ke tanah seraya berkata, “Sungguh kita telah menyianyiakan 


»ns 


@irath yang sangat banyak. 

Dari atsar di atas, kita dapat melihat penyesalan yang begitu besar 
dari Abdullah bin Umar karena ia melewatkan sunnah shalat jenazah 
Penyesalan Abdullah bin Umar adalah karena ia meninggalkan sunnah 
mengantar jenarah, bukan shalat jenazah, karena ia sebenarnya tetap 
shalar tapi tidak ikut serta mengantarkan jenazah. Hal isu dibuktikan dari 
riwayat Salim bin Abdullah bin Umar, ia berkata, “Adalah Ibnu Umar iku 
shalat jenazah, setelah itu ia beranjak pergi.” Ketika hadits Abu Hurairah 
sampai kepadanya, ia pun berkata, “Sungguh kita telah menyianyiakan 
banyak Girath.”" 

Karena itu, jika terdengar ada sescorang yang dikenal atau kerabat 
meninggal, marilah kita ikut menshalarkannya sampai pada menguburkannya: 
74 Al-Bukhari, Kitah Alfmcan, Bab: Iutiha' Aljanaiz Min Allan (27). 


78 Muslim, Kitab Aklanaiz, Bab: Fadil AshShalat Ala AlJanaiz Wa litiha'iha (945). 
"9. Muslim, Kitab Al Jamaiz, ab: Fadhl Ash Shalat Ala Al Jamaiz Wa itiba'iha (945). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


karena ini adalah kebaikan yang sangat besar, Demikian pula, jika kita 
merasa hati sedang keras, maka kita dapat ikut shalat druhur atau maghrib 
di masjid dimana di tempat itu seringkali diadakan shalat jenazah untuk 
meraih pahala yang besar. 


Adanya pahala yang besar dikarenakan banyaknya manfaat yang 
bisa diambil oleh orangorang beriman, di antaranya, orang yang 
shalat mendapatkan peringatan akan kematian, orang yang dishalatkan 
mendapatkan kiriman doa, dan keluarga mayyit pun merasa banyak 
mendapatkan simpati dengan musibah yang menimpa. Sunnah ini sungguh 
sangat indah dan dapat mersalisasikan tujuan dunia dan akhiratyang sangat 
banyak. Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jike kalian mentaalinya, maka 


kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 
Ke-1) 


Sunnah Berjalan Cepat 


22 Dzul @a'dah 
Adalah Rasulullah &£ paling menghargai dan menjaga waktunya 


dengan cara beliau mempercepat jalannya agar waktunya tidak banyak 
yang terbuang hanya karena lambat dalam berjalan kaki. Ali bin Thalib 
58 menjelaskan kepada kita bagaimana cara Rasulullah #£ berjalan, "Jika 
Rasulullah berjalan, beliau lebih condong ke dcpan seperti orang yang 
akan terjatuh ke tanah yang lebih curam.” Ali bin Thalib menggambarkan 
jalan Rasulullah seperti orang yang turun dari gunung, dan cara ini bukan 
berarti menafikkan ketenangan dan kewibawaan dalam berjalan karena 
jalan cepar di sini adalah perkara yang relatif: yaimu gaya berjalan unvuk 
memangkas waktu. Cara berjalan seperti ini tidak diragukan lagi bukan lari 
kecil karena Ali mengatakan “Jika Rasulullah berjalan”. 


Karena ita, marilah kita ravngamalkan sunnah ini Yan senantiasa 
menjaga waktu dan umur kita agar tidak berlalu dengan si 
jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk." (An-Nur: 54) 


Kosta) 


Ia. Dan, 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


S1 


Mandi Junub 


23 Dzul Ga'dah 


Bersuci dengan cara mandi karena junub adalah hal yang wajib. 
Sunnah Rasulullah dalam perkara ini adalah melakukannya dengan cara 
tertentu dan kita perlu untuk mempelajarinya. Diriwayatkan dari Aisyah 
te bahwa ia berkata, 


KESAN th 


us 


"Adalah Rasubullah 46 ketika mandi jumub, beliau memulai mencuci 
kedua tangannya, Beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke 


atas tangan kiri, kemudian membasuh kemaluan dan berwudhu 
seperti berwudhu untuk shalat. Kemudian beliau menyiram rambut 
sambil memasukkan jari tangannya ke pangkal rambut hingga rata. 
Setelah selesai, beliau membasuh kepalanya tiga kali, lalu beliau 


7 


menyiram seturuh tubuhnya, lalu mencuci kedua kakinya. 
Ini adalah urutan mandi junub Rasulullah ££, yaitu: Pertama: mencuci 
kedua tangan. Kedua: mencuci kemaluan. Ketiga: berwudhu tanpa mencuci 
kedua kaki, Keempat menyiramkan air ke kepala seraya memasukkan jari 
jemari ke pangkal rambut. Kelima: menyiramkan air tiga kali ke atas kepala. 
Keenam: menyiram air ke seluruh tubuhs Diutamakan untuk mencuci 


tubuh bagian kanan terlebih dahulu, lalu yang bagian kiri sebagaimana 


diriwayatkan dari Aisyah ts berkata, “Dahulu jika seseorang dari kami 


junub maka dia akan menyiram kepalanya dengan air menggunakan 


F Muslim, Kicah Al Haidh, abs Sifat Ghuli Al famahah (316). Ahmad (26841). 


854 Sunnah Nabi Sehori-hi 


kedua tangannya, kemudian menyiram bagian kanan tubuhnya dengan air 
menggunakan tangannya, kemudian menyiram bagian kiri.” Lalu ketujus 
mencuci kedua kaki. 

Inilah urutan yang dilakukan oleh Rasulullah # ketika mandi junub. 
Urutan ini diterapkan ketika mandi di hari Jumat walaupun tidak sedang 
junub sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah #8 bahwa 
Rasulullah 4 bersabda, “Barangsiapa yang mandi junub di hari Jumat, 
lalu beranjak pergi. "V8 

Hendaklah kita menghafal urutan ini seraya mengamalkannya karena 
padanya terdapat banyak keberkahan. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


Ke:t0) 


Bermunajat Kepada Allah di Pagi dan Sore Hari 


24 Dzul @a'dah 

Rasulullah 48 senantiasa mengajarkan para sahabatnya agar tidak 
menjadi 'orangtorang yang lalai dan tidak membiarkan setengah dari hari 
mereka berlalu tanpa munajat kepada Allah 3£ walaupun hanya dengan 
muoajat yang singkat namun mengencangkan tali hubangan antara seorang 
hamba dengan Rabb:nya. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ggs berkata, “Rasulullah mengajarkan 
para sahabatnya seraya bersabda, “ika salah seorang dari kalian masuk di 
pepi hari, maka hendaklah ta mengucapkan 


B3 Ka Ag ba Kasta ih 
Inah dp Ea 


“allabumma bika ashbahna wa bika amsaina wa bika nahya wa 


78 AlBukhari, Kitab At Ghusls, Bab: Man Bada'a Bi Syigai Raih AlAyman FIALGhusli (273). 
?? AllBukhari, Kitab Al umah, Bab: Fadid Aljumuah (R41). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


ANN: 


bika namutu wa Jaika almasbir 

“Ya Allah, karena Engkau kami masuk di pagi hari, kerena Engkan 
juga kami masuk di sore hari, karena Engkau juga kami hidup, 
karena Engkau kami mati, dan kepadaMu kami kembali.” 


Dan jika masuk di sore hari maka hendaklah ia mengucapkan, 


Dag eat Ong Cal ah dil 


PE. 
Pras) 
allahumma bika amsaina wa bika askbahna wa bika nahya wa 
bika namutu wa Haika an nusyur 
“Ya Allah, karena Engkau kami masuk di sore hari, kerena Engkau 
juga kami masuk di pagi bari, karena Engkau juga kami hidup. 
karena Engkau kami mati, dan kepada-Mu kami kembali." 
Dalam munajat ini seorang hamba tidak meminta apa pun kepada 
Allah 35, tapi hanya pengakuan tulus bahwa kehidupannya di pagi hari dau 
sore hari adalah semata-mata terwujud karena kenikmatan-kenikmatanNya. 


Dan kenikmatan itu selalu dirasakan sampai ia menemui kematiannya. 


Munajat ini merupakan ibadah yang sangat tinggi dan kita menunaikan 
kewajiban taat ini sebagai bentuk rasa syukur dan pujian kepada Allah. Allah 
berfirman, “Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan 
keislaman mereka, Katakanlah, Janganlah kamu merasa telah memberi 
nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah, Dialah yang 
melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada 
keimanan jika kamu adalah orangorang yang benar." (AH Tujurat: 17) 


Munajat ini diucapkan sekali di pagi hari dan sekali di sore hari, dan 
munajat ini memiliki beberapa redaksi yang shahihs adapun redaksi ini 
adalah salah satu riwayat yang shahih. Dan, jangan melupakan Syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” 
(An-Nur: 54) 

BO 


 ArTirrnida, Kitah Ad Da'awot, Babi Ma Ja'a Fi Ad Dewa Idza Ashbaha Wa Ameaa (3391) dan ia 
'berkut, #Poulits ini hasan.” Abunndl (B634). Berkata Syw'aih AlArnauth, “sanadnya sh: 
srarat Muslim,” Ibnu Hibban (964). Dishahtihkan oleh Al-Albani alam As,Silsilah AchsS 
(162, 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Berdoa Dalam Sujud 


25 Dzul @a'dah 


Allah 8 sangat dekat kepada hamba-hambaNya sebagaimana yang 
Dia katakan sendiri kepada kira. Dia berfirman, “Dan apabila hamba- 
bambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka jawablah bahwa 
Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila 
ta memohon kepada Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala 
berintahKu) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka 
selalu berada dalam kebenaran.” (A-Bagarah: 186) Dia juga berfirman, 
“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui 
apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya 
daripada urat lehernya” (@at: 16) 

Tentu hal ini merupakan nikmat sengat besar dan karunia agung 
dari Allah, namun demikian seorang hamba tetap harus berusaha untuk 
lebih dekat kepada Allah. Rasulullah memberitahukan kepada kita tentang 
suatu kondisi seorang hamba sangat dekat kepada-Nya, yaitu saat bersujud 
kepada-Nya. 

Diriwayatkan olch Abu Hurairah #8 bahwa Rasulullah ## bersabda, 


PPN LN Data Dane Gea AA DAA 

BEAN AG apl pg 215 Ia AN Pa Ls 
“Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah 
ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa.”"! 


Inilah arahan dan bimbingan Rasulullah # kepada kita untuk 
senantiasa memperbanyak doa ketika sujud kepada-Nya, tidak lupa beliau 
juga menyebutkan alasan arahannya yainuj agar seorang hamba dekat 


kepada Allah ketika ia bersujud dimana kemungkinan terijabahnya doa 
sangatlah besar. 

Dalam riwayat lainnya, Rasulullah #88 bahkan tidak ragu menyebutkan 
bahwa waktu tersebut adalah wakru yang sangat mustajab untuk berdoa: 
diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas #8 bahwa Rasulullah bersabda, 


#4 Muslim, Kitab Ash-8hakt, Bab: Ma Yugals Fi ArRaka” Wa AsSujusl (482). Abu Dawnd (878) 
Ar Nasa! (723) Ahmad 15442), 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


- 


NI 


TANK 


“Sungguh aku dilarang membaca AlOur'an dalam ruku' dan sujud. 
Adapun ketika ruku' maka agungkanlah Rabb, dan ketika sujud maka 
bersungguk-sunggublah berdoa karena sangat mungkin akan diijahah 


bagi kalian? 


Karena itu, marilah kita memanfaatkan waktu ini untuk bersungguh- 
kita berdoa kepada Drat yang Maha 


sungguh memperbanyak berdo: 
Pemurah dan Dia berjanji mengabulkan permintaan, “Dar Tukanmu 
berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu? 
(Ghatir:60). 
Jangan melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 
BO 


Doa Keluar Rumah 


26 Dyul adah 

Setiap hari seorang muslim akan keluar dari rumahnya untuk 
menunaikan perkerjaan yang harus ia selesaikan seperti mencari nafkah, 
membeli kebutuhan rumah, mengunjungi teman dan tentangga, dan 
beberapa perkerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakatnya. 
Karena itu, dia akan berjumpa dengan banyak orang, maka Rasulullah 
# mengajarkan kita untuk berhenti sejenak sebelum melangkah keluar 
rumahnya untuk memohon kepada Allah agar mendapatkan kemudahan 
dalam segala urusan, tidak menyakiti orang lain, tidak disakiti orang lain, 
tidak menghalimi, dan tidak menzhalimi. 

Ini adalah moment indah yang dapat melapangkan dada seseorang 
sebelum ia melangkah ke luar rumahnya. Diriwayatkan dari Ummu Salamah 
tes berkata, “Tidaklah Rasulullah keluar dari rumahnya melainkan ia 


mengangkat tangannya ke arah langit seraya berkata, 


»8 Muslim, Kitab AshShulai, Bab An Nahyu An Oiraai Al Owr'an Fi Ar Ruku Wa As-Sujud (479), 
(Abu Dawud (876). An Nasa (707). Ahmad (19OO) Ad Darimi (1325). 


854 Sunnon Nobi Sehariha 


“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu agar tidak menyesatkan 
dan tidak disesasatkan, tidak tergelincir dan tidak digelincirkan, 
lidak menzhalimi dan tidak dizhalimi, tidak membodohi dan tidak 
dibodohi.”9 


Ini adalah keterangan dari Ibunya kaum muslimin, Ummu Salamah, 
bahwa Rasulullah #5 tidak pernah meninggalkan doa ini. Hadits ini 
menunjukkan kepada kita pentingnya doa ini di sisi Rasulullah. Tidak hanya 
ini, terdapat juga riwayat lain dari Anas bin Malik yang menambahkan drikir- 
dzikir dan doa yang dapat memberikan manfaat bagi seorang muslim yang 
hendak keluar rumahnya, yaitu faidah dijauhkan dari setan. Diriwayatkan 
oleh Anas bin Malik 26 bahwa Rasulullah 4 bersabda, Tika sesorang 
dari kalian keluar dari rumahnya seraya berkata, “Dengan menyebut 
nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya 
melainkan karena Allah," maka dikatakan kepada orang tersebut, “Tingkau 
mendapatkan perunjuk, diberikan kecukupan, dan diberi perlindungan.” 
Maka para setan pun mendekatinya, lalu setan lain pun berkata, “Bagaimana 
engkau bisa mengganggu orang yang sudah diberi petunjuk, kecukupan, 


dan perlindungan.” 


Inilah sunnah Rasulullah #8 ketika beliau hendak keluar dari rumahnya, 
dan sudah seyogyanya kita menjaga dua ini agar terjaga dari keburukan 
manusia dan jin, dan menjaga orang lain dari kejahatan diri kita. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian menteatinya, maka kalian akan 
mendapaikan petunjuk," (Am-Nur: 54) 


BN 


8. Abu Dawud, Kitab ALAclab, Bab: Ma Yagulu Idza Kbaraja Min Baitihi (5094). AT 
dan ia berkat, "hadits Ini hasan shahih” An-Nasal (7921). Ibnu Majah (3884). Ahmad (26655 

Berkata Ibnu Asakir, “hadits mi hasan shahih," ihat Mu'jam AsySyuyukh (1/42) Dishahihkan 

oleh Al Albani dalam As Silsilah As Shalrikal (3169). 

Abu Dawud, Kitab ALAduh, Bab Ma Vayguda dsn Kharufa Min Bertihi (3098), Tiru (3826) 

dan is berkata, “hacit ni hasan shahih,” AnNasa'(9917), Ibnu Majah (3886). Ibnu Hibban (822). 

Dishahihkan oleh Al Alhani dalam Stahih Abu Dawud (5985) G/959), 2 


# 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Mebersihkan Bagian Makan 
yang Kotor Ketika Jatuh 


27 Dzul Da'dah 

Pertikzian antara setan dan manusia akan selalu berlangsung. Rasulullah 
# tlah memberitahukan kepada kita beberapa cara setan memperkuat 
dirinya untuk mengalahkan manusia. Maka, kita harus mengetahui cara 
tersebut agar tidak memberikan mereka kesempatan memperkuat diri 
Salah satu cara mereka adalah memakan makanan yang dimakan oleh 
manusia Uan tentu kita dapat menceyahnyasesuai cara Rasulullah walaupun 
seringkali dianggap anch oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu sunnah 
membersihkan makanan yang terjatuh sebelum dimakan kembali, karena 
jika dibuang, maka makanan itu akan menjadi santapan lezat buat setan, 
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah 465 bahwa dia mendengar Rasulullah 
18 bersabda, “Sesungguhnya setan akan selalu hadir dalam setiap perkara 
manusia hingga ketika ia sedang makan. Jika ada suapan dari makanan 
yang terjatuh makan bendaklah dia membersibkannya lalu memakannya 
dan janganlah ia membiarkannya dimakan oleh setan. Jika seseorang dari 
kalian selesai makan maka hendaklah ia menjilati jartjarinya karena ia 
tidak tahu dimanakah letak keberkahan makanannya." 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik age bahwa Rasulullah #$ menjilati 
jari-jarinya tiga kali seraya berkata, Jika terjatuh suapan dari makanan 
kalian, maka bendaklah ia membersihkannya lalu memakannya dan 
tidak membiarkannya dimakan oleh setan." 


Hadits-hadits di atas mengajarkan dua tujuan dari mengambil kembali 
makanan yang terjatuh, yaitu: Pertama, tidak membiarkannya dimakan 
setan. Kedua, kemungkinan adanya keberkahan pada makanan yang terjatuh 
tersebut. Sungguh orang yang mengamalkan sunnah ini adalah tanda 
kedalaman keimanan seseorang karena setan dan keberkahan tersebut tidak 
#5 Muslim, Kitab AFAnyribah, Bab: ktihbab La'g AbAshebi' Wa ALOas'ab Wa Aklu AkLugmah 

“As Sagitah Ba'da Masi Ma Yusibuba Min Adza Wa Karahat Ma. Oli Laga (2033). 
1 Muslim, Kitib ALAsgrihah, Bab btihbah La'g ALAshubi" Wa AlOwmh'uh Wa Akhe AlLugmah 


“As Sugilah Ba'da Mashi Ma Yusibuba Min Adza Wa Karahat Mash AlYad Oabla La'giha (2084). 
'Abu Dawud (3845). At Tirmidzi (1803), An Nasali (6765). Ahmad (12838). 


854 Sunnah Nobi Sehari 


terlihat secara kasat mata: namun dia masih mengambil makanan tersebut 
untuk dimakan serelah dibersihkan terlebih dahulu. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Menjamin Kehidupan Anak Yatim 


28 Dzul Ga'dah 


Alangkah jeleknya suatu masyarakat yang tidak bisa merasakan 
kewajibannya kepada anak-anak yang ditinggal mati oleh ayah-ayah mereka. 
Celaka suatu masyarakat yang tidak memerhatikan dan mengasihi anakanak 
ini hingga mereka tumbuh dewasa sebagai anak yang nakal dan jahat, tentu 
tidak perduli kepada mereka bukan ajaran Islam sama sekali. 

Salah satu sunnah Rasulullah $ adalah menjamin dan memerhatikan 
kehidupan anakanak yatim, heliau memberikan kabar gembira bagi mereka 
yang menjamin dan memerhatikan anak yatim dengan derajat tinggi di surga. 
yang tidak dapat diraih oleh kebanyakan dari kaum mukminin. Diriwayatkan 
oleh Sahl 2 bahwa Rasulullah #& bersabda, “Aku dan penjamin anak 
yatim di surga seperti ini,” sambil beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan 
jari tengah dengan sedikit cela di antara kedua jari.” 


Derajat yang tinggi ini tidak diperoleh hanya karena menjaga anak 
yatim, namun juga karena menjaga masyarakat secara keseluruhan. Jika 
kita melihat anakanak jalanan dengan segala bahaya dan resikonya, itu 
semua terjadi karena lemahnya dan lalainya masyarakat terhadap anakanak 
yatim. Karena itu, Rasulullah menjanjikan derajat tinggi ini bagi orang yang 
menjamin dan memerhatikan anakanak yatim. 


Marilah kita mulai dari anakanak yatim dari kerabat terdekat, tetangga 
serta orangorang yang kita kenal lainnya. Menjamin anak yatim tidak 


harus seorang diri, namun bisa beberapa orang saling membantu untuk 
menjaminnya. Jika tidak menemukan anak yatim di sekitar kita maka holeh 


"7 Al-Bukhari, Kitab AthsThalag, Bab: AELi'an (4998), Mudim, Kitab AoZuhd Wa Ar-Ragaig, Bab: 
AI Ipsan Ila Al Armalah Wa Al Miskin Wa Al Yatim (2983). 


(no: Sunnah Nobi Sehari-hari 


Ng 


membantu rumah penampungan anak yatim. Jika kita memerhatikan mereka 
sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, tentu tidak akan ditemukan 
lagi anak yatim tanpa tempat tinggal. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
Mika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk." 
(AnNur: 54) 


ke.t:0) 


Tidak Mencukur Rambut dan Menggunting 
Kuku Bagi Orang yang Hendak Berkurban 


29 Dzul Ga'dah 

Salah saru cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan 
menyembelih kurban di hari raya Idul Adha. Barangsiapa yang hendak 
berkurban maka hendaknya dia berpegang kepada sunnah Rasulullah 
untuk tidak mencukur rambut dan menggunting kuku dari hari pertama 
dari bulan Dzul Hijjah. 


Diriwayatkan dari Ummu Salamah 45 bahwa Rasulullah # bersabda, 


Oi R3 2D S5 Sip RSA 53 Ika sh & 


eh ata 
“Jika kalian melihat hilal Bulan Dzul Hiijah dan seseorang dari 
kalian hendak berkurban, maka hendaknya dia tidak mencukur 


dan menggunting rambut dan kukunya? 


Dalam riwayat lainnya beliau bersabda, “Jika telah masuk hari ke 
sepuluh dari Dzul Hijjah dan sesorang dari kalian hendak berkurban, 
maka hendaklah dia tidak mencukur rambutnya dan tidak menggunting 
kukunya” 8 
58 Munlim, Kitab A-Adhahi, Bab nahyu man dakhela aksihi eysr dil hijah wa huwa murid at 

tadhiyah an ya'khudra min syariki (1977). Abu Dawud (2791). AtTirmidri 11423). An Nasa'i 
(A51) Aburcul (26696) 


2 Muslim, Kitab AlAdhahi, Bah: nahya man dakhala alaihi aysr dil hijah wa huwa murid at 
tadhiyah an ya'khadza min sya'ihi (1977). An Nasa! (4451), Ibnu Majah (31491 Ahmad (26613). 


2 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Sunnah ini tidak harus dilakukan oleh semua orang muslim, namun 
khusus orang-orang yang ingin berkurban saja. Sunnah ini sedikitnya 
memiliki kemiripan dengan orang-orang yang sedang menunaikan haji 
karena mereka juga tidak memotong rambut dan kukunya. 

Sunnah ini berlaku dari awal terlihatnya hilal hingga waktu penyembeli- 
han, Sunnah ini membuat orang-orang yang hendak berkurban merasa 
dalam keadaan yang sempit sebagaimana yang dirasakan oleh orang- 
orang yang sedang menunaikan haji hingga nantinya ia dapat menunaikan 
ibadahnya, dekat kepada Allah, dan mendapatkan pahala mengamalkan 
sunnah Rasulullah, Di sisi lainnya, ia mendapatkan pahala berkurban: 
bahkan ketika orangzorang di sekelilingnya melihat keadaannya yang 
sangat bertekad untuk berkurban, maka hal ini Japat menumbuhkan rasa 
yang sama di hati mereka. Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian 
menlaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (AnNur: 54) 

BO 


Beramal Shalih di Sepuluh Hari Bulan Dzul Hijjah 


30 Dzul Ga'dah 

Allah telah mengangkat kedudukan dan mengutamakan beberapa hari 
dari hari-hari lainnya, bahkan Dia menjadikan amal shaleh dalam harihari 
tersebut lebih besar pahalanya dari hari lainnya. Salah satu dari harihari 
tersebut adalah sepaluh hari pertama dari bulan Drul Hijjah. Rasulullah 
telah memberitahukan kepada kita hal tersebut sebagaimana yang tertera 
dalam riwayat Ibnu Abbas #8 bahwa Rasulullah 45 bersabda, “Tidak ada 
hari-hari yang amal shaleh lebih baik dilakukan di dalamnya melebihi 
hari-hari ini (sepuluh hari pertama Dul Hijjah)!” para sahabat berkata, 
“Bahkan lebih baik dari jihad?” beliau berkata, “Bahkan lebih baik dari 
jihad: melainkan seseorang yang keluar berjuang dengan jiwa dan 


hartanya, kemudian tidak kembali dengan apa pun" 


3 Al Bukhari, Kitab Al ain, Ia: Fadpl Amal Fi Ayyam At Tasyrig (926) 


(en s5 Sunnah Nobi Sehari-hari 


Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas #8 bahwa Rasulullah #£ bersabda, 
“Tidak ada harihari yang aral shaleh di dalamnya lebih dicintai oleh 
Allah melebihi hari-hari ini," yaknis sepuluh hari pertama Dzul Hijab, 
Lalu mereka berkara, “Ya Rasulullah, lebih dicintai dari berjihad di jalan 
Nlah?” beliau berkata, “Lebih baik dari jihad: melainkan seseorang yang 
keluar berjuang dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan 


sesuatu apa pun" 


Nampak jelas dari hadits-hadits di atas akan pentingnya hari-hari 
tersebut karena amalan baik di dalamnya diangkat derajatnya hingga 
melebihi jihad di jalan Allah. Hadits ini membuka pintu bagi kita untuk 
memilih sendiri amalan baik apa yang ingin kita lakukan kita dapat 
memperbanyak shalat, puasa, dzikir, membaca Al(9ur'an, memberi nafkah, 
silaturahim, mendameikan orang yang beritikai, dan amal amal baik lainnya. 
Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian 


akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 
ke-0) 


Bertakbir di Sepuluh Hari Pertama Dzul Hijjah 


1 Drul Hijjah 


Seorang muslim dianjurkan memperbanyak amal shaleh di sepuluh 
hari pertama dari bulan Daul Hijjah, namun amalan berdzikir di hari- 
hari ini memiliki keutamaan khusus sebagaimana yang diriwayatkan dari 
Abdullah bin Abbas #8 berkata, “(Maksud dari firman Allah) “Dan 
hendaklah mereka berdzikir kepada Allah pada haribari yang maklum” 
(Al-Hajj: 28) yaitu: sepuluh hari di bulan Dzul Hijjah. Dan, firman Allah 
“Dan berdzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang terhitung 
(sedikit), (Al-Bagarah: 208) yaitu, hari-hari tasyrig,” Ibnu Umar dan 


Abu Hurairah #8 keluar menuju pasar pada sepuluh hari (pertama hulan 


tatum ALAsyy (2498) ATirmidri (757) dania berkata, 
1727). Ahmncul (1968). Berkara Syu'sih AlArnamh, 
dhahih sesuai syarat dua syaik (AI Bukhari dan Muslirr)." Dishahihkan oleh AlAlbarii 
dalam Shahih Abu Dawud (2107) 7/ 199). 


854 Sunnon Nobi Pn 


duul hijiah) seraya bertakbir hingga orang-orang bertakbir karena takbir 
mereka berdua.” 

Hadits riwayat Imam AlBukhari tersebut menyebutkan bahwa Tbnu 
Abbas #8 menafsirkan hari-hari yang maklum dengan sepuluh hari pertama 
bulan Dzul Ilijjah, ia menafsirkan hari-hari yang terhitung dengan hari-hari 
tasyrigy dan amalan yang pokok yang patut dilakukan oleh para hamba 
adalah berdiikir. 


Pencrapan secara nyata dari penafsiran tersebut dapat terlihat jelas 
dari kedua sahabat yang mulia, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, keduanya 
keluar menuju pasar pada sepuluh hari (pertama bulan dzul hijjah) seraya 
bertakbir hingga orangorang pun ikut. Keduanya bertakbir untuk menyeru 
agar orangorang ikut bertakbir di hari-hari itu, keduanya melakukan hal itu 
karena mengetahui bahwa Rasulullah melakukan hal yang sama di hari itu. 

Perlu disadari bahwa berdzikir secara umum di hari-hari tersebut 
adalah hal yang baik sebagaimana yang diriwayatkan dari Lbnu Umar bahwa 
Rasulullah 48 bersabda, 


A8 Sp Ss dead el ES Yg di lie ZR 
SG AU Ja Ia Gas UG al Kn 


"Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak pula 
lebih dicintaiNya untuk beramal shaleh di dalamnya melebihi 
sepuluh bari pertama (bulan Dzul Hiijahh maka perbanyaklah pada 
bari-bari tersebut tahlil, takbir, dan takmid.”9 


Karena itu, marilah kita bersemangat mengamalkan sunnah yang 
berkah ini. Dan, jangan melupakan syiar kita, Tika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk? (An-Nur 54) 


BO 


"Diriwayatkan oleh Imam Alibukhari dalam terjemah bab Radht Akmal Fi Ayyara AbTasyrig, 
Kitah Al-Ydafn. 
Ahmad (6154). Berkata Syu'alb Al-Arnautk, “hadits ini shahih,” Ath-Thahrani dalam Murjam Al- 
Kabis (11138), Al-Bakhasi dalam Sub Allaran (0475), Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf 
ah, Abdurrahman bin 
Hoon Aku Yola dan Alhaihagi cabin Syu'ab Aklinan iergan sanul am shahih Berkata 
Al Haitsami, “diriwayatkan oleh Ath'Thabrani dalam Al-Kabir dan perawinya adalah perawi Ash- 
at Mujammna' Az Zawaid W/17). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Berkurban 


2 Dzul Hijjah 

Ini adalah sunnah yang khusus hanya dapat dilakukan sekali dalam 
setahun, yaitu pada hari Idul Adha. Karena itu, orang-orang yang mampu 
menunaikannya sepatutnya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sangat 
berharga ini, 

Rasulullah #86 tidak suka jika orangorang yang kaya menyepelekan 
sunnah ini, beliau bersabda, 


“Barangsiapa yang memiliki keluasan (harta), namun ia tidak 
berkurban maka janganlah ia mendekati mushalla kami" 


Dianjurkan yang ingin berkurban untuk memilih hewan kurban yang 
sehat, kuat, dan tidak cacat untuk dipersembahkan kepada Allah 4. 
Diriwayatkan dari Abu Sa'id 42 berkata, “Adalah Rasulullah berkurban 
dengan kambing yang gemuk bertanduk...”"$ 


Diriwayarkan dari Uhaid bin Fairuz bahwa dia bertanya kepada Al- 
Barra bin Azib ai tentang hewan yang tidak pantas dijadikan hewan 
kurban, maka ia menjawab bahwa Rasulullah & bersabda, “Cacat salah satu 
matanya yang nampak jelas, sakit yang nampak jelas sakitnya, pincang 
yang nampak jelas pincangnya, dan yang patah tanduknya” 


P4 Ibnu Majah, Kitab ALAdhahi, Bab ALAdhahi Wajibatun Hiya Ar Laa? (3123). Ahmad (5256) 
AlHakim (7565) dan ia berkata, “hedit ini sanadnya shahih dan keduanya (Al-Bukhari Jan 
Muslim) tidak meriway ? Diserakti juga oleh AdrDrmhabi dan disahihkan olch Al 
Albani bulan witog 

8 Nbu Dawud, Kirab AdhDhsaheya, Bab: Ma Yustabahbu Min Adi Dhabaya (2796. AtTirmida 
(1496) dan ia berkata, “hadits hasan shahih,” An Nasa'i (4480). Ibnu Majah (3128). Ibnu Hibban 
(5902), Berkata Syu'aib AArnauth, “sanadnya shahih sesuai syarat Munlim.” AlHakim (7548) 
dania berkata, “hadits shahih sesuai syarat AsysSraikhaini dan keduanya tidak merwayatkannya." 
Disepakati oleh Adr-Drahabi dan dishahihkan oleh AlAlhani dalam ArTatigat AlHassan 
181333). 

D8 Abu Dawud, Kitab Ma gukrahi f AdirDhhahaya (2802). Ar-Nasa'i (4158). AlMuwaththa 
(1024). Ahmad (18689). Berkata Syw'aib AlAcnauth, “sanadnya shahih dan para perawinya 
sitah," AdDarimi (1980) Berkata Husain Slim Asad. “samanya shahih,” Iu Klihhan (5922). 
AlHakim (1718) dan ia berkata, “hadits ini shahih dan keduanya tidak meriwayatkannya 
Dishahihkan olch Al Alhani dalam Ira Al Ghali? (47361). 


854 Sunnon Nobi 


Seorang muslim berkurban dengan satu kambing, tujuh orang dapat 
berkongsi untuk berkurban satu sapi, dan sepuluh erang dapat berkongsi 
untuk berkurban satu unta: sehagaimana yang diriwayatkan oleh Ihnu Ahbas 
#8 berkata, “Dahulu kami bersama Rasulullah dalam suatu safar hingga 
datang waktu berkurban maka kami pun saling berkongsi sebanyak tujuh 


orang untuk satu ckor sapi dan sepuluh orang untuk satu ckor unta.” 


Banyak riwayat yang menerangkan tentang pahala berkurban, namun 
kebanyakan sanadnya lemah dan cukup bagi kita bahwa berkurban adalah 
sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah £. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalan akan mendapatkan 
petunjuk.” (An-Nur 54) 

BI 


Memohon Keselamatan 


Sangat indah jika scorang manusia dilimpahkan keselamatan oleh 
Allah 8 karena orang yang diberikan keselamatan adalah orang yang 
mendapatkan kemenangan. 

Kesclamatan memiliki makna luas yang mencakup keselamatan dunia 
dan akhirat. Adalah salah saru sunnah Rasulullah # memohon keselamatan 
sebagaimana yang diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi" es bahwa Abu Bakar 
berdiri di atas mimbar sambil menangis dan berkata, “Pada tahun pertama, 
Rasulullah naik ke mirmbar sambil menangis dan bersabda, “Mobonlah 
kalian ampunan dan keselamatan kepada Allah karena sesungguhnya 
seseorang tidak diberikan sesuatu yang lebih baik setelah keyakinan 
melebihi keselamatan.” 


"7 ArTirmidii, Ahtoab AL ajj, Babs Ma Ja'a Fi Allsytirak Ti 
dan ia berkata, "hadits hasan.” An-Nasa'i (4482). Ibnu Majah 
(2895) dan ia berkara, "hadits shahih sesuai syarat Alukhari 
dalem MisykatAkMashabih 1/462). 

"8 ATirmidii, Abwal Ad Da'awat (3858) dan ia berkata, "hadits ini hasan,” An Nasa! (10717) 
Ahad (34). Berkata Syu'aih AlAruath, “amadinya shahih.” AliHtkimi (1938) da ia berk: 
“hadis ini shahih dan keduanya tidak meriwayatkannya,” Dishahihkan oleh AlAlbani dalam 
Shabik Alami 0/67). 


Pishahihkan okh Albani 


nnah Nabi Sehari-hari 


Beliau juga senantiasa memohon keselamatan dari Allah setiap hari 
dan malam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar #8 
berkata, “Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa-doa 
ini ketika sore dan pagi hari 


Jah ui dn sn 
Je ane kb ah Mask aka G3 Gb Fl 


paha Kauh ali ulu 


“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepado-Mu ampunan dan 


keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku 
memohon kebada-Mu ampunan dan keselamatan dalam perkara 
agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku 
dan tenangkanlah rasa takutku. Ya Allah, jagalah aku dari arah 
depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan aku berlindung dengan 
keagunganMu agar tidak digelincirkan dari arah bawahku.”? 
Karena itu, marilah kita menghafal dan menjaga doa yang agung 
ini sebagaimana Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Doa ini 
cukup diucapkan sekali di pagi hari dan sekali di sore haris semoga Allah 
melimpahkan ampunan, kesalamaran, keamanan, dan perlindungan dari 
sisi-Nya. Dan, engkau melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


SO 


Abu Dowurl, Kitah ALAduh, bab: Mz Yangule Teler Ashlaha (3076). Ar-Nasoti (10401). In 
Majah (3871). Ahmal (4785), Berkata Sya'aib ALAmauth, “sanadnyz shahih dan para perawinya 
'sigah,” Ibnu Hihban (961) Dishahihkan oleh Al Albani dalam Ai Taligat Al Hassan (2/290). 


854 Sunnon Nabi Senonenori 17) 


AP 


Beristighfar Dalam Sujud 


4 Drul Hijjah 

Jika seorang hamba sujud kepada Allah maka ia sedang melakukan 
salah savu bukti kerundukannya kepada Nya. Karena itu, sangat tepar jika 
ia berdoa di saat tersebut memohon ampunan dari dosadosanya. 


Rasulullah menyeru kita untuk senantiasa memohon ampunan dalam 
sujuds bahkan beliau berdoa dengan menggunakan redaksi umum yang 
mencakup seluruh dosa agar beliau bisa mendaparkan sebesarbesarnya 
faidah dari permohonan tersebut. Berikut ini terdapat dua redaksi yang 
digunakan Rasulullah yang patut untuk kita hafal dan melazimkannya, yaitu: 

Pertama, Diriwayatkan dari Abu Hurairah 184 bahwa Rasulullah #55 
berkata dalam sujudnya, 


mg KN ba Ih Lag 3 PA EL BEA pai 
“Ya Allah, ampunilah seluruh dosakus yang kecilnya, yang besarnya, 
yang awalnya, yang akhirnya, yang nampaknya, dan yang 


tersembunyinya.4 


Keduaj Ungkapan istighfar yang kedua ini telah diajarkan oleh 
Rasulullah 5 kepada sahabarnya yang terdekat, Abu Bakar ass, dan 
ungkapan ini lebih mengandung rasa tunduk. Jikalau Abu Bakar saja butuh 
kepada istighfar ini, apalagi kita. Diriwayatkan dari Abu Bakar ag bahwa 
ia berkata kepada Rasulullah, “Ajarkanlah aku satu doa yang aku ucapkan 
dalam shalatku.” Beliau berkata, “Ucapkanlah, 


am Ge eU gr Date Ia baka ah 2G 


“Ya Alah, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku dengan 
kechaliman yang sangat banyak dan tidak ada yang dapat mengarapuni 
dosa melainkan Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari 


290 Muslim, Kitab Ash Shalat, Bab: Ma Yugalu Fi Ar Ruskrs Wa As Sujud 1483), Abu Down (378). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


sisi:Mu dan rahmatilah akus sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang 

Maha Pengampun dan Penyayang” 

Marilah senantiasa menjaga don ini dan memohon ampunan kepada 
Allah dalam sujud kitaz semoga Allah menerima taubat dan melimpshkan 
kasih sayang-Nya kepada kita semua, Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian menlaalinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(AnNur: 54) 

30 


Berdoa Ketika Shalat Tahajjud 


$ Dzul Hijjah 

Akan sulit bagi akal membayangkan keagungan dan kebesaran Allah 
pada kegelapan malamy itulah saat dimana Allah turun ke langit dunia 
seraya berbicara kepada para hambaNya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 
s& bahwa Rasulullah bersahda, “Rabb kita yang Maha Tinggi turun pada 
setiap malam ke langit dunia ketika hanya tersisa sepertiga akhir dari 
malam hari seraya berfirman, “Adakah yang berdoa kepada-Ku maka 
Aku akan ampuni dia? Adakah yang memohon kepada-Ku maka akan 
Aku berikan? Adalah yang beristighfar maka Aku akan ampuni?” 

Di waktu itu, Rasulullah berdiri lama untuk shalat tahajud seraya 
membaca doa #tiftah, bermunajat kepada Rabb:nya memohon ijabah, 
karunia, dan ampunan, Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas #8 bahwa 
Rasulullah senantiasa mengucapkan dalam tahajudnya, 


es idah Spons eii sal saat aa 


Sah PI OA Eh ET AA aa yah oa 


3 AllDukhari Kitab AshShalt, Babs AdDura Fi AslrShalat 6967). Musim, Kitab AdeDekeru san 
“Ad Dua wa At Taubah wa AH letikhjar Bab: lstihbab Kirakdu Ash Sikani Bi Ads Deiksi (2708), 

23 “ABukhari, Kitah ADa' awt, Baby AekDsa Nishf Akil (39 Kitah Shalnt AL 
Musafirin wa Oxehrihe, Bab: AtTarehih Ff Ad-Du'a Wa Ad-Dzikri Fi Akbiri Alai Wa Ah 
Iiabati Fi (758). 


TAN. 


854 Sunnon Nobi Sehari 


ay baja, hah aa pia PAS Ge 
Pan KE ANA 
ala Sise ap es alih S3 anis: 


Sial up eat ug brt sa piara 
SAAT ae 


“Ya Allah, bagiMu pujian, Engkau cahaya langit dan bumi. Bagi- 
Mu pujian, Engkau Pemelihara langit dan bumi. BagiMu pujian, 
Engkau adalah Rabb langit, bumi, dan soluruh yang ada di antara 
keduanya. Engkau adalah AH lag, janjiMu benar, firman-Mu benar, 
pertemuan dengan Mu benar, surga benar, neraka benar, para nabi 
benar, dan Hari Kiamat benar. Ya Allah, kepada-Mu aku berserah 
diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, kepada- 
Mu aku kembali, karena Engkau aku memusuhi, kepada-Mu aku 
berbukurni maka ambunilah dosa-dosa yang lelah aku lakukan, 
yang akan aku lakukan, yang aku sembunyikan, dan yang aku 
perlihatkan. Engkau adalah sesembabanku dan tiada sesembahan 


melainkan Engkau.” 


Marilah kita senantiasa menunaikan shalat tahajud pada waktu yang 
mulia tersebut dan memulai tahajud kita dengan doa istiftah tersebut. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapaikan petunjuk." (An-Nur: 54) 

BI 


28 AlBukhari, kitih AtTaubid, Bab: Ooulu Allahi "Wa Husw Khaliga AcSamawat...” (AL 
'Aw'am:73) (6950). Muslim, Kitab Shalat AlMusafirin Wa Oashriha, Bab: Ad-Du'a Fi Shalat 
AI Lail Wa Oiyamihi (769). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Menyembelih Setelah Shalat led 


6 Dzul Hijjah 


Allah menguji kira dengan beberapa macam ibadah dan ibadah itu 
membutuhkan keyakinan bahwa ia benar merupakan perintah Allah hingga 
nantinya tidak boleh ditunaikan melainkan dengan tatacara yang Allah 
inginkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Allah berfirman, “Katakanlah, 
Tika kalian mencintai Allah maka ikutilah jalanku, maka Allah akan 
mencinta kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian..." (Ali Imran: 31) 


Salah satu sunnah Rasulullah adalah menyembelih hewan kurban 
setelah shalat Idul Adha dan bukan sebelum shalat, Diriwayatkan dari Al- 
Barra 265 bahwa Rasulullah 48 bersabda, “Sesungguhnya yang pertama 
kali kita lakukan pada hari kita ini adalah shalat, lalu kembahi untuk 
menyembelih: barangsiapa yang melakukannya (seperti itu) maka dia 
telah melakukan sunmah kami. Namun, barangsiapa yang menyembelih 
sebelum shalat, maka itu banya terkitung daging yang dia berikan untuk 
keluarganya dan tidak termasuk hewan kurban sedikitpun,” Abu Burdah 
pun berdiri dan ia menyembelih sebelum shalat, ia berkata, “Saya tidak 
memiliki kamibing lagi kecuali Jadza'ah (kambing berumur satu tahun),” 
Beliau berkata, “Sembelihlah ia (sebagai ganti) dan hal itu tidak boleh 
lagi sctelahmu.” Mutharrif berkata, “Diriwayatkan dari Amir dan Al-Barra 
bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang menyembelih setelah shalat 
(Id) maka sempurna ibadahnya dan ia telah menunaikan sunnah umat 
Islam. "4 

Dari hadits di atas, maka jelas bahwa menyembelih setelah shalat 
adalah ibadah yang dimaksud, adapun menyembelih sebelum shalat maka 
daging sembelihannya termasuk daging biasa yang diperuntukkan keluarga 
dan tidak mendapatkan pahala berkurban walaupun kedua waktu tersebut 
tidak terpisahkan melainkan hanya satu atau dua jam saja, bahkan terkadang 
hewan yang disembelih sebelum shalat lebih besar ukurannya dari hewan 
yang disembelih setelah shalats namun ibadah kurban yang benar dan yang 


diterima oleh Allah adalah yang disembelih setelah shalat. Karena itu, harus 


2 ABukhari, Kitah AlAdiahi, Bab: Sunnah Al-Udhhiyah (5225). Muslim, Kirab ALAdhahi, babe 


Waktuha (1961), 
854 Sunnon Nabi Senonenori 21) 


kita ketahui bahwa ibadah harus berdasarkan contoh dari Rasulullah dan 
bukan apa yang baik menurut kita. 

Salah satu sunnah Rasulullah adalah tidak makan kecuali setelah selesai 
shalat Id dar menyembelih, lalu beliau pun makan dari daging sembelihan 
kurban: diriwayatkan dari Buraidah bin Hushaib Al-Aslami ws berkata, 
“Adalah Rasulullah tidak keluar dari rumahnya (untuk pergi menunaikan 
shalat) pada hari Idul Fitri melainkan beliau telah makan dan beliau ticak 
makan di hari klul Adha hingga beliau shalat." Dalam riwayat Buraidah 
lainnya ia berkata, “Beliau tidak keluar di hari Idul Fitri (untuk shalat Id) 
hingga ia makan dan tidak makan di hari Idul Adha hingga beliau kembali 


dari shalat, kemudian beliau makan dari daging sembelihan kurban.” 


Hendaklah kita bersemangar mengamalkan sunnah ini dan jangan 
melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapaikan petunjuk” (An-Nur: 54) 

S0 


Berdoa di Hari Arafah 


7 Dzul Hijjah 

Doa adalah salah satu ibadah yang sangat agung, bahkan Rasulullah 
menyebutkan bahwa doa adalah ibadah sebagaimana yang diriwayatkan 
dari Nu'man bin Basyir 28: dari Rasulullah tentang firman Allah, “Dar 
berkata Rabb kalian, “Berdoalah kepadaKu niscaya Aku kabulkan 
untuk kalian...” (Ghafir: GO) beliau bersabda, “Dia adalah ibadah," seraya 
membaca firman Allah di atas. 

Rasulullah mengabarkan kepada kita tentang beberapa waktu yang 
sangat ditekankan untuk berdoa: waktu yang paling baik untuk berdoa 
secara mutlak adalah pada hari Arafah. Diriwayatkan dari Abdullah bin 
Amru & bahwa Rasulullah bersabda, “Sebaikbaik doa adalah pada hari 
Arafah dan sebaik baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah 


&ArTimidri, Abwab Aldain, Babs Ma Ja'a Fi Akli Yam Iad ALFitlri (542) Ibnu Tlihban 
081). Havitsini Jihasankan leh Al-Arnuth. Al-Hakina (1088) dan 4x menshabibhkari hole 
“dan disepakati oleh Ade-Drahabi. Diskahikan pala oleh Al-Ahbari dalam AtTaligat Al-Hasan 


aan). 


(Do Sunnah Nobi Sehari-hari 


Sel ad dd an, Vian 


“Lag ilaha illa Allahu wahdabu laa syariika lahu, lahu almulku wa 

lahu a-bamdu wa huwa 'ala kulli syai'in gadir 

“Tiada sesembahan selain Allah yang tiada sekutu bagiNya. Bagi Nya 

kekuasaan dan pujian, dan Dia adalah Dzat yang Maha Kuasa.” 

Dalam hadits ini, Rasulullah menyebutkan dengan jelas bahwa sebaik- 
baik waktu untuk berdoa adalah hari Arafah, namun beliau tidak merinci 
kapankah detil waktu terscbut, dengan demikian kita dapat menyimpulkan 
bahwa waktu yang, terbaik adalah seluruh waktu yang ada pada hari Arafah. 
Setelah itu beliau menyebutkan sebaikbaik ucapannya dan para nabi 
sebelumnya adalah kesaksian tauhid: ini adalah isyarat pentingnya tahlil 
sebagai pendahuluan dalam berdoa di hari Arafah. 

Oleh karena, kita diperintahkan memperbanyak dua hal pada hari 
tersebut, yaitus doa dan bertahlil. Hendaklah kita tidak menyibukkan 
diri dengan apa pun pada hari tersebut melainkan dengan doa dan tahlil 
karena kita tidak tahu apakah kita dapat berjumpa lagi dengan hari Arafah 
selanjutnya atau inikah hari Arafah terakhir. Dan, jangan melupakan syiar 
kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 

BO 


Berpuasa di Hari Arafah 


8 Drul Hijjah 


Hari Arafah adalah salah satu hari agung di dunia sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Abu Hurairah s2 bahwa Rasulullah £$ bersabda, “Hari 


AtTirmidki, Kitab Ad Da'awat, Babi Fi Dua Yawmi Arafah (3885). AlMuwaththa (300). 
Berkata AlMumdsiri dolan AtTirehib wa AtTarhih “iriwayatkam oleh AsTirmili en ia 
merghasankannya,” (2/271). Dishahihkan juga oleh AlAlbani dalam Misykat AlMashabih 


13/79). 
Pl 2 


yang dijanjikan (akyaum akmau'ud) adalah Hari Kiamat dan bari yang 
disaksikan (alyaum al masyhud) adalah bari Arafah, dan hari yang 
bersaksi (asy-syahid) adalah hari Jumat.” 

Pada hari itu Allah mengampuni orang-orang yang menunaikan ibadah 
haji dengan ampunan yang sangat menakjubkan: diriwayatkan dari Aisyah 
tes bahwa Rasulullah 4 bersabda, “Tidak ada hari yang paling banyak 
Allah memerdekakan hamba-Nya dari api nereka melebihi pada hari 
Arafah. Allah mendekat dan membanggakan mereka di hadapan para 
malaikat, Dia berkata, “Apa yang dinginkan oleh mereka?" 

Allah dengan luasnya kasih sayang-Nya hendak memberikan juga 
ampunan bagi orangorang yang tidak dapat menunaikan haji, maka 
Rasulullah mengajarkan kepada kita sunnah yang sangat indah, yaitu sunnah 
berpuasa di hari Arafah bagi yang tidak menunaikan hajis diriwayatkan dari 
Abu Oatadah 285 bahwa Rasulullah # bersabda, 


TN AN 3 IA BG 
dn NAN 


“Puasa bari Arafah, aku berharap kebada Ailah agar diampuni dosa 
setabun lalu dan dosa setahun yang akan datang” 


Puasa satu hari di hari Arafah dapat menghapuskan dosa dua tahun 
penuh, sungguh karunia yang besar dan agung. Maka hendaklah kita 
mengamalkan sunnah ini sesibuk apa pun dan tentu kita akan berbahagia 
di saat berbuka dengan ampunan Allah. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


BO 
Ar'Tirmidzi, Kitab Tafsir Al Our'an, Bab: Wa Min Surat Al Buruj (3339) dan ia bcikata, “hadits 
hasan.” Ahmad (796). Berkata Syw'aib Al-Arnauth, "sanadnya shahih sesuai syarat Muslim.” 


Aldlakim lan ia herkata, “hadits ini Shahih sesuai syarat AsySyaikhain (Al Rukh: 
Muslim) dan keduanya tidak meriwayatkanna." Dishahihkan olch AkAlbani dalam As 
AshsShabilbah (152) 

Muslim, Kitab AfHajj, Bab: Ft Fadhl AHaji Wa AkUnah We Yasen Arafah 0348), AnNasa'i 
(3996). Tor Majah (3014). 

Muslim, Kitab AshShiyam, Babs Istikbab Trulitsah Ayam Min KulliSyahrin Wa Shaw Yana 
Arafah Wa Asyura' Dan Alitsnain (162) Abu Dawud (2429). #eTirmidri (49). Ibnu Maah 
(1730). Ahmad 


Sunnoh Nobi Sehari-hari 


Keluar untuk Menunaikan Shalat Id 


9 Dzul Hijjah 


Rasulullah #5 menyukai jika kaum muslimin memperlihatkan persatuan, 
kebahagiaan, dan ibadah mereka kepada seluruh manusia karena hal itu 
merupakan salah satu cara berdakwah yang paling efektif dan menyentuh, 
bukankah manusia seringkali terpengaruh dengan pemandangan indah 
yang ada di hadapan mereka. 

Karena itu, Rasulullah #85 menyeru kaum muslimin untuk berkumpul 
dan menampakkan diri-diri mereka pada kesempatan-kesempatan tertentu, 
salah satunya adalah momen shalat Id. Adalah salah satu sunnah Rasulullah, 
beliau memerintahkan seluruh kaum muslimin dari kalangan laki-laki dan 
wanita menghadiri kesempatan shalat id sebagaimana yang diriwayatkan 
dari Ummu Athiyah ws berkata, “Kami diperintahkan untuk mengeluarkan 
wanita-wanita haid di hari Id (Fitri dan Adha) dan juga wanita-wanita gadis 


dari tempat pingitannya untuk menyaksikan jamash kaum muslimin dan 
doadoa mereka. Namun, wanitawanita haidh menjauhi tempat shalar 
mereka.” Seorang wanita berkata, “Ya Rasulullah, Seorang wanita dari kami 
tidak memiliki jilbab,” beliau berkata, “Hendaklah seseorang temannya 
memakaikannya untuknya." 


Dalam riwayat Ummu Arhiyah lainnya bahwa ia berkata, “Dahulu kami 
diperintahkan untuk keluar di hari id hingga kami mengeluarkan wanita 
perawan dari tempat pingitannya dan wanitawanite yang sedang haid, lalu 
mereka herada di belakang manusia, mengikuti takbir, berdoa dangan doa 
mereka, untuk berharap keberkahan di hari Id dan kesuciannya.”2" 


Salah satu sunnah beliau juga di hari Id adalah memakai pakaian 
baru sebagaimana yang dipahami oleh Umar bin Al Khathab, ia pernah 
menawarkan kepada Rasulullah #8 jubah yang indah untuk berhias 
dengannya seraya berkata, “Ya Rasulullah, belilah ini Jan bechiaslah 
dengannya di hari Id dan pakailah juga ketika menerima utusanwutusan.”'" 


38 Albukhar, Abah AshShalat Ff ArsiTtyab, Bab: Wajtb As-Shalati Ff AtsTsiyab (344) 
Muslim, Kitab Shalt Al Ida, Bab, Dzikru Ibahati Kinuruj Ar-Nisa' Fi Alldatn Ha Ak 
Mushalla Wa Syubut Al Khutkab (890). 

2 AlBukhari, Kitab ALiIdsin, Baby ArTukbir Apyam Mina Idza huda Ha Arafah (920) 

29 MBukhari, Kitab Al'Idain, Bab: Fi AlIdain Wa AtTajemmul Fihima (906). Muslim, Kitab 
AMlLihas wa As Zinab, abi Tahrim Isti' mal Ina" Adz Daahab Wa Al Fidhdbah “Ala Ar Rijal Wo 


“ 854 Sunnah Nobi SenorenoriG 123) 


Rasulullah pun tidak mengingkari ucapan Umar bin Al-Khathab, namun 
belia menolaknya karena jubah tersebut terbuat dari kain sutra. 

Pakaian baru di hari id menarik perhatian orangorang yang melihatnya 
serta menghadirkan bahagia. Semua ini dilakukan untuk memperlihatkan 
persatuan kaum muslimin. Pada hari ini, shalat id ditunaikan dimulai dengan 
gema takbir untuk menunjukkan syiarsyiar kaum muslimin sebagaimana 
juga kaum muslimin dienjurkan duduk di tempattempat mereka untuk 
mendengarkan khutbah. Diriwayatkan dari Abdullah bin As-Saib ss: 
berkata, “Aku menghadiri shalat id bersama Rasulullah, ketika shalat selesai 


22 


beliau pun berkata, “Sungguh kami akan berkhutbah... 

Mendengarkan khurbah adalah hal yang dianjurkan dan bukan suatu 
keharusan: namun tentu yang duduk mendengarkan akan mendapatkan 
pahala yang Ichih banyak dari yang memilih untuk pergi. Maka marilah kita 
menyeru diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk menghadiri shalat id. 
Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 

BN 


Bertakbir di Hari Arafah, 
Penyembelihan Kurban dan Hari Tasyrig 


10 Dzul Hijjah 

Bertakhir adalah salah satu amalan sangat penting pada saat musim 
haji dan hari-hari sebelum dan sesudahnya. Adalah sunnah Rasulullah 
memperbanyak tekbir di wakuwwaktu tersebut khususnya pada hari Arafah, 
hari penyembelihan kurban, dan hari-hari tasyrig (sebelas, dua belas, dan 
tiga belas Drul Hijjah). 

Imam Al-Bukhari sis berkata, “Adalah Umar bin Al-Khathah 34 
bertakbir di kubahnya di Mina hingga orangorang yang berada di masjid 


Au Nisa Wa Khatam Ade Denbab (2068). 

38 Ahu Dawud, Kitah AshSholat, Bab: Aljulus Li AlKhnetheh (ISS). AtNusa'i (1779). Ikan 
Majah (1290). Akllakim (1093) dan ia menshahihkannya. Dishahihkan juga oleh AlAlbani 
dalam Shahih Abu Dawud (4/320). 


4 Sunnah Nobi Sehari-hari 


TANP 


mendengarnya, maka mereka pun bertakbir dan juga orang-orang yang 
berada di pasar hingga Mina bergetar dengan takbir,” Ibnu Umar #8 
bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut dan bertakbir setelah shalat, di 
atas tempat tidurnya, tendanya, di jalannya, di tempat duduknya pada hari- 
hari itu.” Begitupula Maimunah 8g, ig bertakbir di hari penyembelihan 
kurban dan para wanita juga bertakbir di belakang Aban bin Utsman?" 
dan Umar bin Abdil Aziz pada malam-malam tasyrig bersama para laki-laki 
di masjid.”28 

Kalimat takbir adalah “Allahu Akbar, Allahu Akbar, laa ilaha illa Allahu 
wa Allahu Akbar, wa lillahi a-hamd” dan kalimat takbir ini diucapkan setelah 
selesai shalat wajib. Takbir dimulai setelah shalat shubuh pada hari Arafah 
dan selesai pada terbenamnya matahari di hari ketiga belas dari Dzul Hijjah 
dan disunnahkan bertakbir dengan mengangkat suara, 


Bertakbir adalah sunnah yang sangat indah yang dapat membuat 
seorang mukmin dapat merasakan kekuaran ruhani, ja akan merasakan 
bahwa segala sesuatu kecil di dunia ini ketika ia berkata “Allahu Akbar.” 
Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Berjabat Tangan 


11 Dzul Hijjah 

Rasulullah # adalah seorang manusia yang memiliki akhlak yang 
sangat agung sebagaimana yang digambarkan sendiri oleh Allah 4 dalam 
firman-Nya, “Sungguh dia (Muhammad) di atas akhlak yang agung," 
(AL-alam: 4) Dan salah satu akhlak beliau yang agung tersebut adalah 


7” Dinadalah Akan hin Utaman bin Affan, anak dari khalifah Utsman bin Affan. Dia adalah salah 
savu dari sepuluh orang yang dikenal dengan keilmuan figh di kota Madinah. Diriwayarkan dari 
Spu'sib bahwasanya Ia berkara, "aku tidak pernah melihat orang yang lebih pandai dari Aban 
dalam mu hadits dan fxgh,' Dia juga pernah menjadi wali kota Madinah dk zaman Abdul Malik 
bin Marwan. Dia juga adalah orang pertama yang menulis sirah mabawi, ia lahir dan wafat di 
kata Maclisuh, Lihat: Foth AlRari 27462). Sivar alun anmubula (4/33) 

28 Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam terjamah bab Teehir Aoyam Mina Wa Idza Ghado Ha 


Arafah, kitab Al Idair. 


854 Sunnon Nobi S 


lemah lembut dalam berinteraksi dengan orang lain seperti berjabattangan 
ketika bertemu. 


Rasulullah memiliki cara unik dan indah dalam berjabat tangan 
sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Sa'ad dari Anas bin Malik 3g: 
berkata, Tika seseorang dari sahabat bertemu dengan Rasulullah dan ia 
berdiri, maka beliau juga akan ikut berdiri dan ia tidak akan beranjak dari 
tempat tersebut hingga sahabat tersebutlah yang beranjak duluan. Dan, 
jika seorang dari sahabatnya bertemu dengannya dan sahabat tersebut 
berjabat tangan, maka beliau tidak akan melepaskannya hingga sahabat 
itu sendiri yang melepaskan tangannya terlebih dahulu. Jika sahabatnya 
menemuinya dan mendekatkan telinganya ke telinga beliau, inaka beliau 
tidak akan melepaskannya hingga sahabat itu sendiri yang melepaskannya 
terlebih dahulu,” 


Kita mengetahui bahwa salah satu akhlak beliau adalah jika beliau 
berjabat tangan dengan seseorang maka beliau tidak akan melepaskan 
tangannya sehingga sahabatnya yang melepaskan tangannya terlebih dahuhus 
cara ini merupakan penghormatan dan penghargaan kepada orang lain. 

Rasulullah berjabat tangan dengan laki:laki saja sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Aisyah &5 berkata, “Demi Allah, tangan Rasulullah tidak 
pernah menyentuh wanita sekalipun dan beliau membaiat mereka hanya 
dengan perkataan Inilah sunnah beliau #8. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapaikan 
petunjuk. (An-Nur: 54) 


BI 


Mengucapkan Salam Kepada Anak Kecil 


12 Dzul Hijjah 
Rasulullah # senantiasa mendidik anakanak menjadi generasi yang 
memiliki nilai tinggi di tengahtengah masyarakat hingga mereka dapat 
Temui Sera Talom AI Thabagat Al Kura (17280. Ah Syaikh ALAsibahani dalam Akhlak Ar 
Nabi 4/ M). Dihusankan oleh AL-AIbsni Jalan Shabih AkJurn? (3/868) 


2" AkBukhari, Kitab AlAhkama, Bab: Baiai AnNisa' (6788). Muslim, 
Kaifiyat Baiat Ar Nisa” 865). 


(2 Sunnah Nabi Sehari-hari 


Amarah, Bab: 


merasakan nilai positif dari dirinya hingga dapat memikul beban di 
kemudian hari. Anakanak di masa Rasulullah belajar nilai akhlak dengan 
mencontoh beliau secara langsung hingga mereka pun tumbuh dengan 
akhlak luhur tanpa berlebih-lebihan. 


Setiap kali melewati anak kecil, beliau tidak memperlihatkan sikap 
mervmehkan atau mengerdilkan mereka, bahkan beliau mengucapkan salam 
kepada mereka. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik s& bahwa ia pernah 
berjalan bersama Rasulullah yang melewati sekumpulan anakanak, maka 


beliau pun menyalami mereka?" 


Tidak diragukan lagi bahwa para anakanak yang disalami oleh 
Rasulullah akan merasakan nilai dari keberadaan mereka: apalahgi 
Rasulullah adalah seorang pemimpin negara. Maka hal ini lah yang membuat 
Anas takjub dengan kejadian ini hingga ia menukilkannya kepada kita 
Jikalau kejadian ini adalah kejadian biasa maka Anas tidak akan menukilkan 
kejadian ini kepada kita, maka hendaklah kita mengamalkan sunnah ini dar: 
menjaganya. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk” WXa-Nurs 54) 


Ke-t) 


Doa Memakai Baju Baru 


13 Dzul Hijjah 


Rasulullah 18 sangat menyukai jika seorang muslim tampil rapih dan 
indah di hadapan khalayak ramai. Karena itu, salah satu sunnah beliau 
adalah memakai pakaian yang baru jika hal tersebut tidak memberatkan: 
dan pakaian haru termasuk nikmat yang harus disyukuri. 


Rasulullah senantiasa memuji Allah $& jika mendapatkan nikmat 
pakaian baru sebagaimana yang diriwiyatkan olch Abu Sa'id AlKhudri 
ss berkata, “Adalah Rasulullah apabila memakai pakaian baru beliau 
menyebutnya dengan namanya: baik itu sorban, gamis, atau selendang: 
Lalu beliau mengucapkan doa, “Ya Allah, bagiMu pujian, Engkau 


28 ABukhari, Kitab Alis Izan, Bab: AtToslim Ala Asb-Shihyan (5898). Muslim, Kitab AsSalam, 
Babu Istihlab As Salam Ala Ash Shibyan (2168). 


Pl 2 


memberikanku pakain ini, aku memohon kebaikannya dan kebaikan 
dengan memakainya dan aku berlindung dari keburukannya dan 
keburukan dengan memakainya” 

Dalam doa ini, Rasulullah tidak hanya mencukupkan pujian saja, 
namun beliau juga memohon kepada Allah agar senantiasa diberi taufik 
untuk taat kepada-Nya, memohon kebaikan dengan memakainya serta 
dijauhkan dari keburukan saat memakainya, dengan cara seperti ini pakain 
baru akan menjadi sebab scorang hamba mengingat penghambaan dirinya 
kepada Allah, kebutuhannya dan ketundukannya. 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ass bahwa Rasulullah & bersabda, 
“Barangsiapa yang memakai pakaian baru seraya berkata, 


si SANA IS hh LAN 


SI as 
23 ga ABU ae BN, 

“alharndulillahi aladzi kasaani hadza min ghairi haulin minni wa 

laa guwwatin 

“Segala pngi bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku 

tanpa daya dan upaya dariku” maka akan diampuni dosa-dosanya 

yang telah lampau.” 

Allah adalah Dzat yang Maha Pemurah yang memberikan baju baru 
serta pengampunan dosa jika kita memuji-Nya. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapaikan 
petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 
2? Ar'Tirmid, Kitab Al Libas, bab: Ma Yagulu Wiza Labisa Tsawban jadidan (1767) dan ia berkata, 
"kadis ini hasan gharib shahih,” Abu Dawud (4020). An-Nasa'i (10141). Ahmad (11487). Berakta 


Syu'ath A-Arvauth, “hadits ini hasan.” AKI laki (7408) dan ia berkata, “hadits ini shahih sesuai 
syarat Muslim dan keduanya (Al-ukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya.” Imam Adz- 
Drahabi sepakat dengan AlHakim dalam hadtis ini Dihasankan juga oleh Ibnu Haar dalam 
Nata A-Afkar (17125). Dan, dshahihkan oleh AkAlbari Jalara Shahih Alami (2/859). 

81 Ahu Dawud, Kitab At Lihas, Bab: Ma'a FI Al Lihas (10251. Ad.Darimi (2690) dan berkata Husain 
Salim Asal, samanya hasan.” Ahu Ya'lat 1488) A-Hakim CIR70) cb ia berkata, “haVit ini shahih 
sesuai yerat Al-Bukhari." Berkata Ibnu Flaar, “hadits ini hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud," 
lihat Nata Al Aftar CI/ 123i, Dishahihkan oleh Al Albari dalam Srahih Al Jami" (2/1050) 


(iso NG: Sunnah Nabi Sehari-hari 


TANK 


Membaca Surat Al-Kahfi di Hari Jumat 


14 Dzul Hijjah 


Salah satu sunnah Rasulullah # adalah membasa surat ALKahfi di hari 
Jumat, Beliau juga memberitahukan kepada kita manfaat manfaat sunnah 
yang penuh berkah inis manfaat dunia dan akhirat. 


"Tentu, dengan membaca kembali hadits-hadits yang berkaitan dengan 
sunnah ini kita dapat mengetahui pentingnya kedudukan sunnah ini dalam 


kehidupan kita. 
Diriwoyatkan dari Abu Sa'id at bahwa Rasulullah £ bersabda, 


Segi sa Baal aa 3 aa Gaga Bi 


“Barangsiapa yang membaca surat AlKahfi pada hari Jumat, maka 
Alah akan memberikannya cabaya di antara dua jum'at”! 


Dalam riwayat Al-Baihagi dan Ad-Darimi dengan sanad yang shahih, 
beliau bersabda, “Barangsiapa yang merebaca surat Al-Kakfi pada hari 
Jumat, maka dia akan diberikan sinar dari cahaya antara dia dan bait! 


aatieg 23 

Dalam riwayat Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri 25 bahwa 
Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa yang membaca surat AlKahfi 
sebagaimana diturunkan, maka baginya cahaya pada Hari Kiamat dari 
tempatnya bingga kota Makkah.” 

Diriwayatkan dari Abu Said sg bahwa Rasulullah & bersabda, 


“Barangsiapa yang membaca surat ALKahfi pada bari Jumat dan ia 


bertemu dengan Dajjal, maka Dajjal tidak dapat membahayakannya 2 


221 Mllakim (3392) dan ia berkata, “hadits ini shahih dan keduanya tidak meriwapatkannya." 
Dishahihkan juga oleh Al-Albani dalam Shahih AkJami'(2/1104). 
222 Ad-Darimi, Kitab Fadhaf ALOur an, Baby F4 FadIA Surat ALKa5fi (3407) dan berkara Husain 


Mean DAN mna ma Hita dalam Syu'eb Allenan 


sh 
224 MiaihagidahmSyu'ab Altman (2756 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Imam AsySyafi'i ats berkata, “Telah sampai kepada kami (satu hadits) 
bahwa barangsiapa yang membaca surat Al Kahfi (pada hari Jumat) maka 
Ia juga berkata, “Aku senang membaca 


dia akan terjaga dari fitnah Dajjal 


surat Al-Kahfi pada malam dan hari Jumat karena pahala yang ada di 


dalamnya. 


Semua atsar ini melecut semangat kita untuk senantiasa menjaga 
sunnah yang penting ini, dan salah satu cara yang dapat membantu untuk 
mengamalkan sunnah ini dengan menghafalkan surat tersebut, karena ia 


termasuk surat yang mudah dihafalkan. Jika seseorang telah hafal dengan 


surat ini, maka ixakan dapat membacanya ketika pergi, pulang, menunggu 
shalat Jum'at, atau pada waktu lainnya antara awal wakuu Jum'at dan 
akhirnya. Dan, jangan melupakan syiar kira, “Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk? (AnNuri 54) 


BI 


Beristighatsah Kepada Allah di Pagi dan Sore Hari 


15 Dzul Hijiah 
Alangkah banyaknya musibah yang senantiasa mengintai manusia di 


siang dan sore hari. Allah senantiasa menjaga orang-orang beriman dari 


musibah itu karena kasih sayangNya kepada hamba-hambaNya. Allah 
berfirman, “Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia lah sehaik-haik 
Penyayang.” (yusut:64) 

Adalah salah saru sunnah Rasulullah # beristighatsah kepadaNya 
di pagi dan sore hari dari segala keburukan. Diriwayatkan dari Anas bin 
Malik 25 bahwa Rasulullah 45 berkata kepada Farhimah ts, 


Ip sh Id da Je ant faks 


“Tidak ada yang menghalangimu untuk mendengarkan wasiatku 


kepadamu. Bacalah di pagi dan sore hari 


228 AI Umr (17239). 


(Bo Sunnah Nobi Sehari-hari 


“Ya Hayyu ya Oayyum, Birahmatika astagiish, ashlih it sya'ni 
kullahu wa laa takilnii ila nafsii tharfata 'ain 

“Wahai Dzat yang hidup kekal dan terus menerus mengurus 

makkhlukNya, Dengan rahmat-Mu aku beristighatsah, perbaikilah 

seluruh urusanku dan janganlah Engkau menyerahkannya kepadaku 
walaupun hanya sekejap mata. 

Ini adalah istighatsah yang sempurna kepada Allah $& lalu dilenjutkan 
dengan memohon perbaikan seluruh urusan, tawakal kepada Allah setiap 
waktu dalam hidup ini, hingga memohon perlindungan dari bersandar 
kepada diri sendiri walaupun hanya sekejap mata. 


Sungguh kita sangat butuh untuk mengulang:ulang kalimat ini sekali 
di waktu pagi dan sore: semoga kita mendapatkan rahmat Allah. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk,” (An-Nur: 54) 


BO 


Shalat Setelah Wudhu 


16 Dzul Hijjah 


Sangat menakjubkan jika ada seseorang manusia mengetahui dengan 
penuh keyakinan bahwa dia termasuk penduduk surga namun dia masih 
hidup di dunia. Lebih menakjubkan lagi ucapan yang disampaikan oleh 
Rasulullah kepada Bilal bin Rabah sg: yang mengabarkannya bahwa dia 
termasuk penduduk surga. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah ss bahwa Rasulullah #8 berkata 
kepada Bilal ketika shalat shubuh, “Ya Bilal, ceritakan kepadaku amalanmu 


28 AnNavri, Kitab Amal AEYatern va ALLcilah, Bab: Mp Yu lden Amsan (10405) AlHakim 
(2000) dan ia berkara, “hadits ini shahih sesuai syarat syaikhain.” Dishahihkan oleh AkAlbani 


dalam As Silsilah Ash Shahihah (227). 
854 Sunnon Nobi Pn DS 


yang paling engkau harapkan pahalanya dalam Islam, sesungguhnya aku 
telah mendengar hentakan sendalmu di hadapanku ketika aku berada 
di surga,” ia berkata, “Aku tidak mengerjakan suatu amal yang paling 
aku harapkan pahalanya melainkan aku bersuci di malam dan siang hari 
melainkan setelahnya aku menunaikan shalat.” 

Rasulullah dalam hadits ini menceritakan kepada Bilal bahwa dia 
benar benar telah berjalan di dalam surga. Bahkan dalam riwayat Buraidah 
at: bahwa Rasulullah #5 bersabda, “Wahai Bilal, dengan apa engkau bisa 
mendahuluiku ke dalam surga? Tidaklah aku masuk ke dalam surga 
melainkan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku, semalam 
aku masuk ke dalam surga maka aku mendengar suara sendalmu di 
hadapanku. Lalu aku pun mendatangi sebuah istana yang berbentuk 
segi empat yang terbuat dari emas, maka aku pun berkata, “Milik siapa 
istana imi?” maka para malaikat menjawab, “Ini miliki seseorang dari 
bangsa arab,” Lalu aku berkata lagi, “Aku dari bangsa arab, milik siapa 
istana ini?” lalu mereka menjawab, “Milik seseorang dari Ouraisy," lalu 
aku berkata, “Aku dari Ouraisy, miliki siapa istana ini?" lalu mereka 
menjawab, “Seseorang dari Umai Muhammad &” Lalu aku berkata, 
“Aku Muhammad, miliki siapa istana ini?” mereka berkata, “Milik Umar 
bin AlKhathab” Kemudian Bilal berkata, “Ya Rasulullah, tidaklah aku adzan 
melainkan setelah itu aku shalat dua rakaat dan tidaklah aku terkena hadats 


melainkan aku berwudhu dan shalat dua rakaat,” lalu herkata Rasulullah, 


“Engkau masuk surga karena keduanya.» 


Rasulullah menyebutkan scbab mengapa Bilal mendapat kedudukan 
yang sangat tinggi, yaitu dua rakaat yang dia tunaikan setiap selesai wudhu. 
Beliau juga memberikan kita kabar gembira bahwa siapa yang mengerjakan 
dua rakaat itu maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah 
lampau, diriwayatkan dari Humran bahwa dia melihat Utsman bin Affan 
ss meminta sumber air, lalu ia menyiram air kc atas dua telapak tangannya 


Albukhari, Kitab At Tabajjud, Bab Fadhl Ath-Tbahur Bi AkLail Wa Ar-Nahar Wa Fadh Ash- 
Shalat Ba'da AL Wudhu Vi AkLail (1098), Muslim, Kitab Fadpall AshsShahahah Radbtyotlahu 
Ta'ala Avihuan, Bab Miu Fadha Bilal (256) 

H0 “Astri Kah AlManegik Ras Manesih Unas Bin AlKbalhb 1168) as js bros, 
“kaus ini Saubih. Aha! (23046), Berkuta Syu'aih AlArmuuh, “Shahih kurena alis peri 


Tanya dam sanad it kuat” Dishakihkan juga leh ALAlban dalam Shebi AWjam? (271307) 
(226). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


TANP 


tiga kali lalu mencuci keduanya, lalu dia memasukkan tangannya ke dalam 
ember mengambil air untuk berkumurkumur dan memasukkan sir ke 
dalam hidungnya, lalu ia mencuci mukanya tiga kali dan mencuci kedua 
tangannya hingga sikunya tiga kali, lalu mengusap kepalanya, lalu mencuci 
kedua kakinya hingga kedua mata kaki tiga kali seraya berkata, “Rasulullah 
3 bursahda, “Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhu ini lalu shalai 
dua rakaat tanpa memikirkan apa pun (hakhal di luar shalat) maka akan 
diampuni dosa dosanya yang telah lampau “2 

Karena itu, hendaklah kita semangat untuk menunaikan sunnah ini 
agar kita dapat menjadi orang-orang yang mendapat ampunan dan surga: 


Nya. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka 


kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 
BI 


Sunmah Makan Dengan Tangan Kanan 


17 Dzul Hijjah 
Rasulullah & menyukai jika seorang muslim memiliki kepribadian 


yang membedakannya dengan yang lain. Karena itu, beliau memerintahkan 
melakukan beberapa hal yang dapat membuat kaum muslimin memiliki 
karakter berbeda dari lainnya dalam hal penampilan, perbuaran, dan perkataan, 
Salah satu dari amalan tersebut adalah makan dengan tangan kanan. 


Seorang muslim dianjurkan untuk makan dan mninum menggunakan 
tangan kanan. Rasulullah #£ sangat memerhatikan hal ini hingga 
mengajarkannya kepada anakanak hal ini semenjak dinis diriwayatkan 
dari Umar bin Abu Salamah 22 berkata, “Dahulu aku pernah berada di 
rumah Rasulullah dan tanganku bersileweran di atas nampan, maka beliau 
berkata kepada, 


Danau Fan 21 IE 


28 ABukhari, Kitab Al Wudhu, Babs Al Wudhse Tsalatsam Tsaisisan (158). Muslim, Kitab Atb: 
Thaharah, Bab: Sifat Al Wudhu Wa Kamalihi (226). 


854 Sunnon Nobi S 


3 


hari 


“Wabai anak, ucapkanlah basmalah. makanlah dengan tangan 

kananmu, dan makanlah yang paling dekat darimu. 

Rasulullah menyebutkan alasan mengapa seseorang harus makan 
dengan tangan kanan, karena cera tersebut menyelisihi cara makan setan. 
Diriwayatkan dari Ahdullan hin Umar #8 bahwa Rasulullah 48 hersahda, 
“Jika seseorang dari kalian makan maka hendaklah makan dengan tangan 
kanan dan jika ia minura maka minumlah dengan tangan kanan: karena 
sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan 
tangan kiri 

Perhatian Rasulullah kepada sunnah ini sangatlah besar hingga beliau 
mendoakan kejelekan kepada orang yang terus menerus makan dengan 
tangan kirinya diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' 45 bahwa sescorang 
makan di sisi Rasulullah dengan tangan kirinya, maka beliau berkata 
kepadanya, “Makanlah dengan tangan kananmu," Ia menjawab, “Aku tidak 
bisa,” lalu beliau berkata, “Engkau bisa,” Orang ita enggan makan dengan 
tangan kanan karena kesombongen. Maka, di kemudian hari, orang itu 
tidak dapat mengangkat tangannya ke mulutnya.”22 


Hendaklah kita tidak menyerupai setan dalam cara makan dan tidak 
mencari cari alasan untuk mengatakan hahwa tangan kiri lebih kuat dari 
tangan kanan untuk mencari alasan bolehnya menggunakan tangan kiri 
untuk makan. Perlu diketahui bahwa perkara ini bukanlah perkara yang 
remeh karena Rasulullah tidak pernah mendoakan seseorang dengan 
kejelekan melainkan perkara tersebut besar dan penting. Dan, jangan 
melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapaikan petunjuk." (An Nur: 54) 


BI 


2» AlDukhari Kitab ALArh hmah, Rab: AzTasmiyah Ala Aib-Tha am Wa ALAKI Gi Alamin (301). 
Muslim, Kuab ALAsynbah, Bab: Adab Ath:Tha'am Wa Asy-Syarab Wa Ahkamukua (2022). 

88 Muslim, Kitab ALAgyribak, Bals Adab At Tha'am Wa AsySyarab Wa Abkarmubuma (2020). 
Aly Dawud (3776). AtTirnidii (1900). Am-Nasat (6745). Thom Majah (3266). AlMuwaththa 
(1644). Ahmad (4537), 

22 Muslim, Kitab Al Asyrihab, Bah: Adal) At Tha'am Wa Asy Syarah Wa Abkarsuhuma (2021) 


(iso: Sunnah Nabi Sehari-hari 


1. 


Shalat Witir 


18 Dzul Hijjah 


Sunnah shalat witir memiliki urgensi khusus dalam diri Rasulullah 
hingga beliau senantiasa mewasiatkannya kepada para sahabatnya secara 
khusus. Beliau mewasiatkan Abu Hurairah untuk senantiasa menjaga sunnah 
ini dengan beberapa ibadah lainnya sebagzimana diriwayatkan dari Abu 
Hurairah ec berkata, 


“Kekasihku (Rasulullah) berwasiat kepadaku tiga hal, Yaitu: Berpuasa 
tiga hari dalam sebulan, dua rakaat shalat dhuha, dan tidak tidur 


hingga aku menunaikan shalat witir: 33 


Beliau mewasiatkan hal yang sama kepada Abu Darda 285 sebagaimana 
diriwayatkan dari Abu Darda bahwa ia berkata, “Kekasihku berwasiat 
kepadaku tiga hal dan aku tidak pernah meninggalkannya hingga aku mati, 
yaitu, puasa tiga hari setiap bulan, shalat dhuha, dar tidak tidur hingga aku 
menunaikan shalat witi,”2" 


Shalat witir sepatutnya menjadi shalat yang mengakhiri shalat malam 
kita sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar #8 bahwa 
seseorang bertanya kepada Rasulullah, “Bagaimana tatacara shalat malam?” 
beliau menjawab, "Dua rakaat dua rakaat: jika engkau khawatir masuk 
waktu shubuh maka tunaikan witir dengan satu rakaat”? 


Dalam riwayat Ibnu Umar lainnya behwa Rasulullah & bersabda, 
“Jadikablah penutup shalat malam kalian adalah witir” 


Al-ukhari. Kitab Ash:SIkawm, Babu Shiyani Anyar A-Bidh Isilah Wa Asyrah Arbalah Asah 

Wa Kionsah Asyrab (1880). Muslim, Kitah Shalat AlMusafirin Wa Oashriba, Babi Itihbah 

Shalat AdP-Dhuha Wa Arma Agalliba Kat'atani Wa Akmalaha Tsamani Raka't 021) 

24 Mudim, Kitab Shalat ALMusgfirin Wa Oashriha, Bab, Istthhab Shalat Adh.Dhuha Wa Anna 
“Agallaha Rak 'atani Wa Akmmaleha Tsarnani Raka'at (722). Abu Dewud (1429), Ahmad (27591). 

28 MlBukhari Abwab At Tahojjud, Babi Kaifa Kaana Shalat An Nabi Wa Kam Kaana An Nabi 
Yieshalti Min AlLoil (1086). Musim, Kitab Shalat AlMusafirin Wa Oashriha, Bb Shbut Al 
Lail Matsra Malsna Wa Al Viiru RaK'atun Min Akhiri AbLail (749), 

28 Alitukhari, Kitab Al Wit, Bab: Liva'al Akhir Shalatiki Witran (953). Muslim, Kitab Shalat Al 


854 Sunnah Nobi Pn 


Shalat witir dapat dilakukan sebelum atau sesudah tidur sebagaimana 
yang diriwayakan dari Abu @atadah #& bahwa Rasulullah # berkata 
kepada Abu Bakar, “Kapan engkau melakukan witir?” ia menjawab, “Aku 
menuaikan witir sebelum tidur.” Lalu beliau juga berkata kepada Umar, 
“Kapan engkau menunaikan witir?' ia menjawab, “Aku tidur lalu bangun 


untuk menunaikan wii 


Syarat shalah witir adalah dilakukan sebelum shalat shubuh 
sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri #4 mengabarkan 
bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang shalat witir, beliau 
menjawab, “Witirlah sebelum shalat shubuh?" Maka hendaklah kita 
semangat mengerjakan summah yang penting ini. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapaikan 
betunjuk.” (SnNur 54) 

BI 


Menyingkirkan Segala 
yang Mengganggu di Jalanan 


19 Dzul Hijiah 
Alangkah indahnya jika sctiap individu dalam suatu masyarakat saling 
gotong royong memperindah kehidupan bermasyarakat mereka, khususnya 


pada perbuatan yang banyak dihindari orang dengan alasan perbuatan itu 


bukanlah tanggung jawabnya. Karena itu, Rasulullah menyeru kita untuk 
saling tolong menolong dan mengabarkan kepada kita tentang besarnya 
pahala amal itu agar setiap orang tidak melemparkan beban kepada 
saudaranya, namun berusaha memberikan kontribusi yang baik bagi 
masyarakatnya untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah 46. 


safirin Wa Onshriha, Bah: Shalat AL ail Matena Matsna ta Al Witra Rak'atun Min Akhir 

Akal (751 

Abu Dawud, Kitab Asnjud Aturan, Dabs Alir (1434). Ahmad (14363) dan dihasankan 

okeh A-Armauth, Ibnu Hibban (2446). Abu Ya'la (1821). AE Takim (1120) dan ia menshahihkan 

hadits ini dari disepakati oleh Ad Drahabi, Dishahihkan juga oleh Al-Albani dalam Shahih Abu 
Downll (S/178). 

“8 Muslim, Kitab Shalat AlMrsafirin Wa Oashriho, Bab: Shalat AlLail Matsna Matsna Wa Al 
Witru Rak'atun Min Akbir Al Lai! (754). An Nasi' (1392). Ahmad (1112). 5 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Salah satu perbuatan yang diserukan oleh Rasulullah adalah 
menyingkirkan setiap yang menggangu jalanan, beliau bahkan menegaskan 
Ibahwa perbuatan itu termasuk shadagah: Diriwayatkan dari Abu Hurairah 15 
bahwa Rasulullah #& bersabda, “Setiap hari, tiaprtiap persendian seseorang 
dari manusia ada shadagahnya, berbuat adil di antara dua orang yang 
berselisih adalah shadagah, membantu orang lain menaiki tunggangannya 
atan mengangkatkan barang-barangnya adalab shadagah, perkataan yang 
baik adalah shadagah, setiap langkah menuju masjid adalah shadagak, dan 
menyingkirkan setiap yang menganggu di jalanan adalah shadagah.” 

Hadits ini menyebutkan perbuatan menyingkirkan segala yang 
menganggu dari jalan dan ini adalah perbuatan yang akan dirasakan 
manfaatnya secara umum, Di 
perbuatan membantu orang lain dan amalan ibadah: ini menunjukkan 
bahwa menyingkirkan segala yang menganggu di jalanan adalah bentuk 
ketaatan yang sebenarnya di hdapan Allah 4. 


lain, hadits ini juga menyebutkan 


Dalam hadits lain disebutkan sebuah contoh nyata untuik menggambar. 
kan bahwa perbuatan tersebut adalah ketaatan kepada Allah, diriwayatkan 
dari Abu Hurairah ass bahwa Rasulullah 4 bersabda, “Ketika seseorang 
sedang berjalan di suatu jalanan ia menemukan ranting yang berduri, 
maka dia pun menyingkirkannya hingga Allah bersyukur kepadanya dan 
mengampuninya. 8 


Hanya dengan menyingkirkan duri di jalanan, maka orang tersebut 
mendapatkan ampunan dari Allah: Singgah mengamalkan sunnah int 
sangatlah mudah: cukup dengan mengangkat batu yang mengganggu 
jalanan umum, bekerja sama dengan penduduk desa membersihkan 
jalanan, atau menimbun lubang di tengah jalan yang dapat membahayakan 
orang-orang yang berjalan, Jikalau kita tidak dapat melakukan semua 
itu, maka cukup dengan melarang orang lain meletakkan segala yang 
mengganggu di jakman dari mengajarkan anakanak kita adab ini. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 5430 


33 AkBukhari, Kitab Affihad wa AsSiyar, Babs Man Akhata Bf Ar-Rikab wa Nabuwihi (2827). 
Mudi, Kitab Az Zakat, Babi Bayan Anna lema Ab Shadagati Yago" Ala Kuli Nau'in Min Al 
Ma'rafi (1009), 

28 AkBokhari, Kitab Aljama'ah ra Alimamah, Bab: FadM Ai-Tabris la Ad Desbri (624). N 
Kitab Al Bari wa Ash Shilah wa Al Adab, ats Fadp Izalat Al Adza “An Aih Tharig (1914) 


Membaca Surat Al-Ikhlas, Al-Falag, 
dan An-Nas Sebelum Tidur 


20 Dzul Hijjah 


Sebagian dari surat-surat Alur Yan memberi dampak yang sanyat baik 
dan manfaat yang besar, salah satu surat ivu adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falag, 
dan An-Nas. Dua surat terakhir yang disebutkan secara khusus memberi 
kesembuhan terhadap penyakit “in pada manusia atau jin. Diriwayatkan 
dari Abu Sa'id AlKhudri 4g berkata, “Adalah Rasulullah senantiasa 
memohon perlindungan dari keburukan jin dan penyakit 'ain dari manusia 
hingga turunlah ALMu'swnwidzatain (Al-talag dan An-Nas). Ketika dua 
surat tersebut turun, beliau mengambil keduanya dan meninggalkan yang 
lainnya," Ain (hasad) adalah nyata dan ia dapat menimbulkan penyakit 


kepada seseorang sebagaimara yang diriwayatkan dari Abu Hurairah age 
bahwa Rasulullah bersablla, “Air: (mata hasad) adalah benar (adanya). 


Cara Rasulullah menghindari dan menyembuhkan penyakit "sir adalah 
dengan membaca Al-Mu awwidratain setiap malam sebelum tidur dengan 
tambahan surat Allkhlas dengan tatacara yang khusus Diriwayatkan 
oleh Al-Bukhari dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah bin AzZubair 
dari Aisyah tes berkata, Jika Rasulullah hendak menuju ranjangnya dia 
meniupkan di kedua telapak tangannya dengan gul huwa Allahu ahad 
dan ALMw'swwidzatain lalu mengusapkannya ke wajahnya dan seluruh 
anggota badannya yang dapat dijangkau kedua tangannya, Aisyah berkata, 
“Ketika beliau merasakan sakit, ia menyuruhku untuk melakukan hal 
tersebut kepadanya." Yunus berkata, “Aku melihat Ibnu Syaibah melahikan 


mas 


hal tersebut ketika ia hendak menuju ranjangnya. 


Ini adalah sunnah indah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, 
beliau menyuruh Aisyah s6 untuk melakukan untuknya jika beliau sedang 
merasa sakit. Karena itu, marilah kita bersemangat mengamalkan sunnah 


ATI, Kitab AthTMIh, Babs Ma Ja'a Fb ArRugyah Bi ALMI awndeatain (201 
berkata, "hadit im hasan” Dishahilikan juza oleh Albani dalamSSibehilAHamni" 2/98: 

«1 AlBukhari, Kitab AthThib, Babi Al'Aits Hag (5408) Musim, Kitab Assalam, Bas ALThib Wa 
ALMiradh Wa Ar-Ragan 2187) 

28 AlBukhati, Kitab AthThib, Bah: AnNafats Fi ArRugyah (54161. Abu Dawud (5056). Ac 
Tirmidzi (3402), An Nasa! (10624), Ahmad (21897) 


unnah Nobi Sehari-hari 


TANP 


ini di setiap malam sebelum tidur, Dan, jangan melupakan syiar kira, Jika 
kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk,” (An- 
Nur: 54) 

BO 


Beristighfar untuk Orang-orang yang Beriman 


21 Dzul Hijjah 


Rasulullah 4 senantiasa berusaha menumbuhkan ruh cinta dan 
kasih sayang di antara kaum muslimin, Beliau senang jika seorang muslim 
berusaha agar kebaikannya sampai kepada saudara dan saudarinyas beliau 
menjadikan upaya itu sebagai tanda kejujuran iman. Diriwayatkan dari Anas 
bin Malik 4: bahwa Rasulullah £ bersabda, “Tidak beriman seseorang 
dari kalian hingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai untuk 


dirinya 


Salah satu hal yang paling diinginkan adalah ampunan Allah karena 
jika Allah mengampuni dosa-dosa maka Dia akan memasukkannya ke dalam 
surga. Dari sinilah seorang muslim yang baik harus menginginkan saudaranya 
mendapatkan ampunan Allah karena Allah telah memberitahukan tentang 
akhlak yang baik ini dalam AkOur'an dan menjadikannya sifat yang terus 
menerus ada pada orang-orang yang beriman, Dia berfirman, “Dan orang: 
orang yang datang setelah mereka berkata, “Ya Rahh kami, ampumilah 
kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan 
keimanan...” (Al-Hasyr: 10) 

Karena inu, salah satu sunnah Rasulullah adalah beristighfar untuk 
kaum mukmin dari kalangan lakilaki dan wanita. Beliau menyeru dan 
mengajak kita melakukan sunnah ini dan menerangkan bahwa ganjaran 
pahala dari amalan itu sangatlah besar. Diriwayatkan dari Ubadah bin 
Shamit 285 burkata, “Aku mendengar Rasulullah bersabda, 


38 AlBukhari, Kitah Allman, Bab: Min Alintan An Yuhihba Li Abhihi Ma Yuhibln Li Nufsihi 
(13). Musim, Kitab ALIman, Bab: Ad Dali 'Ala Anta Min Khiskal Allman An Yubibba Li 
Akbibi Al Muslim Ma Yehibiri (45). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


“Barangsiapa beristighfar untuk orang yang beriman dari kalangan 

laki-laki dan wanita maka Allah akan mencatatkan baginya satu 

kebaikan dari setiap orang mukmin dari kalangan lakilaki dan 

wanita (yang ia doakan)."8 

Sadarlah wahai orangorang beriman, berapa banyak kebaikan yang 
akan kita dapatkan dari istighfar untuk orangorang beriman dari kalangan 
laki-laki dan wanita. Jumlah orangeorang beriman adalah milyaran: apalagi 
jika ditambah dengan jumlah orang-orang yang beriman yang telah 
mendahului kita. Karena itu, marilah kita mengamalkan sunnah ini secara 
terus menerus dan kita selam memohon ampunan bagi kaum mukmin dari 
kalangan laki-laki den wanita yang masih hidup dan yang telah meninggal. 
Dan, jangan lupa jadikan amalan ini sebagai bagian dari aktifitas kita sehari- 
hari, dan jangan inelupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Memanjangkan Janggut 


22 Dzul Hijiah 
Sunnah Rasulullah #£ mencakup segala aspek kehidupan dan beliau 


menyeru umatnya agar senantiasa mengamalkan sunnah ini dengan semua 
bentuknya. Beliau mencontohkan sunnah dalam hal ibadah, akhlak, dan 
penampilan. Beliau tidak memfokuskan sunnah Jalam satu jcnisnya saja 
dengan meninggalkan jenis lainnya, namun beliau menyeru umatnya 
mengamalkan seluruhnya. 

Sebagian orang menyangka bahwa jika dia telah mengikuti ibadah 
dan akhlek Rasulullah maka boleh baginya meninggalkan sunnah yang 
28 Arh-Thahrani, Musnad Asy-Spamiyyin (2155). Berkata AkHaitsamni, “haris iri diriwayatkan oleh 


'Ath Thabrani dan sanadnya jayyid.” Lihat Mujorramsad Az-Zowwaid (10/210), Dihasankah oleh Al- 
Albani dalam Shahih Al ami (2/10 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


berkaitan dengan penampilan: tentu cara berpikir seperti ini keliru karena 
seluruh sunnah beliau adalah baik, pahalanya besar serta memberi faidah 
yang tidak terbesit dalam pikiran kebanyakan orang: Salah satu sunnah itu 
adalah memanjangkan janggut alias tidak mencukurnya. Diriwayatkan dari 
Abdullah bin Umar & bahwa Rasulullah #5 memerintahkan membiarkan 
janggut (tidak dicukur) dan memendekkan kurmnis.78 

Rasulullah juga menyebutkan bahwa memanjangkan janggut termasuk 
salah satu dari sunmah fitrah sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah 
tes bahwa Rasulullah # bersabda, “Sepuluh hal termasuk dari fitrah: 
memendekkan kumis, memanjangkan janggut...” dan beliau menyebut. 
kan hal-hal lainnya. 


Salah satu faidahnya adalah perintah menyelisihi orang-orang musyrikin 


dan Maj 


nampaknya pemandangan yang ada di zaman beliau adalah 
orangcorang berdandan dengan memotong janggut sebagaimana juga yang 
terjadi di zaman kita sekarang ini, karena isu Rasulullah ingin agar kaurn 
muslimin memiliki penampilan yang berbeda dari mereka. Diriwayatkan 
dari Abdullah bin Umar # bahwa Rasulullah #£ bersabda, 


SG SAN AH SS, LA 
“Selisibilah orang-orang musyrikim pendekkan kumis dan panjang: 
kanlah janggut 28 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah gs bahwa Rasulullah £ bersabda, 
“Pendekkan kumis dan panjangkan janggut: selisihilah orang majusi" 


Menyelisihi kaum musyrikin dan Majusi menjadi sebuah tujuan yang 
idlas dari sunnah ini, Narrun sebagian orarg menyangka bahwa perintah 
tersebut hanya berlaku di zaman Rasulullah saje: sungguh pikiran ini 
keliru karena Rasulullah memerintahkan sunnah ini untuk berlaku di 


setiap zaman. 


28 Albukhari, Kitab AkLibas, Bab, I'faa" AlLihaa (5554). Muslim, Kitab Ath:T'haharab, Bab, 
Khisbal ALPIthra (259), 

2 Muslim, Kitab AthThahasah, Babs Khishal AkFithrah (261). Abu Dawad (53). AtTirmida 
(2757). Ibnu Majah (29). 

24 AlBukhari, Kitah ALLihus, Babs Taglim ALAdfar (5553). Muslim, Kitab ArhThabvtrah, Babu 
Khishal Al Fithrab (259). 

28. Muslim, Kitab Ath Thakarab, Babi Khishal Al Fishrah (2601). Ahmad (8771) 


854 Sunnon Nobi Seharis 


Karena itu, marilah kita mengamalkan sunnah ini karena di dalamnya 
terdapat pahala yang sangat besar khususnya memotong janggut yang sudah 
menjadi kehiasaan umum di masyarakat sekarang ini termasuk negara 
muslim, Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka 


kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 
Ke-12) 


Bertahmid 


Tantangan besar yang diumumkan setan di hadapan Allah 4£ adalah 
mencegah anak Adam dari bersyukur atas nikmatnikmat Allah: karena 
jikalau anak Adam mengingkari nikmat Allah maka mereka akan keluar dari 
rahmatNya dan inilah yang dinginkan Iklis, Allah berfirman, Yblis berkata, 
“Karena Engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan 
(menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian 
aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, 
dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati 
kebanyakan mereka bersyukur.” (ALX'raf: 16-17) 

Bersyukur kepada Allah dapat diwujudkan dengan beberapa cara, salah 
satunya dengan memuji-Nya dengan lisan sambil berkata, “Alhamdulillah.” 
Bertahmid kepada Allah sejatinya adalah termasuk sebaik-baik amalan 
Diriwatkan dari Jabir bin Abdillah 4s berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
&& bersabda, “Sebaik baik dzikir adalah ucapan “Laa iaha Ila Allahu” 
dan sebaik-baik doa adalah ucapan, “Alhamdulillah.” 

Sunnah beliau adalah bertahmid kepada Allah pada waktuwaktu 
tertentu dalam hidupnya, sepertis setelah shalat, setelah makan, kerika 


hendak tidur, dan lainlainnya. Namun seorang muslim juga dapat 


AsTirmida, Kitab Ad.Da'awat, Bab Ma Ja 9 Anna Da'wat ALMudirain Mustajabah (3383) 
dan in berkata, “hadits ini hasan.” An-Nasa'i 10667). Ionu Majah (2800). Ibnu Fibban (846). 
Berkata Syw'aib AlArnauth, "sanadnya hasan,” All Takim (1894) dan ia berkata, "hadits ini 
semadnya shabih dan tebuk Viriwayutkan leh AsySwskhain” Dihawmkan oleh Ihuu Hejar dalan 


Nataij AkAikar (1/65,69. Dihasankan juga oleh AlAlbani dalm AsSikilah AshShabikah 
tian. 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


mengulangulang tahmid pada waktu yang ia kehendaki karena amalan ini 
akan memberatkan timbangan baiknya di akhirat kelak. Diriwayatkan dari 
Abu Malik Al-Asyari s8e hahwa Rasulullah # bersabda, “Bersuci sebagian 
dari iman, albamdulillah memenubi mizan (timbangan), subbanallahi 
dan alhamdulilah memenuhi antara langit dani bumi, sbalat adalah 
cahaya, shadogah adalah tanda (keimanan), kesabaran adalah cahaya, 
dan A-9ur “an adalah hujjah untuk kalian atau atas kalian. Setiap 
manusia berangkat di pagi bari maka dia seperti menjual dirinya dengan 


memerdekakannya dari api neraka atau menjerumuskannya ke dalam 
api neraka" 

Hadits 
gambaran yang jelas kepada seorang muslim bahwa orang yang 
memerdekakan dirinya dari api neraka adalah orang yang memperbanyak 
amal shaleh. Karena itu, tetaplah bersemangat mengalahkan sctan dengan 
memperbanyak tahmid kepada Allah. Dan, jangan melupakan syiar kita, 


akhiri dengan kalimat-kalimat tersebut agar memberikan 


“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk? 


(An-Nur: 54) 
BO 


Menggendong Anak Kecil dalam Shalat 


24 Dzul Hijjah 

Rasulullah 4 senang jika seorang muslim semangat menunaikan shala: 
pada waktunya dan dengan berjamaah, beliau juga senang jika scorang 
muslim menyayangi orang lain khususnya orang-orang lemah, hal ini dapat 
direalisasikan dalam waktu yang bersamaan telah mengamalkan sunnah 
Rasulullah, yairus menggendong anak kecil ketika menunaikan shalar. 

Diriwayatkan dari Ahu @atadah Al-Anshari ses bahwa Rasulullah 2 
pada suatu hari shalat dalam kondisi menggendong Umamah binti Zainab 
binti Muhammad 45, jika beliau hendak sujud, beliau meletakkannya dan 


MM Muslim, Kitab Ath-Thabarah, Bab: Fadh! Al Wudhu (223). AsTismidei 13817), Ibnu Majah 
(280), Ahmad (22953). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


jika hendak berdiri maka beliau menggendongnya.?? 

Mengamalkan sunnah ini akan mewujudkan beberapa tujuan, sepertis 
mengajarkan kepada kaum muslimin untuk tidak menunda shalat dengan 
alasan menjaga anak kecil, mengajarkan mereka untuk senantiasa tidak 
meninggalkan shalat berjamaah dengan alasan yang sama, memperlihatkan 
kasih sayang Islam yang membolehkan seorang shalat sambil menggendong 
anak kecil agar mereka tidak menangis, dan perhatian Rasulullah kepada 
anak dan cucunya dengan tidak membiarkan beban mengasuh anak berada 
di pundak ibu semata. 

Sunnah ini dapat diamalkan dengan membawa anak kecil ke 
masjid dan menggendong mereka jika keadaan mengharuskan hal terscbut 
sebagaimana juga seorang ibu dapat menggendong anaknya ketika ia 
hendak menunaikan shalat di rumahnya dan tidak menunda shalat dengan 
alasan sibuk mengurusnya. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


BR) 


Berdoa Setelah Tasyahhud Akhir 


25 Dzul Hijjah 

Shalat adalah ibadah yang menghubungkan seorang hamba dengan 
Rabbunya. Seorang muslim dapat memohon apa saja yang dia inginkan dari 
kebaikan dunia dan akhirat dalam shalatnya. Rasulullah memerintahkan 
berdoa dalam shalet kita pada dua tempat, pertamas ketika sujud: dan 
hal ini sudah banyak diketahui. Kedua, setelah tasyahud akhir sebelum 
salam, ini adalah tempat yang paling sering dilalaikan dan diremehkan 
kebanyakan orang. 

Diriwayatkan dari Abdullan bin Mas'ud 2g berkata, “Jika shalat 
bersama Rasulullah kami berkata “Assalamu 'ala Allah (keselamatan Atas 
Allah)” dari bamba-hambaNya dan keselamatan bagi fulan dan fulan," lalu 


33 AlBukhuri, Abwab Sirah ALMushalti, Rab, klza Hamela Jarisatan Shagiratan Ali Limajii Fi 
“AshsSbakat (494). Muslim, Kitah AlMasajid Wa Mawadbi' Ad-Shalet, Babi Jawaz Horni Ash- 
Shibryan Fi Ash Shalat (543). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


beliau pun berkata, “Jangan kalian berkata “Assalaamu 'ala Allah” karena 
Dialah As Salaam. Jika kalian duduk (tasyahud), maka ucapkanlah, 
"at-Tahiyyaatu lillaabi wa ash-shalatu wa thayyibat, assalamu 'alaika 
ayyuba annabiy warahmatullahi wabarakatubu, assalaamu 'alaina wa 
'ala “ibaadillahi ash- shalihin," Jika kalian telah mengucapkan demikian, 
maka doa tersebut akan meliputi semua hamba yang shalih di langit dan 
di bumi ataupun di antara keduanya. (Kemudian ucapkanlah) “Asyhadu 
an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa 
rasuluhu”. Kemudian hendaklah dia memilih doa, yang dia sukai untuk 
berdoa dengannya. 

Kita dapat melihat dalam hadits ini bahwa doa dimulai setelah syahadat 
tauhid dan diawali dengan shalawat dan salam kepada Rasulullah dengan 
shalawat ibrahirniyyah, lalu berdoa dengan doa yang kita inginkan. Hal 
ini telah dijelaskan oleh Abdullan bin Mas'ud 88 dalam perkataannya, 
“Seseorang bertasyahhud terlehih dahulu dalam shalatnya lalu bershalawat 


kepada Rasulullah lalu berdoa untuk dirinya sendiri.” 


Tidak mengapa seseorang berdoa meminta kebaikan dunia dan akhira: 
dan ini adalah kesempatan untuk orang-orang yang lupa berdoa dalam 
sujudnya. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 

BO 


Merendahkan Suara Ketika Berada Dalam Masjid 


26 Dzul Hijjah 

Masjid adalah rumah Allah di atas muka humi ini, maka seseorang 
selayaknya menjaga adab-adabnya ketika ia berada di dalam rumah-rumah 
Allah. Salah satu dari adab yang harus dijaga tersebut adalah merendahkan 
suara sernampu mungkin dan tidak berteriak-teriak 


38 Akukhari, Kitab Shifst Shalat AreNabi, Bas Ma Yatekhayyar Min Ad-Diw'a Bada Tasvahbud 
Wa Laika Bi Wajibin (900). Muslim, Kicab Ash Shalat, Bab Ai Tacyahhiad Fi AsbShakst (106) 

28 Ak Hakiwa (99N) dari ta berkata, “Sanadlnya kepada Abelullah Fin Madu shahih” Ibnu Abi 
Syaibah dalam Mushannafnya (3026). Berkata Ibnu, “Diriwayatkan oleh AL Iakim clengan sanad 
yang kuat dari Ibnu Mas'ud,” Lihat Fath Al Bari C11/164). 


354 Sunnan Nabi PN D 


Diriwayatkan dari AsSaib bin Yazid ass bahwa ia pernah berdiri 
dalam masjid, lalu ada orang yang melemparnya dengan batu kecil, setelah 
ia melihatnya ternyata yang melempar adalah Umar bin Al-Khathab 251, 
lalu ia pun berkata, “Datangkan kedua orang tersebut kepadaku.” Aku pun 
mendatangkan dua orang yang ada di dalam masjid. Umar pun bertanya 
kepada kedua orang tersebut, “Berasal dari mana kalian?” keduanya 
menjawab, “Dari Thaif,” lalu Umar berkata, “Jika kalian dari kota ini 
(Madinah) maka aku akan memukul kalian karena kalian telah berteriak 
dalam masjid Rasulullah 485.” 


Rasulullah melarang kaum muslimin untuk mengangkat suaranya 
ketika berada di dalam masjid ketika beliau sedang merapihkan shaf untuk 
shalat, Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud 406 bahwa Rasulullah #& 
bersabda, “Hendaklah shalat di belakangku orang orang bijak dan pandai 
lalu setelah mereka juga seperti itu dan janganlah kalian membuat gaduh 


seperti kegaduhan pasarpasar. 


Rasulullah melarang umatnya berbuat gaduh dalam masjid karena 
mereka sedang menghadap kepada Allah 86, Tidak diragukan lagi bahwa 
merendahkan suara dan tidak berbuat gaduh di masjid akan menyebabkan 
ketenangan dalam masjid dan khusyu dalam shalat. Maka hendaklah kita 
mengamalkan sunnah ini dan mengajarkannya kepada anak dan saudara 
kita. Dan, jangan melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An Nur: 54) 


GO 


28 AlDukhari, Abwal AlMasajid), Bab: Raf u AslrShaut fi AlMasajid (458) 

2 Muslim, Kitab Ash-Shalai, Babs Tasiyat Acb Shufuf wa Igamatia wa Fadbl AL Awwal fa Al 
Aurual Minba aa Allediham “Ala Ash-Shaf AkAraal ua AMusaagotu Hsiba yo Togeim 
Uli AlEedpl dan Tagribihim Ha Allmam (4321. Abu Dawud (675). AtTirmidri (228). Ahmadi 
(3373). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


3 


Doa Ketika Masuk Pasar 


27 Dzul Hijjah 

Terdapat heberapa sunnah Rasulullah yang terlihat mudah dan 
sederhana dalam menunaikannya, namun pahalanya sangatlah besar. Salah 
satu sunnah yang dijanjikan pahala sangat besar adalah doa ketika hendak 
masuk pasar: Diriwayatkan Umar bin Al-Khathab ws bahwa Rasulullah 45 
bersabda. “Barangsiapa yang masuk pasar seraya mengucapkan 


Ben dah, TK MN NIS AN YES 33 


df Aura 


“Laa ilaha illa Allahu wahdahu laa syarika labu, lahu a-mulku wa 
lahu a-hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun laa yamutu, 
biyadihi akkhair wa buma Sala kulli syai'in gadir 

“Tiada sesembaban yang berhak disembah melainkan Allah tiadak 
sekutu bagiNya. BagiNya kekuasaan dan pujian, Dia menghidupkan 
dan mematikan dan Dia adalah Dzat yang Maha Hidup, di tangan- 
Nya lah seluruh kebaikan dan Dia adalah Dzat yang Maha Kuasa 
alas segala sesuatu" maka Allah akan menuliskan untuknya seribu 
seribu kebaikan, menghapuskan darinya seribu seribu keburukan, 


dan mengangkat seribu derajat baginya.” 


Memperoleh juraan kebaikan dan penghapusan jutaan keburukan 
adalah sesuatu yang perlu dipikirkan dengan baik. Pasar adalah salah satu 
tempat yang sering membuat Islam seseorang rusak karena seringnya lalai 


Ma Yagudu Idea Dakhalo AcSung (3428). Ibnu Majah 
: 979) alan da berkata, “sanad ini shahih sesuai Syarat Asy 
Syaikhain dan keduanya tidak meriwayatkannya.” Dihasankan juga oleh AlAlbani dakm As. 


Silsilah Ash Skahibah (3139). 
854 Sunnon Nobi sen 1:5) 


dari shalat, mengabaikan amal shalih dan ketaaran lainnya. Bahkan pasar 
seringkali menjadi scbab hubungan buruk antare sesama muslim karena 
persaingan memperebutkan keuntungan yang banyak dan condongnya jiwa 
kepada harta: Allah berfirman, "Dan kalian mencintai harta dengan cinta 
yang sangat besar.” (Al-Fajr: 20) 

Kecintaan manusia yang besar terhadap harta menjadikan mereka 
berbuat curang kepada saudaranya, menipunya, dan keburukan lainnya 
yang biasa ditemukan dalam transaksi jual beli. Karena semua ini, Allah 
memberitahukan bahwa pasar adalah seburuk-buruknya tempat yang ada 
diatas muka bumi, diriwayatkan dari Abu Hurairah gs bahwa Rasulullah 


#£ bersabda, 


ABI SI JUS AT kans di di SU ea 
“Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya dan 
lempat yang paling dibenci Allah adalah pasarpasarnya.”5" 


Karena itu, barangsiapa yang mengingat doa agung ini ketika hendak 
masuk ke pasar maka Allah akan menganjarnya pahala sanyat besar, Karena 
itu, hendaklah kita senantiasa mengamalkan sunnah ini dan terus berusaha 
untuk tidak banyak menghabiskan waktu di pasar. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk.” (An-Nur: 54) 


ket 0) 


Berdoa Selepas Shalat Ashar 
di Hari Jumat 


28 Dzul 
Sebaik-baik hari yang ada di dunia ini adalah hari Jumat. Allah 


menunjukkan kepada umat Islam akan keagungan hari besar ini, sementara 
umatumat lainnya tersesat memahami kebesarannya. 


2 Muslim, Kitab AlMosajid sea Mawadhi' AchShalat, Bab: Fadhl Aljuls Fi Musballahu Bala 
Ash Shulvhi Wa Fadhi Al Masajid (671). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Diriwayakan dari Abu Hurairah ass bahwa Rasulullah # bersabda, 
“Kita adalah umat terakbir namun menjadi umat pertama di Hari Kiamat 
dan kita adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Ahlu 
kitab diberi kitab sebelum kita dan diturunkan kepada kita setelah mereka 
maka mereka pun berselisih dan Allah memberikan kita petunjuk menuju 
kebenaran dalam perselisihan mereka, ini adalah bari mereka (bari Jumat) 
yang mereka berselisih di dalamnya dan Allah memberi petunjuk kepada 
kita kepada hari Jumat hingga dijadikan kari ini untuk kita, besok untuk. 
Yahudi, dan hari setelah besok untuk Nasrani.”5? 


Seluruh waktu dalam hari Jumat sejatinya adelah baik, namun Allah 


telah mengutamakan sebagjan waknunya dari waktuwaktu yang lainnya, s: 
satu dari waktu tersebut adalah antara Ashar dan Maghrib. Diriwayatkan 
oleh Abu Hurairah as bahwa Rasulullah # bersabda, “Sebaik-baik bari 
di mana matahari terbenam adalah bari Jumat: di dalamnya Adam 
Alaihissalam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dan dikeluarkan 
dari surga. Pada bari tersebut terdapat waktu yang lidaklah seorang bamba 
muslim shalat dan berdoa melainkan Allah akan menyabulkannya“ 
Abu Hurairah berkata, “Aku bertemu dengan Abdullah bin Salam“ 
dan aku menyebutkan hadits ini kepadanya, maka ia pun berkata, “Aku 
tahu waktu tersebut,” maka aku pun berkara, “Beritahulah kepadaku hari 
tersebut dan jangan engkau pelit kepadaku,” Lalu ia pun berkata, “Waktu 
itu antara Ashar dan Maghrib,” Lalu aku berkata, “Bagaimana bisa waktu 
itu setelah Ashar sedangkan Rasulullah telah berkata, “Tidaklah seorang 
muslim bertepatan dengannya sedang ia dalam shalat,” sedang waktu 
tersebut tidak diperbolehkan shalat?” maka Abdullah bin Salam berkata, 
“Bukankah Rasulullah telah berkata, “Barangsiapa duduk menunggu shalar 
maka ia seperti sedang shalat,” aku pun berkata, “Berul,” maka ia berkata, 
“Itulah yang dimaksud.” 


Para ulama berselisih pandangan dalam menentukan waktu mustajab 
pada hari Jumat, dan waktu yang disebutkan ini menjadi salah satu pendapa: 


259 Alukhari Kitab Alfursw'ab, Babs Fardh Ahem 

Hidayatu Hadabibi ALUmmat Li Vaum Aljumuah 6 

g Alah Aljumuah, Rab Mn Ja'a Fi As-Sa'oti Allati Trja Fi Yaum Akfumuah (491) 

Berkata Ibmu Abdil Bar “perkataan Abdullah bin Salam dalam masalah ini lebih kuat in syaa 
Allah," dishahihkan juga oleh Al Albani dalam Shahih dan Dhaif Sunan ArTirmidzi (491). 


(836). Muslim, Kitab Akfaris'ah, Bab, 


854 Sunnon Nobi 


yang kuat, karena itu kita tidak boleh meremehkan dan melalaikannya. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 


Puasa di Bulan Muharram 


29 Dzul Hijjah 


Allah 86 telah memuliakan sebagian bulan dari bulan-bulan lainnya dan 
Dia telah mengagungkan perkara bulan Haram dan Dia menyeburkannya 


secara umum dalam firman-Nya, 


(sis Gl 


Ge aa alis 
@eL Koin AN oa 


“Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah terdapat dua belas bulan 


di dalam kitab Allah pada bari Allah menciptakan langit dan burnis 
di antaranya ada empat bulan Haram...” (AtTaubah: 36) 


Bapa 


Hadits Rasulullah menjelaskan apa saja bulan Haram (suci) tersebut. 
Diriwayatkan dari Abu Bakar 2: dari Rasulullah 8 bersahda, Farnan ini 
telah berputar seperti bentuknya pada hari Allah menciptakan langit dan 
bumi. Setahun terdapat dua belas bulan dan di antaranya terdapat empat 
bulan yang Haram. Tiga bulan berurutan, yainy Dzul ga'dah, Dzul hijjah, 
dan Muharram. Satunya menyendiri, yaitu: Rajah yang berada di antara 
Jumada dan Sya'ban! 

Terdapat beberapa riwayat yang memerintahkan sescorang 
memperbanyak puasa di bulan-bulan Haram tersebut, namun riwayatriwayat 
tersebur lemah. Terdapat satu riwayat yang shahih yang mengandung anjuran 
untuk berpuasa di bulan Muharam, diriwayatkan dari Abu Hurairah 1x6 
bahwa Rasulullah #£ bersabda, 


M4 AlBukhari, Kitab Badru ALKalg, Baby Ma Ja'a Fi Sa'i Arslhin (3025). Muslim, Kitab Al 
Oasamah wa AlMuharibin wa Al Oishash wa Adat, Bab: Taglidz Tabrim Ad-Dima' Wa 
Al Aradh Wa AL Amal 1679). 


(sa Sunnah Nabi Sehari-hari 


Sp LAN Jis HE At JA Gang Aas pkai Jas 
JA Lo, 


“Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadhan adalah puasa bulan 
Muharram dan sebaik-baik shalat setelah shalat wajib adalah shalai 


malam 2 


Marilah kita memperbanyak puasa di bulan Muharram. Perlu diketahui 
bahwa berpuasa sehari akan menjauhkan seseorang dari api nerekas 
diriwayatkan dari Abu Sa'id AlKhudri sse bahwa ia mendengar Rasulullah 
bersabda, “Barangsiapa yang berpuasa di jalan Allah maka Allah akan 
menjaubkan wajahnya dari api neraka delapan puluh tahun”? 


Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 
BO 


Berdoa Sebelum Tidur 


1 Muharram 


“Terdapat banyak kesamaan antara tidur dan kematian. Allah telah 
menyebutkan dalam Al-Gur'an bahwa orang tidur sedang menjalani 
kematian sementara. Allah berfirman, “Allah memegang jiwa (orang) 
ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di 
waktu tidurnya: Maka Dia tahan jiwa lorang) yang telah dia tetapkan 
kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang 
ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 
kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir”(Xz-Zumar: 42) Rasulullah 
berusaha mengirim makna ayat ini kepada seluruh kaum muslimin karena 
seseorang yang merasa ajalnya telah dekat maka'ia akan bersegara bertaubat 


dan membaiki amalannya. 


Muslim, Kitab Ashar, Bab: Fadhl Shaure Muharram (163). Abu Dawud (2429). At 
Tiresidr (40), An Nasat (2005). Tonu Majah (1742), Ahmad (8515). 

AlBukkor, Kitab Alfihut wa AsSiyar, Bab Eadhl AshShuwm Fi Subililah (2685). Mudi, 
Kitab AshShiyam, Bab: Fall AshShiyam Fi Sabililah Li Man Yaibigubu Bi Lia Diharar Wa 


Laa Tafuwiti Hag ( 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Karena itu, salah saru sunnah Rasulullah #£ adalah berdoa sebelum 
tidur dengan doa yang membuat orang yang mengucapkannya teringat 
dengan kematian. Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azih #6 bahwa Rasulullah 


#5 bersabda, 


Ea men 5 


MAN dns 15533 dapat ca 
S3 kees IJTn 


“Jika engkau mendatangi tempat tidurmu maka berwudhulah seperti 
engkau berwudhu untuk shalat lalu berbaringlah di atas bagian 
lambung kanan lalu ucapkanlah, 


Ikan “5 


H5 bsa Gen muali Ket adl 
“Allahumma aslamtu wajhi ilaika ura fawwadhtu amri Iaika wa 
alja'tu dzahri ilaika ragbbatan wa rahbatan ilaika laa malja'a wa 
manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bikitabika alladzi 
anzalta wa binabiyyika alladzi arsalta 
“Ya Allah, aku menyerahkan wajahku (diriku) kepadaMu, aku 
menyerahkan segala urusanku kepada-Mu, dan aku serahkan 
pundakku kepada-Mu dengan rasa harap dan takut kepada-Mu. 
Tiada tempat berlindung dar-Mu melainkan kepada-Mu. Ya Allah, 
aku beriman kepada kitab yang Engkau turunkan dan kepada nabi 
yang Engkau utus, maka jika engkau mati pada malam tersebut 
maka engkau akan mati di atas fitrah, dan jadikanlah kalimat- 
kalimat tersebut akhir ucapanmu (pada malam tersebut.” 

AlBarra berkata, “Maka aku pun mengulangi dos itu di hadapan 
beliau, ketika aku sampai pada kalimat “Allahumma amantu bikitabika 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TAN 


alladzi anzala” dan aku mengucapkan, “Wa rasulika”, maka beliau 
langsung berkata, “Wa mabiyyika alladzi arsalta” YA Dalam riwayat Al- 
Barra lainnya bahwa Rasulullah bersabda, "Jika engkau mati pada malam 
tersebut maka engkau mati di atas fithrah, namun jika engkau masuk ke 
dalam waktu pagi maka engkau akan mendapatkan pahala. 

Di sini terlihat perhatian dan keseriusan Rasulullah mengajarkan 
para sahabat mengulang doa yang beliau ajarkan dimana haruslah sesuai 
dengan teks yang diajarkan dan tidak boleh ada perubahan sedikitpun, 
Karena itu, beliau tidak menerima kata “Rasulika” untuk menggantikan 
kata “Nabiyyika” walaupun kedua kata tersebur sejatinya mengandung 
makna yang tidak berbeda. 

Maka, marilah kita hafalkan doa ini dengan baik dan kita jadikan 
ia akhir ucapan kita di malam hari agar kita dapat meraih pahala yang 
dijanjikan atau kita bertemu dengan Allah di atas fitrah. Dan, jangan 
melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 

BO 


Sunnah Mengulang Kalimat 
yang Paling Dicintai Allah 


2 Muharram 


Apakah kirakira yang akan dilakukan oleh seorang muslim yang 
mengetahui bahwa Allah 8 mencintai kalimat tertentu dari yang lainnya? 
Sungguh muslim yang sejati pastilah akan sering mengulangsulang kalimat 
tersebut. 


Rasulullah telah memberitahu kepada kita tentang kalimat tersebut, 
diriwayatkan dari Samurah bin Jundub ag: bahwa Rasulullah #£ bersabda, 


24 Allbukhari, Kitab AlWadhu, Babi Fadil Man Bata “Ala AlWudhu (244) Muslim, Kitab Ad 
Datkri wa AdDu'a wa AtTaubah wa Al Istighfar, Bab Mi Yagude Tinda Ao Naum Wa Akhita 
AL Madhja' 2710), 

MBukhori, Kitab AtTowbid, Baby Datuhe Allah, “...ilih menurimkaranya dengan ru Nya dm 
malaikat malakat pen menjadi saksi.” (AnNisaa': 166) (7050), ArTirmidri 13394). An-Nasati 


(10609). Ahmad (185841, 
854 Sunnon Nobi Tn 3 


“Kalimat yang paling dicintai Allah ada empat. yaitu: subhanallah, 
alhamdulillah, laa ilaha illallah, dan Allahu akbar, tidak mengapa engkau 
memulai dengan yang manapun?” 

Karena kalimat ini sangat dicintai Allah maka Dia menyiapkan 
pahala yang sangat besar bagi orang yang senantiasa mengucapkannya, 
Dia menjadikan pahalanya seperti pohon kurma yang ditanam dalam 
surga bagi yang mengucapkannya, Rasulullah memberitahukan hal ini 
melalui percakapannya dengan Ibrahim 565 dalam perjalanan Isra dan 
Mi'raj, Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud st bahwa Rasulullah #5 
bersabda, “Aku bertentu dengan Ibrahim paa malam aku diperjalankan 
(malam Isra) maka dia berkata, “Wahai Muhammad, sampaikan salamku 
kepada umatmu dan kabarkan kepada mereka bahwa surga memiliki 
tanah yang sangat indah dan airnya sangat jernih dan tanahnya kosong 
dan tanamannya adalah subhanallah, alkamdulillah, laa Ilaha illa Allah, 
dan Allahu akbar” 

Tanah surga dapat kita tanami dengan amal shalih dan dengan nasihat 
Ibrahim :&#l kepada umet Islam berupa drikir, tasbih, tahmid, tahlil, dan 
takbir. Karena itu, marilah kita seringsering mengucapkan sebsikbaik 
kalimat ini di sisi Allah. Semoga Allah memperbanyak tanaman kita di 
surga. Dan, jangan melupakan syiar kita, ika kalian mentaatinya, maka 


kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 
BI 


2 Hadits ini disebutkan oleh AlBbukhari sebagai talig atas ba (iza Gala Wallahi La Atakallabu 
ALYguma Fa Shalla Au Oera'... . Muslim, Kitab ALAdab, Babi Karahar At-Tasmafyasi Bf AL 
Anna AlOabihah (2137). 

W ArTirmidri, Kitab Ad Da'anat, Bab: Ma Ja'a Fi Fadpi AiTasbih Wa Ak Takbir Wa ATablil 
Wa AtTahrnisl 4621 dam ta berkata, “hadits ini hasan." ArhThabrani daun ALMu'jam AL 
Kabir (10/173). Dishahitkan okeh AI-Albeni dalam Shahih Sunan AtTirmidzi (3/428429) dan 
“As Sisilah Ash Shahibah (105). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


ANN 


Doa Permulaan Oiyamullail 


3 Dzul Hijjah 


Rasulullah memiliki cara sendiri menyambut malam hari karena bagi 
beliau malam bukan hanya waktu untuk beristirahat atau tidur, tepi lebih 
dari itu waktu berinteraksi dengan Allah. Allah menggambarkan kehidupan 
RasulNya serta para sahabat-sahabatnya dengan firman-Nya, “Mereka 
sedikit tidur di malam hari (Adz-Dzariyat: 17) 

Beliau tidak langsung memulai malam dengan menunaikan shalat, 
tetapi memulainya dengan beberapa dzikir dan doa yang seakan-akan beliau 
sedang mempersiapkan dirinya bertemu dan berinteraksi dengan Rabb alam 
semesta. Diriwayatkan dari Ashim bin Humaid ass berkata, "Aku bertanya 
kepada Aisyah tes, “Dengan apakah Rasulullah memulai giyamullailnya?” 
Ia menjawab, “Engkau telah bertanya kepadaku satu pertanyaan yang tidak 
pernah ditanyakan sebelumnya oleh siapa pun.” Ashim melanjutkan, “Jika 
bangun malam, beliau bertakbir sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali, 
bertasbih sepuluh kali, bertahlil sepuluh kali Van beristighfar sepuluh kali," 
setelah itu beliau mengucapkan, “Ya Allah, ampunilah aku, tunjukilah 
aku jalan lurus, limpahkanlah rezeki kepadaku, dan berikanlah aku 
kesalamatan,” dan beliau memohon perlindungan dari magam yang sempi: 
pada Hari Kiamat.” 

Inilah sunah Rasulullah ££, belisu memulai dengan mengucapkan 
drikirs takbir sepuluh kali, tahmid sepuluh kali, tasbih sepuluh kali, tahlil 
sepuluh kali, dan istighfar sepuluh kali. Kemudian beliau melanjutkan 
dengan mengucapkan dua doa, Pertama doa memohon mendapatkan 
ampunan, rezeki, hidayah, dan keselamatan ketika ia masih hidup di dunia. 
Kedua meminta kelapangan magam di Hari Kiamat kelak. 

Marilah kita menghafal dan menjaga doa ini dan senantiasa 
mengulanginya. Dan, jangan melupakan syiar kita, “jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


ke 3) 


28 Abu Dawud, Kitab AshShalat. Bab: Ma Yustaftahu Bihi Ash-Shalata Min Ad Du'a (966). Ari 
Nasx' (1317). Ibnu Majah (1356), Dishahihkan oleh Al Albani dalam Shahih Abu Dawud (3/352). 


854 Sunnon Nobi Sehari TN: 


Menahan Amarah 


4 Muharram 


Setan senantiasa menggoda manusia menyulut amarahnya ketika terjadi 
percekcokan dan perselisihan. Dari sinilah setan dengan mudah menguasai 
manusia hingga menjerumuskannya ke dalam keburukan-keburukan yang 
tidak pernah manusia bayangkan sebelumnyag Iblis mengetahui hal ini dari 
Adam 481 dan anak anaknya sedari awal penciptaan manusia. Diriwayatkan 
dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah 3 bersabda, “Ketika Allah sedang 
membentuk Adam di surga, maka Dia meninggalkannya hingga waktu 
Dia yang mengetahuinya, maka datanglah Iblis memerkatikannya dan 
melihatnya, ketika ia melihatnya maka dia mengetahui bahwa dia adalah 


»29 


makhluk yang tidak dapat mengontrol 
Kalimat “Tidak dapat mengontrol” dapat diartikan dengan beberapa 


makna sepertij tidak dapat mengontrol dirinya ketika marah. Dari sinilah 
Rasulullah menganjurkan suatu amalan untuk mencegah tipu daya setan, 
yaitu menahan amarah dan tidak membiarkan tersuluh. Diriwayatakan dari 
Abu Hursirah ass bahwa Rasulullah #& bersabda, “Bukanlah orang kuat 
yang kuat dalam berduel, namun orang yang kuat adalah orang yang 
dapat mengontrol dirinya ketika marah”? 


Allah 8 menjanjikan pah: 
menahan amarahnya. Dia berfirman, “Dan bersegeralah kamu kepada 
ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit 
dan busi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) 
orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 


a yang sangat besar bagi orang yang dapat 


memaafkan (kesalahan) orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
kebajikan. (Ali Imran: 133-134) 


Diriwayatkan dari Mu'adz bin Anas Alfuhani age hahwa Rasulullah 
# bersabda, “Barangsiapa yang menahan amarahnya sedang dia dapat 


28 Muskm, Kitab AlBirri Wa AshShilah Wa AkAdab, Babu Khalaw Allnsan Khakgur Laa 
Yetamalaka (2611) Ahmad (1 

28 Al-Bukhari, Kitib ALAdab, Baby AL Hadzorte Min AlGhalah (5763). Mundim, Kituh AlBirri Wa 
“AshShilah Wa ALAdab, Bab Fadhl Man Yavalik Nafsahu "Inda AlGhadab Wa Bi Aryi Syalin 
Yadzhabu Al Ghadahu (2609), 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


melepaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapat seluruh 
manusia pada Hari Kiamat hingga dibiarkan untuknya memilih bidadari 
yang dia kehendaki. 

Alangkah indahnya sunnah ini. Sunnah yang mendatangkan manfaat 
di dunia dengan mendidik menjadi pribadi yang tenang, mendatangkan 
manfaar di akhirat dengan menjadi sebab baiknya tempat yang akan ia 


tinggali, Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


BO 


Memakai Pakaian Putih 


5 Muharram 

Rasulullah memakai pakaian yang warnanya berbeda-beda mamun 
beliau belum pernah memerintahkan umarnya memakai warna tertentu 
sdain putih. Beliau menyeru umatnya memakai pakaian berwarna putih di 
saat hidup dan mari. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas #89 bahwa Rasulullah 
38 bersabda, “Pakailah pakaian warna putih kalian karena itu adalah 
sebaik-baik pakaian kalian dan kafankanlah dengannya mayyit kalian.” 
Beliau telah menyebutkan alasan dari anjurannya tersebut: diriwayatkan 


dari Samurah #5 bahwa Rasulullah 4 bersabda, "Pakailah pakaian warna 
putih kalian karena ia adalah pakaian yang paling bersih dan baik, dan 
kafankanlab mayyit kalian dengannya. "2 

Rasulullah menyebutkan bahwa pakaian putih adalah pakaian paling 
suci karena warna putih Uapat memperlihatkan kotoran Jan najis yang 
menempel hingga dapat dibersihkan dengan mudah. Pakaian berwarna 


Abu Dawud, Kirab ALAdah, Rab: Mon Kaskama Ghaidean (4777). AtTirmidi (2493) dan ia 
berkaca, “Hadits ini hasan,” Ibnu Majah (4186). Ahmad (15675). Berkata Syu'aib Al Arnasth, 
“sanadnya hasan.” Dihasankan oleh AEAlbari dalarn Shahih Alami" (2/1112) 

7! Ahu Dawod, Kitab AL ihas, Bab Fi Al-Bayadh (4061). Ac'Tirmidri (094) dan ia berkata, “hadits 
ini kasan shahih.” Ibnu Majah (1472). Ahmad (2219). Berkara Syu'aib ATArnauth, "shahit.” Ibnu 
Hibban (5423). Dishahihkan oleh ALAlbani dalam At-Ta Yigat AL!tassan (8/63). 

AnNasa'i, Kitab AeZinah, Babs AkArre Bi Lubsi AtsTsiyab AkAbyadh (9645). AtTirnida 

(2810) dan ia berkata, "hi hasan shahih,” Tbnu Majah (3528). Ahmad (20197). Berkata 

Sew'aib AlArnauh, “Hadits ini shahih akan rijaluya csigah.” AlHakim (7379) clan in berkata, 

“Hadits shahih sesuzi syarat Asy-Syaikhain dan keduanya tidak meriwayatkannya," Dishahihkan 

olek AlAlbani dalam Shahih Alami" (1/267). 


854 Sunnon Nobi Seharis 


putih adalah pakaian terbaik karena ia mencerminkan ketenangan: terlebih 
lagi semua orang menyukai warna tersebut. Dengan menjalankan sunah ini, 
Rasulullah menginginkan seorang muslim menjadi pribadi menyenangkan, 
tidak ditakuti oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. 


Seorang muslim juga dianjurkan memakai pakaian warna putih ketika 
menghadiri moment besar seperti shalat Jum'at dan Id karena warna itu 
dapat menambah kesenangan dan kebahagiaan orang yang melihatnya 
tidak terlupakan hal terpenting adalah memakai pakaian warna putih 
dengan niat mengamalkan sunrahnya akan diganjar dengan pahala. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapaikan petunjuk." (An-Nur: 54) 


BO 


Membaca Dua Ayat Terakhir Dari 
Al-Bagarah Setiap Malam 


6 Dad Hijjah 

Setiap huruf dalam Alxgur'an berasal dari Allah dan seluruhnya 
adalah mukjizat. Allah telah mengangkat kedudukan beberapa firman- 
Nya dari yang lainnya dan menjadikan amalan membacanya sebagai 
karunia besar, Salah satu dari ayat tersebut adalah dua ayat terakhir dari 
surat Al-Bagarah: yaitu firman Allah 5, “Rasul telah beriman kepada 
AI Gur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula 
orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat- 
malaikatNya, kitabkitabNya dan rasutrasulNya. (mereka mengatakan), 
“Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang 
lain) dari rasukrasulNya,” dan mereka mengatakan, “Kami dengar dan 
kamu taat.” (Mereka berdoa), “Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan 
kepada Engkaulah tempat kembali." Allah tidak membebani seseorang 
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. la mendapat pahala (dari 
kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) 
yang dikerjakannya. (Mereka berdoa), “Ya Tuban kami, janganlah 


Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


3 


ANN. 


janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana 
Engkau bebankan kepada orang orang sebelum kari. Ya Tuhan kami. 
janyanlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami 
memikulnya. Beri maaflah kamis ampunilah kamis dan rabmatilah kami 
Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang 
kafir” (Al-Bagarah: 285-286) 

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud AlBadri as bahwa Rasulullah #8 
bersabda, 


“Dua ayat terakhir dari surat ALBagarah: barangsiapa yang membaca. 

nya pada malam hari maka keduanya akan mencukupkannya.” 

Hadits ini termasuk jawami” a-kalim (ungkapan yang singkat 
namun mengandung makna luas) karena kalimat “keduanya akan 
mencukupkannya” memiliki banyak arti. Sebagian ulama mengartikan 
kalimat tersebut adalah cukup dari giyamullail, sebagian lainnya berpendapat 
bahwa kalimat tersebut bermakna cukup dari membaca AlOur'an secara 
keseluruhan pada malam tersebut. Ulama lainnya berpendapat bahwa 
kalimat tersebut bermakria menjaganya dari seluruh keburukan, ulama 
lainnya berpesidapat bahwa kalimattersebut bermakia menjaga sesorang 
dari keburukan setan, ularna lainnya berpendapat bahwa kedua ayat tersebur 
bermakna cukup untuk menunjukkan agidah yang selamat, ulama yang 
lainnya berpendapat bahwa kedua ayat ters 


dut 'cokup untak: melawan 
keburukan yang dilakukan pada hari tersebut: namun pendapat saya bahwa 
dhstayak tersebut mencakup seluruh wakaa yang disebudean' akh pari 
ulama di atas dan bahkan lebih dari itu. 

“Terdapat bebernpa cerita yang menakjubkan tentang ayat ini, salah 
satunya adalah yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir #5 bahwa 
Rasulullah #8 bersabda, “Sesewnggubnya Allah menulis kitab dua ribu tahun 
sebelum penciptaan langit dan bumi, kemudian Dia menurunkan dari 
kitab tersebut dua ayat terakhir dari surat A-Bagarah dan tidaklah kedua 
78 AlDukhari, Kitab A/Mughozi, Bab: Syuhud ALMulsikati Badran (5788). Mudi, Kirab Shalat 


AlMnsafirin Wa Oashriha, Bab: Fadht AlFatihah Wa Kharostim Surat AlBagarah Wa Ab 
Hatssu Ala Oira'ati Al Ayatain Min Akhir Al Bagarah (807). 


854 Sunnon Nobi Set 


ayat tersebut dibaca dalam sebuah rumah selama tiga malam melainkan 
tidak akan didekati oleh setan””3 

tkan dari Hudzaifah 42x bahwa Rasulullah & bersahda, “Kita 
dimuliakan (dari wmatumat lainnya) dengan tiga bal, Yaiu, dijadikan bagi 
kita bumi ini sebagai masjid dan dijadikan debunya bagi kita sebagai alat 
bersuci, dijadikan sbafshaf kita seperti shafshaf para malaikat, dan aku 
diberikan ayatayat terakhir dari surat Al-Bagarah dari perbendaharaan 
di bawah Arsy yang tidak pernah diberikan kepada seseorang sebelumku 
dan sesudahku. 2 


Apakah setelah mengetahui keutamaan ini seorang muslim masih tidak 
ingin membaca dua ayat tersebut. Membacanya tidak akan mengambil 
waktu lebih dari dua menit. Dan, jangan melupakan syiar kita, iko kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Menjilat Piring 


7 Muharram 


Islam agama yang menyeru untuk mensyukuri dan menghargai nikmat 
sekecil apa pun itu. Karena itu, salah satu sunnah Rasulullah #8 adalah tidak 
meninggalkan sisa makanan di piring, karena jika hal itu dibiarkan maka 
akhirnya akan dibuang di tempat sampah atau semacamnyay di sisi lain 


masih banyak orang yang untuk makan saja mereka sulit mendapatkannya. 


Rasulullah memerintahkan umatnya untuk membersihkan dan 
menjilati sisa makanan yang ada di piring: Diriwayatkan dari Anas bin 
Malik “tg bahwa Rasulullah $ bersabda, Tika satu suap makanan kalian 
terjatuh maka hendaklah dia mengambilnya dan membersihkannya lalu 


78 AsTimidzi, Kitab Kadhail Al-Our'an, Babi Ma Ja'a Ff Akhir Surat Abilagarab (2882) dan in 
berkata, “dan ia herkata, “hadis ini hasan." AnNasa'i (10809). Ahmad (18498). Dihasankan 
okeh Syv'aib Al-Amauth. Ad-Darimi (3387). Dishahihkan oleh Husain Salim Asad. Al-Hakim 
(2031) dan Ia juga menshahihkannya dan discpakat oleh AdaDahabi. Dihasankan oleh Ibnu. 
Hajar dalam Nataif AkAfkar (3/275). Dishahihkan oleh AkAibani dalam Shahih AHfanti" 
(17370, 

P AnNasdi, Kitib Ruloail ALgur'am, Bab: AkAyatani Min Akhir Surut AlBagarah (8022) 
Ahmad (23299). Berkata Syu'atb Al-Arnauth, “sanadnya shahih sesuai syarat Muslim,” Ibnu 
Hibban (1697) Dishahihkan olch Al Albani dalam As Sikilah Ash Shabihah (188 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


memakannya: Janganlah ia membiarkannya dimakan setan,” dan beliau 
juga memerintahkan kita untuk menjilati piring dan bersabda, “Kalian tidak 
tahu di mana letak keherkaban makanan kalian. 

Rasulullah # menyebutkan dua faidah dari sunnah ini, yaiuy tidak 
memberikan makanan kepada setan dan mendapatkan keberkahan yang 
sempurna, Hadits ini menganjurkan seseorang untuk tidak makan dengan 
porsi yang berlebihan agar ia dapat menghabiskannya tanpa kesusahan, dan 
ini adalah cara yang baik. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


ke-0) 


Berpuasa di Hari ke Sembilan dari Bulan Muharram 


8 Muharam 


Salah satu sunnah Rasulullah & adalah berpuasa di hari ke sepuluh 
di bulan Muharram, hari tersebut adalah hari yang agung bagi orang-orang 
yahudi dan nasrani, Rasulullah senantiasa menjaga puasa ini selama beliau 
berada di kota Madinah, namun di tahun akhir kehidupan beliau sebagian 
sahabat memperlihatkan keengganan mereka menyamai orangorang yahudi 
dan nasrani ketika mereka berpuasa di hari ke sepuluh: Diriwayatkan dari 
Ibnu Abbas #8 berkata, “Kotika Rasulullah berpuasa di hari ke sepuluh 
Muharram dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut, maka 


para sahabatnya berkata, “Ya Rasul, sesungguhnya hari tersebut adalah hari 
yang diagungkan oleh yahudi dan nasrani,” maka beliau berkata, “Pada 
tabun depan insya Allah kita akan berpuasa juga di kari ke sembilan,” 
Ibnu Abbas #8 berkata, “Belum sampai pada tahun depannya, Rasulullah 


telah wafat”?3 


Maka jadilah puasa di hari ke sembilan di bulan Muharram sebagai 
sunnahnya walaupun beliau belum pernch melakukannya tapi sudah 


2? Muslim, Kitab AlAsyribab, Babs lstihbab La'g AlAskabi Wa AlOus'ah Wa Aklu AlLugmah 
AsSagitah Be'du Mashi Ma Yusbihuha Min AlAdzan Wa Karahute Masi AlYud Oabla 
La'giha (2034). Abu Dawud (3845), Ar'Tirmidsi (1803). An Nasati 16766). Ahmad (14121), 

Z4 Muslim, Kitab Ash Sihiyamt. Babs Ayyu Yaumin Yusharmu Fi Asyuna' (1154). Abu Dawud (2445). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


bertekad melakukannya. Tujuan dari disunnahkannya berpuasa di hari 
kesembilan adalah untuk menyelisihi perbuatan yahudi dan nasrani 
dan mempedihatkan identitas Islam: di sisi lain berpuasa pada hari itu 
menjadi puasa yang dilakukan di jalan Allah dan sebab datangnya pahala 
yang sangat besar. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri 25 bahwa dia 
mendengar Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang berpuasa satu bari 
di jalan Allah maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka 
empat puluh tahun.”7 Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An Nur: 54) 


Ke-12) 


Berpuasa di Hari Ke Sepuluh dari Bulan Muharram 


9 Muharram 


Rasulullah # senang jika kaum muslimin senantiasa mengingat akhir 
dari perjalanan orang-orang yang 7halim karena hal ini akan mengingatkan 
akan kekuasaan Rabb alam semesta atas orang orang yang zhalim. Karena 
itu, Rasulullah menganjurkan berpuasa di hari ke sepuluh di bulan 
Muharram, hari dimana Allah membinasakan Firaun. Diriwayatkan oleh 
Ibnu Abbas &? berkata, “Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, beliau 
melihat orang-orang yahudi berpuasa pada hari ke sepuluh bulan Muharram, 
lalu beliau pun bertanya, “Puasa apakah ini?" Mereka menjawab, “Hari 


i 
adalah hari baik, hari dimana Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh 
mereka, maka Musa berpuasa pada hari ini,” Beliau berkata, “Kami lebih 
berhak mengikuti Musa dari pada kalian,” Maka beliau pun berpuasa 


pada hari itu serta memerintahkan juga sahabatnya berpuasa.” 


Pada awal-awal Islam, puasa ini hukumnya wajib lalu menjadi sunnah 

setelah kewajiban puasa Ramadhan: Diriwayakan dari Mu'awiyah bin Abu 

Sufyan (8 bahwa dia mendengar Rasulullah bersahda, “Tni adalah hari 

73 Al-Bukhari, Kitab Alfibad wa As-Siyar, Bab: Fadhl Ash-Shawm Di Sabilillah (2635). Muslim, 
Kitab Ash ipar Bab FadM AstShigam Fi Saliilah Li Man Yathiguhu Bi aa Dherarin Wa 
La Tufusti Haegin (1153). 


2 Al-Bukhari, Kitab Ash-Shasims, Bab Shiyam Asyura (1900). Muslim, Kitab AshsShiyam, Bab: 
Shatom Yatum Asyura (1130), 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Asyura'" dan Allah tidak mewajibkan kalian berpuasa di hari tersebut. 
Aku berbuasa pada bari ini (Asyura) maka barangsiapa yang ingin 
berpuasa maka berpuasalah dan harangsiapa yang ingin berbuka maka 
berbukalah”2' Rasulullah sangat menjaga puasa pada hari ini sebagaimana 
yang diriwayatkan dari Abdullan bin Abbas #8 berkata, “Akutidak pernah 
melihat Rasulullah selalu berpuasa pada hari tertentu yang dia dahulukan 


dari hari-hari lainnya melainkan hari Asyura dan bulan ini (Ramadhan). 


“Allah 8 menyiapkan pahala yang sangat besar bagi orang yang berpuasa 
pada hari tersebut, Diriwayatkan oleh Abu Gatadah ass bahwa Rasulullah 


&£ bersabda, “Puasa Asyura, aku berharap kepada Allah dikapuskannya 
dosa setahun lalu?" 


Dengan berpuasa di satu hari itu Allah akan menghapus doa selama 
setahun penuh, Karena itu, janganlah menyia-nyiakan puasa Asyura ini. 
Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk” (Aa Nur: 54) 


BO 


Membaca Ayat Kursi Sebelum Tidur 


10 Muharram 

Salah satu summah Rasulullah 
tidur, karena ayat ini dapat menjaga sescorang dari keburukan sctan. 
Hal itu dapat kita ketahui dari kisah indah yang bersumber dari Abu 
Hurairah bahwa ia berkata, “Rasulullah #8 pernah mewakilkan padaku 
menjaga zakat Ramadhan (zakat fitrah). Lalu, ada seseorang yang datang 


& adalah membaca ayat kursi sebelum 


dan menumpahkan makanan dan mengambilnya. Aku pun mengatakan, 
“Demi Allah, aku benar-benar akan mengadukanmu pada Rasulullah.” 
Lalu ia berkata, “Aku ini benarbenar butuh, aku memiliki keluarga dan 


2 Altukhari, Kitah AshShasm, Bab, $ 
Shasem Yaum Asyura (129), 

38 AkBukhari, Kitab Asb-Sbauri, Babs Shiyarn Asyuera (1902). Muslim, Kitab Asl:Shryatu, Babe 
Sibasen Yun Asyura (132), 

24 Musi, Kitah AdShiyum, Babi Ktihbah Tenlrsati Ayam Min Kuli Syahrin Wa 
Aralah Wa Asyura Wa Allisnain (1161), Abu Dawad (2425). ArTirmidsi (752 
(2796). Ibnu Majah (1738). Ahmad (22674), 


» Agura (1899). Muslim, Kitab AstsSyyari, Baby 


854 Sunnon Nobi Sehai 


aku pun sangat membutuhkan ini.” Abu Hurairah berkata, “Aku pun 
membiarkannya. Ketika pagi hari, Rasulullah berkata padaku, "Wahai 
Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu semalam?” Aku pun 
menjawab, “Wahai Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia butuh dan juga 
punya keluarga. Karena itu, aku pun merasa kasihan padanya sehingga aku 
melepaskannya.” Rasulullah bersabda, “Dia telah berdusta padamu dan 
dia akan kembali lagi.” Aku pun tahu bahwa ia akan kembali sebagaimana 
yang Rasulullah katakan. Aku pun mengawasinya, ternyata ia pun datang 
dan menumpahkan makanan, lalu ia mengambilnya. Aku pun mengatakan, 
“Aku benar-benar akan mengadukanmu pada Rasulullah .” Lalu ia berkata, 
“Biarkanlah aku, aku ini benar-benar butuh. Aku memiliki keluarga dan aku 
tidak akan kembali setelah itu” Abu Hurairah berkata, “Aku pun menaruh 
kasihan padanya, aku membiarkannya.” Di pagi hari, Rasulullah berkata 
padaku, “Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu?” 
Aku pun menjawab, “Wahai Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia butuh 
dan juga punya keluarga maka aku begitu kasihan padanya sehingga aku 
melepaskannya pergi.” Rasulullah bersabda, “Dia telah berdusta padamu 
dan dia akan kembali lagi.” Pada hari ketiga, aku terus mengawasinya, 
ia pun datang dan menumpahkan makanan lalu mengambilnya. Aku pun 
menyatakan, “Aku benar-benar akan mengadukanmu pada Rasulullah, 
ini sudah kali ketiga engkau katakan tidak akan kembali namun ternyata 
masih kembali. Dia pun berkata, “Biarkan aku, aku akan mengajarimu suatu 
kalimat yang akan bermanfaat untukmu,” Abu Hurairah bertanya, “Apa itu?” 


Ia pun menjawab, “Jika engkau hendak tidur di ranjangmu, bacalah ayat 
kursi “Allahu laa ilaha illa buwal hayyul goyyum..." (Al Bagarah: 255) 
hingga engkau menyelesaikan ayat tersebut: Allah senantiasa menjagamu 
dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari.” Abu Hurairah berkata, 
“Aku pun melepaskan dirinya dan ketika pagi hari Rasulullah bertanya 
padaku, “Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?” Abu Hurairah 
menjawab, “Wahai Rasulullah, dia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu 
kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya hingga aku 
pun melepaskannya.” Rasulullah bertanya, “Apa kalimat tersebut?” Abu 
Hurairah menjawab, “Ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di 
ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hinga selesai yaitu bacaan, “Allah 
laa ilaha illa huwal bayyul goyyum..” lalu ia mengatakan padaku bahwa 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu 
hingga pagi hari.” Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan 
kehaikan. Maka Rasulullah pun bersabda, “Adapun dia kala itu berkata 
benar, namun asalnya dia pendusta. Apakah engkau tahu siapa yang 
bercakap denganmu sampai tiga malam itu, wahai Abu Hurairah?” dia 
berkata, “Tidak.” Rasulullah berkata, “Dia adalah setan,” 

Hendaklah kita senantiasa membaca ayat kursi sebelum tidur agar Allah 
menjaga kira dari setan. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk." (An-Nur: 54) 


jer) 
Mempelajari Al-Gur'an dan Mengajarkannya 


11 Muharram 

Al-Gur'an adalah firman Allah 4g, kitab-Nya yang dijadikan sebagai 
mukjizat bagi Rasul-Nya, hujjahNya atas seluruh makhluk pada Hari 
Kiamar, dan tanda kebenaran dari kenabian Rasulullah, Allah $ berfirman, 
“Tidaklah mungkin Al-Our'an ini dibuat oleh selain Allah: akan tetapi 
(AlOur'an itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan 
menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan 
di dalamnya, (diturumkan) dari Tuhan semesta alam.” (Yunus: 37) 

Karena itu, orang yang mempclajari ALOur an adalah sebaik-baiknya 
manusia sebagaimana yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah #5 
Diriwayatkan dari Utsman bin Affan ate bahwa Rasulullah #£ bersabda, 


“Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Alur “an dan 
za 


mengajarkannya. 


24 Al Bukhari, Kitab-Al Wakalah (2157). 

28 AkBukhari, Kitah Fadhutl AlOuram, Babi Khatruksm Mam Ti'allama AkOurana Wa 
'Allemahu (4739). Abu Dawud (1452). At'Tirmkbi (2907) An-Nasati (8087). Ibnu Majah (212). 
Ahmad (412), 


854 Sunnon Nobi Seharis 


Tidak hanya ini, Rasulullah juga mengabarkan bahwa orang yang 
mempelajari Al Gur“an dan mengajarkannya termasuk yang dekat kepada 
Nllah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik 385 bahwa Rasulullah bersabda, 
“Sesunggubnya Allah memiliki orang-orang dekat dari kalangan manusia,” 
Lalu para sahabat bertanya, “Siapakah mereka?” Beliau berkata, “Mereka 
adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan AlOur'an (ahlu 
ALOur an): mereka adalah orang-orang yang dekat dan khusus di sisi 
Allah,” 

Alangkah indahnya jika kita menjadi sebaik-baiknya manusia dan 
menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah: semua ini dapat diwujudkan 
dengan mempelajari Al-Gur'an, mengajarkannya, menghadiri halagah 
tahfidz, dan semacamnya. Dan, jangan melupakan syiar kita, ika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 


Menyampaikan Ilmu Agama 


12 Muharram 

Tujuan diutusnya para nabi adalah menyampaikan risalah dari Allah 
sebagaimana yang Dia firmankan, “Maka tidak ada kewajiban atas 
para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang." 
(An-Nahi: 35) dan firman Nya, “Kewajiban Rasel tidak lain hanyalah 
menyampaikan, dan Ailah mengetahui apa yang kamu labirkan dan 
apa yang kamu sembunyikan.(Al-Maa'idah: 99) dan ayatayat semakna 
ulah banyak. 

Rasulullah $& adalah Nabi terakhir hingga tidak ada lagi nabi yang 
diutus untuk menyampaikan ilmu agama, maka Rasulullah mewakilkan 
tugas yang agung, ini kepada orangorang yang beriman untuk menunaikan 


dengan ini san 


tugas menyampaikan. Karena itu, sunnah yang satu ini sangatlah penting 
diperhatikan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru €8 bahwa Rasulullah 


38 Ibnu Majah, titah AlKitab fi Allman sn Fadhail AshSkahabah wa Al'Tbm, Babs Fadil 
Man Twalloma Alur an Wa Allimuhu (215). Ahmad (12301). Berkata Syursih AlArnarb, 
“anadnya hasan.” Ad-Darimi (3326). Alllakim (2046). Dishahihkan oleh AkAlbani dalam 
Shabi AH armsi' 1/32). 


4 Sunnah Nobi Sehari-hari 


ANN 


38 bersabda, “Sampaikanlah dariku walau satu ayat, sampaikanlah dari 
Bani Israil dan tidak ada dosa dalam hal ing barangsiapa yang berdusta 
atas namaku dengan sengaja maka hendaklah dia mengambil tempatnya 


di dalam neraka" 


Sunnah ini dapat diwujudkan dengan menyampaikan satu maklumat 
dari agama ini kepada siapa pung apakah dia muslim, kafir, anak kecil, 
dewasa. Namun hal ini mengharuskan seorang penyampainya berleku jujur 


dan tidak berdustas hal ini sangatdah jelas dari sabda beliau di atas yang 


menyeru kaum muslimin menyampaikan agama ini, karena kebanyakan 


manusia enggan mengamalkan sunnah dengan dalih yang beragam. 


Karena itu, Rasulullah hendak mempermudah sunnah ini hingga beliau 
mengatakan, “Sampaikanlah walau hanya satu ayat” dan menyebutkan 
bahwa dalam perkara menyampaikan haruslah dengan kejujuran dan 
menjauhi kebohongan yang disengaja. Adapun kesalahan nukil karena 
kurang kuatnya hafalan atau karena kurang faham: maka tidak masuk dalam 
ancaman yang tertera di dalam hadits ini. 

Sunnnah ini menuntut kita agar ilmu agama ini dapat sampai kepada 
seluruh manusia, maka hendaklah dimulai dari anak-anak, tetangga, keluarga 
besar serta teman-teman kita, setelah itu mengarahkan kepada orang yang kita 
kenal maupun tidak dikenal. Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Bershawalat untuk Rasulullah di Hari Jumat 


12 Muharram 

Rasulullah menyeru kita untuk mengamalkan berbagai sunnah pada hari 
Jumat: salah satu sunnah itu adalah memperbanyak shalawat untuk Rasulullah 
$&. Diriwayatkan dari Aus bin Aus 4 bahwa Rasulullah #£ bersabda, “Hari 
kalian yang paling uama adalah Jumat, pada hari itu Adam diciptakan, 
Adam diwafatkan, ditiupnya sangkakala, dan seluruh makhluk mati 


29 ABukhari, Kitab AtAnbiya, Bab Ma Diukira Am Bani Isreil (3274). ArTirmidri 2669). 
Ahmad (64861, 


3 


854 Sunnon Nobi S 


hari 


(karena tiupan sangkakala maka perbanyaklah shalawat untukku pada 
bari tersebut karena shalowat kalian ditamipakkan kepadaku.” Para sahabat 
bertanya, “Bagaimana cara ditampakkan shalawat kami kepadamu sedang 
engkau telah menjadi tulang belalang?” Beliau menjawab, “Sungguh Allah 
mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi.” 


Hari Jumat dimulai dari terbenamnya matahari pada hari Kamis hingga 
terbenamnya matahari pada hari Jumats ini menunjukkan bahwa malam 
Jumat masuk dalam kategori hari Jumat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik 
28 bahwa Rasulullah & bersabde, “Terbanyaklah bershalawat untukku 
pada bari Jumat dan malam Jumat: barangsiapa yang melakukannya 
maka aku akan menjadi saksinya atau pemberi syafual untuknya pada 
Hari Kiamat.” 


Bershalawat untuk Rasulullah bisa dilakukan dengan ungkapan yang 
bermakna shalawat, namun yang paling utama adalah dengan menggunakan 
ungkapan shalawat ibrahimiyyah yang biasa kita ucapkan pada saat 
tasyahhud dalam shalat. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An Nur: 54) 


GO 


Melihat ke Arah Bumi di Saat Shalat 


14 Muharram 


Salah satu tanda kekhusyuan dalam shalat adalah melihat ke arah bumi 

di saat menunaikan shalat dan tidak mengangkatnya ke arah langit atau 
menoleh ke kanan atau ke kiri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah as bahwa 
dahulu Rasulullah $$ shalat dengan mengangkat pandangannya ke arah 
langit, maka turunlah firman Allah 48, “Dan mereka yang khusyu' dalam 
shalatnya." (A-Mukminun: 2) maka beliau pun langsung menurunkan 
2 Abu Dawud, Ahuoab Alfomuah, Bab: Fadkl Yaum Aljumsah Wa Lalat Aljiamuah (AT) Ane 
Nasa" (1666). Ibnu Majah (1045). Ahmad (16207). Berkata Syu'aib Al-Arnaath, “sanadnya shahih.” 


Ad-Darinu (1572). Berkata Husain Salra Asad, “sanadnya shabuh." Ibnu Hibban (910). A-Hakim 
shahihkan oleh AI-Albani dalam 


(1629) dan ia berkata, “hadits ini shahih sesuai syarar Al Bukhari," 
Shahih Abu Derwnel(4/214) 

2 NlBaihagi dalam Sywrab Aiman (2771). Dihasankah oleh AsSuyuthi dalam Aljami' AshShagir 
(1405), 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


pandangannya.” Hingga ini menjadi cara beliau ketika menunaikan shalat 
dalam sctiap rakaatnya. 

Perlu diperhatikan bahwa menundukkan pandangan dalam shalat 
mencakup juga ketika bangun dari ruku' karena kebanyakan dari kaum 
muslimin pada saar tersebut ia mengangkat pandangannya ke arah langit, 
ini bertentangan dengan sunnah, Rasulullah mengancam orang-orang yang 
mengangkat pandangannya ke langit sebagaimana yang diriwayatkan olch 
Jabir bin Samurah #5 bahwa Rasulullah && bersabda, “Hendaklah orang. 
orang berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke arah langit dalam 
shalat atau pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka 
bahkan beliau mengancam lebih keras lagi dalam riwayat lainnya: 
Diriwayatkan dari Anas bin Malik #6 bahwa Rasulullah #£ hersabda, 
“Mengapa orang-orang mengangkat pandangan mereka ke langit di saat 
shalat,” hingga beliau berkata, “Hendaklah mereka berbenti dari perbuatan 
mereka tersebut atau pandangan mereka akan dicabut "1 


Rasulullah memerintahkan hal ini hingga di saat tasyahud, diriwayatkan 
dari Abdullah bin Umar 28 bahwa ia melihat scorang laki-laki mengerakkan 
kerikilkerikil dengan tangannya pada saat shalat, ketika laki-laki itu selesai, 
Ibnu Umar berkata kepadanya, "Jangan engkau mengerakkan kerikil-kerikil 
saat engkau sedang shalat karena itu dari setan, tapi lakukanlah seperti yang 
dilakukan oleh Rasulullah.” Laki-laki itu berkata, “Apakah yang diperbuat 
Rasulullah?” Ja menjawab, " 


cliau meletakkan tangan kanannya di aras 
paha kanannya sembari menunjuk dengan jari telunjuk ke arah kiblat dan 
melemparkan pandangannya ke arah jari,” Lalu ia berkara lagi, “Beginilah 
aku melihat Rasulullah shalat,” 


Marilah kita mengamalkan sunnah ini dan kita akhiri pembahasan ini 
dengan keterangan mengapa kebanyakan orang sering menoleh ke kanan 
dan ke kiri Diriwayatkan dari Aisyah ws bahwa dia pernah bertanya 


"5 Alllakim, Kitab AtTafsir, Bah: Tafsir Surat AlMukrainun (3483) dan ia berkara, “hadits ini 
shahih sesuai dengan syarat Asy-Syaikhain.” Dishahihkan oleh AKAlbani dalam Ash Sifat Salat 
AmNabi (17230) 

2» Mudim, Kitab AsShalet, Babu Aw-Nahyu Ani Raf' AkBashar Ha As-Sarma Fi Ash-Shsalas (428) 
Abu Dawud O12), Thnu Majah (1045). 

28 AlBukhari, Sifat AShulu, Pabs Rafi AlBasharIla As-Samu (7 
AnNabyu An Raf HA Bashar (429). 

21 AnNasa'i, Kitab At Thatbig 


Kunlian, As-Shaler, Babu 


ng) 


854 Sunnon Nobi Seharis 


kepada Rasulullah tentang menoleh dalam shalar, beliau menjawab, “Itse 
adalah cobetan yang dicopet oleh setan dalam shalat seseorang”? Dan, 
jangan melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapaikan petunjuk.” (Am-Nur: 54) 


BN 


Memperbanyak Haugalah?s 


15 Muharram 
Pada setiap waktu yang dilalui manusia, dia merasa sangat membutuhkan 


batuan dan pertolongan dari orang lain. Namun Allah mengajarkan kita 
hanya bertawakal dan bersandar hanya kepada-Nya. Allah 4 berfirman, 
“Dan kepada Allah kalian bertawakal jika kalian beriman.” (MLMas'idah: 
23) dan Rasulullah berusaha menanamkan makna tersebut dalam jiwajiwa 
hingga beliau berwasiar kepada kita untuk senantiasa mengulangulang 
ucapan “Laa haula wa laa guwwata illa bilah”. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4s bahwa Rasulullah & berkata 
kepadaku, “Perbanyaklah ucapan “Laa haula wa laa guwwata illa billahi” 


sn9g 


karena kalimat tersebut dari perbendaharaan surga. 

Diriwayatkan dari Oais bin Sa'ad bin Ubadah #& bahwa ayahnya 
menyuruhnya untuk berkhidmat kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun 
melewatinya ketika ia telah menunaikan shalat dan beliau menyentuhku 
dengan kakinya seraya berkata, “Maukah engkau aku tunjukkan pintu 
surga?” maka aku berkata, “Tentu? maka beliau berkata. “Laa haula wa 


laa guwwata illa billahi.”7 


28 Peni: augalah adalah ucapan "aa hawla wa laa gsewwata la ilahi”. 

28 AoiTimidzi, Kitab AdDataneat, Bab H Fadbl Las aula Wa Laa Ovwwata Ml Billahi (3601) 

dan ja berkata, "hadits ini hasan shahih.” AnNasa'i (10186). Ibnu Majah (3826). Ibnu Hibkan 

49). Berkaca Syv'aib ALArnaueh, "hadits ini shahih.” Ibnu Abi Syaibah dalam Muskannafiya 
€ Ikan oleh Ibnu Hajar A-Asgalani delam Altekaf (6/23). Dishshihkan oleh Al- 

“Silsilah AshShahihak (2166). 

MW  ArTirmidri, Kitab Ad Daroneat, Babi Fi Fadli Lag Hasikt Wa Laa Duwwata ila Bilahi 
alan ia berkatu, “huits ini shahih Am-Nusi (10187). Ahmad (15518), Berkata $ 
'Arnauth, “hadits ini hasan Tighairihi." A'Takim (7787) dan 'a berkata, “tadits shal 
syarat Asy Sraikhain,” Dishahihkan oleh Al Alkani dalam As ililah Ash Shahih 


(D5 “Sunnoh Nabi Sehari-hari 


ANN 


Imam An-Nawawi #5 berkata, “Kalimat tersebut mengungkapkan 
penyerahan diri dan urusan kepada Allah, pengakuan bahwa seorang hamba 
tidak dapat menguasai urusannya sendiri, tidak pula memiliki daya untuk 
menolak keburukan, dan tidak pula memiliki kekuatan untuk menarik 
kebaikan melainkan dengan kehendak Allah 86.”?" 


Klangkah indahnya jika memperdengarkan penyandaran sempurna 
kepada Allah dengan mengucapkan kalimat haugalah. Dan, jangan 
melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


ke-0) 


Berbekam 


16 Muharram 


Rasulullah 4 memberikan kesempatan kepada seluruh orang yang 
memiliki keahlian khusus untuk memperdalam ilmunya sebagaimana yang 
dapat dipahami dari sabda beliau yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik 
8, “Kalian lebih tahu perkara perkara dunia kalian.” 


Beliau berwasiat tentang hal yang berkaitan dengan beberapa 
disiplin ilmu hingga wasiat tersebut menjadi salah satu sunnahnya hingga 
mempraktikkannya akan mewujudkan banyak kebaikan dunia dan akhirat. 
Salah satunya adalah bekams Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah 4 
bahwa ia mendengar Rasulullah $ bersabda, “Sesungguhnya yang baik 


dari obat-obat kalian adalah meminum madu dan berbekam... “8 


Salah satu hal yang menakjubkan adalah malaikat berwasiat kepada 
Rasulullah untuk memperbanyak bekam di saat beliau menjalankan Isra 
dan Mi'rajz Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud 284 berkata, 


28 “Ibnu Hajar dalam Fath AKBari (11/50. 

28 Mudi, Kitab ALFadhsil, Bab: Wijub hmtisal Mas Daclahu Syar'an Duuna Maa Goalabu 
Min AdDranyn ln Sabili Ar-Ra'yi (2363). 

“8 AlBukhari Kitab Atb:Tih, Bab: Af Hajin Min Syagigali Wa Ash-Shud?' (5375). Muslim, Kitab 


As Salam, Bab: Likotli Dar'in Dawa'sen Wa Itihah At Tadi (2205). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


3 BI oi 
teen Sad 


“Rasulullah bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj bahwa 
beliau tidak melewati sekelompok malaikat melainkan mereka 


memerintahkannya untuk memerintahkan umatnya berbekam. 

Sisi menakjubkan dalam hal ini adalah para malaikat mewasiatkan 
suatu hal yang disangka olch sebagian orang hal terscbut hanya dilakukan 
pada waktu tertentu hingga ada dari mereka yang hidup sepuluh tahun 
tanpa pernah sekalipun berbekam, bahkan sebagian orang menyangka 
bahwa bekam adalah cara berobat yang ketinggalan yaman. 

Wasiat tersebut menegaskan bahwa ilmu kita yang terbatas dan 
keterkaitan kita dengan sunnah Rasulullah masih lemah hingga kita butuh 
pembaharuan penilaian sesuai dengan standar Rasulullah 45. 

Rasulullah sering berbekam dengan menyewa tukang bekam 
sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik &s berkata, 


Tea BerPati.aie So 1 An ant 
SEN AN DES OB BM IA HA 
“Rasulullah berbekam dan beliau tidak menzhalimi seseorang dalam 
upabnya 6 


Marilah kita senantiasa berbekam dengan penuh keyakinan bahwa cara 
tersebut mempunyai efek bagi tubuh. Dan, jangan melupakan syiar kita, 


“Jika kalian mentaalinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk." 
(An-Nur: 54) 


BI 


#1 AcTirmidri, Kitab Ath Tbih, Bab: Ma Jala Fi AlHijamah (2052) dan ia berkata, “hadits ini 
hasan." Ibnu Majah (3479). Dishuhihken oleh AKAllani alam Misbat AlMushabih (271283). 

"8 Al-Bukhari, Kitab A£Ijarah, Bab: Kharaj AlHijam (21601. Muslim, Kitab As-Salam, Bab: Li Kuli 
Da'ain Dawa'un (1577). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


TANP 


Memohon Perlindungan Dari Nafsu 
dan Setan di Pagi dan Sore Hari 


17 Muharram 


Ada dua hal yang seringkali menyeru manusia kepada keburukan, 
yaitu, nafsu dan setan. Allah 38 berfirman, “Dar Aku tidak membebaskan 
diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh 
kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku 
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyanyang.” 
(Yusuf:53) dan firman-Nya, Tai sekalian manusia, makanlah yang bala! 
lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah setan: karena sesungguhnya setan itu adalah musuh 
yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu Hanya menyuruh kamu 
berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terkadap Allah apa yang tidak 
kamu kerahui.'(A- Bagarah: 168-169) 


Karena itu, Rasulullah mengajarkan kira untuk senantiasa memohon 
perlindungan dari keduanya di pagi dan sore hari: Diriwayatkan dari 
Abu Bakar 28 berkata, “Ya Rasul, ajarkan kepadaku ucapan yang 
dapat aku ucapkan di pagi dan sore hari.” Belian berkata, “Wahai Abu 
Bakar, katakanlah “Ya Allah, Dzat yang menciptakan langit dan bumi, 
mengetahui yang ghaib dan nyata, Hada sesembahan melainkan Engkau, 
Rabb segala sesuatu dan pemiliknya: aku memobon perlindungan kepada 
dariMu dari keburukan nafsuku, keburukan setan dan kesyirikannya, 
dan aku memohon perlindungan kepadaMu agar tidak berbuat buruk 
alas diriku atau kepada orang lain"? Dan terdapat tambahan pada 
riwayat lainnya yang shahih dari AtTirmidi, “Katakanlah doa tersebui 
ketika engkau di pagi, sore bari, dan ketika ingin tidur” & 


& AeTirmidi, Ahwah Ad Da'awat (329) dan ia berkata, “hadits ini hasan," Ahmad (81). Berkata 
Spw'ib ALArrauh, "hadits ini hasan lighaitihi." Berkara Ibnu Asakir, "teks hadis ini shahih.” 
Derkara ALHalesami, "diriwayatkan olch Ahmad dengan sanad yang hasan," Dishahihkan oleh 
AkMlbani dalam As-Sikitah AshsShabihals (27 

A8 AtTirmidsi, Abwah Ad Da'aeat (3992) dan ia berkata, “hadits ini hasan shahih," AdDarimi 
(2689). Berkata Husain Salim Asul, “samanya shahih Dishahihkan leh Tor Hajar dulan 
Natal) Al-Afkar (2/363). Dan, dishahihkan juga oleh Al-Albani dalam As-Sitilah AshShahibah 


(2753). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Inilah permohonan perlindungan dari keburukan nafsu dan jiwa dan 
Rasulullah telah mengajarkannya kepada Abu Dakar 2ge, sahabat yang 
paling mulia, dan tentu kita lebih membutuhkannya dari Abu Bakar. Dan, 
kata “dan kesyirikannya” bermakna kesyirikan yang dilakukan oleh seran 
kepada Allah 8£, namun pada riwayat lain berbunyi “dari tipu daya setan” 
kedua makna riwayat ini shahih. 


Karena itu, marilah kita menjaga dan menghafalkan doa ini dan 


senantiasa mengulangulanginya sekali di waktu pagi, sekali di waktu sore, 
dan sekali ketika ingin tidur, Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


Ko:t25) 


Beristighfar Selepas Shalat 


18 Muharram 


Adalah keagungan seorang, hamba berdiri di hadapan Rabbnya dalam 
shalat untuk bermunajat, memohon, dan berserah diri kepada-Nya. Ini 
adalah moment dimana seorang hamba berdiri di hadapan Pencipta langit 
dan bumi, rajanya para raja, dan pada tangan-Nya segala hal disandarkan. 
Tapi walurpun momentum ini memiliki keagungan, namun sayang tidak 
sedikit kaum muslimin yang jauh deri kekhusyuan, pikirannya berterbangan 
untuk perkara dunia: bukankah seorang muslim itu senantiasa butuh kepada 
Allah. 

Seseorang tidak akan melakukan hal itu di hadapan pemimpin 
dan ketuanya, namun jika ia berdiri di hadapan Rabbinya maka setan 
mendatanginya untuk menganggu kekhusyuan dan fokusnya, semua ini 
terjadi karena lemahnya jiwa kita. 

Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mernecahkan masalah ini? 
Sebagian solusi dari masalah ini adalah menjalankan sunnah berikur ini, 
yaitu: sunnah beristighfar setelah shalat. Diriwayatkan dari Tsauban ats 
berkata, “Jika Rasulullah 48 selesai dari shalatnya maka beliau bcristighfar 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


tiga kali lalu berkata, “Yg Allah, Engkau adalah AsSalam, dariMu 
keselamatan, dan Engkau memiliki keberkahan wahai yang Maha Agung 
dan Mulia.” Al Walid berkata, salah satu dari perawi hadits ini, “Aku berkata 
kepada Al-Auza'i, “Bagaimana cara beristighfar?” dia menjawab, “Ddengan 
mengucapkan "astagfirullah astaghfirullah: 

Istighfar yang diucapkan setelah shalat layaknya permohonan maaf 
atas kekurangan dan ketidaksempurnaan yang terjadi Jalam shalat 
karena sekhusyu apa pun kita maka hal tersebut tidak akan mencapai 
kesempurnaan, hal ini seperti keadaan orang berhaji seperti disebutkan 
Nllah dalam firman-Nya, “Kemudian bertolaklah kamu dari tempat 
bertolaknya orangorang banyak (Arafah) dan mobonlah ampun kepada 
Allah: Sesungguhnya Allah Maba Pengampun lagi Maha Penyayang” 
(Al-Bagarah: 199) karena istigfar dalam hal ini untuk menyempurnakan 
kekurangan yang terjadi dalam ibadah tersebut. 


Hendaklah kita mengangungkan Allah dengan ungkapan yang 
diajarkan Rasulullah dalam hadits Tsauban, dan hendaklah kita ketahui 
bahwa pahala suatu amalan sangat berkaitan dengan diterimanya amalan 
tersebut oleh Allah 85: Dan istighfar itu sendiri menjadi harapan yang kita 
persembahkan kepada Allah agar Dia menerimanya. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk? (And 


Menyenangkan Hati Kaum Muslimin 


19 Muharram 

Kesedihan adalah rasa yang menyakitkan, maka Rasulullah & 
memohon perlindungan dari rasa yang menyedihkan itu serta mengajarkan 
memohon perlindungan dari perasaan itu. Diriwayatkan dari Anas bin 


Malik ag: bahwa Rasulullah berkata kepada Abu Thalhah, “Carikanlah 


8 Muslim, Kitab AlMasgjid wa Mawadhi' AsSbali, Bab. Isiibtab AdDzikri Bada AshsShalai 
1Wa Bayan Shifatihi (S9), An Nasa" (1260), Ibnu Majah (528). Ahmad (22481). 


854 Sunnan Nabi SEK 1”) 


untukku anak laki-laki yang dapat membantuku hingga aku keluar ke 
Khaibar." Lalu Abu Thalhah mengirim aku untuk membantu Rasulullah dan 
saat itu aku sudah hampir mencapai usia baligh, Maka aku pun membantu 
Rasulullah, jika beliau singgah di suatu tempat, aku banyak mendengar 
beliau mengucapkan, “Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari rasa 
gelisah, sedih, lemah, malas, pelit, pengecut, lilitan utang, dan tekanan 


manusia 


Rasulullah mengajarkan kita untuk memperbanyak doa itu karena 
manusia memiliki perasaan yang lembut dan halus, ia bisa bersedih karena 
kesedihan yang menimpa orang lain. Umar bin Al-Khathab as memiliki 
perasaan yang halus, ia seringkali bersedih jika mengingat kisah Nabi Yagub 
28 yang kehilangan Yusuf #81. Diriwayatkan dari Abdullah bin Syaddad 
28 ia berkata, "Aku pernah mendengar tangisan Umar saat aku chalat dan 
berada di shaf terakhir, Umar membaca firman Allah, “Yagub menjawab, 


Bp Yi yo BEG Jas SAS Je 


“Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan 
dan kesedihanku dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu 
liada mengetahuinya,” (Yusuk:86Y” 

Karena itu, memasukan rasa bahagia kepada orang lain adalah sunnah 
yang sangat dicintai oleh Allah $£ Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar 
3 bahwa sescorang datang kepada Rasulullah seraya berkata, “Siapakah 
yang paling dicintai oleh Allah? dan amalan apakah yang paling dicintai 
oleh Allah?” maka beliau menjawab, Manusia yang paling dicintai Allah 
adalah orang yang paling banyak memberikan manjaat kepada manusia 
dan amalan yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau 
masukkan ke dalam hari seorang muslim.” 


Da Alibukhari Kitab Ada 'ancot, ab, ATa'owaudz Min Ghalabar Ar-kifal (6005 

8 Disebutkan oleh Imara AlBukhri secara txia oda hub dee Beka Allnmam Di SI 
Jamab wa Alimamab. 

““AihThahrani dalen Mujiar ALKo 


1 (I36KO). Berkata Ibuu Hajar, “teks asli in 


dengan penguatpenyuatnya yang lain.” Dihasanlah oleh AlAlbani dalam Assilsilah Ash- 
Shahih (806) 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TAN 


Kebahagiaan memiliki banyak pintu untuk masuk ke dalamnya, seperti: 
kalimat yang baik, melunasi utang orang lain, mengunjungi, memberi 
hadiah, memberi selamat, menghibur dan masih banyak lagi. 

Karena itu, hendaklah kita bersemangat menghadirkan seni ini 
dan bersikap kreatif. Kita jadikan ia sebagai agenda dan obsesi hidup, 
memasukkan kebahagiaan setiap harinya walaupun hanya kepada seorang 
muslim. Hal ini bisa dimulai dari yang terdekat, keluarga, tetangga, sahabat 
dan mitra kerja, setelah itu kita bisa luaskan kepada orang-orang yang 
jaraknya lebih jauh dan bisa dijangkau. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


GO 


Membaca Surat As-Sajdah dan Al-Insan 
dalam Shalat Shubuh di Hari Jumat 


20 Muharram 
Salah satu hal penting dalam beribadah adalah mengikuti tata cara 
yang dicontohkan oleh Rasulullah £ tanpa ada keraguan dan bertanya- 
tanyas terlebih lagi dalam hal yang biasa dinamakan oleh para ahli fikih 
dengan perkara-perkata yang taugifi (tidak boleh dilakukan melainkan jika 


ada dalil perintahnya). 

Sebagian dari perkara taugiff seperti shalat, puasa, dzikir, haji, perkara 
akidah, hal yang ghaib, dan perkara akhirat. Contoh perkara taugifi 
dalam shalat adalah membaca surat tertentu, kerena Rasulullah telah 
memerintahkan kita untuk mengikuti cara shalatnya secara umum tanpa 
ada perubahan sebagaimana yang diriwayatkan dari Malik bin A-Huwairits 
se bahwa Rasulullah & bersabda, “Shalatlah kalian sebagaimana kalian 


melihat aku shalat.” 


Salah satu dari sunnah Rasulullah adalah membaca surat AsSajdah dan 
Allnsan dalam shalat shubuh di hari Jumat sebagaimana yang diriwayatkan 


”?  AlBukhari, Kitab AlAdzam, Bab: AbAdzan Li AlMusafir Idaa Kana Joma'tan Wa Allgamatu 
Kazalika Bi Arafah (605. 


854 Sunnon Nobi Sehari 


oleh Abu Hurairah 8s berkata, “Rasulullah membaca surat alif lam mim 
tanzilu AxSajdah dan hal ataa 'ala akinsani binum Aklnsan pada shalat 
shubuh di bari Jumat.” 


Rasulullah membaca kedua surat itu secara menyeluruh tanpa memilih 


ayat-ayat tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian imam di zaman 


ing 


ya tidak tahu mengapa paraimam menyakini bahwa perintah membaca 
surat As-Sajdah adalah membaca beberapa ayat As-Sajdah. Padahal, 
sunnahnya adalah membaca surat AsSajdah pada rakaat pertama dan Al- 
Insan pada rakaat kedua. Tidak ada hujjah bagi orang yang mengatakan 
bahwa Rasulullah tidak memanjangkan bacaan pada shalat shubuh karena 
memanjangkan atau memendekkan adalah perkara yang relatif dan yang 
menjadi ukuran dalam masalah ini adalah sunnah Rasulullah, yaitu beliau 
membaca surat AsSajdah dan Allnsan pada shalat shubuh di hari Jumat, 


Adapun alasan mengapa Rasulullah 38 memilih dua surat ini dari surat- 
surat lainnya, maka hal ini belum diketahui secara jelas, namun mungkin 
saja alasannya adalah karena dua surat tersebut menyebutkan penciptaan 
manusia, Hari Kiamat, dan masuk surga, seluruh perkara ini terjadi pada 
hari Jumat sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah #8 bahwa 
Rasulullah #8 bersabda, “Sebaik-baik hari matahari terbit adalah hari 
Jumat, hari diciptakannya Adam Alaihissalam, dimasukkannya ke dalam 
surga, dikelwarkannya dari surga, dan tidak akan terjadi Hari Kiamat 
melainkan pada hari Jumat” 


Marilah senantiasa mengamalkan sunnah ini dan tidak mencela orang 
yang mengamalkannnya dengan berkomentar telah memanjangkan shalat. 
Dan, hendaklah kita mentadabburi makna kedua surat ini karena pada 
keduanya terdapar kebaikan yang banyak. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


SI 


 AlBukhari, Kitab AlJursuah, Babs Maa Vagra” Fi Shalat Fajri Aljumuah (8S) Musim, Kitab 
AHfumuah, Bab: Ma Yurgra Fi Alummeih BRO) 

W Muslim, Kitab Aljumuah, Bab Fadil Youm Aljtwnuah (853). AtTirmidri 1488). AnNasa'i 
(1662), Ahmad (9196). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Sunnah Mengibas Kasur Sebelum Tidur 
21 Muharram 


Rasulullah #8 sangat memerhatikan masalah keamanan dan 
keselamatan kaum muslimin hingga terdapat banyak sekali sunnah yang 
berkaitan dengan perkara ini. Salah satu sunnahnya adalah mengibas arau 
menyapu kasur sebelum digunakan tidurs Diriwayatkan dari Abu Hurairah 
28 bahwa Rasulullah 2 bersabda, 


Inrennan Aina, ape Mera arti 

2S Belan KAU Jak aa JI SAS s3 GI 
Ii Bala as uu 

“Jika seseorang kalian menuju ranjangnya maka hendaklah dia 


mengibas kasurnya dengan sarungnya karena dia tidak tahu apa 
yang ada di atasnya, lalu mengucapkan " 


sai EKA Hj UBI Oni ab Cha 3 Ialah 
KebAN Ie Lu Walah wL 


(Bismika Rabbi wadha'tu janbi wa bika arfa'ubu, in amsakta nafi 


Tarbamhaa wa in arsaltaha fahfadeha bima tahfadzu bihi ibadaka 
asbsbalihin) 


Dengan nama.Mu Rabb aku meletakkan badanku dan dengan 
nama-Mu aku mengangkatnya, jika Engkau menahan jiwaku maka 
rahmatilah dan jika Engkau melepaskannya maka jagalah dengan cara 


Engkau menjaga hamba-hambaMu yang shalih 82 


Alasan dari sunnah ini adalah menghilangkan segala yang mungkin 
berada di kasur im selama ditinggalkan, seperti kalajengking, serangga, 
dan hal-hal yang berbahaya lainnya: hingga dia dapat tidur dengan aman 
dan nyaman. 

Terdapat riwayat lainnya yang menerangkan detail yang harus dilakukan 
seseorang ketika bersiap untuk tidur, diriwayatkan dari Abu Hurairah 


38. AlBukhari, Kitab Ad Daarut, Babs At Ta'awwudz Wa Al Diraah “Inda An Nawm (961) 


854 Sunnon Nobi Senorensi s1) 


25 bahwa Rasulullah #$ bersabda, Jika seseorang dari kalian menuju 
ranjangnya maka hendaklah dia mengambil sarungnya lalu mengibas 
kasurnya dengan sarung tersebut lalu menyebut nama Allah karena 
ia tidak mengetahui apa yang tinggal di kasur tersebut sepeninggalnya. 
Jika ia ingin berbaring maka berbaringlah di atas sisi kanannya seraya 
mengucapkan YBismika Rabbi wadpa'tu janbi wa bika arfa'uhu, in 
amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadzha bima tahfadzu bihi 
ibadaka ash-shalihin dengan nama-Mu Rabb aku meletakkan badanku 
dan dengan naria-Mu aku mengangkatnya, jika Engkau menahan jiwaku 
maka ampunilah dia dan jika Engkau melepaskannya maka jagalah dia 
dengan cara Engkau menjaga hamba-bambaMu yang shalih "8 

Dari sini kita juga mengetahui urutan sebagian amalan-amalan sebelum 
tidur, dimulai dari mengibas kasur, menyebut nama Allah, berbaring di atas 
bagian sisi kanan badan, dan mengucapkan doa yang tertera dalam hadits. 
Sangat pantas untuk disebutkan dalam pembahasan ini adalah kita tetap 
disunnahkan mengibas tempat tidur sebelum digunakan walaupun kita tidak. 
tinggal di daerah padang pasir sebagaimana yang ditinggali oleh Rasulullah 
sehingga kebanyakan dari kita tidak terpikir akan adanya binatang- 
binatang yang membahayakan seperti yang telah disebutkan, namun tujuan 
dari sunnah ini adalah mencontoh Rasulullah dan mendulang pahala 
sebagaimana kita tidak mengetahui mungkin saja dengan mengamalkan 
sunnah ini kita dapat terhindar dari bahaya yang mengintai pada suatu hari 
nanti. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kahan mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


BI 


Berdoa Dengan Doa Rasulullah 


22 Muharram 


Rasulullah 3 menasehati agar memperbanyak doa karena manfaatnya 
yang besar, doa sejatinya akan dikabulkan langsung atau ditunda karena 


"3 Muslim, Kitab Ade Daikri wa Ad Du'a wa AtTaubah wa AMIstighfar, Bab: Ma Yagutt Inda Ar 
Naumi Wa Akhdzi Al Madhpr' (2714), 


nnah Nabi Sehari-hari 


suatu hikmah yang hanya diketahui Allah. Diriwayatkan dari Ubadah bin 
Shamit sg bahwa Rasulullah & bersabda, “Tideklah seorang muslim 
di atas humi ini berdoa melainkan Allah akan mengahulkannya atau 
menjauhkannya dari keburukan setara dengannya selama ia tidak berdoa 
untuk dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan," Maka sescorang 
berkata, “Kalau begitu, hendaklah kita memperbanyak doa.” Beliau 
menjawab, Allah akan lebih banyak (mengabulkan dan menjaukkannya 
dari keburukan)" 


Seluruh doa kebaikan adalah hal yang terpuji, namun terdapat 
beberapa doa yang.seringkali diucapkan oleh Rasulullah: salah satu doaitu 
diriwayatkan Anas bin Malik ust berkata, “Doa yang seringkali diucapkan 
oleh Rasulullah, 


Bas ts 


"Ya Allah, berikantah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, 
dan jagalah kami dari adzab neraka?35 


Doa ini sangatlah mudah diucapkan dan dihafal, namun maknanya 
sangatlah agung dan mencakup seluruh kebaikan. Karena itu, Anas bin 
Malik seringkali mengucapkan doa inis diriwayatkan oleh Imam Muslim 
dari Ratadah berkata, “Adalah Anas jika ia ingin berdoa dengan suatu doa 
maka ja akan berdoa dengan doa ini.” 

Dalam riwayat lainnya dari Tsabit bahwa orang-orang herkata kepada 
Anas, “Berdoalah kepada Allah untuk kita,” Dia berkata, “Ya Allah, berikanlah 
kamni kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jagalah kami dari 
adzab neraka,” mereka berkata lagi, “Tambahkan lagi doamu untuk kami," 
Maka dia mengulangi doa ini, lalu mereka beckata lagi, “Tambahkan lagi 


dri, Kirab Ad a'awat, Bab, Intidzar ALFarji Wa Ghairu Danlika (3573) dana berkata, 
“Hadits ini hasan shahih," Diskahfakan oleh Al-Albani dalim AsStlslahAsh-Skahthah (4483) 

“8 AlBukhari, Kitab AdDe awat, Bobs Oaelir ANabi “Rabbana Atina FI Ad-Dunya Hasanah" 
(6026), Muslim, Kitab Ad Deikri wa Ad Duta ca Ae Taubah wa AlIstighjar, Bab: fadhl addu'a 
bi aibahusnen tina fi nekdlunya hasah (2690). 

36 Muslim, Kitab Ad.Deikrf aa AdDuea wa AtTawbab we Al stiehhar, Babi Fadhl AdDu'a Bi 
Allahumma Alina FiAd Dunya Hasanah (2590) 


854 Sunnon Nobi Sehari 


doamu untuk kami,” Lalu ia berkata, “Apa yang kalian inginkan? Sungguh 
aku telah mendoakan kalian kebaikan dunia dan akhirat.”"? 
Hendaklah memperbanyak doa ini Jan memohon kepada Allah agar 
Dia mengabulkannya. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya. maka kalian akan mendapatkan petunjuk? (An-Nur: 54) 
BI 


Al-Manihah 


23 Muharram 


Islam mendorong seluruh umatnya agar senantiasa membantu 
saudaranya yang lain. Islam juga membuka pintu kebaikan ini selebar- 
lebarnya agar pelaku kebaikan terdorong menghadirkan kebaikan untuk 
saudaranya secepat mungkin dengan cara yang paling baik. 


Rasulullah 4& mengajarkan kepada kita merealisasikan keutamaan 
ini melalui kata dan perbuatan beliau, salah satunya adalah sunnah al: 
manihah. Gambaran A-Manihah adalah seorang muslim memberikan 
atau meminjamkan saudaranya suatu benda untuk diambil manfaatnya 
atau difungsikan lala pada waktu tertentu pokonya dikembalikan kepada 
pemiliknya, yaitu pada waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. 
Rasulullah memberikan contoh gambaran A-Manihab ini: Diriwayatkan 
oleh Abdullah bin Amru Al-Ash 2s bahwa Rasulullah $ bersabda, “Empat 
buluh perangai yang paling tertinggi adalah meminjamkan kambing 
betina untuk diperah susunya, barangsiapa yang melakukan salah satu 
dari empat puluh perangai ini dengan mengharapkan pahalanya dan 
mempercayai yang dijanjikan melainkan Allah akan memasukkannya ke 
dalam surga.” Dalam hadits ini terlihat gambaran A-Manihah yaitu seorang 
muslim memberikan atau meminjamkan kambing berina kepada saudaranya 
yang muslim untuk diperah susunya untuk beberapa waktu, lalu kambing 
itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya serclah wakru yang disepakati tiha, 
F9 bum Hihbom, Kitab Ar-Ragatg Saiyah (998). Beku 


shahih," Dishahihkan oleh A!Albari delam As Tatiges A!Hassen 
"8 AliBukhari, Kitab Al Hibah wa Fadhliba, abi Fadhl Al Marihah (2488). ata Downd (1683). 


Sarsih ai Arnuuth, Samwlaya 
176 


Sunnoh Nobi Sehari-hari 


N 


ANN: 


Contoh lainnya diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib 2s bahwa dia 
mendengar Rasulullah #& bersabda, “Barangsiapa yang memberikan 
susu, perak, atau menunjukkan jalan kepada orang yang buta, maka ia 
mendapatkan pahala seperti orang yang memendekakan budak.”88 Al- 
Manihah dalam hadits ini adalah memberikan atau meminjamkan manfaat 
berupa kambing, sapi, atau semacamnya untuk diambil susunya, dernikian 


juga dari perak untuk dijadikan barang dagangan dengan mengembalikan 


pokoknya, demikian juga dapat berbentuk menunjukkan jalan kepada 


orang buta” 


Semua yang disebutkan di atas hanyalah beberapa contoh dari Al- 
Manihah dan kita bisa saja memberikan manfaat kepada saudarasaudara 
kita tanpa harus memindahkan kepemilikan barang itu, seperti memberikan 
manfaat dari mobil, alatalat kerja, alat komputer, dan lain-lainnya, dengan 
tetap mengembalikan barang pokoknya pada waktu yang telah disepakati. 

Al-Manihah adalah salah satu cara tolong menolong yang sangar baik 
karena hal ini lebih mudah bagi jiwa daripada menghibahkan seluruhnya, 
orang yang memberikan tidak akan ragu ragu karena ia mengetahui bahwa 
barangnya akan kembali pada waktu yang sudah disepakati, dan orang yang 
diberikan manfaat tidak akan merasa segan karena ia mendapatkan hadiah 
berjangka. Dan, jangan melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaalinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Menyebut Nama Allah untuk Menghalangi Bahaya 


24 Muharram 


Tidak ada yang dapat mengangkat bahaya atau mencegahnya melainkan 
Allah 3 sebagaimana yang Dia sebutkan dalam firman-Nya, Atau siapakah 
yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia 
berdoa kepadaNya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang 


€ Ahuwuh AlRirri ur AshShiluh, Babs Ma Ju'a Fi AlMamihah (1937) dana berkata, 
“hadits hasan shahih," Ahmad (18687). Ibnu Tibhan (5096), Dishahihkan oleh AI-Albani dalam 
At Ta'igatAl Hassan (7/368). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? apakah disamping 
Allah ada Tubari (yang lain)? amat sedikitlah kamu mengingati Nya) (Am- 
Nami: 62) dan firman-Nya, “Dam apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, 
niscaya ilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia, Maka tatkala dia 
menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia du 
adalah selalu tidak berterima kasih," (Alsraa': 67) 

Seorang muslim harus meyakini hal ini tanpa keraguan sedikitpun, 
dan salah satu gambaran dari keyakinan ini adalah mengungkapkannya 
dengan penuh keyakinan di pagi dan sore hari. Diriwayatkan dari Aban bin 
Utsman bahwa dia mendengar Utsman bin Affan berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah 4& bersabda, 

AS sling S re Idi KS aa 

“Tidak akan ditimapa suatu bahaya yang berasal dari burmi dan langit 

orang yang mengucapkan di pagi dan sore hari 


AAN Na Ab el ga Han GA ea 
Beban Sa SE lah ka 33 


“bismillahi laa yadburru ma'a ismibi sya?'un fi akardhi tea laa fi 
assama, wa huwa assami al'alim 


(Dengan menyebut namu Allah yang tidak ada yang dapat 

membahayakan di lagit dan bumi, dan Dia adalah Dzat yang Maha 

Mendengar dan Mengetahui)” 

Lalu Aban terkena cacat hingga sescorang melihatnya, lalu Ahan 
bertanya kepadanya, “Apa yang engkau lihat? Ini seperti hadits hadits yang 
aku ucapkan kepadamu, namun aku lupa untuk mengucapkannya pada hari 


tertentu hingga terkenalah apa yang Allah takdirkan kepadaku.2 


Orang yang disiplin mengucapkan doa ini maka ia tidak akan ditimpa 


bahaya dengan izin Allah 8. Dan, di sisi Iin, ia telih mengungkapkan 


ab Ad Da'awat, Babi MaJa'a Fi Ad Dira Idza Ashbaha Wa Arasas (1388) dan 
NUSORE). An Nasa (101RR). Taman Mtajah (3869). 
Berkata Syu'aib Al-Arnauth, "sanadnya shahih,” Dishahitkan ukh Al Albani dalam At-Tirligas At 
Hassan (2/23) 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Ni 


keyakinan yang lurus kepada Allah. Karena itu, hendaklah kita mengamalkan 
sunnah agung ini yang dapat menjaga tubuh dan jiwa kita scraya 
membenarkan akidah kita. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


GO 


Mengisi Majlis Dengan Dzikir 


25 Muharram 


Salah satu sunnah agung yang paling banyak ditinggalkan kaum 
dsikir kepada Allah 
Rasulullah #£ telah menyeru kaum muslimin untuk mengamalkan sunnah 


muslimin adalah mengisi majlis dengan be 


ini secara langsung. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Said Al- 
Khudri #8 bahwa keduanya bersaksi bahwa Rasulullah £ telah bersabda, 
“Tidaklah satu kaum duduk berdzikir kepada Allah melainkan mereka 
akan dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan rahmat untuk mereka, 
diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah menyebut mereka di 
hadapan para malaikat yang ada di sisinya." 


Rasulullah sangat menekankan kaum muslimin untuk mengamalkan 
sunnah ini dan beliau menjelaskannya dalarn riwayat lain dari Abu Hurairah 
@g bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah memiliki malaiakat 
yang berterbangan di langit mencari-cari majlis dzikin Jika mereka 
menemukan majlis dzikir maka mereka pun akan duduk bersama 
orangorang tersebut, menaungi mereka dengan sayapsayap mereka 
hingga menutupi antara jarak mereka hingga langit dunia, jika orang 
orang tersehsut selesai dari pekerjaan mereka maka para malaikai pun 
naik ke langit dan mereka ditanya oleh Allah, Dia adalah Dzat yang 
Maha Mengetahui, “Dari mana kalian?” mereka menjawab, “Kami 
datang dari sisi hamba-hhambaMu di bumi yang bertasbih kepadamu, 
mengagungkanMu, bertahlil kebadaMu, memuti-Mu, dan memohon 
35 Muslim, Kitab Ak Daiboi wa Adera ra AtTiwebah wa Akbtighfor. Bab Fodhl Allitima” Ala 


Tilawati ALOnran Wa Ala Ad-Dzikri (2700). Abu Dawud (1455). At'Tirmidri (3379. Ibnu 
Majah (3791). Ahmad (3771), 


854 Sunnon Nobi Sehari 


kepada Mu." Dia berkata, “Apa yang mereka mohon?” mereka menjawab. 
“Mereka memohon surga Mu," Lalu Allah berkata, “Apakah mereka 
pernah melihat surgaKu?” Mereka menjawab, “Tidak ya Rabb!" Lalu 
Dia menjawab, “Bagaimana jika mereka melihat surga.Ku?” Mereka 
menjawab, “Tentu mereka akan memohon perlindungan kepada-Mu?” 
Dia berkata, “Memohon perlindungan dari neraka Mu,” Dia berkata, 
“Apakah mereka pernah melihat neraka-Ku?” Mereka menjawab, “Tidak,” 
Dia berkata, “Bagaimana jika mereka telah melihat meraka-Ku?” Mereka 
menjawab, “Tentu mereka akan memohon ampunan dar-Mu," Dia 
menjawab, “Maka aku telah mengamyruni mereka, Aku telah memberi 
apa yang mereka minte, dan Aku telah menjauhkan mereka dari hal 
yang mereka memohon dijauhkan dari-Nya.” Mereka berkata, “Diantara 
uranyorang tersebut ada urang yang gemar melakukan keburukan dia 
sedang lewat saja lalu ikut duduk bersama mereka,” Dia berkata, “Aku 
juga telah mengampuninya dan mereka adalah kaum yang tidak akan 


mencelakakan teman majlis mereka.” 


Kita dapat mengetahui dari hadits ini bahwa majlis drikir adalah 
berkumpulnya kaum muslimin di masjid, di rumah, atau di tempat lainnya 
untuk bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, beristighfar, dan berdoa 
hingga Allah pun mengampuni mereka dan menjauhkan mereka dari api 


ncraka. 


Sunnah ini sangatlah agung dan Rasulullah memuji arang sahabat- 
sahabatnya yang mengamalkannya. Karena itu, marilah kita senantiasa 
mengikuti majli-majlis dzikir dan tidak lupa berusaha agar tidak menyelisihi 
sunnah. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaalinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 


28 ArTirmidzi, Kirab AdDagawat, Bab: Fadhil Deikri Allah (6045). Muslim, Kitab Ad-Dzikri Wa 
Ad Dua' Fadhl Al Majalis Ada Deikri (2689). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


TAN 


Mengagungkan Rabb Dalam Ruku' 
26 Muharram 


Tidak sedikit kaum muslimin yang lebih memerhatikan sujudnya 
dengan alasan saat itu fa dapat memohon segala apa yang diinginkan, 
namun mereka lalai menggapai kekhusyuan dalam ruku, sehingga sering 
terlihat ada yang melakukannya tidak lebih dari beberapa detik saja, 
Rasulullah menyeru kaum muslimin untuk mengagungkan Rabb-nya dalam 
ruku' sebagai pembukaan permohonannya dalam sujudnya. Diriwayatkan 
dari Abdullah bin Abbas & berkata, “Rasulullah menyingkap penutup 
rumahnya sedang orangzorang telah membentuk shafshaf di belakang Abu 
Bakar sg: , lalu beliau berkata, “Wahai manusia, tidak tersisa dari pemberi 
kabar gembira kenabian melainkan mirapi yang benar yang dilihai 
seseorang dalam mimpinya atau diperlihatkan kepadanya. Sungguh aku 
dilarang membaca Al Our an ketika ruku' dan sujud, adapun ruku' maka 
agungkanlah dalamnya Allah, adapun ketika sujud maka bersungguh: 


sungguhlah dalam berdoa, semoga dikabulkan untuk kalian "B8 


Beberapa tanda pengagungan Allah dalam ruku' adalah merarakan 
punggung dan tidak tergesegesa untuk bangkit, memperbanyak tasbih 
dengan kalimat “Subhana rabi akadzim (maha suci Rabb-ku yang 
Maha Agung)” sebagaimana yang diriwayatkan dari ITudzaifah dalam 
keterangannya yang menggambarkan shalat Rasulullah, “Kemudian beliau 
rukw dan membaca “Subhana rabbi a-adzim (maha suci Rabb-ku yang 
Maha Agung)“ Kalimat ini mengingatkan kepada sifat keagungan Allah. 
Juga, terdapat dzikir lainnya yang diucapkan dalam ruku's Diriwayatkan 
dari Aisyah 2g bahwa Rasulullah mengucapkan dalam sujud Jan ruku'nya, 
“Subbuhun guddusun, Rabb almalaikati wa arruh (Maha Sempurna 
dan Suci, Kab para malaikat dan Jibril) 5 


Bacaan lainnya yang diriwayatkan dari Aisyah ws bahwa ia 
berkata, “Adalah Rasulullah membaca dalam sujud dan rukw'nya 


38 Muslim, Kitab Ash-Shalet, Bab: Ar Nahyu 'An OiraatALOur'an F4 A7-Ruku' (479), Abu Dawud 
(870). An-Kasa'i (633). 

44 Mudim, Kitah Shalat AlMusafirin wa Oaskrika, Babs Ietihbab Tatincit AlOiraah Fi Slsnlat Ab 
La 77). 

28 Muslim, Kitab AshsShalai, Bab. Mz Yugahu Fi Ar-Ruku" Wa As Sujud (487). Abu Dawud (872), 
An Nasa'i (720), 


854 Sunnon Nobi Sehari 


“Subbanakallahumima rabbana wo bihamdika allahumma ighfirlii (maha 
suci Engkau ya Allah Rabb karni dan segala puji bagi Mus ya Allah! 
ampunilah diriku)” Diriwayatkan juga bacaan lainnya dari Ali bin Abi 
Thalib ae berkata, “Jika beliau ruku' maka beliau membaca 


pn Ol As SALA dllp SIN Oa SAS Al 
Sae abi TR mara 

KA Hb) Tah SA 

"Alkabsmuna laka raka'tw ina bika mantu kika aslam, kbsnya'a 
laka sam'i wa basbari wa mukhhi wa adzami ra ashabi “Ya Allah 
kepada Mu aku ruks, beriman, dan berserah diri, Tunduk kepada Mu 
pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, dan saraf sarafku.”? 


Seluruh bacaan ini adalah wasilah mengagungkan Allah dalam ruku 


dan ini adalah sunnah sangat agung yang seharusnya diamalkan oleh setiap 
muslim. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka 


kalian akan mendapatkan petunjuk.” (AnNur: 54) 
Ko. 0) 


Melunasi Hutang Orang Lain 


27 Muharram 


Salah satu hal paling memberatkan manusia dalam hidupnya adalah 
utang hingga Rasulullah # memohon perlindungan dari terlilit utang 
sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik 26 bahwa Rasulullah 
senantiasa mengucapkan, “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa 
gelisah, sedib, lemah, malas, pelit, pengecut, lilitan utang, dan tekanan 
manusia”? Dan tentu Rasululleh tidak akan memohon dari sesuatu 


melainkan hal itu perkara besar 


3se Alibukhari, Kitab AshrSpalat, Bab AdOwa Ft Ar-Ruku" (751). Muslim, Kitab AshShalat, Dabs 
Ma Yoga Fi Ar-Ruku' (68). 
Muslim, Kitab Shalat Al Mucafirin wa Deshriha, Babi Ad Dw'a Fi Shalat A!-Laii Wa Oiyamibi 
keran 
28 AlBukhari, Kitab Ad-Da'awwat. Babe as Te'amidk Min Ghalabat Ar-Rijal (6002), AtTirmidri (34841. 
An Nasa (78905. Ahmad (12637) 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Rasulullah menjadikan perkara utang tidak dapat diremehkan sampai- 
sampai beliau menyatakan bahwa enggan melunasi urang adalah perkara 
yang bertentangan dengan syariat dan tidak akan diampuni pelakunya 
walaupun ia mati syahid. Diriwayatkan dari Abdulleh bin Amru bin Al-Ash 
&& bahwa Rasulullah 4 bersabda, 


san aj re be Ea 
SUN Fail ak 
“Diampuni seluruh dosa orang yang mabih syahid melainkan wang.” 


Karena itu, membantu orang lain untuk melunasi utangnya adalah 
sunnah sangat agung dan salah satu amalan yang besar pahalanya di sisi 
Allah: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar (& bahwa seseorang datang 
kepada Rasulullah seraya berkata, “Siapakah yang paling dicintai Allah? 
dan amalan apakah yang paling dicintai oleh-Nya?” maka beliau berkata, 
“Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak. 
memberikan manfaat kepada manusia, dan amalan yang paling dicintai 
Allah adalah kebahagian yang engkau masukkan ke dalam bari seorang 
muslira atau mengangkat kesusahannya atau melunasi utangnya... 


Melunasi utang orang lain dapat dilakukan dengan berbagai cars, 
sepertis melunasi urang scscorang tanpa meminta imbalan dan ini adalah 
cara yang paling baik, memberikan utang berjangka kepada orang yang 
terlilit utang untuk melunasi utangnya, mengumpulkan donasi untuknya, 
atau mencarikan untuknya orang yang ingin melunasi utangnya, atau 
mendatangi pemberi utang untuk merelakan setengah atau sebagian dari 
harta yang ja utangkan, meminta waktu pembayaran diperpanjang, atau 
dengan cara-cara lainnya yang dapat merealisasikan tujuan dari sunnah ini. 

Nlangkah banyaknya orang susah yang berutang. Alangkah indah 
pula jika kita menjadi salah satu orang yang meringankan beban tersebut. 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah gs bahwa Rasulullah #£ bersabda, 


“Barangsiapa yang memudahkan urusan urang yang kesusahan, maka 


$8 Muslim, Kitab Allmarah, Bab Man Outda fi Sebililahi Kuffirat Khutayahu Ila AdDaun 
(1886). Ahmad (7087. 

38 AthThubrui daban Mu'jam AlKabir 113680). Berkata Ibuu Hajar, “teks hadits ini shahih 
dengan penguatpenguatnya yang lain” Dihasanlah oleh AlAlbani dalam AsSibilah Ash 
Shahihah (806). 


854 Sunnah Nobi Sehari-hat 


Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat.” Dan, 
jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 


Memohon Perlindungan Dari Setan Dalam Shalat 


28 Muharram 

Perang antara manusia dan setan adalah peperangan abadi dan 
setan tidak akan membiarkan manusia melewati waktunya tanpa bisikan 
dan penyesatan, bahkan setan tidak akan melewatkan moment yang 
dapat ia gunakan untuk menyesatkan dan membinasakan manusia. Allah 
# berfirman menghikayatkan perkataan sctan, “Kemudian saya akan 
mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan 
dan dari kiri mereka. dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan 
mereka bersyukur (taat).” (A-A'raf: 17) 

Salah satu tempat dan moment yang paling dimanfaatkan setan untuk 
menyesatkan manusia adalah ketika ia sedang shalat. Ketika seorang muslim 
berdiri di hadapan Rabb-nya dan itu menjadi moment penting bagi manusia 
untuk bertaubat Yan memohon ampunan dari-Nya, maka sctan berusaha 
sekuat tenaga membuat manusia berpaling dari shalat arau menjauhkannya 
dari kekhusyuan, 

Iblis sangat berambisi membuat shalat seorang hamba menjadi 
siasia dengan menyiapkan prajurit khusus untuk memalingkan manusia 
dari shalatnya, nama prajurit tersebut adalah Khanzab. Rasulullah telah 
memberitahu dan mengajarkan kepada kita cara terbebas dari bisikannyas 
Diriwayatkan dari Utsman bin Abi AlAsh #& bahwa ia mendatangi 
Rasulullah untuk mengadukan bahwa sctan mengganggunya untuk fokus 
dalam shalat dan membaca bacaannya, maka beliau berkata, “It adalah 
setan yang bernama Khanzah. Jika engkau merasakan gangguannya maka 


lori sea AdDida sea AkTiubah usa Allstighfor. Babs Foilhhu Aklitima" 
Wa 'AlaAdDeikri (2699). Abu Dawud (4946). AtTirmidri (1930). Ibnu 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


memobon perlindunganlah kepada Allah darinya dan meludah kecillah 
ke sisi kirimu tiga kali,” lalu ia berkata, “Aku pun melakukannya hingga 
Nlah menjauhkannya dariku.” 


Keadaan yang dirasakan oleh Utsman bin AAsh yang ia keluhkan 
kepada Rasulullah nampaknya perasaan yang tidak biasa karena dia menjadi 
tidak mengetahui dan paham makna Alur" an dan kadar shalatnya, inilah 
yang disunmahkan untuk memohon perlindungan dari meludah kecil ke 
arah kiri sebanyak tiga kali. Adapun jika hanya lupa sejenak maka tidak 
perlu melakukan hal tersebut hingga kita tidak disibukkan dengan perasaan 
diganggu setan dan takut darinya. Dan, jangan melupakan syiar kita, Yika 


kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk? (An 


Nur: 54) 
ker) 


Bertasbih, Tahmid, dan Takbir Ketika Ingin Tidur 
29 Muharram 


Rasulullah £# memiliki beberapa kebiasaan sebelum tidur scakan-akan 
beliau hendak meraih sebanyak-banyaknya kebaikan sebelum tidur. Salah 
satu amalan beliau adalah bertasbih, bertahrrid, bertakbir ketika ingin tidur, 
Rasulullah mengajarkan kita sunnah ini melalui cerita singkat antara beliau 
dengan anaknya, Fathimah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi 
“Thalih hahwa Fathimah datang kepada Rasulullah mengadukan tangannya 
yang menjadi kasar, lalu Rasulullah mendatangi Fathimah dan Ali di rumah 
keduanya yang pada saat itu hendak tidur, beliau berkata, “Maukah kalian 
berdua aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian berdua 
inginkan Jika kalian berdua bendak tidur maka bertasbiblah tiga puluh 
Liga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, bertakbir empat puluh tiga kali: 
ini lebih baik untuk kalian berdua dari seorang pelayan” 

Sisi kebaikan dari sunnah ini adalah Allah akan memudahkan bagi 
orang-orang yang berdzikir urusan-urusan mereka hingga mereka Yapat 
melakukan urusan mereka lebih mudah dari pada kehadiran seorang 


#8 Muslim, Kitab Asam, Bab: At-Ta'auvwude Min Sysitan AL Waswesah Fi Ash-Shalar (2203). 
2 AllBukhari, Kitab Ad Da'awat, Bab: At Tabir Wa At Tasbih “Inda An Naums (5959). 


854 Sunnah Nobi Sel 


pelayan atau Dia memberikan kekuatan kepada mereka untuk mengerjakan 
urusan urusan mercka tanpa harus merasakan kepayahan. Sisi kebaikan 
ini juga bisa bermakna bahwa seorang pelayan akan bermanfaat di dunia 
dan dzikir akan bermanfaat di akhirat. Karena itu, ketika beliau melihat 
keduanya ingin memperbaiki kehidupan duniawi mercka, maka beliau 
menunjukkan perbaikan kehidupan di akhirat dengan berduikir, dan ini 
lebih baik untuk keduanya. 

Rasulullah menyebutkan dalam hadits lainnya bahwa dzikir ini dapat 
menjadi sebab beribu-ribu kebaikan sebelum tidur, Diriwayatkan dari 
Abdullah bin Amru #8 bahwa Rasulullah &£ bersahda, Tika engkau hendak 
menuju ranjangru (untuk tidur) maka bertasbihlah, bertahmidlah, dan 
bertakbirlah seratus kali: itu seratus di lisan dan seribu di timbangan.” 

Saya berpendapat bahwa hadits-hadits ini menunjukkan bahwa dzikir- 
dzikir di atas memiliki dua tujuan, yaitus memperkuat sescorang dalam 
beraktifitas dan menjadi sebab mendapatkan pahala di akhirat. Alangkah 
agungnya sunnah ini dan mengamalkannya tidak akan menghabiskan 
waktu lebih dari satu menit. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 
Mencintai Orang-orang Anshar 


30 Muharram 


Jika AlAnshar tidak ada dalam sejarah Islam maka tidak akan 
tegak negara Islam pertama kali. Sungguh keberadaan mcrcka sangatlah 
menakjubkan karena mereka memiliki sifat yang jarang ditemukan pada 
manusia, yaitu sifat mendahulukan orang lain hingga mereka memberi 
naungan kepada kaum muhajirin dan Rasulullah tanpa meminta imbalan, 
kekuasaan, atau materi lainnya walaupun hanya sedikit Sungguh mereka 
melakukan semua karena hanya ingin mencari keridhaan Allah 46. 


“Abu Dawud (5069). AtTirmidsi (3410) dan ia berkata, "hadits ini hasan shahih.” An Naa 
(271). Ibuu Majih (928). Akmul (6498). Berkata Spu'aih Al-Amuth, “hasan lhsirihi” 
Dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Nataij Al-Afkar (2/282). Dishahihkan juga oleh Al-Albani 
dalam Shahih Suman At Tirmidzi (271). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TANP 


Mereka adalah kaum yang mencintai Allah #6, Rasulullah 485, mencintai 
yang mencintai keduanya, menolong yang menolong keduanya: maka kita 
diwajibkan untuk mencintai kaum Al-Anshar karena semua apa yang telah 
ia lakukan. Diriwayatkan oleh AlBara bin Arib 16 bahwa Rasulullah 4& 
bersabda, "AlAnskar tidak dicintai melainkan oleh orang yang beriman 
dan mereka tidak dibenci melainkan oleh orang munafik: barangsiapa 
yang mencintai mereka maka Allah akan mencintainya dan yany 
membencinya maka akan dibenci oleh Allah 2” 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ass dari Rasulullah $t bahwa beliau 
bersabda, “Tanda keimanan adalah mencintai kaum AlArshar dan tanda 
kemunafikan adalah membenci kaum ALAnshar. 

Kita tidak dapat menanam rasa cinta kepada kaum Al-Anshar 
melainkan jika kita mengetahui mercka dengan baik, maka hendaklah kita 
membaca sirah mereka, informasi-informasi tentang meruka, menghafal 
nama-nama mereka, membaca cerita mereka, menceritakan tentang mereka 
kepada anakanak dan sahahatsahabat kita, mengucapkan cinta tersebut 
secara terangterangan, mendekatkan diri kepada Allah dengan memuji 
dan mendoakan mereka, mencarikan alasan untuk kesalahan-kesalahan 
mereka, dan membela mereka. 

Kita memohon kepada Allah agar Dia mengumpulkan kita dengan 
kaum AlAnshar di bawah bendera Rasulullah pada Hari Kiamat. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, ika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


ID 


Berjalan untuk Memenuhi Hajat Manusia 


1 Shatar 
Sangat banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh manusia dalam 


hidupnya khususnya jika ia adalah yang bertanggung jawab atas keluarga 


$8AlBukhari, Kitab Farlhoil Ash-Shababah, Babi Hubib ALAnshar Min Altman (SPA Muslirn, 
Kitab Allan, Bab: Ad1Dalil 'Ala Anna Hub ALAnsbar Wa Ali Min Allan (75) 
“4 AllBukhari, Kitab Fadhail Ash Shabahah, Bab: Hub) Aha Mana In 


854 Sunnon Nobi Sehari 


dan orang lain. Dia harus mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan 
masalah ckonomi, sosial, administrasi, kesehatan, dan lain lainnya di pagi 
dan sore hari. 


Kebanyakan orang tidak sanggup melakukan semua pekerjaan tersebut 
hingga berefek buruk kepada dirinya dan orang-orang yang berada di bawah 
tanggung jawabnya di sinilah nampak sunnah yang indah satu ini yaitu 
sunnah berjalan untuk rnemenuhi hajat orang lain. 

Mungkin sebagian orang menyangka bahwa membantu orang lain 
hanya dergan memberikannya materi tanpa harus ikut berjalan memenuhi 
hajatnyas namun pada kenyataannya berjalan untuk memenuhi hajat 
orang lain termasuk sebaik baik amalan, Diriwayatkan dari Abdullah bin 
Umar (bahwa Rasulullah 8 bersahda, “..herjalan hersama saudaraku 
urituk memenuhi hajatnya lebih aku sukai dari pada beritikaf di masjid 
ini (masjid nabawi) sebulan penuh" Boliau juga berkata dalam riwayat 
yang sama, "Dan barangsiapa yang berjalan bersama saudaranya untuk 
memenuki hajainya hingga selesai maka Allah akan mengokohkan kedua 
kakinya di atas shirat di hari hari kaki kaki tergelincin 


Sebagian hajat manusia berkaitan dengan menyelesaikan langkah- 
langkah prosedur, membeli sesuatu, meminta ditemani dalam safar, 
membuat sesuatu, memperbaiki barang yang rusak, atau hakhal lainnya 
yang membutuhkan usaha. 


Jika seorang muslim melakukan hal tersebut hanya karena ingin 
mendapatkan pahala dari Allah # maka Allah akan menolongnya ketika 
ia butuh pertolongan di dunia dan akhirat. Rasulullah #& bersabda, 
“Barangsiapa yang memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan 
memenuhi kajatnya.” Behkan Allah akan mengokohkan kakinya di akhirat 
kelak di atas shirats maka jika kita perhatikan dengan benar bahwa yang 
paling mendapatkan manfaat dari memenuhi hajat orang lain adalah orang 
yang memenuhi hajat orang lain itu sendiri. Dan, jangan melupakan syiar 
kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


ke.) 


8 AehThabrani dalam Msejam AAusaih (60! 
Ash Shabihah (906). 


'sankan oleh Al-Aibani dalam As-Sikilah 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


ANN 


Mencukur Bulu Kemaluan 


2 Shafar 


Islam adalah agama yang menyeru menjaga kebersihan, penampilan 
yang baik, dan menyeru mewujudkan hal-hal yang depat menjaga kesehatan 
manusia: seluruh hal-hal tersebut dapat diwujudkan dengan mencukur bulu 
kemaluan. Mencukur bulu kemaluari adalah salah satu fitrah sebagaimana 
yang diriwayatkan dari Abu Hurairah 4 bahwa beliau bersabda, 


TE 


SAE At BY) HE BASSNNG SI AE ah 
MEN LA, 


ima perkara termasuk fitrahs khitan, mencukur bulu kemaluan. 
2 


mencukur hulu ketiak, mencukur kumis, dan memotong kuku. 


Fitrah sebagaimana yang dikatakan oleh kebanyakan ulama adalah 
sunnah para nabi dan sebagian lainnya mengatakan bahwa fitrah adalah 
termasuk agama, namun saya melihat makna Isinya yaitu sesuatu yang 
sesuai dengan tabiat manusia, Allah 8 berfirman, “Maka hadapkanlah 
wajahmu dengan lurus kepada agama Allah: (tetaplah atas) fitrah Allah 
yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan 
pada furah Allah. (Itulah) agama yang lurus: tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui. (Ar-Rum: 30) 


Allah 8£ menciptakan manusia dengan fitrah yang menyukai agama, 
kebersihan, dan membenci sesuatu yang kotor. Karena itu, orang yang 
pulang dari safar panjang dianjurkan tidak langsung menemui istrinya, 
namun sunnahnya ia memberi kesempatan bagi istrinya untuk mencukur 
kemaluannya hingga tidak membuatnya terganggu, Diriwayatkan dari Jabir 
bin Abdillah gs bahwa Rasulullah berkata kepada mereka ketika kembali 
dari peperangan, “Berikanlah waktu luang hingga kita masuk di malam 
bari agar rambut yang berantakan disisir dan bulu kemaluan dicukur”? 
38 AlBukhari, Kitab Als? beam, Bab: Al Khitan (5939). Musim, Kitab Ath Tmhanah, Babi Khishal 

AkFithrah (257). 


?  AlBukhari, Kitab Ar-Nikah, Rab: Tastabiddu Al Maghibah (4949), Muslim, Kitab Aklmarah, 
Bab: Karabat Ath Terug (715). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Sunnah Rasulullah dalam hal ini agar jarak antara mencukur kemaluan 
tidak lebih dari empat puluh hari sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas 
bin Malik 44 berkata, 


“Diberikan waktu bagi kami untuk mencukur kumis, bulu ketiak, 
memotong kuku, dan mencukur bulu kemaluan tidak lebih dari 
empat puluh bari.” 

Tentunya kita dapat mencukur bulu kemaluan setiap sepekan atau 
dua pekan, namun yang harus diperhatikan bahwa mencukur bulu 
kemaluan jangan sampai melebihi empat puluh hari. Para sahabat sangat 
memerhatikan sunnah ini hingga Khubaih bin Adi 2s ketika menjadi 
tawanan yang menunggu waktu eksekusi mati masih menyempatkan untuk 
mencukur bulu kemaluannya sebagaimana yang diriwayatkan dari Ubaidillah 
bin Iyadh is bahwa anek wanita Harits menceritakan kepadanya bahwa 
ketika orangorang berkumpul untuk: melakukan eksekusi mati, maka 
Khubaib meminjam silet kepada anak wanita Harits untuk mencukur bulu 
kemaluannya." Anak wanita Harits adalah orang yang diperintahkan 
oleh kaum Musyrikin untuk menjaga Khubaib hingga ia dibunuh, Lihatlah 
semangat lelaki tersebut yang akan dibunuh beberapa jam lagi, namun 
dia masih mengamalkan sunnah ini. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” 
(An-Nur: 54) 


BI 


8 Musi, Kirab AthThahorah, Bab: Khishal AkRithrah (252) 
$8 Al-Bukhari, Kitab AlJibad wa As-Siyor, Bab: Hal Yasta'sar AoRajulu Wa Man Lam Yusta'sar 
Wa Man Roka'a Rakltain Inda Al Dat (2880). S 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Membangunkan Keluarga untuk Oiyamullail 


3 Shafar 


Salah satu sebab yang paling sering membuat orang tidak semangat 
untuk beribadah adalah karena ia melakukannya hanya sendiri tanpa ada 
yang menemani dan mengikutinya, dalam keadaan sendiri seperti itu setan 
seringkali lebih kuat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar #8 dari Rasulullah & 
bahwa beliau bersabda, Janganlah kalian bercerai berai karena setan 
seringkali bersama satu orang dam akan lebih jauh dari dua orang...” 
Karena itu, Rasulullah & menyeru untuk bersatu dalam ketaaran dan 
ibadah, dan orang yang paling utama untuk bersatu adalah keluarga. 

Maka salah satu sunnah Rasulullah 4 adalah membangurkan keluarga 
unguk shalat malam bersama sama, Diriwayatkan dari Abu Hurairah 2s: 
bahwa Rasulullah # bersahda, "Semoga Allah merakrnati orang yang 
bangun di malam hari lalu ia menunaikan shalat dan membangunkan 
isirinya, jika istrinya menolak maka ia memercikan air di wajabnya. 
Semoga Allah merahmati wanita yang bangun di malam bari dan 
menunaikan shalat lalu ia membangunkan suaminya, jika suaminya 
menolak maka dia memercikkan air di wajahnya.” 


Senantiasa menunaikan shalat malam adalah perkara yang susah dan 
setan sudah menyiapkan persiapan yang besar untuk mencegah seorang 
muslim dari ibadah ini sebagaimara yang disebutkan oleh Rasulullah dalam 
beberapa haditsnya, salah satunya adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah 
ae bahwa Rasulullah # bersabda, “Setan mengikat tiga ikatan di bagian 
belakang seseorang dari kalian yang setiap ikatannya dia mengatakan 


nya 


“Malam masih panjang dan teruskanlah tidurmu 


Nampaklah di sini pentingnya saling tolong menolong dalam 
memerangi setan, Allah #£ menjanjikan pahala besar bagi orang yang 


AtTirmisi, Kitah AfTitan, Dah: Ma Ja'a fi Tuzsem Aljama'ah (2169) dan ia berkata, "hadits ini 
hasen shahih." An-Nasa! (2225). Dishahihkan oleh AI-Albani dalam irton A2Ghalil (67215). 
94 Abu Dawnd, Kitab Sujud ALOur om, Baby AL atssu Ala Oiyamilail (1450). Ibnu Majah (1336). 
'Ahonad (7404). Berkata Syu'aib AfArnauth, “sanadhnya kuat.” Ibru Hibban (2567), Dishehulican 
oleh Albani dalam Shahih Abu Dawud (5/51) 
#H AlBukhari, Alusb ArTahajind, Bab: Ugau AsySynitan Ali Gali 
Yushall Bilal (1091). Muslim, Kitab Shaltu AlMusifirin wa Dashriha, 
Man Naama AL Lail Ajma'a Hatta Ashbaha (776) 


ArRarsi Iidon Liam 
Bab: Ma Rawiya fi 


854 Sunnon Nobi Sehariha 


senantiasa menunaikan shalat malam: Diriwayatkan dari Abu Said 
dan Abu Hurairah #8 bahwa Rasulullah £ bersabda, Jika seseorang 
membangunkan keluarganya (istrinya) lalu keduanya shalat malam atau 
shalat dua rakaat, maka keduanya akan dicatatkan dalam golongan 
orang-orang berazikir dari kalangan lakilaki dan wanita," Dan Allah 
menjanjikan ampunan dan pahala yang besar kepada orangorang yang 
senantiasa berdzikir dari kalangan laki-laki dan wanita, Allah $£ berfirman, 
“Laki laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah 
telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar "(Al 
Ahzab: 35) 

Karena itu, hendaklah seorang suami dan istrinya bersepakat dalam 
hal ini dan senantiasa membangunkan pasangannya untuk menunaikan 
shalat malam dengan berharap semoga nama mereka termasuk dari 
golongan orang-orang yang berdzikir dari kalangan lakilaki dan wanita. 
Dan, jangan melupakan syiar kira, Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk, (Ao-Nur: 54) 


SB 


Tidak Merengsek ke Dalam Shaf Pada Shalat Jumat 


4 Shafar 

Rasulullah menyeru kaum muslimin untuk senantiasa duduk diam dan 
memerhatikan khatib agar dia mendapatkan faidah dan manfaat dari khutbah 
yang disampaikan oleh Imam, karena itu Rasulullah ## melarang segala 
tindakan yang dapat menggangu seseorang yang mendengarkan khutbah. 

Salah satu yang dilarang itu adalah mcrengsck masuk ke shaf pertama 
dengan menggeser bahu-bahu orang laing Diriwayatkan dari Abu Az- 
Zahiriyah berkata, “Dahulu kami pernah bersama sahabat Rasulullah, 
Abdullah bin Yusr 2g: pada hari Jumat, tiba-tiba sescorang darang dan 
langsung merengsek dengan menggeser bahu-bahu untuk mendapatkan shaf 


388 Abu Dawl, Abwah Oiyamulll, Bab: Oipamoolsif (1209). AN: 10), AlEtakim (1189) 
Berkata An Nawawi, “haditsini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ApNasa" dengan sanad yang: 
skabih,”dishahihkan cleh Al Albani dalam Shahih Abu Dawud (5/52), 


"354 Sunnah Nobi Sehari-hari 


pertama, maka ia berkata, “Dahulu pernah di suatu jumat ketika Rasulullah 
sedang berkhurbah, masuklah seseorang dengan menggeser bahu-bahu 
orang lain, maka Rasulullah pun berkata kepada orang itu, “Duduklah, 
sungguh engkau telah menganggu orang lain 48 


Gangguan itu disarming berakibat menganggu konsentrasi orang lain 
mendengar khutbah, juga mempersempit shaf, dapa: membuat orang-orang 
yang datang terlebih dahulu tidak mendapatkan pahala shaf pertama. 


Solusi dari masalah ini adalah hendaklah orang-orang yang datang 
di awal waktu mengisi shafehaf awal tanpa meninggalkan celah untuk 
diisi agar masjid dapat menampung jumlah orang yang ingin shalat Jumat 
hingga tidak ada seseorang harus merengsek masuk ke shaf pertama dengan 
menggeser bahu-bahu orang lain. 

Tidak lupa juga saya mengingatkan akan sunnah datang ke masjid di 
'awal waktu pada hari Jumat hingga kita dapat mendulang banyak pahala dan 
menjaga diri kita dari menyelisihi sunnah Rasulullah. Alangkah indahnya jika 
kita diam mendengarkan nasihat Rasulullah yang sangat mahal yang dapat 
membantu kita meraih ampunan di hari Jumat. Diriwayatkan dari Salman 
AlFarisi #8 bahwa Rasulullah &£ bersabda, “Tidak seseorang mandi pada 
hari Jumat dan bersuci sernampu yang ia dapat lakukan dan memakai 
wewangian rumahnya lals keluar dan tidak memisahkan antara dua 
orang, lalu shalat sebanyak yang ia dapat lakukan, lalu ia diam di saai 
imam berbicara melainkan Allah akan mengampuninya antara Jumat 
tersebut dan Jumat berikutnya.” 


Salah saru nasihat Rasulullah adalah tidak memecah belah atau 
memisahkan antara dua orang dalam shalats hal ini direalisasikan ini 
dengan tidak menggeser bahu-bahu orang orang ketika shalat. Dan, jangan 
melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaalinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


BO 


58 Abu Dawud, Abwah Aljumuah, Bah: Takktihi Rigal An Nas Voum Aljuriah (18), An 
Niseti (1706). Ibuu Majah (115) Ahumul (17710). Dishahihkuw oleh AkAcmavth. Ibnu Hibhun 
(2780). Dishahihkan oleh Al-AIbari dalam Skahih Abu Dawud (4/281). 

5. AlBukhari Kitab Alitmuah, Lab Ad Dub LF Al Jurmuah (843). 


854 Sunnon Nobi 


Menghadiahkan Makanan untuk Tetangga 


5 Shafar 


Islam menyeru kepada seluruh penganutnya untuk saling berkasih 
sayang dan memerhatikan satu sama lainnya. Karena itu, Rasulullah 
senantiasa berwasiat kepeda kita untuk berbuat baik kepada tetangga karena 
mereka adalah orang yang terdekat jaraknya, Jikalau kita tidak memiliki 
perhatian kepada tetangga maka hal ini menjadi tanda awal mula tidak 
adanya perhatian kita kepada seluruh kaum muslimin. 


Jibril seringkali berwasiat kepada Rasulullah agar berbuat bzik dan 
memerhatikan keadaan tentangga sebagaimana yang diriwayatkan oleh 


Ibnu Umar #& bahwa Rasulullah #£ bersabda, 


Spa el Gbu geng dejr I 6 
"Jibril senantiasa berwasiat dalam perkara tetangga hingga aku 
mengira bahwa seseorang akan memberikan hak sebagian warisan 
kepada letangganya. Hei 
Hasil dari wasiat itu, Rasulullah mensyariatkan kepada kita beberapa 
sunnah yang menunjukkan perhatian kita kepada tentangga, salah satunya 
adalah sunnah memberi hadiah kepada mereka. Sunnah ini bukan bermaksud 
menyeru seseorang membuat makanan khusus untuk tetangganya, namun 
memberi hadiah makanan yang dikonsumsi oleh tuan rumah sendiri, dan 
tentu tidak mengapa menambah sedikit kuantitas makanan agar dapat 
menyisihkan kepada tetangga sebagai pemberian atau hadiah. 


Rasulullah mengarahkan wasiat ini terkhusus kepada para wanita 
muslimah, Diriwayatkan dari Abu Hurairah 285 bahwa Rasulullah 
bersabda, “Wahai wanita-wanita kaum muslimin, janganlah seseorang 
meremehkan tentangganya walaupun hanya dengan memberi sedikit 
daging kambing.” Maksud dari hadits ini adalah penekanan kepada 


seorang muslim untuk menghadirkan hadiah atau pemberian kepada 


8 AhDukhan, Kitab APAdal, Bab: ALVishatu DiAHar (5658) Muslim, Kitab AKBir ta Asik, 
Babs AL Wasbiyyatu Bi Allar (2625). 

» AlBukhari, Kitab ALAduh, Pabs Las Tahgiramna Jarutsat Li Joratiha (5671) Muslim, Kitah Az- 
Zakat, Babi Al Hatsu “Ala AshShadagah Wa Las Bi ALOOl! Wa Laa Tamtoni' Min ALOalil Li 
Uigariki (1030). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


tetangganya. Rasulullah juga memberikan wasiat khusus kepada para lelaki: 
Diriwayatkan dari Abu Dzar berkata, “Sesungguhnya kekasihku (Rasulullah) 
berwasiat kepadaku dengan berkata, 


Bana Ralat MEN KAU 

Ia da aa JAN Gara 
Sajian Wa Heli 

“Jika engkau memasak maka perbanyaklah kuahnya lalu lihatlah 


lentanggamu dan berikanlah mereka sebagian dari masakan itu 
dengan cara yang baik” 


Pn 


Ea ciu 


Sunnah ini sangatlah agung yang dapat menyebarkan rasa cinta 
dalam suatu masyarakat, namun perlu Diperhatikan Bahwa Memberi 
Hadiah Kepada Tetangga Tidak Perlu Berlebihan Hingga Memberikan 
Dengan Jumlah Yang Sangat Banyak Karena Dikhawatirkan Tetangga Yang 
Menerimanya Merasa Tidak Dapat Membalasnya Hingga Ia Pun Bersedih 
Dan, Jangan Melupakan Syiar Kita, "Jika Kalian Mentaatinya, Maka Kalian 
Akan Mendapatkan Petunjuk” (AuNur 54) 


BO 


Mengucapkan Rasa Teguh 
di Atas Fitrah Islam 


6 Shafar 

Setiap orang dilahirkan dalam kondisi fitrahnya sebagaimana yang 
diriwayatkan dari Abu Hurairah &e bahwa Rasulullah #6 bersabda, “Tidak 
ada seseorang yang dilahirkan melainkan dilahirkan dalam kondisi 
fitrahnya, maka oranguanyalah yang menjadikan dia yahudi, nasrani, 
atau majusi.”“ Fitrah yang dimaksud dalam hadits ini adalah tabiat khusus 
yang menyeru seseorang untuk mengikuti agama yang hak, mentauhidkan 


tab APBtrri wa AshsSIhdat wa AkAdab, Bab: AE Wasiyatu Bi Akar Wa Aklhsan Haii 


itab Alfimais, Babi Idza Asma Ash-Shabiyyu Ea Maata Hal Yashatia Alibi 
(1293), Muslim, Kitab A-Oaar, Bab: M3'na Kullu Masludin Yuladu “Ala Firah Wa Hukms 


Mauti Athfal Al Kufiar Wa Atil (2658). 


854 Sunnah Nobi Sehal 


Allah 3, mencintai kebaikan, dan membenci keburukan. Tabiatini tertanam 
pada seluruh bayi yang lahir ke dunia ini, namun pendidikan orang tua dan 
lingkunganlah yang dapat mengubah fitrah tersebut hingga kerika bayi itu 
tumbuh besar, ia pun melenceng dari fitrahnya. Adapun seorang muslim 
maka tugasnya adalah berusaha berada di atas fitrah tersebut hingga dia 
meninggal karena siapa pun yang meninggal dalarn keadaan mentauhidkan 
Allah 8 maka dipastikan masuk surga. 

Rasulullah 4 mengajarkan kita sebuah sunnah yang sangat indah 
hingga kita dapat memastikan bahwa kita masih dalam fitrah tersebut tiap 
harinya, masih berrauhid kepada Allah, dan senantiasa berpegang. teguh di 
jalan Rasulullah # Uan para nabi 35. Diriwayatkan dari Abdurrahman 
bin Abza 2s berkara, “Ketika Rasulullah masuk di pagi hari mcka beliau 
mengucapkan, 


AN Ip ph ms asi 
Se S6 Up LOLA Wat Gal Ul la 


| aa 


“ashbabnaa “ala fithrati alislam wa kalimati alikhlas wa diini 

nabiyyina muhammadin £& wa millati abiina ibrahima bauifan wa 

maa kaa na min akmusyrikin 

Kami telah masuk di waktu pagi dalam fitrah Islam, kalimat ikhlas 
(kalirsat taubid), agama Muhammad, agama ayah kita yang lurus. Ibrabim, 


wang 


dan dia tidak pernah masuk ke dalam golongan orangorang musyrik). 


Riwayat ini menyebutkan bahwa Rasulullah #8 mengucapkan kalimat 
tersebut di pagi hari, namun dalam riwayat lainnya dari Abdurrahman bin 
Abza 2s: berkata, “Adalah Rasulullah ketika masuk di pagi dan sore hari...” 
maka riwayat ini menyebutkan bahwa kalimat tersebut diucapkan pada 
pagi dan sore hari sebanyak satu kali, Kalimat ini mengandung ungkapan 
yang jelas bahwa kita di atas fitrah, dan kalimat ikhlas, dan bahwa kita 
8 AnNnsti (R29). Ahmad (18397). Berkata Syi'sih Arnouth, "samulnya shahih sesat xyarat 


'AsySyaikhain,” Dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Nataij ALA/kar (2/401). Dihasankan juga 
okh AI Albani dalam As Silsilah Ash Shahibah (2989). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


senantiasa mengikuti agama Rasulullah # dan Ibrahim #8. 

Alangkah indahnya ungkapan tersebut dan kesaksian yang agung, 
semoga kita bertemu Allah di atas itu semua. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk.” (An-Nur: 54) 


B0 


Bertahmid Ketika Melihat Orang Ditimpa Musibah 


7 Shafar 


Setiap manusia akan diuji dalam kehidupan dunia ini. Allah # 
berfirman, “Tiap tiap yang berjiwa akan merasakan mati, Kami akan 
menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai csbaan (yang 
sebenar-benarnya). Dan, hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. "(AL 
Anbiyaa ': 35) dan cobaan yang akan menimpa manusia bermacam-macam, 
Allah akan memilh cobaan tersebut sesuai dengan kemampuan setap 
orang. Rasulullah mengajarkan sebuah sunnah mengandung dua faidah 
besar untuk direalisasikan yaitu saat melihat orang yang sedang ditimpa 
ujian. Diriwayatkan dari Umar bin AlKhathah #6 bahwa Rasulullah & 
bersabda, “Barangsiapa yang melihat orang yang sedang ditimpa ujian 
Jalu ia mengucapkan 


Ya A5 B illk aa IE Se JES sala Pee) 
JELEK Sala ap IioLas ga 

“Alhamdulillah alladzi 'afani mimma ibtalaka bibi wa faddpalani 

'ala kastirini mimman khalaga tafdhilan 

"Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari apa yang 


ditimpakan kepadamu dan telah memberikanku karunia di atas 
kebanyakan dari makhluk-Nya" maka ia akan diselamatkan dari 


223 


ujian tersebut selama ia hidup. 


A rab Ad-D7'awat, Bab: Ma Yagulu Idza Ra'a Mubiala (36815, Ibnu Majah 13892), 
Dihasankan oleh Al Albani dalzm As Silsah Ash Shahihah 1602) 


854 Sunnah Nabi Sehari-hat 


Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa doa ini mengandung dua 
faidah yang sangat besar, yaitu: 

Pertama, Pengakuan atas nikmat Allah yang telah menyelamatkan kita 
dari ujian itu. Faidah ini sangatlah agung karena ketika kita ditimpa sakit, 
kemiskinan, atau ditinggal orang yang dicintai maka kita akan merasakan 
bahwa tidak ada yang lebih besar cobaannya dari kita hingga hal ini bisa 
membuat kita lupa akan nikmat Allah, tidak lagi melihat karunia-Nya 
kepada kita di atas orang lain, maka dengan tahmid ini kita mengumumkan 
keridhaan kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. 


Kedua Menjaga diri dari ujian dan cobaan: hal ini sebagaimana 
yang dijanjikan Rasulullah melalui hadits di atas. Namun, perlu diketahui 
bahwa jangan sampai doa ini terdengar oleh orang yang sedang ditimpa 
Ujian karena ia akan tersinggung atau terganggu dengan ucapan kita, akan 
tetapi hendaklah kita mengucapkannya dengan suara yang kecil. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapaikan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


Ke:t0) 


Tidak Mengucapkan Kata “Jikalau” 


8 Shafar 


Seringkali sescorang menyesal karcna kehilangan peluang atau 
kesempatan hidup dan berharap jikalau ia telah memilih sebuah keputusan 
tepat atau alternatif lain dari pilihan yang sudah adas kecepatan waktu yang 
terus berjalan tidak akan mengembalikan seseorang ke belakang, Keputusan 
memilih yang dianggap salah dan keliru itu terkadang menyisakan duka dan 
lara bahkan terkadang dapat menghentikan dirinya dari berkegiatan akibat 
putus asa dan kecewa. Namun perlu disadari bahwa sikap seperti ini dianggap 
negarif dan tidak disukai Rasulullah dilakoni oleh orangorz 


g beriman. 


Karena itu, Rasulullah menganjurkan untuk tidak menyesali apa yang 
telah dilewati, Diriwayatkan dari Abu Hurairah ag bahwa Rasulullah 
bersabda, “Mukmin yang kuat lebih haik dari mukmin yang lemah: dan 


pada keduanya terdapat kebaikan. Semangailah untuk menggapai apa yang 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


bermanfaat untukmu dan janganlah lemah, jika engkau ditimpa sesuatu 
(ang tidak engkau harapkan) maka janganlah engkau mengatakan, 
“Jikalau saja aku melakukan yang ini,” namum katakanlah, “Ini takdir Allah 
dan apa yang Dia kehendaki maka Dia perbuat,” karena kata Jikalau” 
membuka pintu untuk setan.” 

Hadits ini mengandung larangan seseorang untuk berkata “Jikalau” 
karena kata tersebut tidak akan mengembalikan hal yag sudah lewat dan 
pergi. Kewajiban seorang muslim adalah menghadapi ken 
mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 


ataan dan 


Allah memerintahkan untuk menjalani proses sebab akibar, meminta 
pertolongan kepada Allah, mengucapkan keimanannya kepada takdir dan 
kehendak-Nya, kemudian tidak mengatakan “Jikalau” atau atau kata yang 
bermakna semisalnya. Inilah sunnah yang harus diketahui dan diamalkan 
ketika seseorang mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan obsesi dan 
keinginannya. Ini adalah sunnahnya orang-orang mukenin yang kuat. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalianakan 
mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 

kera) 


Berlemah Lembut Kepada Istri 


9 Shafar 


Salah satu surmah Rasulullah #& adalah berlemah lembur Jala 
berinteraksi kepada istri dan beliau mengaitkan kebaikan seorang mukmin 
dengan kebaikannya kepada keluarganya: Diriwayatkan dari Aisyah 26 
bahwa Rasulullah # bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling 
baik kepada keluarganya.” 


Rasulullah memberi contoh tentang permasalahan ini dan contoh- 
contoh tersebut menjadi sunnah bagi umatnya, salah satu contohnya adalah 


$4 Muslim, Kitab Al Oadr, Babs Fi AkAmnri bi At Orwwati wa Tarki AK Ajsi Wa ALIS amati Bika 
wa Tahoih Al Magadir (2664). 

tuh ALMomugih, Babu Pidit Awi AnNabi Shallaiahu Alaihi Wa Sallam 
5) dan ia berkata, “hadits ini hasan gharib shahih.” Ibru Majah (1977). Ibnu Hlibban (4177). 

Dishahihkan clch Al Albani daam As Sikiak Ash Shatihah (285|. 


854 Sunnon Nobi Sehari 


beliau sengaja minum dan makan pada bejana yang dipakai oleh istrinya: 
Diriwayatkan dari Aisyah #s berkata, 


“Dabulu aku pernah mimum sedang aku baid, lalu aku pun 


memberikan kepadanya gelas minuman lersebut maka beliau pun 
meletakkan mulutnya pada tempat mulutku saat minum. Demikian 
juga aku makan daging yang menempel di atas tulang sedang aku 
haid, setelah itu aku pun memberikan kepadanya makan itu, maka 
beliau meletakkan mulutnya pada bagian aku meletakkan mulutku? 


Hadits ini menunjukkan bagaimana Rasulullah berlemah lembut 


kepada istrinya khususnya ketika ia sedang haid saat ia sedang sensiti 
perasaannya kepada suaminya saat ia berjauhan. 

Contoh lainnya dari sentuhan-sentuhan kenabian yang termasuk sikap 
lemah lembut kepada istri dan termasuk kebaikan yang berpahata seperti 
ersabda, “Apa yang 
engkau infakkan adalah shadagah darimu hingga yang engkau suapkan 
ke mubu istrimu." 


yang diriwayatkan dari Sa'ad bahwa Rasulullah 


Contoh lainnya adalah beliau memilih nama panggilan untuk 
menunjukkan rasa sayang dan lemah lembut kepada istri: diriwayatkan 
dari Aisyah 15 bahwa Rasululleh berkata kepadanya, 


“Wahai Aisy, ini Jibril memberi salam kepadamu. 


X4” Muslim, Kitab ALHlaidh, abs Jawaz Ghasli Ra'i Zaufiha 1x Terjtiha sa Thabarari Sw'riha 
wa Allitika' fi Hijriha (300. 
AlBukhari, Kitab An Ngfagat, Babi Fadhil Najngah Ala ALAhU (5039). Muslim, Kitib AF 
Washigyah, Babs AEWashiyyah Bi At-Tsuhas (1639) 

" AlBukhari, Kitab Fadbail AshShahabah, Bab: Fadhl Arah (3557). Muslim, Kitab Fadhail Ash- 
Shahabah Radbiyollahu Ankum, abs Fi Fadil Aisyah (2447). 


(354: Sunnah Nobi Sehari-hari 


TANP 


Inilah beberapa contoh dari Rasulullah #£ bagaimana beliau berlemah 
lembut kepada istrinya, maka hendaklah kita mencontoh beliau dan tidak 
lupa untuk mencari cara-cara baru untuk mengekspresikan cinta dan kasih 
kita kepada mereka: maka dengan itu kira akan bahagia di dunia dan 
mendulang pahala di akhirat. Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. (An-Nur: 54) 


BO 


Mengkonsumsi Tepung Talbinah”” 


10 Muharram 

Rasulullah $ menyeru umatnya untuk menjaga kesehatan badan dan 
jiwa, beliau acap kali menyuruh orang yang sakit agar pergi ke dokter agar 
mendapatkan obar yang dapat menghilangkan rasa sakit Diriwayatkan 


Jabir bin Abdillah 285 berkata, 


Ae da AR Uas AS BI JAR Iis ea 


“Rasulullah mengutus seorang dokler kepada Ubay bin Ka'ab dan 
dokter tersebut memotong salah satu uratnya” 


Dengan bimbingan wahyu dari Allah, Rasulullah juga seringkali 
menunjukkan obat tertentu yang bermanfaat karena pada dasarnya 
Rasulullah bukanlah orang yang menguasai ilmu kedokteran, tentu kita 
meyakini apa yang Rasulullah arahkan. Salah satu sunnah itu adalah 
menggunakan talbinah karena ia menjadi obat dan penyembuh kondisi 
psikologi untuk yang sakit: Diriwayatkan dari Aisyah ses bahwa apabila 
salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia, maka berkumpullah 
para wanita. Kemudian mereka berpisah, kecuali keluarga Can orang-orang 
tertentu. Setelah itu, ia (Aisyah) menyuruh diambilkan seperiuk talbinah, 


Talbinah adalah makanan yang dibuat dari tepung (candum) atau dedak tepung, terkadang 
dicambahon dengan madu. Dimakan ralhish ksrena miriy clean susu, warmanya putih dum 
lembut, Bermanfaat bag tubuh dan lembut serta matang, tidak keras lai mentah. (Ed) 

“ Muslim, KitabAs-Solam, Bab: LI Kuli Ya'in Dawa'un Wa istinbob At-TadaWi(2207. 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Lalu dia memasak dan membuat tsariid. Kemudian dia menuangkan bubur 
talbinah tersebut di atasnya. Setelah itu, ia berkata, “Makanlah bubur ini, 
sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ersabda, 


“Talbinah dapat menyegarkan hati orang yang sakit dan dapat 

menghilangkan sebagian rasa sedih.” 

Dalam riwayat lain dari Aisyah ts bahwa ia menyuruh seseorang untuk 
memberikan talbinah kepada orang yang sakit dan yang bersedih. Lalu ia 
berkata, “Aku perah mendengar Rasulullah # bersabda, “Sesungguhnya 
talbinah dapat menenangkan hati orang yang sakit dan menghilangkan 
sebagian kesedihan,” 

Tepung talbinah dapat membuat hati orang yang sakit tenang dan 
menghilangkan beberapa perasaan sedih. Tepung ini dinamakan talbinah 
karena mirip dengan faban (susu) dari sisi warnanya dan cara membuatnya 
sangatlah mudah karena dapat ditemukan di internet, Diriwayatkari dari 
Aisyah es bahwa ia memerintahkan sescorang untuk mengkonsumsi 
tepung talbinah seraya berkata, “Dia adalah sesuatu yang dibenci namun 
bermanfaat.” Maksud dari Aisyah bahwa talbinah adalah sesuatu yang 
dibenci karena rasanya tidaklah manis, karena itu talbinah ini seringkali 
dicampur dengah roti dah madi! secara umum bahwa seorang yang 
mengkonsumsi tepung talbinah harus meyakini manfaat dari tepung 
tersebut karena hadits-hadits yang menyatakan manfaatnya seluruhnya 
shahih dan Rasulullah tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. 
Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (Mm-Nur: 54) 


ket) 


# AlBukhari, Kitab AlAthimah, Babs At'Talbinah (S1O1). Muslim, Kira AsSalart, Babi At- 
Talbinah (2716) 

Al-Bukhari, kitab AthTih, Bab: At-Tulbinah Li A-Maridh (5365). 

29 Al Bukhari, Kitab Atb Thib, Jab: At Talbinah Li Al Mari (53661. 


(eno NG Sunnah Nobi Sehari-hari 


Tidak Melaknat Orang-orang yang Bermaksiat 


11 Shafar 


Rasulullah #8£ sangat mengetahui bahwa setiap insan adalah berdosa 
dan pada kondisi demikian yang seharusnya menyibukkan setiap jiwa adalah 
bertaubat: Diriwayatkan dari Anas bin Malik ats bahwa Rasulullah && 
bersabda, “Setiap anak Adam adalah pendosa dan sebaik-baik pendosa 
adalah orang yang bertaubat.” Karena itu, Rasulullah tidak pernah 
memperlakukan orang-orang berdosa sebagai orang yang dimusuhi, akan 
tetapi memperlakukannnya seperti orang sakit yang butuh diobati bukan 
mencela mereka. 


Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khathab 22 bahwa di masa Resulullah 
ada seseorang yang bernama Abdullah namun seringkali dijuhiki orang-orang 
dengan “keledai” dan ia seringkali membuat Rasulullah tertawa, ia pun 
sudah pernah dicambuk oleh Rasulullah karena minum khamr. Suatu hari, 
Abdullah diseret ke hadapan Rasulullah karena masih meminum khamar 
maka saat ivu ia pun dicambuk lagi. Tibatiba, seorang laki-laki berkata, 
“Semoga Allah melaknat orang itu, alangkah seringkali ia dicambuk” 
Mendengar itu, Rasulullah pun berkata, Jangan kalian melaknatnya 
karena demi Allah dia mencintai Allah dan RasulNya.”8 


Rasulullah melarang melaknatnya dan menyatakan bahwa ia 
mencintai Allah dan Rasul-Nya dan perbuatannya meminum khamar tidak 
mencegahnya dari mencintai Allah dan RasulNya. Sungguh tindakan 
Abdullah membuat banyak orang terhcran karena memang minum khamar 
adalah dosa besar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru 
ag bahwa Rasulullah #£ bersabda, “Allah tidak akan menerima shalat 
orang yang meminum khamar selama empat puluh hari? 


Dosa meminum khamar amatlah besar, namun Rasulullah £& tetap 


melarang menghinanya, bahkan beliau menctapkan orang tersebur 


M4 AtTirmditi, Kitab Shifat AlOiyam Wa Arkagaig Wa AlWara” (2499). Ibnu Majah (4251). 
Ahmad (13072), AlHakim (7617) dan fa berkata, “hadis iri senadnya shahih dan keduanya tidak 
meriweyatkannya." Dihesankan oleh AkAlbani dalam shahih AkJam (2/831. 

» ABukhari, Kitab Al Hudud) Babs Ma Yukrabu Min La'ni Syarib AlKharuri Wa Annahu Laisa 
Bi Kharij Min AlMillah (6398) 

58 AnXasa' (5174), Ak Takim (945) dan ia menshahihkannya dan AdzDyahabi sepakat denyanya. 
Dishahihkan clch Al Albani dalam As Sikilak Ash Shabiha (7091. 


854 Sunnon Nobi sen 21) 


mencintai Allah dan RasulNya. Hakikarnya adalah Rasulullah tidak ingin 
menolong setanj Diriwayatkan dari Abu Hurairah @g bahwa suatu hari 
didatangkan kepada Rasulullah orang yang mabuk karena menenggak 
khamr dan Rasulullah pun memerintahkan orang-orang untuk memukulnya, 
maka ada yang memukulnya dengan tangannya, sendalnya, dan dengan 
bajunya. Kemudian seseorang berkata, “Mengapa ia mabuk? Semoga 
Allah merendahkannya.” Maka Rasulullah pun berkata, "Janganlah kalian 
menjadi penolong setan atas saudara kalian.” 

Rasulullah tidak pernah meremehkan masalah penegakan hukuman, 
namun di sisi lain beliau tidak ingin seseorang keluar dari ranah keimanannya 
karena melaknat dan mengejeknya akan mendorong orang tersebut untuk 
berteman dengan orang-orang jahat, adapun dengan tidak mensejek dan 
melaknatnya maka hal ini bisa menjadi jalan taubatnya. 

Karena itu, mari kita jaga lisan kita untuk tidak melaknat dan mencabik 
kehormatan pelaku maksiat karena bisa saja hati-hati mereka mencintai 
Allah dan Rasul-Nya. Dan, jangan lupa untuk senantiasa mendoakan mereka 
kebaikan. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


BI 


Memberi Manfaat Kepada Manusia 


12 Shafar 


Rasulullah sangat mencintai umatnya yang dapat memberikan manfaat 
kepada orang lain dan manfaat kepada burri, beliau juga memuji orang yang 


memiliki sifat mulia ini, Diriwayatkan dari Ihnu Umar $& bahwa 
datang kepada Rasulullah seraya berkata, “Siapakah yang paling dicintai 
oleh Allah? Dan amalan apakah yang paling dicintai Allah?” Maka beliau 
berkata, “Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling 
banyak memberikan manfaat kepada manusia, dan amalan yang paling 
dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam bati 


ah Sunnah Nabi Sehari-hari 


orang 


seorang muslim,” Maka memberi manfaat kepada orang lain adalah 
sunnah Rasulullah. 


Beliau memberikan kita contoh nyata dalam hal ini, sepertis menyeru 


umatnya menuntutilmu dengan syarat ilmu yang, bermanfaat: Diriwayatkan 
dari Abu Hurairah ass bahwa Rasulullah 4 bersabda, Jika seseorang 
meninggal maka terputus seluruh amalannya melainkan tiga hal, 
yaitu: Shadagah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang 
mendoakannya.”& 


Contoh lainnya diriwayatkan dari Abu Drar 485 bahwa Rasulullah 
38 bersabda, “Senyummu di wajah saudaramu adalah shadagah, 
seruammu kepada kebaikan dan laranganmu pada kemungkaran adalah 
shadagah, petunjukmu untuk saudaramu yang tersesat adalah shadagah, 
menemani orang yang buruk matanya untuk menunjukkan jalannya 
adalah shadagah, perbualanmu menghilangkan batu, duri, dan tulang 
dari jalanan adalah shadagab, perbuatanmu mengisi air ke dalam ember 
seudaramu adalah shadagah.”” 


Semua ini adalah potret perbuatan membcrikan manfaat kepada 
orang lain. Contoh lainnya adalah diriwayatkan dari Abu Dar 4s bahwa 
ia berkata kapada Rasulullah, “Ya Rasulullah, amalan yang paling utama?” 
Beliau menjawab, “Iman kepada Allah dan berjihad di jalan-Nya,” lalu 
aku berkata, “Budak apa yang paling baik untuk dimerdekakan?” Beliau 
menjawab, “Yang paling berharga dan paling mahal," Aku berkata, “Jika aku 
tidak dapat melakukanny2?” Beliau bersabda, “Engkau dapat membantu 
pekerjaan seseorang,” Aku berkata, “Ya Rasulullah, apa yang harus aku 
lakukan jika aku sudah lemah untak melakukan beberapa amalan?” Beliau 
menjawab, “Engkau tidak menganggu orang lain: sungguh hal itu adalah 
shadagah dari dirimu untuk dirimu.” 


Ath Thabrani dalam Mu'jan AlKabir (13680). Berkata Ibnu Haiar, “tcks hadits ini shahih 
dengan penguarpenguatnya yang lain? Dihasanlah oleh AlAlbani dalam AsSikilah Ash. 
Shabihah (906) 
»4 Muslim, Kitab ALWashhpyah, abi Ma Yalhagu ALinsan Min AtTsawab Ba'da Wefathi (1631). 
$ AtTirmida, Kitab Air wa As-Shilah, Babs Ms Ja'a Fi Shenah ALMa'ruf (19565 dan ta 
berkata, "hadits ini hasan,” Tbnu Tlibhan (329). Berkata Syu'aib AlArnawth, “hadist shahih,” 
Dishubihkun pula oleh AkAlhani dalam As-ifsilah Ash:Shahihah (572) 
PW AlBukhari, Kitab AlTigi, Bab: Avyu ArRigab Afdhal (2382). Muslim, Kitab Allan. Babi 
Bayar Kawn Al Iman Bilahi Afdhal ALA rual (84). 


354 Sunnan Nabi Senonenori213) 


Jika kita perhatikan hadits-hadits di atas, kita akan menyadari bahwa 
beliau tidak mengecualikan seseorang dalam hal memberikan manfaat 
kepada orang lain walaupun hanya dengan menjaga diri untuk tidak 
menganggu dan menyakiti orang lain. Alangkah agungnya sunnah ini. 
Alangkah bermanfaatnya sunnah ini di duria dan akhirat Dan, jangan 
melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapaikan petunjuk” (AmNur 54) 


BI 


Shalat Menggunakan Sendal 


13 Shafar 


Islam agama yang mudah yang menginginkan seluruh penganutnya 
mengamalkan seluruh yang Allah wajibkan kepada mereka dengan cara 
yang paling mudah: dan sebaikkbaik gambaran kemudahan adalah berpegang, 
teguh dengan sunnah Rasulullah karena seluruhnya adalah baik. 


Salah satu sunnah Rasulullah adalah menunaikan shalat dengan 
menggunakan sandal atau sepatus namun perlu diketahui bahwa beliau 
tidak pernah berlebihan dalam hal ini dengan menyiapkan sandal secara 
khusus tapi hanya menggunakan sandal yang beliau pakai saat berjalan. 
Bersih merupakan syarat sandal atau sepatu yang hendak digunakan shalat 
karena masjid di masa Rasulullah tidaklah dilapisi dengan sajadah atau 
karpet seperti yang ada di masa sekarang ini, 


Diriwayatkan dari Abu Sa'id AlKhudri age berkata, “Suatu hari 
Rasulullah shalat bersama para sahabatnya sedang beliau menggunakan 
sendal, Tibatiba, beliau melepaskan kedua sendalrya dan meletakkannya di 
sisi kirinya, maka ketika orang orang melihat hal itu mereka pun melepaskan 
sendal-sendal mereka. Selepas shalat beliau berkata, “Npa yang membuat 
kalian melepaskan sendal-sendal kalian?” Mereka menjawab, “Karena kami 
melihat engkau melepaskan sendalmu maka kami pun melepaskan sendal 
kami,” maka beliau pun berkata, “Sesungguhnya Jibril mendatangiku 
dan memberitahu bahwa ada kotoran pada keduanya,” Beliau juga 


(354: Sunnah Nobi Sehari-hari 


ANN. 


berkata, “Jika seseorang dari kalian menuju masjid maka hendaklah dia 
a ia melihat ada kotoran di sendalnya maka hendaklah ia 
membersihkannya lalu menggunakannya untuk shalat.” 


melihat, 


Rasulullah tidak menjadikan tujuan dari menggunakan sendal dalam 
shalat hanya untuk bentuk kemudahan Islam, namun juga untuk menyelisihi 


orangorang yahudi, Diriwayatkan dari Syaddad bin Aus ag bahwa 


Rasulullah & bersabda, “Selisihilah orang-orang yahudi karena mereka 


tidak shalai dengan menggunakan sendal dan sepatu mereka.” 


Jika biasanya kita shalat dengan telanjang kaki atau menggunakan 
kaus kaki karena adanya sajadah dan karpet, maka kita bisa mengamalkan 
sunnah ini saat melakukan safar, tempar rekreasi umum, atau pasar, karena 
ternpattempat ini biasanya tidak “dialaskan dengan karpist atau sajadah 
Dan, jangan melupakan syiar kira, Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


IM 


Bagi Orang yang Bermimpi Buruk 


14 Shafar 
Seringkali orang bermimpi buruk dalam tidurnya hingga terhangun 


dalam keadaan takut ini adalah mimpi yang dibuat oleh setan bertujuan 
membuat sescorang sedih. Rasululleh #6 memiliki beberapa sunnah yang 
indah untuk menghindarkan rasa sedih itu dan kita akan menghimpun 


sunnah itu dalam dua riwayat berikut ini: 


Pertamas Diriwayatkan dari Abu Salamah ssi berkata, “Suatu waktu, 
aku bermimpi buruk hingga aku pun terkena demam namun aku tidak 
berselimut hingga bertemu Abu Gatadah 885 dan aku pun menceritakan 
hal itu kepadanya, ia berkata, “Aku pernah memclenyar Rasulullah bersabda, 


"1 Abu Dawud, Kicab Ash-Shalat, abs AsfhSbalat Fi Am'na'i (650) Ahmad (11895). Dishahihkan 
oleh AlArnaurh. Ibnu Hibban (2145), Abu Ya'la (1194). AlHakim (486) dana menshishihkannya 
dan disepakasi olek AdeDeahabi, Dishahihkan oleh AlAibuni dalam Shahih Abu Dawud 
8/220, 

98 Abu Duwend, Kitab Ach-Sholt, Bubs AshsShakoi Ff Anti (692). Ibum Hitibari (2196). AlHukim 
(956 dan ia berkata, “hadits ini shahih sanadnya dan keduanya tidak meriwayat hadits ini.” 
Dishahihkan juga oleh Al Albani dalam Shahih Abu Dawud (3/224). 


854 Sunnon Nobi 


“Mimpi itu dari Allah dan juga dari setan. maka jika seseorang kalian 
bermimpi buruk maka bendaklah ia meludah kecil ke arah sisi kirinya 
sebanyak tiga kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari 


keburukannyas maka mimpi itu tidak akan membahayakannya” 


Kedua: Diriwayatkan dari Abu Hurairah &# bahwa Rasulullah #£ 
bersabda, "Jika masa semakin dekat maka seringkali mimpi seorang 
muslim adalah kebohongan, dan sebenar-benarnya mimpi kalian adalah 
mimpi orang yang paling benar dan jujur dalam berbicara. Mimpi seorang 
muslim adalah satu dari empat puluh lima bagian dari kenabian. Mimpi 
terbagi menjadi tiga: mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari setan, dan 
mimpi dari apa yang dipikirkan oleh seseorang. Maka, jika seseorang dari 
kalian bermimpi buruk maka hendaklah dia bangun shalat dan tidak 
memberitahukannya kepada siapa pun.” 


Inilah empat sunnah Rasulullah #5 bagi orang yang bermimpi 
buruk, yaitu: meludah kecil ke arah kiri tiga kali, berta'awwudz 
(meminta perlindungan) dari keburukan mimpi, bangun shalat, dan 
tidak memberitahukannya kepada siapa pun, jika kita telah melakukan 
semuanya maka gangguan dan kesedihan akan hilang dari hati kita. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapaikan petunjuk." (An-Nur: 54) 


BI 


Bekerja 


15 Shafar 


Islam tidak mengenal yang namanya “Pengangguran” dan juga tidak 
mengenal menyandarkan kebutuhan dengan cara meminta-minta. Yang 
dikenal Islam adalah bekerja dan bersungguh-sungguh. Karena itu, salah 
satu sunnah Rasulullah $ adalah bekerja dan menyeru manusia untuk 
bekerja: Diriwayatkan deri AlMigdam ss bahwa Rasulullah # bersabda, 


28 AlBukhari, Kitab A-T'bir, Babs Ielze Ra'a Ma Yabrubuw Fa Lan Yukhlir Bika Wa Lan Yedebuba 
(6637). Muslim, Kitab Ar-Rarya (2261) 
78 Al Bukhari, Kitab At Tz'bir, ab: AI Oaidu Fi Al Maram (6614). Muslim, Kitab Ar Kur'ya (2263). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


ANN 


Uh sa JB Ia JUS Sa GS A5 Ulab AS 
3 IE Ip SE PAN ME 335 Al G3 
“Sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah makanan 


yang ia dapatkan dari pekerjaan tangannya dan sungguh Nabi Allah, 
Daud Alathissalam, makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri.” 


Maka, sebaikbaik makanan berdasarkan petunjuk Rasulullah #& 
adalah makan yang dibeli oleh seseorang dari uang yang ia hasilkan sendiri 


dari pekerjaan tangannya walaupun terkadang makanan shadagah yang 
didapatkan dari orang lain lebih baik dan bagus, namun tesaplah apa yang 
dihasilkan sendiri lebih baik dari sisi menjaga harga diri Rasulullah juga 
menyebutkan Daud 188 memakan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri, 
beliau menyebutkan Daud 81 secara khusus karena ia adalah seorang raja 
hingga ia mempunyai banyak sumber rezeki, namun ia tetap menyukai 
memakan makanan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. 

Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah gs bahwa Rasulullah 4& 
bersabda, “Sesungguhnya Daud 48 tidak makan melainkan dari hasil 
pekerjaan tangannya sendiri.””s Riwayat ini menunjukkan bahwa ia tidak 


akan makan melainkan hanya dari hasil pekerjaan tangannya sendiri dan 
ini menunjukkan baiknya dan utamanya makanan yang dihasilkan dari 


pekerjaan tangan sendiri. 


Adalah sunnah Rasulullah #& menyeru para lelaki untuk bekerja 
walaupun pekerjaan itu sederhana dan tidak ada keharusan profesional, 
namun yang penting adalah perkejaan itu halal. Diriwayatkan dari Abu 
Hurairah sg bahwa Rasulullah #£ bersabda, “Seseorang dari kalian 
memikul kayu bakar di atas pundaknya adalah lebih baik dari pada 
meminta-minta kepada orang lain karena bisa saja ia diberi atau tidak 
Bahkan Rasululullah memberi contoh sendiri kepada kita bahwa 


diberi.” 
dia bekerja megembala kambing Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4 
bahwa Rasulullah #& bersabda, “Tidaklah Allah mengutus seorang nabi 
TS Rifuktary Kah AI Buyu', Babi Kasb Ar Rajuli Wa Aomlibi Biyadihi 1966) 


9 AlBukhari, Kitub ALBupu”, Bah: Kashu Ar-Rjuli Wa Amaliri Bipadihi (1987) 
"7 AlBukhari, Kitab A/Buyu' Bab Kasbu ArRajuli Wa Amalihi Biyadiht (1968). Muslim, Kitab 


Az Zakat, Bab: Karahatu Masalati Ari Nas (1042). 


854 Sunnah Nobi Sehal 


melainkan ia mengembala kambing,” kemudian para sahabatnya bertanya, 
“Apakah engkau juga?” Beliau berkata, “Ya, saya dahulu mengembala 
kambing penduduk Makkah menghasilkan beberapa upah girath,”” 

Sunnah ini membuka pintuk bagi semuanya untuk bekerja dan tidak 
beralasan menunggu pekerjaan yang tepat: sungguh hal yang paling buruk 
adalah hidup tanpa bekerja dan tidak ada yang lebih baik dari mencontoh 
Rasulullah #&, Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


Ke.) 


Mendoakan Kaum Muslimin Tanpa Diketahui 


16 Shafar 

Rasulullah #5 sangat senang jika seorang muslim berusaha 
menyampaikan kebaikan kepada saudaranya semuslim dengan hanya 
berharap pahala dari Allah 8 dan bukan karena materi atau tujuan duniawi 
lainnya. Karena itu, salah satu sunnah Rasulullah adalah mendoakan kaum 
muslimin canpa mereka tahu, Diriwayatkan dari Abu Darda ae bahwa 
Rasulullah # bersabda, 


Ob BIN EN Ah Abe 


“Tidaklah seorang muslim mendoakan saudarnya tanpa ia ketahui 

melainkan malaikat berkata, “Semoga engkau mendapatkan hal 

yang serrpa "3 

Dalam riwayat lain dari Abu Darda ats bahwa ia mendengar Rasulullah 
2 bersabda, “Barangsiapa yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui 
olehya maka malaikat yang diwakilkan menjaganya berkala, 


Aamin, 


06 AlBukhari, Kitah Atljarah, Rab: Ra'yu AlGhamom Ala dorrith (2182). 
"8 Muslim, Kitab Ade Dalkri wa Ad-Duw'a wa As Taubah ia AIsighfar, Bobi Padhl Al-Du'a Li Al 
Muslirsan Bi Doalri Al Giat (2732). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


LK 
TAN 


dan semoga untukmu mendapatkan hal yang serupa." 


Ini adalah gambaran menakjubkan yang ditekankan oleh Rasulullah 
3 karena kebaikannya tidak hanya sampai kepada seseorang yang kita 
doakan, namun kebaikan juga akan didapatkan oleh orang yang mendoakan 
karena Allah mengirim malaikat untuk mengatakan, "Aamin dan semoga 
engkau mendapatkan yang serupa” Perlu untuk diketahui bahwa doa 
malaikat tersebut tidak mungkin hanya selesai sampai di situ, namun tentu 


kelanjutannya ada, yaitu ijabah dari Allah 4. 


Sunnah ini memberikan manfaat kepada dua pihak, yaitus yang 
didoakan dan yang mendoakan. Bahkan Abu Darda menekankan kepada 
suami anaknya, Abdullah bin Shafwan, bahwa doa seperti ini akan 
dikabulkan, Diriwayatkan dari Abdullah bin Shafwan, suami dari Ad Darda, 
berkata, “Suatu hari saya sampai di negeri Syam dan saya pun langsung 
menemui Abu Darda age di rumahnya, namun aku tidak menjumpainya 
dan hanya menjumpai Ummu Darda', ia pun berkata, “Apakah engkau ingin 
menunaikan haji tahun ini?” Lalu zku pun menjawab, “Ya,” Ia berkata, 
“Doakanlah kebaikan untuk kami karena Rasulullah $£ berkata, “Doa 
seorang muslim kepada saudaranya tanpa ia ketahui adalah doa yang 
mustajah dan di sisi kepalanya ada malaikat yang akan berkata setiap 
kali ia mendoakan saudaranya, “amin dan semoga engkau mendapatkan 
hal yang serupa?" 

Marilah kita mengamalkan sunnah ini dengan mendoakan saudara 
dan teman-teman yang menurut kita dia membutuhkannya, dengan Izin- 
Nya doa, saudara kita mendapatkan apa yang ia harapkan dan inginkan 
dan kita juga mendapatkan kebaikan yang serupa, Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 


petunjuk.” (An-Nur: 54) 
BO 


Muslim, Kitab Ade Deikri aa Ad Dira sea At Tordbab wa Allotighfar, Babs Fadhl Al Dua Li AL 
Muslimin Bi Dizhri ALGhaib 12732). 
$ Muslim, Kitab Ade Deikri aa Ad Du'a sea At-Toubah wa Alltichfar, Bab: Fadhl Al Du'a Li AL 
Muslimin Bi Dzahri Al Ghaib 12733). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Sujud Tilawah 


17 Shafar 

Kesalahan fatal Iblis adalah menyelisihi perintah Allah dengan sengaja. 
dalam perkara sujud dan sebab utama yang mendorongnya melakukan 
itu adalah kesembongan: Allah #8 berfirman, “Dan ingatlah ketika Kami 
berfirman kepada para malaikat, “Sujudlah kamu kepada Adam,” Maka 
sujudlah mereka kecuali Ibliss ia enggan dan takabur dan adalah ia 
termasuk golongan orang orang yang kafir (Al Bagarah: 34) 

Sujud adalah salah sasu tanda ketundukan kepada Allah maka Dia 
mewajibkannya kepada seluruh hamba-hambaNya yang beriman, maka siapa 
yang melakukannya didasari rasa cinta dan takut maka ini adalah tanda 


keimanan dan kerendahan hatinya, dan barangsiapa yang enggan dan ragu 


bersujud maka dia telah menyamai Iblis dalam hal ini. 

Allah meletakkan tujuh tempat sujud dalam AlOur'an dan sudah 
menjadi sunnahnya untuk bersujud pada tempattermpat tersebut, Ketahuilah 
bahwa setan mengetahui kesuksesan seorang hamba ada pada sujudnya 
dan kerugiannya ada pada sikapnya meninggalkan sujud. Karena itu, setan 
bersedih jika ia meliha: seseorang bersungguhsungguh mengamalkan 
sunnah ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ggs bahwa Rasulullah 4 
bersabda, 


Ani ebi SN GA 3 Sea 


“Jika seorang hamha membaca ayat sujud maka dia pun bersujud 
maka setan pun menjauh seraya menangis dan berkata, “Sungguh 
celaka bagiku, anak Adam diperintahkan bersujud maka dia 
bersujud dan aku diperintahkan sujud namun aku mengabaikannya 
maka bagiku neraka. 


"2 Muslim, Kitab AI Imam, Baby Bayan ltklag Ismi Al Kufri'Ala Man Taraka Ash Salat (B1). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Hadits ini mengandung kabar gembira bahwa ganjaran sujud adalah 
surga: ini adalah perkara agung yang sudah sepatutnya diperhatikan oleh 
seorang muslim. Karena itu, para sahabat tidak menyepelekan sunnah ini 
sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar #& berkata, “Rasulullah 
membacakan kepada kami surat yang terdapat di dalamnya ayat sujud maka 
beliau pun sujud dan kami juga ikut sujud hingga seseorang dari kami tidak 


mendapatkan tempat untuk menempelkan jidatnya?" 


Adapun bacaan Rasulullah ketuka sujud tilawah adalah bacaan yang 
mengandung pengagungan Rabb, tunduk kepada-Nya, dan berdoa kepada- 
Nya. Diriwayatkan dari Aisyah 288 berkata, “Rasulullah membaca dalam 


sujud Alur 'an (sujud tilawah) pada malam hari, 


13333 A92 rang kat Gi Sip AAS sid S3 IIA 


“sajada wajhiya li allazdi khalagahu wa syagga sam'ahu wa 
basharabu bihaulihi wa guwwatihi 


ku sujud kepada Dzat yang menciptakannya dan membuka 
pendengaran dan penglihatannya dengan kemampuan-Nya.”" 
Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas #8 berkata, “Seseorang datang 
kepada Rasulullah seraya berkata, “Ya Rasulullah, aku melihat diriku pada 
anatirt malam saat aki sedang tidur seakar-akan diriku sedang shalat di 
belakang sebuah pohon, aku pun bersujud dan pohon tersebut juga sujud, 
aku pun mendengar pohon tersebut mengucapkan, 


da "ea ega daa 
TS Wi G3 date 


535 Ane 3 
“Allahumma tktub Ii biha 'indaka ajran wa dha' anni biba wizran 


wa falha li “Indoka dzubran wa tagabalha minni kama lagabbaltaha 
min abdika daud (Ya Allah, tuliskan untukku karenanya pabala di 


58 Alukhari Abivab Sujud ALOur an, Babs Man Sajada Li Sujud AlarF (1025) Muslim, Kitab 
.ALMasaji) Babs Sujud AtTikawat: (573) 

24 Abu Dawud, Kitab Sugjiud Al Ore'ari Bah: Ma Vogue Idea Saja (LA) MeTirridei (80) 
den ia berkata, “hadits ini husan shuhih,” AmNnsvi (718). Ahunsil OS863). Berkata Syu'sih 
Ab-Arnauth, “hadits ini shahih,” Dishahihkan juga oleh Albani dalam Shahih Abu Dawud 
(5/17). 


hari 


sis-Mu, hapuskanlah karenanya dariku dosa-dosa, jadikanlah ia 

tabungan untukku di sisi Mu, dan terimalah ia sebagaimana Engkau 

menerimanya dari hamba-Mu, Daud)" 

Ibnu Abbas berkata, “Maka Rasulullah pun membaca ayat sujud maka 
beliau pun sujud dan aku mendengar beliau mengucapkan seperti apa yang, 


dibaca oleh pohon tersebur.”$ 


Inilah beberapa bacaan dalam sujud tilawah, hendaklah kita 
menghafalnya dan mengulangsulanginya sera 


'a membayangkan setan 


menangis karena sujud kita. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
menaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


BRI 


Diam Saat Khutbah Jumat 


18 Shafar 


Salah satu amalan penting pada hari Jumat adalah khutbah yang 
disampaikan oleh khatib karena terdapat nasihat dan arahan yang dapat 
menambah keimanan. Karena itu, Rasulullah 4 menyeru kaum muslimin 
untuk diam saat mendengarkan khutbah Jumat, tidak berbicara kepada 
makmum lainnya atau tidur. Beliau menyebutkan bahwa pahala diam 
untuk mendengarkan khutbah adalah ampunan sepuluh hari penuh: 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah “8: bahwa Rasulullah £ bersabda, 
“Barangsiapa berwudhu dan menyempurnakan sudhunya lalu ia 
mendatangi shalat Jumat seraya mendengar khutbah dengan diam, maka 
Allah akan mengampuni dosanya antara Jumat dengan Jumat depannya 
dan tambahan tiga hari. Barangsiapa yang membersihkan kerikil maka 


dia telah melakukan bal yang menyia-nyiakan (pabala Jumatnya). 


A8 ArTirmida, Kitab AdDa'zuan, Bab: Ma Yagulu F8 Sujud Alur en (5424). Ibnu Majah (1055). 
Ibnu Hibban (2968), AkHlakim (799) dan is mershakihkannya dan disepakat oleh Ade Dzahab: 
Dishahihkan juga oleh An Nawawi dalam Kbudaebab AlAhkam (27623). Dishahihkan juga oleh 
AlAbbuwi dekan A--Sikilnh Ad-Shabihuh 2710). 

“8 Muslim, Kitab Alltemah, Babu Fadil Man Isiama'a Wa Anshata Fi Alkhutbah (887). Abu 
Dawud (1050), At Tirmidzi (498). 


2 Sunnah Nobi Sehari-hari 


Rasulullah ##£ menjelaskan dalam hadits di atas bahwa yang dituntut 
bukan hanya mendengar khutbah, namun juga diam. Begitupula hanya 
dengan menyapu atau membersihkan kerikil itu dapat mengurangi pahala 
Jumat, bahkan menegur seseorang untuk diam walaupun dengan satu kara 
maka ini termasuk hal yang dapat mengurangi pahala Jumatnya: semua ini 
menekankan kepada kaum muslimin pentingnya diam sebagaimana yang 
diriwayatkan dari Abu Hurairah sgsbahwa Rasulullah 4 bersabda, 


AB SE AN Sail LAN G3 Ola SB 


“Jika engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat “Diamlah” 
sedang imam sedang khutbah maka engkau telah melakukan bal 
yang mengurangi pabala Jumatmu. 


Dalam perkara diam ini, Rasulullah membagi orang orang yang hadir 
shalat jumat menjadi tiga kelompoks Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru 
2g bahwa Rasulullah 4 bersabda, “Tiga macam orang yang badir shalat 
Jumat, yaitu: seseorang yang badir dan melakukan kalhal yang menyia- 
nnyiakan pabalanya, seseorang yang badir seraya berdoa maka Allah dapat 
mengabulkan atau tidak, dan seseorang yang hadir dengan diam dan tidak 
mendorong.dorong pundak orang-orang dan tidak menganggu orang lain 
maka ini adalah penggugur dosa dari Jumat terselnut hingga Jumat depannya 
dengan tambahan tiga bari karena Allah berfirman, “Barangsiapa yang 
melakukan satu kebaikan maka baginya sepuluh lipat” (ALAn am: 160)" 


Sebagai penutup, kita memberikan kabar gembira untuk kaum 
muslimin bahwa sikap diam ketika imam sedang berkhutbah setelah 
melakukan sunnah lainnya seperti mandi dan bersegera menuju masjid 
maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak bisa digambarkan oleh siapa 
puny Diriwayatkan dari Aus bin Aus ag bahwa Rasulullah & bersabda, 


Al-Bukhari, Kitab Alfemab, Dab: AlTnssat Yani AHjurmab (892). Muslim, Kitab AlJmuah, 
Bab FIAIashat Yaum Aljsomuah 
88 Abu Diwnd, Alma Ajak, Bab: AlKakun Wa Altar Yakbtub (413). Dishabihkan oleh 
An-Nawawi dalam Khulashah Al.Ahkam (2/804). Dihasankan ukh Al-Albani dalam Shahih Abu 
Dawud (2/172). 


Bam IN 


WlaS 3BS Jay SE Cumi Hb NI Ia Kaji ala 


WA Me aa 
“Barangsiapa mandi, bersegera menuju masjid, mendekat ke imam, 
mendengar khuthah, diam, maka baginya dari setiap langkahnya 
pahala setahun giyamullail dan puasa” 
Alangkah agungnya sunnah ini. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


BI 


Menutup Mulut Ketika Menguap 


19 Shafar 


Rasulullah & membenci pemandangan yang menunjukkan kemalasan 
seperti menguap, karena itu beliau menyuruh menutup mulut ketika 
menguap semampu kita sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah 
asi bahwa Rasulullah & bersabda, “Menguap adalah dari setan maka 
jika seseorang dari kalian menguap maka hendaklah dia menahannya 
semampu mungkin karena jika seseorang dari kalian mengatakan (ketika 
menguap), “ahh,” maka setan tertawa. 0 Dalam riwayat lainnya dari Abu 
Hurairah menekankan bahwa Allah membenci jika seseorang menguap, 
Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah mencintai bersin dan membenci 
menguap. Jika seseorang bersin lalu ia bertahmid kepada Allah maka 
wajib kepada setiap muslim yang mendengarnya untuk bertasymit””, 
Adapun menguap maka itu dari setan maka hendaklah dia menahannya 


"8 Abu Dawud, Abicab Aljumuah, Bats Fi Gbudi Yasns Akfumuwah 1345). ATarcudei (496) 
dan ia berkata, "hadis ini hasan,” Tanu Majah (10874 Ahrvad (16216), Ibnu | Fibban (2781). AL 
Hakim (1042). Dishahihkan oleh AlAlhuwsi laba Shuhih Ahu Dawal (2//176) 

“1  MBukhari, Kitab Bad'u AlKhalgi, Babi Sifat Iblis Wa Junudihi (3113). 


Peni:tasymir adalah ucapan “yarbansukallahu" 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


semampu mungkin, dan jika ia mengatakan (ketika menguap). “al 
maka setan tertawa.” 

Setan adalah makhluk yang membenci kebaikan untuk manusia dan 
menyukai jika mereka bermalas-rralasan. Setan sangat senang jika melihat 
manusia menguap. Tidak hanya itu, Rasulullah 4 mengambarkan hal yang 
tidak disangka-sangka yang berkaitan dengan menguap: Diriwayatkan dari 
Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah #8 bersahda, Tika seseorang 
kalian menguap, maka hendaklah dia meletakkan tangannya (untuk 
menutup) mulutnya karena setan dapat masuk.” Dalam riwayat lain 


dari Abu Hurairah bahwa tertawanya setan karena seseorang menguap itu 
terjadi dari dalam perutnyas Rasulullah &$ bersabda, “Bersin dari Allah dan 
menguap dari setan jika seseorang dari kalian menguap maka bendaklah 
ia meletakkan tangannya di atas mulutnya dan jika ia mengatakan, “ah 


ah ab," maka setan tertawa dari dalara perutnya. 


Menguap yang paling jelek adalah kerika sedang shalat hingga 
Rasulullah mengkhususkan perkara ini dalam hadits yang diriwayatkan 
oleh Abu Hurairah ass bahwa Rasulullah 38 bersabda, “Menguap dalam 
shalat dari setan: jika seseorang dari kalian menguap maka bendaklah 


dia menahannya semampu mungkin.” 


Karena itu, hendaklah kita menjauhi perbuatan yang sangat disenangi 
setan ini. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (Xa-Nur: 54) 


BO 


"8 Alllukhari, Kitab ALAdah, Baks mz Yustahabbu Min Al 
15869), 

P8 Muslim, Kitab AZuhd z4 ArRagaig , Babs Tasyrnit AkAtay We Karahat AtTatssub (2995) 

AM Kira Al Adab, Babs inna Allah Yubibbu ALAUas (2746) dan ia berkata, "hadirin 
hasan shahih.” Dihaswkun juga oleh ALAlbani culun Shabik Alami? (2/739) 

28 ArTirmidi, Kitab Ash-Shalat, Bab: Karahei AtTatsaub Fi AsbsShala (3701 dan 'a berkata, 
“hadits hasan shahih” Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Al Jarni” (1/57) 


has Wa Ma Yukrahu Min At-latsaub 


854 Sunnon Nobi 


Istighfar dan Tahlil 


20 Shafar 


Setiap manusia pastilah bersalah dan berdosa an tabiat ini tidak bisa 
dihindari. Seorang hamba tidak mempunyai waktu khusus yang ia dapat 
mengindari dosa di dalamnya: akan tetapi seseorang diperintahkan untuk 
beristighfar dan bertaubat setelah ia melakukan dosanya. Jika seseorang 
bertaubat dan beristigfar dengan didasari perasaan kejujuran maka hal 
tersebut akan mengembalikannya kepada jalan Allah dengan keadaan 
bersih dari dosa-dosanya. 


Diriwayatkan Jari Abu Hurairah 24 bahwa Rasulullah 38 bersabda, 


“Dermi Dzat yang jitaku ada di tangan-Nya, jika kalian tidak berdosa 
maka Allah akan membinasakan kalian lalu mendatangkan suatu 
kaum yang berdosa lalu memohon ampun kepada Allah: maka Dia 


pun mengampuni mereka? 


Hadite ini tidak bermakna anjuran melakukan dosa, namun menyeru 
kepada taubat dan istighfar. Dan, sebaikbaik jenis istighfar adalah jika 
dibarengi dengan pujian dan pengagungan kepada Allah, dan tidak ada 
yang lebih agung untuk mengangungkan Allah dari ucapan syahadat "Lag 
ilaha illah Allahu”, Karena itu, jika istighfar dibarengi dengan tahlil maka 
ampunan akan teralisasi dengan in Allah. 

Dari sinilah, kita dapat mengetahui pentingnya sayyid al-istighfar yang 
dimulai dengan ucapan tahlil dan diakhiri dengan istighfar sebagaimana 
yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus, 


daya Ph ak Uh gais AIA Tap al 
Orgen Sa ben eka Da3 


$$ Muslim, Kitab At Tambah, Babs Suguth Ade Dewnub BEAN Istighfar Towbah (2749). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


“allahumma anta Rabbi laa ilaha illa anta, khalagtani wa ana 
abduka wa ana “ala 'abdika wa wa'dika mastatha'tu, Audzu bika 
min syarri ma shana'tu, abw'u laka bi ni'matika “alaya wa abwu 
laka bidzanbi, faghfinli fa innahu laa yaghfiru adz-dzunuba illa anta 
“Ya Allah, Engkau adalah Rabb-ku, tiada seseribahan melainkan 
Engkau. Engkau menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu 
dan bersungguh-sungguh semampuku untuk menunaikan janjiku 
kepada-Mu. Aku berlindung kepada Mu dari keburukan-keburukan 
yang aku perbuat. Aku mengakui kenikmatan kenikmatan yang 
Engkau berikan kepadaku dan aku mengakui segala dosa-dosaku: 
maka ampunilah aku dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa 
melainkan Engkau 
Jugaterdapat ungkapan istighfar yang menakjubkan: sisi menakjubkannya 
adalah kalimatnya sedikit namun dengannya Allah mengampuni dosa kecil 
dan besar. Diriwayatkan dari Zaid se bahwa Rasulullah && bersabda, 
“Barangsiapa siapa yang berkata, 


IA el AS NA Tea sei 
“Astaghfirullaha alladzi laa ilaba illa buwa a-bayyu akgayyum wa 
ataubu ilaihi 

Saya memohon ampun kepada Allah, Dzat yang Maha Hidup lagi 
lerus menerus mengurus makbluk-Nya, dan saya bertaubat kepada- 
Nya),” maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun ia 


pernah lari dari peperangan “8 


Kalimat pendek ini sangat mudah untuk dihafalkan, namun 

mengandung makna yang dalam karena di dalamnya terdapat taubat dari 

dosa, pengesaan kepada Allah, dan dua sifat Allah yang sempurnas mungkin 

saja karena ketiga hal ini berkumpul dalam satu kalimat hingga ia memiliki 

pengaruh yang besar, 

$ AlBukhari Kitab Ad-Daawat, Babi Afdal AHetigifar (5947). AtTirmi 
(7963). Akrmanl (17152). 


?8 Abu Dawud, Kitab Sujud Al Our'an, Babi Fi Abistighfor (1517) 
olek AlAlbani dalam Shahih Abu Dawud(5/248). 


354 Sunnon Nabi Senonenoti22”) 


i 39). AnNasa'i 


 At'Tirmidri (3577). Dishahihkan 


N 


Hendaklah kita senantiasa mengulang-ulang kalimat ini dan merasakan 
maknanya yang sangat dalam. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


BI 


Berpuasa Senin dan Kamis 


21 Shafar 

Puasa adalah salah satu ibadah paling utama dalam mewujudkan 
ketakwaan kepada Allah 86. Dia berfirman, "Has orang-orang yang 
beriman, diwajibkan alas kamu berbuasa sebagaimana diwajibkan atas 
orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (A-Bagarah:183) 


Rasulullah $ tidak hanya mencukupkan dengan puasa Ramadhan, 
akan tetapi beliau juga mensunnahkan puasa-puasa lainnya selain 
Ramadhan: salah satu sunnah tersebut adalah puasa di hari Senin dan Kamis. 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah 485 bahwa Rasulullah ditanya tentang 
puasa Senin dan Kamis, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau puasa 
di hari Senin dan Kamis?” Beliau berkata, “Sesungguhnya hari Senin dan 
Kamis adalah hari Allah mengampuni seluruh kaum muslimin kecuali 
dua orang yang bertikai, Allah berfirman, “Tinggalkan keduanya hingga 
mereka berdamai” 


Dalam hadits lain disebutkan keutamaan khusus hari Senin dan 
Kamis, Diriwayatkan dari Abu Hurairah gs bahwa Rasulullah 38 bersabda, 
“Pintwpintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka Allah pun 
mengampuni orang yang lidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa 
bun melainkan orang yang di antaranya dan saudaranya ada permusuhan, 
maka Dia berfirman, “Biarkanlah dua orang tersebut hingga mereka 
berdamai, biarkanlah dua orang tersebut hingga mereka berdamai, 
biarkanlah dua orang tersebut hingga mereka berdamai.” 
“Ibnu Majah, Kitab Ast-Stiyam, BabsShiyari Yawam AHlnaim Wa AlKhami C17AO) dan berkata 

'AlMunesiri, "hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah an seluruh perawinya tsigah,' lihat Ar. 


Targilr wa AtTurbib 00/79). Disbaki Shahih Alam? (1/43) 
Muslim, AnNabyu An AsySyahna' Wa At- 


Tabajur (2565). 


Kn 
TAN 


Terkadang Rasulullah hanya berpuasa tiga hari dalam sebulan yang 
beliru memposisikannya di hari Senin dan Kamis: Diriwayatkan dari 
Hafshah 'e5 berkata, “Rasulullah #£ berpuasa tiga hari dalam sepekan, 


yaitu, Senin, Kamis dan Senin pada Jumat (pecan) depannya”! 


Jika engkau melewati hari Senin tanpa berpuasa, maka usahakanlah 
jangan melewati hari Karris tanpa berpuasa karena Rasullah lebih sering 
berpuasa pada hari Senin Diriwayatkan dari Abu Oatadah st bahwa 
Rasulullah ditanya tentang Puasa hari Senin, beliau berkata, "Hari itu aku 
dilahirkan dan Alur 'an diturunkan kepadaku.” 


Marilah tanamkan ketakwaan di hati-hati kita dengan sunnah yang 
agung ini. Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


ket 2) 


Menunggu Shalat 


22 Shafar 


Shalat adalah salah satu ibadah paling agung yang dilakukan seorang 
hamba dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah 4. Karena itu, 
Rasulullah menjadikan ibadah ini pembeda antara keimanan dan kekufurany 
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah 485 bahwa dia 
mendengar Rasulullah #& bersabda, “Sesungguhnya antara seseorang 
dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat." 


Karena itu, perhatian besar sescorang terhadap shalat adalah tanda 
kejujuran iman, dan mengerjakan shalat pada waktunya adalah salah satu 
amalan yang sangat dicintai Allahs Diriwayatkan Yari Abdullah bin Mas'ud 
8 berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah, “Amalan apakah yang paling 
dicintai oleh Allah?” Beliau menjawab, “Shalat pada waktunya," Lalu aku 
bertanya lagi, “Lalu apa?” Beliau menjawab, “Lalu berbuat baik kepada 
Abu Dawud, Kitab AshSiyarr, Bab, Mar Oala AHltsaie Wa Al Kharus (2451). Dihasankan 

olek ATAlbari dalam Diait Abu Dawud (2/288) 
2. Mani Kia Ashahiyom, Rab Isihbab Tudosata Ayswm Min Kuli Spuhris Wa Shutom 


Yaurau Arafah Wa Asyura Wa Abltsnain (162). 
#1 Muslim, Kitab Allan, Bab: Bayan Itblag Ismi Al Kufri "Ala Man Taraka Ash Shalat (82). 


854 Sunnon Nobi Sehal 


kedua orang tua," Lalu aku bertanya lagi, “Lalu apa?” Beliau menjawab, 
“Lalu berjibad di jalan Allah” 

Dengan nilai besar ini, masih banyak kaum muslimin yang mengakhirkan 
shalat dengan alasan sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan. 


Di sinilah nampak pentingnya sunnah yang ada di hadapan kita, 
yaitu sunnah menunggu shalat. Sunnah ini sangat agung karena membuat 
seorang hamba disibukkan dengan shalat hingga ia selalu melihat waktu 
agar mengetahui apakah waktu shalat sudah dekat atau belum, ia dapat 
merapikan pekerjaan dan tidak disibukkan lagi dengan pekerjaannya ketika 
waktu shalat sudah masuk lalu bergegas menuju masjid untuk menunggu 
shalat agar dapat mendaparkan pahala yang sangat besar. 

Sunnah ini mengandung pahala sangat besar sebagaimana yang 
diriwayatkan dari Abu Hurairah as bahwa Rasulullah #£ bersabda, 
“Apakah kalian ingin kutunjukkan suatu amalan yang karenanya Allah 
menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat?” Mereka menjawab, 
“Tentu ya Rasulullah.” Belian berkata, “Menyempurnakan wudhu pada 
saat-saat yang tidak disukai, memperbanyak langkah menuju masjid dan 


menunggu shalat setelah shalat... "9 


Hendaklah kita mengamalkan sunnah ini dan berhari-hari agar jangan 
sampai waktu shalat berlalu tanpa kita ketahui, Dan, jangan melupakan 
syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
belunjuk.” (An-Nur: 54) 


ke-i) 


Menunaikan Shalat Malam dengan Duduk 


23 Shafar 
Salah satu ibadah paling agung adalah giyamullail sebagaimana yang 
diriwayatkan dari Abu Hurairah as: bahwa Rasulullah 4 bersabda, 


#8 AlBukhari, Kitub Monngit AshShalat, Baby ndil Asha Li Wagtihi (304). Muslim, Kitab 
“Altman, Bab: Mayan Kasn Alan Billabi Afdhal ALA'mal (85). 
#8 Muslim, Kitab Ath Thaharah, Babi Fadhl Isbagh Al Wudhu Ala Al Makarih (251). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


ANN 


Bedug Dn Ten Lea GNU Hn da AN Pn BB Ne Pi 
Ha 3DLAN JSI AI AA 45 Ola Aa pik Jas 

JIN Lo LA 
“Sebaik-baik puasa setelah Ramadhan adalah puasa di bulan 
Muharram, dan sebaik-baik shalat setelah shalat wajib adalah shalat 


malam 9 


Namun sctan tidak henti-henti menggoda manusia karena ia 
mengetahui pentingnya shalat mala bagi seorang hamba, setan pun terus 
mencoba masuk melalui beberapa pintu seperti sakit dan umur tua dengan 
membisikkan bahwa ia tidak perlu menunaikan shalat malam karena tidak 
mampu berdiri di tengah malam. Karena itu, terlihatlah pentingnya sunnah 
shalat malam dalam keadaan duduk untuk memudahkan seseorang untuk 
menunaikannya. 

Diriwayatkan dari Aisyah tes bahwa ia tidak pernah melihat Rasulullah 
#8 duduk saat giyamullail melainkan serclah beliau berusia tua, beliau 
membaca (ayat) dalam keadaan duduk, ketika hendak ruku, beliau berdiri 
lalu membaca tiga puluh ayat atau empat puluh ayat, setelah itu beliau 


ruku,. Diriwayatkan juga dari Aisyah &$ berkata, 
BI OB Ra OKE aa Ia GP yA As FI 
66 Jo JSI Ona 
“Janganlah kalian meninggalkan giyamullail karena Rasulullah && 


tidak pernah meninggalkannya, jika beliau sakit atau malas maka 
beliau shalat dalam keadaan duduk.” 


Rasulullah ££ tidak menginginkan umatnya berlebihan dalam ibadah 
karena akan membuat pelakunya dengan cepat meninggalkannya. Karena 


itu, beliau menyeru umatnya untuk duduk ketika ia capek melakukan 


1 Muslim, Kitab AshShiyam, Bad ud Sharon ALMubarram C11S3) 
"3 Alllukhari, Abswah Tagshir Ash-Shalat, babi tdza Shatia Ootlan Tswmmma Shabha Ato Wajada 


Khifatan Tamonarna Ma Yabrga (1067) . Ahmad (26157). Berkata Syu'asb A-Amauth, "sanadnya 
thahih," ALI Iakim (1156), Diskahihikan cleh ALAlbani dalam Shahih Abu Dawud (5/50). 
#8 Abu Dawud, Abwab Oiyamulail, (4807). Ahmal 196157). Berkata Syraib AlArmanh, 


“saradnya shahih," AlHakim (1158). Dishahihkan oleh AlAlbeni dalam Shahih Abu Dawud 


15/50), 


854 Sunnah Nobi Sei 


disamullail. Diriwayatkan dari Abas bin Malik sg berkata, “Suatu hari, 
Rasulullah masuk ke masjid seraya melihat tali yang terbentang di antara 
dua tiang, maka beliau pun bertanya, “Tali apa ini?” Para sahabat berkata, 
Ini milik Zainab, jika ia capek maka ia akan mernegang tali tersebut,” 
Maka beliau pun berkata, 


“ ayu naat al te tea 3 Aj 
HARANG G3 Wa ASUS ia sad aja 
“Tidak, putuskan tali tersebut. Hendaklah seseorang dari kalian 


shalat dengan kemampuannya, maka jika seseorang capek maka 
bendaklan dia duduk. 


Agar gambarannya lebih utuh, perlu diperhatikan bahwa shalar berdiri 
menghasilkan pahala yang lebih besar dari shalat dalam keadaan duduk 
terlebih jika yang duduk tidak memiliki udzur, Diriwayatkan dari Imran bin 
Hushain s5 bahwa ia mengalami sakit wasir, lalu ia pun bertanya kepada 
Rasulullah tentang shalat duduk, maka beliau berkata, Yika seseorang shalat 
dalam keadaan berdiri maka ini lebih utama, barangsiapa yang shalat 
duduk maka untuknya setengah pahala berdiri, dan barangsiapa yang 
shalat dalam keadaan lidur maka pahalanya setengah pahala duduk." 


Hendaklah kita menimbang-nimbang perkara ini karena pada 
dasarnya shalat malam ditunaikan dengan berdiri, jika kita merasa capck 
maka boleh sambil duduks tentu mendapatkan setengah pahala lebih baik 
dari tidak mendapatkan sama sekali. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
Tika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” 
(An-Nur: 54) 


B0 


“te Al Bukhari, Abwa AtTahajjiud, Babi Ma Yuknal Min AtTaeydid Fi Allbadah (1099), Muslim, 
Kitab Shalat AlMusafirin usa Oashriha, Babs Amran Mam Na'asa Fi Skalatihi Wa Istajama 
Alaihi Al Our'an Aw Ade Diikri BiAn Yangud 98: 

4 Muslim, Kitab Az Zakat, Bab: Dsikru Al Khawarij Wa Sbiftihim (1064). 


(es Sunnah Nabi Sehari-hari 


Menjenguk Orang Sakit 


24 Shafar 


Seorang yang sedang sakit maka ia sedang berada dalam keadaan lemah 
badan dan jiwa, karena itu keadaan ini membutuhkan motivasi dan hiburan 
penyemangat jiwa. Seringkali orang sakit akan berhenti sementara dari 
pekerjaannya secara umum, ia membutuhkan bantuan materi dan juga doa 
dari orang-orang yang menyayanginya agar Allah mengangkat penyakitnya, 
nguk oleh teman-temannya dan 


semua ini dapat diwujudkan jika ia 
orangcorang yang mengenalnya. 

Karena itu, salah satu sunnah Rasulullah & adalah menjenguk orang 
sakit dan beliau memerintahkan langsung umatnya untuk melakukan hal ini: 
Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asyari ats bahwa Rasulullah 38 bersabda, 
“Bantulah orang yang kesusahan, jawablah undangan, dan jenguklah 
orang yang sakit.” Bahkan Rasulullah meniadikan hal ini sebagai hak 
orang yang sikit dan bukan kerelaan dari penjenguk sebagaimana yang 
diriwayatkan dari Abu Hurairah 26: bahwa ia mendengar Rasulullah #& 
bersaba, “Hak seorang muslim atas seorang muslim lainnya ada lima 
perkara," lalu beliau menyebutkan salah satunya, “Dan menjenguk orang 
yang sakit 2 

Rasulullah menjanjikan pahala besar bagi orang yang menjenguk 
dengan menyatakan hahwa menit-menit yang ia habiskan untuk menjenguk 
adalah seperti menit yang ia habiskan dalam surgas Diriwayatkan dari 
Ibauban 48x bahwa Rasulullah # bersabda, 


Be ada ape 


“Barangsiapa yang menjenguk orang sakit maka ia seperti sedang 


berada di khurfanya surga,” lalu para sahabat bertanya, “Apa yang 
dimaksud dengan khurfah?” beliau menjawab, “Khurtah adalah 


sg 


memetik (buah buahan surga). 


“1 Al Bukhari, Kitab Al Mardha, Bab: Wijtsb Iyadati Al Maridh (5325), 

48 AlBukhari, Kita AlJanats, Bebs ALAnane Bi Iniha" AlJanai: (1183). Musim, Kitab AsSalimn, 
Babi Min Hag AlMtslim Ala ALMuslirm (2162). 

“8 Muslim, Kitab Al Birri Wa Ash Shilah Wa Al Adab, Babi Fadil Iyadah Al Marid (2568). 


NN: 


854 Sunnah Nobi Sehal 


Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang menjenguk yang sakit 
seperti orang yang menemui Allah: Diriwayatkan dari Abu Hurairah 
28 bahwa Rasulullah $ bersabda, “Sesungguhnya Allah berkata pada 
Hari Kiamat, “Wabai anak Adam, sesungguhnya Aku sakit namun 
engkau tidak menjengukku, lalu anak cucu Adam berkata, “Bagaimana 
kami menjenguk-Mu sedang Engkau adalah Rabb alam semesta?” Dia 
menjawab, “Bukankah engkau tahu bambaKu si fulan sakit namun 
engkau tidak menjenguknya. Apakah engkau bidak tahu jika engkau 
menjeguk hamba Ku tersebut maka engkau akan mendapaikanKu 
bersamanya" 

Ini adalah sunnah Rasulullah yang besar pahalanya karena Allah 
adalah Dzat yang Maha Pengasih dan mencintai orang-orang yang 
mengasihi dari kalangan hamba-hembaNya. Maka janganlah kita menyia- 
nyiakan kesempatan ini, seperti jika keluarga, paman, bibi, tetangga, dan 
teman-teman kita sakit: ini adalah hak yang harus dierima oleh orang- 
orang sakit walaupun kita tidak mengenal mereka seperti mereka yang 
berada di rumah sakit umum, mereka sangat butuh kepada orang yang 
menjenguk untuk meringankan penderitaan. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk" (An-Nur: 54) 


BI 


Memohon Keselamatan Badan, 
Pendengaran, dan Penglihatan 


25 Shafar 


Seringkali penyakit membuat seseorang tidak dapar menunaikan 
kewajibannya hingga ia pun bertambah cemas dan tidak tahu harus 
melakukan apa: karena itu, salah satu sunnah Rasulullah #£ adalah 
memohon setiap hari kepada Allah keselamatan badan dari penyakit 
khususnya pada pendengaran dan penglihatan karena pentingnya kedua 


“8 Muslim, Kitab Al birri Wa Ash Shilah Wa AL Adab, Bab: Fadhi Iyadah Al Maridh (2569). 


Sunnoh Nabi Sehari-hari 


anggota badan tersebut dalam mendapatkan hidayah dan mengenal Allah, 
makhluk, dan syariat Nya. 

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakrah Rabimahullahu 
bahwa ia berkata kepada Abu Bakrah ss, “Wahai bapakku, sesungguhnya 
aku mendengarmu berdoa setiap hari, 


2 


sae HN gang 


"allahumma 


ini fi hadani, allahumma afini fi sam'i, allahumma 

afini f bashari, laa ilaha illa anta 

“Ya Allah, berikanlah keselamatan pada badankau, ya Allah 
berikanlah keselamatan dalam pendengaranku, ya Allah berikanlah 
keselamatan dalam penglihatanku, tiada sesembahan yang berhak 
disembah melainkan Engkau)” den mengulanginya sebanyak tiga kali 
kotika pagi dan sore hari,” Abu Bakrah pun berkata, “Sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah berdoa dengan doa tersebut dan aku suka untuk 
mengikuti sunnahnya” 


Hendaklah menjadi seperti Abu Bakrah as yang mempelajari sunnah 
Rasulullih dan suka mencontoh Rasulullah, ia juga mengucapkannya 
dengan suara yang dapat didengar oleh anak-anaknya hingga mereka 
dapat mempelajarinya, Barangsiaps mengamalkannya, is mendapatkan 
pahala mencontoh Rasulullah dan memperoleh kebaikan dari doa itu 
sendiri. Karena itu, janganlah menyia-nyiakan keutamaan ini. Dan, jangan 
melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) UI 


W5 Abu Dawud, Abuab An Natan, Baby Ma Yaguku Klza Adabaha (5090). AnNasri (9890). 
Ahosul (20446). Beskata Syu'sih AlArsuuth, "sanmnya hasan.” Dihaswkan uleh Ibnu Hajar 
dalam Nataij A!Afkar (2/390). Dihasankan oleh Al-Albani dalam Shakih AlAdah ALMufrad 
1260). 


854 Sunnon Nobi S 


Bertahmid Setelah Makan 


26 Shafar 


Salah satu nikmat Allah yang sangar besar kepada kita adalah nikmat 
makanan, namun kebanyakan manusia tidak menganggap makanan sebagai 
salah satu nikmat yang mengharuskan sebuah pujian khusus kepada Allah 
#6: hakikatnya perkara ini mengharuskan sescorang memuji Allah secara 
khusus, 

Allah 8 telah memperingatkan hamba-hambaNya agar tidak 
mengingkari nikmat makanan, Dia berfirman, “Dan Allah telah membuat 
suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi 
tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap 
tempat, tetapi (penduduk )nya mengingkari nikmat-nikmat Allah: Karena 
itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, 
disebabkan apa yang selalu mereka perbuat." (An-Nahl: 112) maka 
kelaparan adalah hukuman bagi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat 
kenyang. 

Karena itu, salah satu sunnah Rasulullah # adalah bertahmid 
setelah makan dan mengucapkannya dengan suara yang terdengar untuk 
mengingatkan keluarga dan orang-orang yang makan lainnya. Tahmid yang 
diucapkan Rasulullah memiliki u sungkapan yang bermacam-macam, 
salah satunya adalah yang diriwayatkan dari Abu Umamah as: bahwa jika 


Rasulullah selesai dari makan, beliau berkata, 

BEP 3 3 BB GE GS ah KAN 
AE HB AKA 
“Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fiibi ghaira makfiyyin 
wa laa muwaddain wa laa mustghnan anhu rabbana (Segala puji 
bagi Allah yang banyak, baik, dan dipenubi keberkahan: Dia adalah 


Diat yang tidak butuh kepada makhluk Nya, tidak pula ditinggalkan, 
dan tidak pula cukup tanja-Nya, Rabb kami)" 


“AI Bukhari, Kitab Al Ath'imah, bab: Ma Yagulu Idza Farigha Min Tha'amsihi (542). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


AAN 
TAN 


Tahmid ini menunjukkan kerundukan seorang hamba kepada Rabb- 
nya yang telah memberikannya rczcki makanan. Maka, hendaklah kita 
mengamalkannya dan mentadahuri maknanya karena di dalamnya hanyak 
kebaikan. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk." (Ma-Nur: 54) 


ke.te0) 


Meletakkan Kedua Tangan Ketika Sujud 


28 Shafar 


Allah telah menjelaskan kepada kita dalam AlOuran bahwa siapa 
saja yang mengharap pahala dari Allah dan hari akhir, maka ia harus 
mencontoh Rasulullah #5 Allah berfirman, “Sesungguhnya telah ada pada 
(diri) Rasulullah it suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang 
yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan 
dia banyak menyebut Allah” (AtAhzab: 21) dan menjadikan Rasulullah 
sebagai suri tauladan adalah dalam segala perkara dan yarg paling utama 
adalah ibadah shalat. 


Karena itu, Rasulullah 4 bersabda, “Shalatlah kalian sebagaimana 
kalian melihat aku sbalat,”"? Mencontoh shalat Rasulullah bukan hanya 
pada sisi tertentu, namun pada semua sisi. Salah saru sifat shalat yang 
dicontohkan Rasulullah adalah merapatkan jari-jari tangan serta tidak 
merenggangkannyas Diriwayatkan dari Wail bin Hajar ass berkata, 
“Rasulullah merenggangkan jarijari tangannya ketika ruku dan merapatkan 
jarijarinya ketika sujud?" 

Begitu juga beliau tidak membentangkan tangannya dan tidak 
menyentuhkan sikunya ke tanahs Diriwayatkan dari Abu Humaid As- 


Sa'idi age berkata, “Rasulullah sujud dengan meletakkan kedua tangannya 
1 


tanpa membentangkannya dan tidak pula menggenggam jari jarin, 


H3 minat mak APA Bab ak aa esa sn la 


abs Sifat AshShalt (1920). Makin (926) da is berkat, 


48 Mlhuktari Ki Shot Aap hal Bab, Sunat Aljula FA Toyabtndl U99. 


- 


854 Sunnon Nobi Sehal 


Diriwayatkan juga dari Aisyah ses berkata, “Dan beliau melarang seseorang 
(dalam shalat) untuk membentangkan kedua tangannya sebagaimana 
bentangan hewan buas...” 

Beliau juga menjauhkan kedua tangannya ketika sujud dari badannya 
hingga kedua lengannya tidak menempel ke badannya: Diriwayatkan dari 
Maimunah binti A-Hlarits ws berkata, “Jika Rasulullah sujud, beliau 
menjauhkan kedua tangannya hingga orang yang ada di belakang beliau 
dapat melihat ketiaknya”@ Beliau meletakkan kedua telapak tangannya 
sejajar dengan bahunya dan tidak memajukannya sejajar dengan kepala dan 
tidak pula menariknya hingga dada, Diriwayatkan dari Abu Humaid As- 
Sa'idi 8 berkata, “Kemudian beliau sujud dengan menempelkan hidung 
dan jidatnya (ke bumi) dan menjauhkan kedua tangannya dari badannya dan 
meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua pundaknya...” 2 


Inilah beberapa gambaran posisi kedua tangan dan sujud, maka 
sepatutnya kita mencontohnya untuk mendapatkan pahala: karena itu 
janganlah meninggalkannya. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An Nur: 54) 


BO 


Memakan Buah Labu 


28 Shafar 


Rasulullah £& menganjurkan kita mengkonsumsi beberapa jenis 
makanan seperti madu, tepung talbinah, dan ajwa. Juga terdapat hadits 
yang menunjukkan bahwa Rasulullah menyukai beberapa makanan tanpa 
ada anjuran dari beliau kepada umatnya urtuk memakannya. Namun salah 
satu contoh semangat sahabat mencontoh Rasulullah dalam dua perkaras 
yaitu hal-hal yang dianjurkan beliau dan hal-hal yang disukai oleh beliau 
tanpa ada perintah atau anjuran darinya. 

ST Muslim, Kab Ash Sala, abs Ma Yajmsa Wa Ma Yuftatas BUM WA Ykhtam Dih Na Sifat 
Arak (1981 

4. Misi Kitab AShalah Babi Ma Yap Wa M3 Vftatahu Bibi Wa Yukhtam Bihi Wa $ 
ArRuku" (497). 


'Abu Dawud, Abwab Istiftah Ash-Shalat, Bab: titah AshsShalat (734). Dishahihkan oleh Al- 
Albani dalam Shahih Abu Dawud (3/324). 


(esa Sunnah Nabi Sehari-hari 


AN 


Salah satu contoh yang disukai tanpa ada anjurannya adalah memakan 
buah labu Diriwayatkan dari Anas bin Malik #g berkata, “Sesungguhnya 
seorang penjahit mengundang Rasulullah untuk makan, maka aku pun 
pergi bersama Rasulullah untuk menjawab undangan itu. Si Penjahit itu pun 
mendekatkan roti dan sup yang dalamnya terdapar buah lebu dan daging, 
maka aku melihat Rasulullah memerhatikan labu dari sisi samping wadahnya,” 
lalu Anas berkata, “Maka aku pun menyukai labu sejak hari itu.” 


"Terdapat riwayat lainnya dari Anas bin Malik, “Seseorang mengundang 
Rasulullah, maka aku pun pergi bersama Rasulullah. Maka orang, itu 
menghidangkan sup yang ada labunya dan Rasul pun mernakan labu tersebut 
dan beliau menyukainya. Ketika aku melihat hal itu, aku pun memberikan 
semua labu tersebut kepada beliau dan tidak memakannya. Namun, dari 
sejak itu aku pun menyukai labu." 

Kita tclah melihat bagaimana Anas menahan dirinya untuk memakan 
labu pada hari itu untuk membiarkan Rasul memakan semua labu, namun 
setelah itu ia pun menyukai lau karena Rasulullah menyukainya, bahkan Anas 
berkata, “Tidak ada makanan yang dibuatkan untukku setelah itu dan aku 
mampu untuk mencampurnya dengan labu melainkan akan aku lakukan”! 


Anas pun menjadikan labu sebagai menunya hampir di setiap 
makanannya setelah momen bersama Rasulj tidaklah ia melakukan hal 
ini melainkan karena kecintaan besar untuk mengikuti dan mencontoh 
Rasulullah. Jikalau Anas sangat bersemangat mencontoh Rasul pada hal 
yang tidak dianjurkan beliau, maka ia akan lebih bersemangat mencontoh 
Rasulullah dalam hal yang beliau anjurkan dan perintahkan: Inilah semangat 
yang kita butuhkan. 


Karena itu, bertekadlah untuk mengerjakan apa yang dicintai 
Rasulullah walaupun hal iw berkaitan dengan adat yang tidak ada anjuran 
dari beliau secara khusus. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapaikan petunjuk” (An-Nur: S4) 


Kez22) 


(8 Albukhari, Kitah ALArP tmap, Bab: Mar Tatabha'a Hawalai A-Oush'ah Ma'a Shabibii lelza 
Lam Yu vaf Minh Karabiyyatun (5060, 

“4 Muslim, Kitab AlAsyribah, Babi Jaswae Aklu Al Marag Wa Istihbab Aklu AlYagihin Wa hsar 
ABI AlMoielah Bobok OS. 

"8 Muslim, Kitab AbAsyribah, Babi Jar Aklu ALMarag Wa Istihbab Aklu AlYagthin Wa hisar 
Ahli Al Maidah Ba dhabum (2041. 


854 Sunnah Nobi Sehari-hat 


Memohon Kekokohan 


29 Shafar 


Alangkah banyak fitnah di zaman ini yang dapat menimpasetiap manusia 
tanpa terkecuali: Allah 45 berfirman, Apakah manusia itu mengira bahwa 
mereka dibiarkan (saja) mengatakan, “Kami telah beriman,” sedang mereka 
tidak dinji lagi?” (A-Ankabut 2) fitnah itu bisa saja pada hal yang disenangi 
atau yang dibenci sebagaimana yang difirmankan oleh Allah 8, “Tiaptiap 
yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan 
keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan 
hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.” (A-Anbiyaa': 35) 


Seringkali fitnah datang namun manusia belum siap untuk 
menghadapinya atau menyadarinya, bahayanya jika fitrah itu menimpa 
agama sescorang hingga ia pun keluar dari agarnanya secara menyeluruh. 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah 46 bahwa Rasulullah #& bersabda, 
“Bersegeralah beramal (akan datang) fitnah seperti potongan-potongan 
malam yang gelap: di waktu pagi seseorang masih beriman dan sure bari 
ia telah kufur atau di sore bari seseorang masih beriman dan pagi hari 
ta telah kufur karena ia menjual agamanya dengan harta duniawi.” & 

Karena itu, salah satu sunnah Rasulullah 36£ adalah berdoa memohon 
kekokohan di atas agama Diriwayatkan dari Auas bin Malik 2 bahwa 
Rasulullah memperbanyak berdoa dengan mengucapkan, 


“Wahai pembolak balik hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu,” 
lalu saya pun berkata kepeda beliau, “Sungguh kami telah beriman 
kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa kepada kami, apakah 
engkau masih takut dengan kami?” beliau berkata, “Ya, sesungguhnya 
hati ini di antara jari jemari Allah yang dapat Dia bolak balikan 
sekehendak Nya. 7 

24 Muslim, Kitab Afirtart. Bab: Al Hatstsw Ala AlMudadarati Bi ALA nal Oabla Tadzabari Al 

Fitan (118). 
1 AsTimilsi, Kitab ALOudr, Babe Ma Jaa Anne ALOuluba Bana Usilndui Arab (DAN). 


An-Nasai (7737). Ahmad (12128). Berkara Syu'aib Alarnauth, “sanadya kuat sesusi dengan 
syarat Muslim." Dishahihkan oleh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shabibah (2091). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


AR 


Hendaklah setiap orang mengetahui bahwa fitnah akan senantiasa 
bertambah sciring dekatnya Hari Kiamat, Diriwayatkan dari Abu Hurairah 
16 bahwa Rasulullah $ bersabda, “Tidak akan bangkit Hari Kiamat 
hingga ilmu dicabut, banyaknya gempa bumi, waktu terasa semakit cepat, 
nampaknya finak-fitnah, banyak pembunuhan, dan banyaknya harta 
kalian hingga membanjis 


Kita sangat butuh memperbanyak doa ini dan semoga Allah 48 menjaga 
agama kira. Rasulullah 4 mengingatkan dirinya dan seluruh manusia bahwa 
Allah dapat membolakbalikkan hati dalam sekejap: Diriwayatkan dari 
Abdullah bin Mas'ud 2g: berkata, “sumpah Rasulullah yang paling banyak 
diucapkan adalah kalimat, “Tidak, demi Dat yang membolak balikan 
hati” Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka 


kalian akan mendapatkan petunjuk" (An Nur: 54) 
B0 


Memohon Surga dan Dijauhkan Dari Neraka 


1 Rabi AlAwwal 


Kemenangan terbesar seorang hamba adalah jika ia masuk ke dalam 
surga Allah dan dijauhkan dari neraka-Nya: dan inilah definisi kemenangan 
yang dipilih oleh Allah 4£. Allah berfirman, “Tiap-tiap yang berjiwa 
akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada Hari Kiamat sajalah 
disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan 
dimasukkan ke dalam surga, maka sungguhia telah beruntung, Kebidupan 
dunia itu tidak lain banyalah kesenangan yang memperdayakan.” (Ali 
Imran: 185) 


Karena itu, perkara ini tidak seharusnya hilang dari pikiran seseorang 
untuk selamanya, Maka salah satu sunnah Rasulullah adalah memohon 
surga kepada Allah dan dijauhkan dari neraka. Diriwayatkan dari Aisyah 
es bahwa Rasulullah #$ mengajarkan kepadanya doa, 


48 AlBukhari, Kitab Allsttugu, Rab Ma Gila Ff AxZnluoil Wa ALAyrat (989) 
“8 MBukhari, Kitab AlAiman wa An Nudzu, Bab: Kaifa Kaa Na Yamin AnNabi Shallallahu 


Alaihi Wa Sallam (62531. 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Ae ya IS sd Bag 
FEB ALT YES se UI 


i 


“Ya Allah, aku memokon kepada-Mu surga dan segala bal yang dapat 

mendekatkanku kepadanya dari perkataan dan perbuatan, dan aku 

memohon kepada-Mu untuk dijauhkan dari neraka dan dari segala 

yang mendekatkanku kepadanya dari perkataan dan perbuatan.” 

Rasulullah juga mengabarkan bahwa barangsiapa yang senantiasa 
memohon surga maka surga itu sendiri pun memohon kepada Allah untuk 
memasukkan orang tersebut ke dalamnya, dan jika orang tersebut senantiasa 
memohon dijauhkan dari ncrcka maka nereka itu sendiri akan memohon 
kepada Allah untuknya agar dijauhkan dari nerckaj Diriwayatkan dari Anas 
bin Malik 25: bahwa Rasulullal 
surga kepada Allah sebanyak tiga kali, maka surga itu akan berkata, “Ya 
Allah, masukkanlah dia ke dalam surga.” Jika orang tersebut memohon 
kepada Allah dijauhkan dari nereka sebanyak tiga kali, maka neraka 
berkata, “Ya Allah, jauhkan lah dia dari neraka?” 


bersabda, Barangsiapa yang memohon 


Rasulullah menyeru agar kebanyakan doa kica adalah memohon surga 
dan dijauhkan dari neraka, Diriwayatkan dari sebagian sahabat Rasulullah 
bahwa beliau berkata kepada seseorang, “Apa yang engkau baca dalam 
shalatmu?” Orang tersebut menjawab, “Aku bertasyahhud dan berkata, 
“Ya Allah, aku memohon kepada.Mu surga dan memohon kepada-Mu 


nan 


dijaubkan dari meraka 


Bada dasarnya setiap doa bertujuan meminta surga dan dijauhkan 
dari neraka, karena itu, memohon surga dan dijauhkan dari neraka adalah 


83 Ibnu Majah, Kitab AdDx'2, Bab: Aljarwsmi' Min AdDu'a (3846). Ahmad 
Syuaib AkArnauth, “sanadnya shahih.” Dishahihkan juga oleh AlAlbani dalam Asi: 
Sihahihat (1542). 

& AeTirmidal, Abwah Shifat Aljamnah, Bab: Ma Jaa F1 Shtafi Anhar Aljanmah (2572). 
(7962). Ibuu Majah (4340). Tbmu Hibiban (1014). Dishahihkan oleh AkAlbani dalam AfTe' 
Al Hassan 0/32A) 

88 Ahu Dawul, Ahmab tiftah AdhShalit, Bab F5 Tokhfif Ash-Shakat (792). Ibuu Msjah (910 
Ahmad (15939). Berkata Syu'ab Al-Arncuth, “samanya shahih sesuai syarat Asy-Sraikhain." 
Dishahihkan juga oleh Al Albani dalam Shhih Abu Dawud (3/37). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


TANP 


sunnah agung yang patut diamalkan secara terus menerus karena pada 
terdapat kemenangan besar: Allah # berfirman, “Sesungguhnya orang 
orang yang beriman dan mengerjakan amalamal yang saleh bagi mereka 


surya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai: Itulah keberuntungan 
yang besar” (Al-Buruj: 11) Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Memotong Kuku 


2 Rabi' Al-Awwal 

Rasulullah 38 menyukai jika seorang muslim menjadi contoh baik buat 
orang lain dan memiliki penampilan indah: karena itu, Rasulullah sangar 
memerhatikan hal ini secara terperinci, 

Rasulullah menyeru mengamalkan sunnah-unnah fitrah dan sunnah- 
sunnah tersebut selaras dengan jiwa manusia secara umum tanpa melihat 
tempat dan zamang Diriwayatkan dari Abu Hurairah ac bahwa Rasulullah 
1 bersahda, 


BEI BRA 
Kes La A3 EN 


“Sunmah) fitrah ada lima, yaitu, khitan, mencukur bulu kemaluan, 
mencukur bulu ketiak, memendekkan kumis, dan memotong kuku. 8 


Hadits di atas menyebutkan bahwa salah satu sunnah fitrah tersebut 
adalah memotong kukus amalan ini dapat menambah kebersihan badan 
dan sebab jauhnya seseorang dari berbagai penyakit sebagaimana yang 
diketahui bahwa kuman dan beberapa kotoran berkumpul di bawah kuku. 
Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa waktu terlama memotong kuku 
adalah empat puluh hari sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin 


“8 AlBukhari, Kitab Alisiftzan, Bab: Al Khitan (5939). Muslim, Kitab Ath Thaharah, Bab: Khishat 
AL ithrah (257). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Malik 285 berkata, “Diberikan waktu bagi kami untuk mencukur kumis. 
bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur bidu kernaluan tidak lebih 
dari empat puluh hari 8 

Terdapat tambahan faidah dari sisi bahasa, yaitu kata “uff” dalam 
bahasa arab yang biasa digunakan untuk menunjukkan rasa keengganan 
dan tidak sukas 
kuku. Orang-orang arab sebelum datangnya Islam sudah menggunakan 


secara bahasa bermakna kotoran yang berada di bawah 


kata tersebut untuk menunjukkan hakhal yang kotor dan menjijikkan 
ini menekankan apa yang telah kita sebutkan bahwa jiwa manusia secara 
umum tidak suka menyelisi fitrah. Namun dengan berjalannya waktu, 
nampak kebiasaan yang aneh yang meyakini bahwa kuku yang panjang 
menunjukkan keindahan: sungguh ini menyelisihi sunnah Rasulullah dan 
kita harus menjauhi kebiasaan ini dan berusaha untuk mencontoh dan 
mengamalkan sunnah Rasulullah. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika 
kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An- 
Nur: 54) 


BI 


Bermusyawarah 


3 Rabi” Al-Awwal 

Tidak ada satu pun manusia yang memiliki seluruh ilmu di dunia ini, 
seseorang senantiasa membutuhkan orang lain untuk menyempurnakan 
kekurangannya. Ketahuilah bahwa orang yang tidak memerhatikan dan 
menganggap pendapat orang lain, maka dia tergolong orang yangsombong 
karena ia menyangka dirinya sempurna padahal hakikatnya tidak seperti itu, 

Karena itu, salah satu sunnah Rasulullah & adalah bermusyarah 
dengan orang yang ada di sekelilingnya, memerhatikan pendapat orang lain, 
dan mengambil nasihat mereka. Ketahuilah menghitung seluruh moment 
yang digunakan Rasulullah untuk meminta pendapat istriiseri dan para 


sahabatnya sungguh sangat susah karena moment tersebut sangatlah banyak. 


“8 Muslim, Kitab Atp Thaharah, abi Kbishal Al Fithrah (258). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Beliau pernah meminta pendapat Ummu Salamah «« dalam 
permasalahan Hudaibiyyah, merninta pendapat sebagian dari sahabatnya 
dalam Perang Badar, meminta pendapat Usamah bin Zaid dan Ali bin 
Abi Thalib dalam peristiwa Ifki, dan meminta pendapat Sa'ad bin Muadz 
dalam perkara memberikan sepertiga hasil buah kota Madinah kepada 
Ghatfang beliau pun tidak pernah menyesal melakukannya dan beliau 
pernah hersabda, “Tidak akan pernah merugi orang yang beristikharah 
dan tidak pernah menyesal orang yang bermusyawarah... "8 


Jika seseorang muslim harus meminta pendapat orang yangia percaya 
dalam perkara-perkara kehidupannya, maka seseorang yang diminta 
pendapatnya harus amanah dalam memberikan pendapatnyaj Diriwayatkan 


dari Abu Hurairah 24 bahwa Rasulullah # bersabda, 
Pa 
MEA ESA 


“Orang yang diminta pendapatnya adalah orang yang amanah.” 


Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah a84 bahwa Rasulullah & 
bersabda, “Barangsiapa yang diberi fatwa tanpa dasar ilmu maka 
dosanya diterima oleh orang yang memberikan fatwa dan barangsiapa 
yang meminta pandangan kepada saudaranya tentang suam perkara 
yang ia tahu bahwa yang benarnya ada pada orang lain, maka ia telah 
mengkhianatinya 


Karena itu, bermusyawarah harus ada tujuan baik dari kedua pihak: 
pihak pertama meminta pendapat dengan rendah hati dan bersiap untuk 
menerima nasihat, adapun pihak kedua harus memberikan pendapat dan 
nasihat dengan penuh amanah, ikhlas, dan berniat untuk memberikan 
manfaar kepada orang yang meminta pendapat. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk." (An-Nur: 54) 


kena 


48 ArhThabrani dalam ALMuw'jam AkAusath (6627). Berkata AsSuyurhi dalim Affami” Ash- 
Sbagir, 'hadirs ini hasan,” (7855 

“8 Abu Dawud, Kitab Abiidab, Bab: Fi AlMasyurah (5128). AtTirmidei (2822) dan ia berkata, 
"hadits ini hasan,” An Nasari (6583). Ibnu Majah (3745). Ahmad (22414). Dishahihkan oleh Al 
Albani Julam A-Sihilah Ash-Shubihah (1680. 

4 Abu Dawud, Kitab Allimi, Bab: AtTawagai Fi AlFutya (3657) A-Mlakim 
olek AlAlbani dalam Shzbit Alami” (2/1048). 


. Dihasankan 


854 Sunnah Nobi Seharis 


Bertasbih Seratus Kali Dalam Sehari 


4 Rabi' Al-Awwal 

Bertasbih kepada Allah bermakna mensucikan.Nya dari segala 
kekurangan, maka dalam tasbih terdapat pengagungan yang sempurna 
terhadap Mllah 8 hingga Allah memilih tasbih untuk menjadi wasilah bagi 
seluruh makhluk-Nya untuk beribadah kepada-Nya. Dia berfirman, “Langit 
yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada 
Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, 
tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia 
adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun." (Allsraa' :44) dan tasbih 
adalah ibadah yang seringkali dilakukan oleh para malaikar, Allah herfirman, 
“Dan Sesungguhnya kami benarbhenar bertashih (kepada Allah).“(Ash- 
Shaaffaat: 166) dan Dia juga berfirman, Jika mereka menyombongkan 
diri, maka mereka (malaikat) yang di sisi Tubanmu bertasbih kepadaNya 
di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu." (Fushshilat: 38) 

Bertasbih adalah ibadah agung, maka salah satu sunnah Rasulullah 
adalah memperbanyak tasbih setiap hari, yaitu bertasbih seratus kali dalam 
sehari. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waggash ms berkata, “Pada 
suatu bari kami sedang bersama Rasulullah, belia pun berkata, “Tidak 
mampukah seseorang dari kalian mendapatkan seribu kebaikan setiap 
harinya?” seseorang balik bertanya, “Bagaimana bisa mendapatkan seribu 
kebaikan setiap hari?” Beliau berkata, “Bertasbih seratus kali maka Allah 
akan menuliskan untuknya seribu kebaikan dan digugurkan darinya 
seribu keburukan" 

Tasbih yang dapat mewujudkan seribu kebaikan tidak akan menyita 
waktu lebih dari satu menit dengan mengucapkan, “Subhanallah,” tidak 
disyaratkan seseorang harus menunda pekerjaannya terlebih dahulu atau 
mengkhususkan waktu untuk mengamalkannya: sunnah ini dapat dilakukan 
ketika sedang berjalan, mengendarai kendaraan atau mengerjakan pekerjaan 
rumah, walaupun mengkhususkan waktu duduk berdzikir itu lebih baik. 
Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian menlaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk,” (An-Nur: 54) 880 


"8 Muslim, Kitab Ade Daikru wa Ad-Du'a wo Ar Taubah wa Al Istighfar, Babi adu AtTahlil Wa 
As Tasbih Wa Ad Dira (2698). 


Sunnoh Nabi Sehari-hari 


Menghilangkan Rasa Lapar Pada Kaum Muslimin 
$ Rabi' AlAwwal 


Salah satu ujian berat yang dapat menimpa manusia adalah ujian 
kelaparan: maksud dari kelaparan di sini bukanlah kelaparan yang terjadi 
setelah lama tidak menyantap makanan, namun maksudnya adalah tidak 
ditemukan sama sekali makanan yang dapat menghilangkan kelaparan, 
Jika seseorang sudah sampai pada tingkatan tidak menemukan makanan 
untuk mengenyangkan perutnya maka sangat berpotensi terjatuh pada 
fitmah lebih berbahaya lagi. Karena itu, Rasulullah #5 memohon kepada 
Allah dijauhkan dari fitnah lapar ini 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah sec bahwa Rasululleh #8 bersabda, 
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelaparan karena ia adalah 
seburuk-buruknya teman tidur, dan aku berlindung kepada-Mu dari 
kbianat karena ia adalah seburuk-buruk teman dekat." 


Rasulullah mengajarkan sebuah sunnah agung yang dicintai Allah, 
yaitu sunnah menghilangkan rasa lapar pada kaum muslimin. Diriwayatkan 
dari Abdullah bin Umar #8 bahwa scscorang bertanya kepada Rasulullah, 
“Amalan apakah yang paling dicintai Allah?” salah satu dari jawaban beliau 
adalah, “Engkau menhilangkan rasa lapar pada seorang muslim.“ 
Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari as: bahwa Rasulullah #88 bersabda, 
“Beri makanlah orang yang lapar. jenguklah orang sakit, dan tolonglah 
orang yang kesusahan." 


Rasulullah telah mempraktikkan sunnah ini dalam kehidupan beliau: 
tapi perlu dipaharni bahwa sunnah ini tidak harus dilakukan dengan cara 
memberi makanan yang banyak semata, akan tetapi boleh dengan memberi 
segelas arau semangkuk susu, Diriwayatkan dari Abu Hurairah ee bahwa 
ia berkata, “Dahulu aku pernah ditimpa rasa lapar hingga aku pun pingsan, 
tibatiba Rasulullah ada di sisi kepalaku dan memanggilku, lalu aku pun 


“8 Abu Dawud, Kitab Sujud AkOur'an, Bab, Fi Alist'adzah (1547). AnNNasa'i (7903). Ibnu 
Majah (3354). Ibnu Hibban (1029). Dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Narafj ALAJkar 13/88) 
Dihasankan juga oleh AlAlbani dalam Shahih Abu Dawud (5/271) 

48. AthThabrani dalam Mu'jam AlKabir (19690). Berkata Tonu Tlaiar, “teks hadits ini shahih 
dengan pergratpenyaratnya yang bin? Tihasondah oleh AlAlbud diam AsSikilih As 
Shabihah (906). 

“4. Al-bukhari, Kitab Al AtP'imah (5058). 


854 Sunnon Nobi Sehi 


menjawab panggilannya. Beliau pun mengajakku ke rumahnya, maka beliau 
pun memberiku semangkuk susu dan aku lalu meminumnya. Beliau berkata, 
“Minum lagi,” aku pun meminumnya lagi, lalu beliau pun menyuruhkan 
untuk meminumnya lagi, aku pun meminumnya lagi, beliau menyuruhku lagi 


untuk meminum, aku pun meminumnya lagi hingga perutku kenyang.” 


Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakar €9 bahwa ahlu 
Shuffah adalah orang-orang miskin, maka suatu saat Rasulullah pernah 
bersabda, “Barangsiapa yang memiliki makanan untuk dua orang maka 
hendaklah ia mengajak tiga orang, barangsiapa yang memiliki makanan 
untuk empat orang maka hendaklah ia mengajak lima orang...” Abu Bakar 
lala mengajak tiga orang dan Rasulullah mengajak sepuluh orang." Maka 
marilah kita juga mencari orang-orang lapar yang tidak memiliki makanan 
yang dapat mereka makan. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


SO 


Tidur di Atas Sisi Kanan Badan 
6 Rabi' Al-Awwal 


Rasulullah $& seringkali tidur di atas sisi kanan badannya sebagaimana 
yang diriwayatkan dari Aisyah ss berkara, “Jika Rasulullah selesai dari 
Shalat Jua rakaat sunnah fajar maka beliau akan berbaring diatas sisi kanan 
badannya” Diriwayatkan dari AlBarra' binn Azib 26 berkara, “Jika 
Rasulullah hendak tidur maka belisu berbaring di aras sisi kanan badannya 
lalu mengucapkan, “Yz Allah, aku menyerahkan diriku kepada-Mu dan 
aku menghadapkan wajahku kepadaMu..."48 dan Rasulullah menyeru 
kaum muslimin untuk melakukan apa yang beliau lakukan sebagaimana 
yang diriwayatkan dari Al-bara' bin Azib @ bahwa Rasullullah #& 
bersabda, "Tika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudhulah 


"2 Alukhari, Kitab ALA Inah (3060). 

“8 AlDukhar, Kitab Mswongit Ash-Shalat, Bab: AsSamru Ma'a AdhDhaifi Wa ALADI (577. 
Muslim, Kitab A-Asyribah, Babi Ikrar Acb-Dhaif Wa Fadil Isaribi 2067). 

48 AlBukhari, Kitab AtTabajud, Babu Adp-Dihof'atu Ala Syiggi ALaiman (107) Muslim, Kitab 
Shalat A-Musafirin wa Oashrika (7361 

48 AllBukhari Kitab Ad Da'awet, abs Ar Naum “Ala Asy Syiagi Al Aiman (5956) 


mo Sunnah Nabi Sehari-hari 


sebagaimana engkau berwudhu untuk shalat lalu berbaringlah di atas 
sisi kanan badanmu seraya mengatakan, “ya Allah, aku menyerahkan 
diriku kepada-Mu dan aku menghadapkan wajahku kepada Mu...” 


Inilah cara berbaring yang paling disukai oleh Rasulullah #& dalam 
tidurnya dan juga menjadi sunnah untuk umatnya. Namun seorang muslim 
masih dapat tidur dengan cara lainnya terkecuali dua po: 


dan cara 
yang dilarang oleh Rasulullah 4, yaitu: pertama: Tidur di atas perut alias 
tengkurap. Diriwayatkan dari Abu Hurairah sg berkata, “Rasulullah mclihat 
seseorang berbaring di atas perutnya dan beliau pun berkata, “Ini adalah 
cara tidur yang dibenci oleh Allah.” Diriwayatkan juga dari Abu Drar 
sg berkata, “Rasulullah melewatiku sedang aku berbaring di atas perutku, 
maka beliau pun menyentuhku dengan kakiknya seraya berkata, “Wahai 
Jundub, sungguh ini adalah cara berbaringnya penduduk neraka.” 


Kedua, Terlentang di atas punggungnya seraya mektakkan satu kakinya 
di atas kaki lainnya jika khawatir tersingkap auratnya. Diriwayatkan Cari Jabir 
bin Abdillah bahwa Rasulullah melarang perbuatan seseorang mengangkat 
kakinya di atas kaki lainnya dalam keadaan berbaring terlentang...” Alasan 
saya mengatakan bahwa gaya tidur ini dilarang jika khawatir tersingkap 
aurat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid se bahwa 
ia melihat Rasulullah £ cerlentang di mesjid sambil menaikkan salah saru 
kakinya di atas kaki lainnya, Maka ini menunjukkan bahwa larangan tersebut 


jika khawatir aurat tersingkap, jika mereka aman dari te 


ingkapnya aurat 


maka tidur seperti tidak mengapa. 


Gaya tidur setiap orang akan berbeda-beda, ramun tentu mengikuti 
sunnah Rasulullah dalam gaya tidur akan mendapatkan pahala yang besar. 
Dan, jangan melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


ke:t:) 


ri, Kitab Ad Da'suwat, Babi liza Baata Tkahiran (5952) 

ti, Kitab ALAdab, Bab: Karahiyat ALiditija 'Ala Allatbn (2768). Ahmad (8028) 

Berkata Syu'ahb Al-Armauth, “sanadnya hasan,” Ibn Hibhan (549) Dishahihikan juga oleh AL 
Albani dalam AtTa Yegat Akassan (8/127) 

48 Ibriw Majah, Kiteb ALAdab, Babi An Nokyu An Alldhtis" Ala AlWajhi (372A) Dishahihikan 
clek AlAlbosi aku Shahih Ttmuu Majah (3016). 

“8 Mudim, Kitab AILLihas wo Az-Zinah, Bab: FI Man Allstilga' Ma Ade Deahri Wa Wadb' Ibda 
Ar Rijlaini Als Al tra (2199), 


854 Sunnon Nobi Seharis 


Bersikap Tawadhu' 


7 Rabi' Al-Awwal 


Allah menyatakan bahwa Rasul-Nya memiliki sifat agung, Dia 
berfirman, “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 
agung,” (XL alam: 4) dan salah satu akhlaknya yang agung, adalah sifat 
tawadhu', Seorang muslim haruslah mengikuti sifat Rasul yang satu ini 
karena efeknya bagi masyarakat sangatlah besar. 


Sifat tawadhu' bukan hanya kebaikan bagi orang yang mengamalkannya, 
namuiia juaskan mengakibatkan baiknya hubunpan antara individu dalam 
suatu masyarakat, Karena itu, Rasulullah menyeru mengimplementasikan 
sifat ini dalam diri kita sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah 
ae bahwa Rasulullah #& bersabda, “Tidak akan berkurang harta 
denyan bersbadagah, tidak akan Allah tambahkan seorang hamba yang 


memaafkan melainkan kemuliaan dan tidaklah seseorang tarwadhu? 
karena Allah melainkan Dia akan mengangkat derajatnya” 


Kehidupan Rasulullah adalah contoh dalam tawadhu? dan kitab kitab 
hadits telah menjelaskan kepada kita contoh tentang sifat ini: Diriwayatkan 
dari Anas bin Malik 28 bahwa seorang wanita kurang akalnya datang 
dan berkata kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, sungguh aku punya 
hajar kepadamu,” beliau pun berkata, “Wahai ummu fulan, libatlah apa 
keperluan yang engkau kehendaki hingga aku dapat membantumu untuk 
memenuhi hajatmu.” Setelah itu, beliau pun berjalan untuk memenuhi 
hajat wanita tersebut hingga selesai."' Anas bin Malik berkata, “Seorang 
budak wanita dari penduduk Madinah pernah meminta bantuan kepada 
Rasulullah, maka Rasulullah ikut dengan wanita itu kemana wanita itu 
kehendaki." 


Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah #& bahwa Rasulullah 4 
bersabda, Jika aku diundang untuk acara makan daging tangan atau betis 
hewan maka aku akan datangi. Jika aku dihadiabi daging di tangan atau 


&4 Muslim, Kitab Al Birri wa AshSbilah tea AlAdab, Babs Ielirbab AlAjune Wa Ai Tawadhu” 
(2888). 

8 Muslim, Kitab Af Fadhail Bab: Ouebi An-Nabi Min An Nas Wa Tebarrukihim Bibi (2326). 

48 Al Bukhari, Kitab Al Adah, Bab: AI Kibr (5724), 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


AANP 


betis hewan pastilah aku terima.” Maksud dari hadits ini adalah beliau 
tidak malu untuk menjawab undangan walimah walaupun hanya bersahaja. 

Inilah contoh yang menjelaskan kepada kita gambaran sifat tawadhu" 
dan sangat mungkin untuk kita amalkan dalam kehidupan seharkhari 
Contoh lain sifat ini dalam kehidupan Rasulullah sangatlah banyak. Yang 
penting lagi bahwa siapa pun kaum muslimin mengamalkan sunnah ini 


maka ia akan menjadi penduduk surga dengan izin-Nya, Diriwayatkan dari 
Haritsah bin Wahb AlKhuza'i 2x dari Rasulullah #5 bahwa beliau bersabda, 
“Maukah aku tunjukkan kepada kalian penduduk surga? Setiap orang 
yang merendah diri, jika ia bersumpah atas nama Allah maka Dia akan 
mengabulkannya. 

Hendaklah kita senantiasa berusaha mengamalkan sunnah ini. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


ke.t0) 


Saling Menasihati 


8 Rabi' AlAwwal 


“Tidak ada manusia melainkan ia buruh kepada nasihat dari orang lain 
karena kehidupan ini pastinya akan melewati masa-masa dimana seseorang 
butuh pendapat orang lain. Bahkan terkadang sescorang harus memilih 
salah satu dari dua pilihan yang harus ia putuskan segera dan tebiat manusia 
seringkali ragu ragu dalam memilih, karena itu ia butuh orang lain untuk 
menasihati dirinya. 

Rasulullah tidak menjadikan perkara nasihat menasihati sesuatu yang 
sukarela, tapi beliau jadikan sebagai hak seorang muslim kepada muslim 
Isinya yang harus ditunaikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 25 bahwa 
Rasulullah bersabda, “Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 
enam,” Lalu para sahabat berkata, “Apa itu ya RasuP” Belian berkara, Yika 


#8 AlBukhari, Hibah wa Fadtiha, Bab: Ak Oalil Min Al Hibah (2429). 
“&. Albukhari, Kitab Al Adab, Baks Al Kibr (5723). 


854 Sunnon Nobi Tn SI 


engkau bertemunya maka ucapkanlah salam, jika ia mengundangmu 
maka penubilah undangannya, jika ia meminta nasihatnue maka 
nasikatilah, jika ia bersin dan berkata “alhamdulillah” maka ucapkanlah 
“yarhamukallahu”, jika ia sakit maka jenguklah dan jika ia meninggal 
dunia maka ikutilah jenazaknya 


Beliau menjadikan hak muslim kepada muslim yang lain adalah 
dinasihati jika ia meminta dinasihati, akan tetapi perkara ini lebih diluaskan 
lagi oleh hadits lainnya untuk senantiasa nasihat menasihati diminta 
ataupun tidak diminta, Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah 28: berkata, 
“Aku berbait kepada Rasulullah untuk senantiasa mendirikan shalat, 
menunaikan zakat, dan menasihati setiap muslim.” “Bahkan ditekankan 
lagi oleh hadits Tamim Ad-Dari bahwa Rasulullah 4 bersabda, “Agama 
adalah nasihat," para sahabat berkata, “Untuk siapa?” Beliau berkata, 
“Untuk Allah, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin, dan umat Islam 


secara umum?! 


Marilah kita bersemangat mengamalkan sunnah yang indah ini dan 
mencari cara paling baik dalam menasihati agar tujuan yang diharapkan 
dari nasihat itu dapat terwujud. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika 
kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An- 
Nur: 54) 


BI 


Shalat Sebelas Rakaat di Malam Hari 


9 Rabi' Al-Awwal 


Siapa ingin mendapatkan kekuatan untuk melakukan pekerjaan berat 
dalam hidupnya, hendaklah ia mengerjakan giyamullail, karena Allah 
berfirman, “Sesungguhnya Kami akan memurunkan kapadamu perkataan 
yang berat, Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat 
(untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya 
Musim, Kitab As Salerm, Baby Mio Hg AlMuslira Ala ALMudirn Rad Ac Salam (2162). 

1 Al-Bukhari, Kitab Az-Zukat, Bab, AkBaiah Ala Pt” AzZakat (1336). Muslim, Kirah ALbman, 


Bab: Bayan Arina Ad-Din An Nashihat (56). 
$7 Muslim, Kitab Al Iyaas, Baby Bayan Anna Ad Din An Nashihat (55), 


(Da Sunnah Nabi Sehari-hari 


kamu pada siang bari mempunyai urusan yang panjang (banyak)." 
(A-Muzzammil: 5.7) maka memikul perkataan yang berat membutuhkan 
diyamullail dan tasbih di siang hari. 

Karena iv, Rasulullah memiliki metode kokoh dalam giyamullil, yaitu 
menunaikannya pada malam hari sebanyak sebelas rakaat. Diriwayatkan dari 
Aisyah tas berkata, “Rasulullah senantiasa shalac sebelas rakaat di malam 


hari, Beliau sujud sepanjang bacaan lima puluh ayat sebelurn ia mengangkat 
kepalanya. Beliau juga shalat dua rakaat sebelum shalat sunnah fajar lalu 
berbaring di atas sisi kanan badannya hingga datang scorang muadrin 
untuk mengumandakan azan untuk shalat:”$ 

Terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah shalar 
malamnya sebanyak tiga belas rakaat, Diriwayatkan dari Abdullah bin 
Abbas 88 berkata, “Shalat (malam) Rasulullah adalah tiga belas rakaat.” 
Diriwayatkan juga dari Zaid bin Khalid AlJuhani 6 bahwa Rasulullah 
shalat tiga belas rakaat.“ 


Saya melihat bahwa dua rakaat terakhir yang beliau lakukan adalah 
termasuk bagian dari rakaat shalat witir, maka beliau melakukan giyamullail 


sepuluh rakaar dan witirny 


tiga rakaat hingga hadits Aisyah dan riwayat 
lainnya dapat dikompromikan. 


Secara umum Rasulullah mengajarkan kita shalat malam dua rakat dua 
rakeat hingga menjelang waktu 
dari Abdullah bin Umar #9 bahwa sescorang bertanya kepada Rasulullah 
tentang shalat malam, beliau menjawab, “Shalat malam dua rakaat dua 


jar lalu ditutup dengan witirs Diriwayatkan 


rakaat, jika seseorang dari kalian khawatir masuk waktu fajar maka 

hendaklah ia sbalai rcitir satu rakaat.” Namun, shalat malam tidak harus 

dirunaikan tiga belas rakaat karena beliau juga wrkadang menunaikan 

dengan jumlah rakat yang berbeda-bcda sebagaimana yang diriwayatkan 

dari Mastug 4te bahwa ia bertanya kepada Aisyah 15 tentang jumlah shalat 

04 Allhukhari Kitab ALKir, HM Jaa HAL Wit 949) 

4 Aktukhar) Abuab AtTahajnd, Dab Kafa Kana Shalas Am-Nali Wa Kam Kama Yusbali Min 
AkLatl (1087). 

20 Mudim, Kitab Sholat AlMusefiris wa Dodhihan Bab adu ( dala abi wa giyamubu 
(zen 


“8 AkBukhari, Kitab A! Wit, Bab: Ma Jala Fi AMNWitr (9. 
Dashriha, Bab: Shalat A! Lai! Matsna Matsna Wa Al 


854 Sunnah Nobi Sehari TON: 


Muslim, Kitab Shalat AlMhsafirin wa 
tru Rak'atan Min Akhiri Al Lail 749). 


malam Rasulullah, maka ia menjawab, “Tujuh, sembilan, dan sebelas rakaat 
selain dua rakaat fajar,” 

Semoga sunnah ini menguatkan kita menunaikan perkerjaan berat 
Untuk jumlah rakaat shalat malam, kita jadikan paling sedikit tujuh rakaat 
dan paling banyak tiga belas rakaat. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Ika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


Ke.) 


Bershadagah Jariyah 


10 Rabi" Al-Awwal 


Jika manusia mengetahui kemuliaan shadagah di sisi Allah maka ia 
akan menshadagahkan semua hartanya di jalan Allah. Allah 4 menjadikan 
satu kebaikan diganjar dengan sepuluh kebaikan dan Dia menjadikan 
ganjaran shadagah hingga tujuh ratus kali lipat hingga lebih. Allah 
berfirman, "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orangorang 
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 
benih yang menumbuhkan tujuh bulin pada tiap-tiap Indir seratus bili. 
Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan 
Allah Maha luas (karunia Nya) lagi Maha Mengetahui,” (Al Bagarahs 
2G1) maka kebahagian scorang muslim dengan shadagahnya tidak dapat 
digambarkan sebagaimana yang diriwayatkan dari Yarid bin Abi Iabib 
bahwa Abu Al-Khair menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Ugbah 
bin Amir sg4 berkata, “Aku mendengar Rasulullah bersabda, “Setiap orang 
ada di bawah naungan shadagahnya hingga manusia selesai diadili "8 


Jika engkau mengetahui jarak manusia dengan matahari pada Hari 
Kiamat, maka engkau akan tahu nilai dirimu jika memiliki amalan shadagah. 


Rasulullah $ bersabda, “Pada Hari Kiamat matahari didekatkan kepada 


Par 


ri, Abuab AtTabarjud, Babs Kaif Kana Shalat An Nabi Wa Kam Kana Yusballi Min 

1183). 

#8 Ibnu Hisban (3310). Berkata Svu'sib AlArnaurh, “sanadnya shahih sesuai syarat muslim.” Al- 
Hakim (1517). Dishahihkan ole Al Albani dalam At Tarligat Al Hassan (5/20), 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


TANP 


makhluk hingga tinggal jarak satu mil, maka mereka akan tenggelam 
sesuai dengan kadar amalan merekas ada yang tenggelam hingga kedua 
mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, ada yang sampai 
pinggangnya, ada yang tenggelam seluruh tubukya.”@ Ini adalah 
gambaran yang menakutkan pada lari Kiamat kelak yang sepatutnya 
mendorong seseorang untuk memperbanyak shadagahnya, maka burkata 
Yarib bin Habib, “Maka Abu Al-Khair, salah satu periwayat hadits ini, tidak 
pernah melewatkan harinya melainkan ia bershadagah walaupun dengan 


satu biji bawang,” 


Alangkah indahnya jika pahala shadagah seseorang selalu mengalir 
lhingga ia mati atau yang biasa disebut dengan shadagah jariyah. Diriwayatkan 
dari Abu Hurairah 2g: bahwa Rasulullah #8 bersabda, “Jika manusia mati 
maka semua amalannya akan terputus melainkan tiga perkara, yaitu 
shadagah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shalih yang 
mendoakannya” 6 

Maka hendaklah seorang muslim memikirkan cara untuk bershadagah 
jariyah agar pahalanya selalu mengalir kepadanya walaupun telah meninggal 
dunia, seperti membangun rumah sakit, sekolah, mengalirkan air, dan yang 
lainnya. Dan, jangan melupakan syiar kira, Jika kalian mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 

BO 


Menghormati Sahabat Rasulullah 


11 Rabi' A-Awwal 


Gukup menjadi sebuah kebanggan para sahabat bahwa Allah 48 memuji 
mereka dalam kitab-Nya pada beberapa surat: ini adalah pujian yang berlaku 
terus menerus hingga Hari Kiamat. Allah 46 berfirman, “Muhammad itu 
aWalah musan Allah dan orang-orang yang bersama denyan dia adalah 
keras terbadap orang-orang kafir, letapi berkasih sayang sesama mereka 


“4 Muslim, Kitab AlJausah wa Shifsi Na bnuha wa Ahlaba, Bas Fi Shift Yaum AtOwamah 
(2864) 

Ibo Hibbun (3810). Berkata Su'aih AlArnah, “sanadaya shahih sesuai syarat Muslim." AL 
Hakim (1817). Dishahihkan oleh Al-Albani dalam At-Teligat Al-Hassan (5/20. 

“8 Muslim, Kitab AI Washiyyab, Hab: Ma Yalhag Al Iasan Min At Tawah Ba'da Wafatihi (1631). 


3 


854 Sunnon Nobi Sehal 


Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan- 
Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. 
Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifavsifat mereka dalam 
Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas 
itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak 
lurus di atas pokoknya: tanaman itu menyenangkan hati penanam- 
penanamnya karena Allah bendak menjengkelkan hati orang-orang kafir 
(dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara 
mereka ampunan dan pahala yang besar” (AkPath: 29) 

Apakah ada yang lebih agung dari pujian ini? Karena itu, Rasulullah 
sangat mencintai mereka dan berusaha agar umatnya mencontohya untuk 
mencintai mereka: Diriwayatkan dari Imran bin Hushain & bahwa 
Rasulullah #8 bersabda, “Sebaik-baik umatku adalah orang yang bidup 
di masaku, kemudian yang hidup setelah masa mereka, kemudian 
masa setelah mereka,” Lalu Imran berkata lagi, “Aku lupa apakah beliau 
menyebutkan dua masa atau tiga masa setelah masanya?” 


Diriwayatkan dari Abu Musa AlAsy'ari ag bahwa Rasulullah & 
bersabda, “Bintang-bintang adalah pengaman bagi langit, jika bintang 
telah tiada maka akan datang apa yang dijanjikan kepada langit. Aku 
adalah penyaman untuk para sahabaiku, jika aku telah tiada akan dtang 
kepada sahabat-sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Para 
sahabatku adalah pengaman bagi umaiku, jika mereka lelah tiada maka 
akan datang kepada umaiku apa yang dijanjikan kepada mereka.” 


Rasulullah dkan merasa tenang dan aman atas umatnya jika para 


sahabatnya masih ada di tengah-tengah umatnya, namun jika mercka telah 
tiada maka akan bermunculan fitnah dan cobaan-cobaan yang dijanjikan 
kepada umatnya. Karena itu, berpegang teguh kepada petunjuk para sahabat 
adalah keamanan untuk umat ini dari keburukan besar, 


Namun sangar disayangkan dan mengkhawatirkan telah muncul 
generasi yang mencela para sahabat sehingga hilang jaminan ketenangan 


1 MBukhari, Kitab Paha! cb Shahabah, Babi Fadhil Ashab Ar Nabi Shallilahs Alaihi Wa 
Sallam Wa Radhiyalahu Anbm (3451). 

"8 Muslim, Kitab Fadhail Ash-Shahabah, Bab: Bayan Arina Baga" An-Nabi Amanun Li Ashabiki 
Wa Bage? (2530). 


4 Sunnah Nobi Sehari-hari 


dan keamanan bagi umat. Karena itu, Rasulullah sangat melarang mencela 
sahabatnya: Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri ass bahwa Rasulullah 
3 bersahda, 


Bebi Ja ga 5aia 


“Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, jikalau seseorang 
dari kalian menginfakkan emas seperti gunung Ubud, maka itu 
tidak akan menyamai dua genggaman tangan mereka atau bahkan 


setengahnya." 


Abdullah bin Umar #8 berkata, “Janganlah kalian mencela sahabat- 
sahabat Muhammad, sungguh berdirinya salah satu dari mereka sesaat saja 
(bersama Rasulullah) lebih baik dari amalan seseorang dari kalian seumur 
hidupnya,” 

Hendaklah kita menghargai dan menghormati sahabatsahabat 
Rasulullah, membaca sirah-sirah mereka serta mengajarkannya kepada 
anak-anak kita. Hendaklah kita mengetahui bahwa cinta kepada mereka 
akan menyenangkan hati Rasulullah. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaalinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 

BO 


Bershalawat untuk Rasulullah 


12 Rabi' A-Awwal 

Allah 8 memerintahkan mengamalkan sunnah yang indah ini, yaitu 
sunnah bershawalat atas Rasulullah #£. Dia berfirman, “Sesungguhnya 
Allah dan malaikatmalaikatNya bersbalawat rentuk Nabi. Hai orang: 
orang yang beriman, bershalawallah kamu untuk nabi dan ucapkanlah 


“8 AlBukhari, Kitab Fadhail Asb-Shahabah, Bab: Oasdu AnNabi "Lau Kuntu Muttokhizan 
Khalilon” 13470), Muslim, Kitab Fadhail Asb Shababah, Dab: Tahrim Salih Ar Nalsi (2540) 


854 Sunnon Nabi SenorenSiN 25”) 


salam penghormatan kepadanya."(Al-Ahzab: 56) dan pahala dari sunnah 
ini sangatlah besars Diriwayatkan dari Abu Hurairah ss bahwa Rasulullah 
#£ bersabda, “Barangsiapa yang bershalawat sekali atasku maka Allah 
akan bershalawat atasnya sepuluh kali 

Apakah bisa dicerna akal kita bahwa Allah 88 bershalawat atas 
salah satu dari kita sebanyak sepuluh kali, Jikalau kita bershalawat untuk 
Rasulullah lebih dari sekali maka Allah pun akan bershalawat atas kita 
lebih dari sepuluh kalis alangkah pentasnya kita mengisi waktu kita dengan 
bershalawat atas Rasulullah. 

Inilah perkara yang mengisi pikiran Ubay bin Ke'ab “sej ia berkata 
kepada Rasulullah, “Sesungguhnya aku memperbanyak shalawat untukmu, 
maka berapakah jumlah shalawat yang harus aku lakukan untukmu?” 
Beliau berkata, “Sekehendakmiu," maka aku berkata, “Sepcrompa?” Beliau 
berkata, “Sekebendakmu, jika engkau menambahnya maka itu lebih baik," 
aku berkata, “Sewngah?” beliau berkata, “Sekehendakrmu, jika engkau 
menambahnya maka itu lebih baik," aku berkata, “Dua pertiga?” Beliau 
berkara, “Sekebendakmu, jika engkau menambahnya maka itu lebih baik,” 
aku berkata, “Aku jadikan seluruh shalawatku untukmu," Beliau berkata, 
“Jikalau seperti itu, maka akan dihilangkan kegundahanmu dan diampuni 
dosamu,"2 


Seorang muslim menyibukkan dirinya dengan bershalawat untuk 
Rasulullah bahkan sampai pada tinggkat ia sedikit mendoakan untuk 
dirinya sendiri, banyak waktunya dipakai untuk mendoakan Nabi, ia adalah 
pribadi muslim yang dermawan dan mulia. Karena itu, kegundahannya akan 
dihilangkan dan dosanya akan diampuni. Apakah ada yang lebih agung 
dari ini semua? Hendaklah kita senantiasa mengamalkan sunnah agung ini 
dan jangalah sampai ada waktumu yang terlewatkan tanpa bershalawat atas 
Rasulullah. Dan, jangan melupakan syiar kita, Yika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk? (An-Nur: 54) 


SI 


Muslim, Kitab AstpShslat, Babs AstrSiatkat Ale Ar-Nabi Shallalah Alaihi Wa Sallarn Da'da At- 
Tasyabibnd 408). 
AsTirwilli, Kirab Shifot ALOiyamh wa Ar-Ragig sa AR Wara? (2457) ban ia berkata, “huuitw 
ini hasan shahih," AKI lakim (3578) dan ia berkata, “hadits sanadnya shahih," Dihasankan o'eh 
AL Albar dalam Misykat Al Mashabi (1/293) 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Mengulangi Haji dan Umrah 


13 Rabi'AlAwwal 


Ibadah umrah menghapus dosa antara dua umrah dan ibadah haji 
menghapus seluruh dosa sebelumnya: Diriwayatkan dari Abu Ilurairah 
2 bahwa Rasulullah £€ bersabda, 


BN An su 


Sa dad 


“Umrah ke umrah lainnya menjadi penggugur dosa di antara 
keduanya dan haji yang mabrur tidak memiliki ganjaran melainkan 
surga. Alangkah besarnya ganjaran ini! 

Ibadah ini memang memerlukan dana dan tenaga yang cukup banyak, 
sebagian orang berkata, “Gukup bagi seseorang menunaikan umrah dan 
haji sekali dalam bebcrapa tahun, schingga ia dapat menginfakkan hartanya 
dalam kebaikan lainnya,” yang benar menurut saya bahwa pikiran tersebut 
kurang tepat bahkan bertentangan dengan sunnah, karena Rasulullah 
memerintahkan umatnya yang mampu untuk menyegerakan dan mengulang 
haji dan umrah dengan segera dan di sini beliau tidak pernah menentukan 
jarak waktu di antara keduanya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud 

26 bahwa Rasulullah 38 hersahda, “Segerakanlah antara haji dan umrah 

karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana bara 


api menghilangkan keburukan besi, emas, dan perak. Dan, haji yang 
: 


mabrur tidak memiliki ganjaran melainkan surga. 


Bahkan Rasulullah 48 menekankan dalam hadits di atas walaupun 
dua ibadah tersebut membutuhkan dana yang cukup besar, namun 
keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa. Karena itu, seorang muslim 
yang mampu untuk menunaikannya agar tidak melewatkan kesempatan 
menyegerakan untuk mengulangulang ibadah umrah dan haji dengan 


"3 Alukhari Abwab AkUntah, Bobs Wajub AkUrnrah Wa Fadibehs (1683). Muslim, Kitab Ak 
Haj, Babs Fi Fadhi ALHaj Wa AlUmrah Wa Yum Arajah 1349), 

Ai Alta ALHtaj, Babu Mn Ju'a Fi Tenor ALHaj Wa AkUlmrah (BU) dannta berkatu, 
"hadits ini hasan shahih," An-Nasi'i (3610). Ibnu Majah (2887). Ahmad (3669). Berkata Syw'aib 
AL Arnsuth, “shahih I ghairihi." Dishahihkan oleh Al Albani dalam Shatih At Tirmidzi (810). 


854 Sunnon Nabi 


segera. Diriwayatkan dari Aisyah 5 bahwa ia berkata kepada Rasulullah, 
“Ya Rasulullah, apakah kami Gvarita) tidak ikut berperang dan berjihad 
dengan kalian?” Beliau berkata, “Sebaik-baik jihad adalah baji mabrur," 
Lalu ia pun berkata, “Aku tidak pernah meninggalkan haji setelah aku 
mendengarkan ucapan Rasulullah tersebut.” 

Hendaklah yang mampu berhaji dan umrah untuk tidak melewatkan 
sunnah yang indah ini dan hendaklah orang yang tidak mampu untuk 


senantiasa bertekad dan berniat untuk menunaikannya, karena Allah akan 


membalasnya dengan kebaikan yang sangat besar. Dan, jangan melupakan 


syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk. (&n-Nur: 54) 


BI 
Meninggalkan Hal yang Tidak Bermanfaat 


14 Rabi' AlAwwal 

Salah satu hal yang paling banyak membuat seseorang marah adalah jika 
ada orang yangsibuk mencari-cari info tentang dirinya: Setiap orang memiliki 
rahasia yang ia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Rasulullah 4:8 senantiasa 
berusaha menguatkan hubungan kasih sayang, antara individu dalam suatu 
masyarakat, make salah satu dari sunnah beliau adalah meninggalkan hal- 
hal yang tidak bermanfaat: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ae bahwa 


Rasulullah 38 bersabda, “Termasuk tanda kebaikan islam seseorang adalah 
Para 


ia meninggalkan bal yang tidak bermanfaat baginya 


Jikalau seorang muslim mengamalkan sunnah ini maka ia akan 
merasakan efek positifnya dalam hubungannya dengan orang lain, bahkan 
lebih dari itu ia akan monjaga lisannya dari hal-hal yang membinasakan 
sebagaimana yang diriwayatkan dari Bilal bin | larits A-Murani s5 berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya seseorang dari kalian 
mengucapkan kalimat yang diridhai Allah yang ia tidak sangka-sangka 


44 AlBukhari, Abwah Allkehar wn Jasa" AshSihoid, Babi Hajj An Nisa (1762). 

98 Aril (218) AlMuwaths (1608). Ahmad (1737). Berkata Spraih Al-Armuth, “huulitw 
ini hasan karena penguat penguatnya,” Ibnu Hibban (229). Dishahihkan okeh AlAlbani dalam 
Shahih At Tirmidzi (2317 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


hingga Allah pun menuliskan untuknya keridkaan Nya kepadanya hingga 
ari ia bertemu dengan Nya, Sungguh dari kalian ada yang mengucapkan 
kalimat yang dibenci oleh Allah yang ia tidak sangkasangka hingga 
Allah pun menuliskan untuknya kebencian-Nya atasnya hingga bari ia 
menemui Nya” 


Diriwayatkan dari Sufyan bin Abdillah Ats-Tsagafi 288 berkata, “Aku 
berkata kepada Rasulullah, “Beritahulah kepadaku satu perkara yang aku 
dapat berpegang teguh dengannya, Beliau berkata, “Katakanlah “Allah 
Rabbku" dar istigamalah di atasnya." Lalu aku berkata, “Ya Rasulullah, 
apa yang paling engkau takutkan dariku?” Beliau berkata, “imi,” sambil 


menunjuk lidahnya sendiri” 


Karena itu, permulaan kebaikan ada pada menjaga lisan dari berbicara 
tentang halhal yang tidak bermanfaat. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaalinya, maka kalian akan mendapalkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


BO 


Membasahi Diri dengan Air Hujan 


15 Rabi Al-Awwal 


Ini adalah sunnah yang mungkin dianggap anch oleh kebanyakan 
orang, yaitu sunnah menghujani diri dengan air hujan yang turun pertama 
kalis Diriwayatkan dari Anas bin Malik 285 berkata, Tada suatu hari, kami 
kehujanan bersama Rasulullah, maka Rasulullah menyingkap bajunya hingga 
air hujan membasahi tubuhnya, maka kami pun berkata kepadanya, “Ya 
Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu?” Beliau menjawab, 


In Las AN 


"6 ArTirmidai, Kitab Az-Zuhd, Bab: Ft Oillari ALKalam (2319) dan ta berkata, “hadits ini hasan 
shahih," Ibnu Mujah (3969). Ak-Muwatha' (1781). Ahmad (8392). Berkata Syu'aib Al-Arnauth, 
"shahih," Dishahihken juga oleh Al-Albari dalam Ac Sikilab Ach Shahihah (388). 

Kirab A2 Zubul, Rab Hiftwe ALLisam (2810) cr in beckata, "hadits ini hasan shahih.” 

). Berkata Spu'aib Al-Arnauth, “shahih.” Ibnu Hibban (5669). Al akim (7874) 

dania berkata, “shahih,” Dishahihkan oleh Al Albani dalam At Taligat Al Hassan (8/14) 


854 Sunnon Nobi Sehari 


“Karena hyan ini baru saja diturunkan oleh Rabb-nya.” 

Maka sunnah ketika turunnya hujan adalah seseorang menyingkap 
sebagian dari hajunya tanpa membuka aurat: agar terkena langsung air 
hujan,Rasulullah menyebutkan alasan dari sunnah ini adalah karena hujan 
baru saja diciptakan dan diturunkan oleh Allah 8£. Karena itu, hujan 
adalah tanda kebaikan dan kasih sayang Allah, kehidupan bagi manusia 
dan hewan, dan salah saru prajurit Allah. Hujan dapat turun sebagai nikmat 
dan dapat turun sebagai azab, maka tidak heran jika kita melihat Rasulullah 
menyingkap sebagian dari bajunya agar tubuhnya terkena langsung air 
hujan dan ini menunjukkan bahwa kita dan hujan memiliki satu visi, yaitu 
menyembah Allah. Dia berfirman, “Langit yang tujuh, bumi dan semua 
yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan lak ada suatu pun 
melainkan bertasbih dengan memujiNya, tetapi kamu sekalian tidak 
mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi 
Maha Pengampun.” (AHsraa' : 44) 

Hendaklah kita memuji Allah atas nikmat hujan-Nya dan tidak lupa 
kita dan anakanak kita untuk menyingkap sebagian dari baju kita agar 
terkena langsung air hujan dan mendapatkan keberkahannya. Dan, jangan 
melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapaikan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 


Membaca Surat Al-Mulk Sebelum Tidur 


16 Rabi' AlAwwal 


Azab kubur adalah suatu kebenaran yang tidak perlu lagi diragukan. 
Karena itu, Rasulullah #& menyeru kaum muslimin untuk memohon 
perlindungan kepada Allah dari arab kubur, Diriwayatkan dari Abu Hurairah 
&8 bahwa Rasulullah gt bersabda, “Mohonlah perlindungan kepada Allah 
dari azab'Nya, mobonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur, 
mobonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal, mobonlah 


#8 Muslim, Kitab Shalat Al Itisga, abs Ad Du'a Fi AH stisga (898). 


nnah Nabi Sehari-hari 


perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian.” 


Rasulullah telah menyebutkan kepada kita beberapa cara untuk 
menyelamatkan diri dari azab kubur, salah satunya adalah dengan membaca 
surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Diriwayatkan dari Abdullah 
bin Mas'ud ae berkata, “Seseorang didatangkan ke kuburannya, lalu ia 
didatangi (malaikat) dari arah kakinya, lalu kaki si mayyit itu berkata, 
“Tidak ada jalan bagi kalian untuk (datang) dari arah sini, sungguh orang 
ini membaca surat A-Mulk ketika di dunia, lalu datanglah malaikat dari 
arah perut, lalu perut itu berkata, “Tidak ada jalan bagi kalian untuk 
(datang) dari arah sini, sungguh orang ini membaca surat Al Mulk.” Lalu 
datanglah malaikat dari arab kepalanya, lalu kepala itu berkata, “Tidak 
ada jalan bagi kalian untuk (datang) dari arah sini, sungguh orang ini 
membaca surat AlMulk.” Maka Ibnu Mas'ud se berkata lagi, “Surat 
Taharaka (ALMulk) adalah penghalang dari siksa kubur. Dan dalam 
kitab taurat dinamai surat A-Mulk, barangsiapa yang membacanya pada 
malam hari sungguh ia telah dapat banyak kebaikan dan beruntung? 
Surat ini adalah penghalang dari azab kubur dan ia telah disebutkan di 
dalam Taurat, yaitw surat Al Mulk... 8" 


Hadits ini sanadnya hanya sampai kepala Ibnu Mas'ud, namun hadits 
ini mendapatkan hukum marfie' yaitu: sampai kepada Rasulullah karena 
tidak ada cara untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam kubur melainkan 
dari Rasulullah. Disebabkan pentingnya perlindungan dari azab kubur, 
beliau senantiasa membaca surat Al-Mulk sebelum tidurnyas Diriwayatkan 
dari Jabir bin Abdillah sc bahwa, 


Sl ya sa 33 Jas is Gas Ia z A3 


Rasulullah tidak tidur hingga beliau membaca surai Alif Lam Mim 
Tangzil (As-Sajdah) dan Tabarakalladzi biyadihi almulku (A-lMulk)" 


“9 Muslim, Kitab ALMesajid wa Mawadhi" Asb-Shalat, abs Ma Yusta'adese Minlbu Fi Ash-Shalat 
15831 

0 Miki, KA ARA Jab TA Sit AK hak (SEO di bedan, bi sa" 

oleh ALAlbani dalam Shahih AtTarghib (W79). 

Ket Kan Bani Akur an, Bab: Endhl Surat Akhtulk (0892). Ak Hakim (3845) ian 
ja berkata, “shahih sesuai syarat Muslim." Dishahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sikilah Ash. 
Shabihah (58). 


854 Sunnon Nobi Seharis 


Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah a& bahwa Rasulullah 
bersabda, “Sesungguhnya terdapat satu surat dalam Al Our an yang 
berjumlah tiga puluh ayat yang dapat memberikan syafaat kepada 
seseorang dan sebab diampuni dosanya, dia adalah surat Tabaralkalladzi 
biyadihi akmulku. 


Membaca surat ini hanya akan menghabiskan tidak lebih dari tiga 
menit, namun dengan membacanya sesevrang dilindungi dari arab 
kubur dan sebab ampunan untuknya bahkan membaca satu hurufnya 
sebab mendapatkan sepuluh kebsikan. Karena itu, jangan kita jauhkan 
diri kita dari kebaikan ini, dan jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Memperlakukan Hewan dengan Baik 


17 Rabi” A-Awwal 


Kasih sayang Rasulullah #5 tidak hanya terbatas pada manusia, namun 
juga mencakup seluruh makhluk yang memiliki ruh. Karena itu, salah satu 
sunnahnya adalah menyayangi hewan, burung dan serangga. 


Alangkah banyak sekali sunnah ini dalam kehidupan belia, selah satunya 
adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah 2g: bahwa Rasulullah &£ bersabda, 
“Ketika seseorang sedang berjalan hingaa ia sangat kehausan, makaiapun 
turun ke sebuah sumur untuk meminum airnya. Ketika ia keluar dari 
sumur ia melihat seekor anjing yang sangat kebausan seraya berbicara 
dalam dirinya, “Sungguh anjing ini sangat kebausan seperti yang tadi aku 
rasakan,” maka ia pun turun kembali dan mengisi sepatunya dengan air 
bingga penub dan meminumkannya ke anjing tersebut: maka Allah pun 
bersyukur kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya.” Lalu orang-orang 
berkata, “Ya Rasulullah, apakah kita dapat mendapatkan pahala karena 


#4 AcTirmidri, Kitab Fadhail Al Orur'an, Babs Fadil Surat AI Mulk (2891) dan ia berkata, "hadits 
ini hasun? Akan (7962. Borkuta Syu'uin AlAriuth, “hut ini baso liuhsirihi.” AlHakim 
(3838) dan ia berkata, “hadits ini saradnya shahih, Dihasankan oleh AlAibani dalam Shahih: 
Ar Tirmidzi (283. 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TANP 


hewan-hewan?” Beliau berkata, “Dalam setiap pemilik hati ada pahala." 

Ini adalah kaidah yang sangat indah dar jelas, yaitu setiap muslim yang 
berbuat baik kepada hewan makaia akan mendapatkan pahala, sebaliknya 
jika fa berbuat zhalim dan kasar kepada hewan maka ia akan mendapatkan 
dosa. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah bahwa seekor keledai yang 
dibuatkan stempel tanda di wajahnya lewat di hadapan Rasulullah, maka 
beliau pun berkata, “Semoga Allah melaknat orang yang memberikan 
stempel tanda pada wajah keledai ini 48 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa sebagian dari sahabat 
memisahkan anak burung dari induknya, maka Rasulullah # bersabda, 
“Siapa yang memmisahkannya dari anaknya? Kembalikanlah ia kepada 
induknya.” Beliau juga melihat kami telah membakar desa semut, maka 
beliau berkata, “Siapa yang membakar ini?” Lalu kami menjawab, “Kami,” 
Beliau pun berkata, “Tidak ada yang pantas mengadzab dengan api 
melainkan Rabbenya api 


Karena itu, memperlakukan setiap yang memiliki ruh dengan lembut 
adalah sunnah Rasulullah £, maka hendaklah kita mengamalkannya dan 
mengetahui bahwa di balik itu ada pahala besar. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 


petunjuk” (An-Nur: 54) 
BO 


Mencintai Orang-orang Baik 


18 Rabi' Al-Awwal 


Salah satu sunnah yang sepatutnya kita amalkan adalah mencintai 
orang-orang baik. Pada dasarnya Rasulullah & memerintahkan kita untuk 


mencintai kaum muslimin semata-mata karena Allah, namun tentu kita 


8 Alukhari, Kitab AlMasafatw, Bab: Fadhl Sagyi ALMa' (2234). Muslim, Kitab As-Salam, Baby 
Fadil Saagi AlBahens (2244). 

#4 Muslim, Kitab Al Lihas Wa Ae Zinah, Babs Am Nakyu An Dharbi Al Hayawan Fi Wajhibi Wa 
Wasamahu Fili 2417). 

"8 Abu Dawud, Kitab Al Adab, Babi Ff Oatli Ade-Dzur (5268). Disahihkan oleh AlAlbani dalam 
As Silsilah Ash Shabihah (487) 


854 Sunnon Nobi Sehari 


tidak akan mencintai semata-mata karena Allah melainkan jika orang itu 
pribadi shalih dan baik. 

Sebagaimana yang diketahui bahwa kita dapat mencintai banyak orang 
bersifat fitrah seperti mencintai anak, istri, orang tua, teman, namun cinta 
ini tidak dinamakan “Cinta karena Allah" karena Allah tidak menginginkan 
kita mencintai orang-orang yang tidak mengikuti syariatNya. Karena itu, 
“Cinta karena Allah” maksudnya mencintai orang-orang baik dan shalih 
dan beliau telah menjadikan hal ini sebagai tanda keimanan, Diriweyarkan 
dari Anas bin Malik es bahwa Rasulullah # bersabda, “Tiga sifat yang 
jika berada dalam diri seseorang maka ia akan merasakan kemanisan 
iman," lalu beliau menyebut salah satunya, “Seseorang tidak mencintai 
orang lain melainkan karena Allah &:...”5 

Salah satu hal yang menguatkan bahwa mencintai karena Allah 
maksudnya mencintai orang baik dan shalih adalah Rasulullah menyebutkan 
salah satu tanda keimanan yaitu membenci karena Allah, Diriwayatkan dari 
Aras bin Malik z5 bahwa Rasulullah bersabda, “Tiga sifat yang jika berada 
dalam diri seseorang maka ia akan merasakan kemanisan dan kenikmatan 
iman," lah belian menyebutkan salah satunya, "Mencinlai karena Allah 
dan membenci karena Allah...”” seseorang tidak diperbolehkan membenci 
seseorang melainkan karena kemaksiatannya sebagaimana kita mencinta 
seseorang karena keshalihan dan kebaikan yang membuat Allah ridha, 


Rasulullah menyatakan bahwa seseorang akan dikumpulkan pada 
Hari Kiamat dengan orang yang ia cintai, jika ia mencintai orang shalih 


maka is akan dikumpulkan dengannya dan jika ia mencintai orang buruk 


perbuatannya maka ia akan dikumpulkan dengannya. 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik age bahwa seseorang datang bertanya 
kepada Rasulullah tentang Hari Kiamat, ia berkata, “Kapan terjadinya Hari 
Kiamat?” Beliau menjawab, “Apa yang telah engkau persiapkan untuk Hari 
Kiamat?” Ia berkata, “Tidak ada, namun aku mencintai Allah dan Rasul- 
Nya,” maka belian berkata, “Engkau akan bersama orang yang engkau 
8 AlBukhari, Kitab Alman, Baby Halawai Allman (16, Muslim, Kitab Allman, Babi Bayan 

Kbishal Max Itshafa Bibinna Wajada Hulnvata Altman (43). 


1"  AnNasai, Kitab AlIman wa Syaralihihi, Bab: Tha'mu Aliman (11718). Dishahihkan oleh Al- 
Albani dalam Shahih An Nasx'i (5002), 


nnah Nabi Sehari-hari 


cintai,” Maka Anas pun berkata, “Maka kami tidak pernah merasakan 
kebahagiaan melebihi ketika mendengar sabda beliau, “Engkau akan 
bersama orang yang engkau cintai,” lalu Anas berkata lagi, "Aku mencintai 
Rasulullah, Abu Bakar dan Umar: dan aku berharap dapat dibangkitkan 
bersama mereka karena cintaku kepada mereka walaupun aku tidak beramal 
sebagaimana amalan mereka.” 

Diriwayatkan dari Abu Musa AlAsyari 28: bahwa seseorang berkata 
kepada Rasulullah, “Sescorang mencintai suatu kaus, apakah mereka akan 
menyusul mercka?” beliau menjawab, “Seseorang akan dikumpulkan bersama 
orang yang ia cintai” Dan, jangan melupakan syiar kita, Yika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk? (AmNuri 54) 


Ke-2) 


Memulai Dengan Kanan 


19 Rabi' Al-Awwal 


Rasulullah # menyukai memulai dengan kanannya dalam setiap 
perkara baiknya, Diriwayatkan dari Aisyah tes berkata, “Rasulullah 48 
menyukai memulai dengan kanannya semampu beliau dalam segala 
perkaranya, hersucinya, menyisirnya, dan menggunakan sendalnya.”?" 
Begitupul jika hadir dalam majlis beliau beberapa orang dan beliau hendak 
memberikan sesuatu, maka beliau akan memulai dari kanan. 
Diriwayatkan dari Anas bin Malik ae: berkata, “Suatu wakru, Rasulullah 
mengunjungi rumah kami dan beliau meminta minum, maka kami pun 
memerahkan untuknya susu kambing lalu aku pun memberikannya kepada 
i kiri beliau, Umar di 
sisi depan beliau, dan seorang badui di sisi kanan beliau. Ketika Rasulullah 


Rasulullah hingga beliau meminumnya. Abu Bakar di si 


selesai meminumnya, Umar berkata, “Ini Abu Bakar ya Rasulullah” sambil 


"4 Albukhari, Kitab Fadhcil AshShahabah, ab, Managib Umar Bin ALKhatkab Radptyallabt 
Ayah 455). 

“8 Ml Bukhari, Kitab Al Adob, Baks Alamat Al Hub Fi Allahi (5818). Muslim, Kitab Al Birri Wa Asb. 
Shila Wa ALAdab, abs AlMuru Ma'a Mam Ababia 0640) 

“8 AlBukhari, Kitab Al Wudhu', Bab AtTayammun fi Al Wudbu' wa AGhusti (168). Muslim, 
Kitab Ath Thaharah, Bab: At Tayamsun Fi Ath Tihahtr Wa Ghairibi (268) 


854 Sunnah Nobi Sehariz 


menunjuk kepada Abu Bakar, namun beliau beliau memberikan sisa minum 
tersebut kepada orang badui yang ada di samping kanan beliau seraya 
berkata, "Orang-orang yang berada di kanan, orang-orang yang herada 
di kanan, dan orang-orang yang berada di kanan (terlebih dahulu)” Anas 
pun berkata, “Ini adalah sunnah, ini adalah sunnah, ini adalah sunnah.” 

Peristiwa seperti ini juga pernah terjadi di waktu yang lairs Diriwayatkan 
dari Sahl bin Saad ag bahwa suatu waktu, Rasulullah diberi minuman, 
beliau pun meminumnya sedang di samping kanannya seorang anak laki-laki 
dan para orang tua di sisi kirinya. Beliau berkata kepada anak yang ada di 
sisi kanannya, “Apakah engkau mengizinkan aku memberikan minuman 
ini terlebih dahulu kepada mereka?” Anak itu menjawab, “Demi Allah, saya 
tidak akan mendahulukan orang lain mengambil bagianku darimu.” Maka 
beliau pun meletakkan minuman di tangan anak laki-laki itu.”2 

Rasulullah melakukan hal itu untuk mengokohkan kaidah “memulai 
dari kanan” dan ini tidak hanya untuk bertabarruk, namun juga untuk 
menghilangkan rasa dengki di antara manusia. Maka janganlah seseorang 
menyangka ada tujuan mengangkat derajat scscorang di atas orang lains 
semua ini dilakukan untuk mengamalkan kaidah “memulai dari kanan.” 
Pada peristiwa kedua, beliau meminta izin kepada anak laki-laki untuk 
menjelaskan bahwa orang-orang yang ada sisi kiri boleh didahulukan 
dengan izin orangorang yang berada di sisi kiri. Terdapat riwayat lain 
yang menjelaskan bahwa anak lakilaki tersebut adalah Abdullah bin 
Abbas dan yang ada di sisi kiri adalah Khalid bin Al Walid. Rasulullah 
meminta izin Abdullah bin Abbas agar tidak menyinggung hati Khalid dan 
hendak mengajarkannya dengan kaidah syariat ini dan tidak bermaksud 
merendahkan, namun kaidah ini adalah sunnah yang harus diterapkan di 
tengah-tengah kaum muslimin. 


Alangkah agung dan mulisnya aturan ini. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, ika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
tunjuk.” (An-Nur: 54) 
BI 
#1 Muslim, Kitab AfAsyribah, Babs Istihbab Idarati AlMa" Wz AkLaban Wa Nahuwibima Ar 
Yamin At Mubtadi (2029) 
2. AlRukhari, Kiub ALhsgribuh, Rate Hal Yastean Man kn Yomithi Fi Aeysyurbi Li Vidi 


AlKabir (5297) Muslim. Kitab AtAsyribah, Bab: Istihbab Idarati AlMa' Wa AlLaban Wa 
Nahwihima 'An Yamuni Al Medhtadi” (2030). 


(354: Sunnah Nobi Sehari-hari 


Meringankan Dua Rakaat Sunnah Fajar 


20 Rabi' AlAwwal 


Rasulullah #8 memanjangkan bacaannya pada shalat malam, namun 
beliau meringankan atau memendekkan bacaan dalam shalat sunnah fajar. 
Diriwayatkan dari Aisyah 2s berkata, 


SEN 
ASI A3 Ja da 
“Rasulullah meringankan (memendekkan bacaan) shalat dua rakaat 


fajar bingga aku mengatakan, “Apakah beliau membaca AlFatihah 
dalam dua rakaat tersebut?” 


Riwayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah meringankan shalatnya 
hingga Aisyah bertanya dalam dirinya, “Apakah Rasulullah membaca surat 
AlFatihah dalam dua rakaat tersebut.” 


Diriwayatkan dari Aisyah #s berkata, “Rasulullah senantiasa 
menunaikan dua rakaat sunnah sebelum shalat shubuh dan beliau berkata, 
“Sebaik-baik surat adalah dua surat yang dibaca dalam dua rakaat fajar, 
yaitu: gul huwallabu abad dan gs ya ayyuba akkafirun” 

Jika kita beribadah kepada Allah dengan shalat malam dengan 
memanjangkannya, maka kica beribadah kepada Allah dengan shalar 
sunnah fajar dengan memendekkannya: yang mendorong kita melakukan 
hal seperti ini hanya mencontoh Rasulullah 8. Diriwayatkan dari Malik 
bin AlHuwairits 24 bahwa Rasulullah #85 bersabda, “Shalatlah kalian 
sebagaimana kalian melihat aku shalat.” 


Mungkin saja salah satu alasan mengapa Rasulullah memendekkan 


bacaan pada dua rakaat sunnah fajar adalah karena disebabkan baru saja 


“8 Muslim, Kitab Shalat AlMusafirin wa Oashriha, Babs Istibbab Rak'atay Sunnah Alajr Wa AL 
Hatssu Alaiha Wa Takhfifihima Wa ALMtuhafadzatu (724) 

#4 Ibnu Majeh, Kitab Igrsi AshSbalat wa As-Sunnah fiz, Baks Ma Ja'a Pinta Yirgra Fe Ar- 
Rakasaini Oablo AlFajar (11501. Ahmad (26064). Berkata Syw'aib AlArnaueh, "hadits ini 
shahih,” Ibnu Hibhan (2461). Dishuhihkan oleh ALAIbani dal Shahih Itu Msjhr (950) 

“8 AlBukbari, Kitab AfAdzan, Bab: AlAdzan Li AlMusafir Idza Karsa Joma tan Wa Allgamatis 
Kauizalika Bi Arafah (605. 


854 Sunnon Nobi Sehari 


selesai dari shalat malam yang sangat panjang dan akan menunaikan shalat 
shubuh, maka disunnahkan untuk meringankan shalat sunnah fajar agar 
fokus seseorang untuk khusyu' dalam shalat shuhuh terganggu karena 
lamanya shalat sunnah fajar. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentantinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


SO 


Menikah 


21 Rabi' AlAwwal 

Menikah bukan hanya sunnah Rasulullah 485, namun juga sunnah 
seluruh para nabi, karena Allah telah memilih sunnah ini sebagai sebab 
adanya kehidupan manusia secara berkesinambungan Allah 4 berfirman, 
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tukanmu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan 
isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki- 
laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang 
dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama 
lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguknya Allah selalu 
menjaga dan mengawasi kamu.” (AnNisaa': 1) Berpaling dari sunnah 
ini atau tidak menjadikannya sebagai prioritas hidup akan menyebabkan 
kerusakan tatanan hidup masyarakat. 

Karena itu, Rasulullah menyeru umatnya menyegerakan sunnah ini 
dan tidak menunda-nundanya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud 25 
bahwa Rasulullah berkata kepada mereka, 

“Wabai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu 

menikah maka menikahlah karena ia lebih menundukkan 

bandangan dan menjaga kemaluan. Namun, barangsiapa yang tidak. 

mampu (menikah), hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya 


Puasa itu penawar baginya.” 


88 Al-Bukhari, Kitab An-Nikah, Bubs 
Muslim, Kitab AnNikap, Bab: 
Mu'patan (1400). 


Ie Am abi, “Man Istathera Minkran ALBa'ato...” (4778). 
db An-Nikah Li Man Ta'gat Nafsubu Haihi Wa Wajada 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


AAN 


Kemampuan yang disebutkan dalam hadits ini adalah tidak 
memberatkan karena tideklah patut sunnah ini dipersulit sampai pada 
tahap galal mercalisasikannya. Karena itu, sudah sepatutnya sunnah ini 
dipermudah, karena jika seseorang mempermudah pernikahan maka Allah 
akan menolongnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah #8: bahwa Rasulullah 
2& bersabda, 


ker 


(SA CA AI Jas data HA all Ia 
Sea bah sa SU Ai 


"Ada tiga orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allabi 
Seorang yang berjihad di jalan Allah, bamba sahaya yang ingin 
memerdekan dirinya, dan seorang yang menikah untuk. menjaga 


dirinya"? 


Tidak patut seorang pemuda menyepelekan sunnah yang satu ini 
walaupun dengan alasan ingin berkonsentrasi beribadah: Diriwayatkan dari 
Sa'ad hin Abi Waggash 85 berkata, “Rasulullah tidak mengizinkan Ulsman 
bin Mazh'un untuk tabatul (hidup membujang), kalau seandainya 
beliau mengizinkan tentu kami (akan bertabatiul) meskipun (untuk 
mencapainya kami harus) melakukan pengebirian 8 


Lalu, mengapa kita masih sering melihat para pemuda dan wanita 
menunda-nunda sunnah ini hingga sclesei masa kuliah, berpetualang 
atau sukses dalam berbisnis dan pekerjaannya. Kita ingin menyegerakan 
sunnah ini karena alasan keselamatan masyarakat dan individu, Dan, 
jangan melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


GI 
“7 AtTirmidi, Kitab Fadpail Aljihad, Hab: Ma Ja'a H ALMujahid wn An-Nakib tua A-Mukatih 


“wa Asnslahi hyyabum (1655) dan is berkaca, “hadits ini kasen." An|Nasa'1(5014)- Ibnu Hibban 
(4050), AlElakim (2859) dan ja berkata, “hadits ini stahih." Dan AdeDzahabi sepakat dengan 


#8 AlBukhari, Kitah Am-Nibtah, Bab: Mi Yukruku Min A-Tabwitel Wa ALKhshu? (8786). Musi, 
Kitab An-Nikab, Bab: Isihbab Ar-Nikah Li Man Ta'sat Nakuhu Isihi Wa Wajada Mu'natan 
(1402) 


854 Sunnon Nobi nari 


Tasymit Orang yang Bersin 


22 Rabi” Al-Awwal 


Rasulullah ## mengabarkan bahwa Allah menyukai jika sescorang 
bersin sebab pada bersin itu sendiri terdapat maslahar kesehatan dan 
hilangnya beberapa penyakit. Karena itu, Rasulullah & mensunnahkan 
kepada orang yang bersin untuk bertahmid dan juga mensunnahkan bagi 
orang yang mendengarkanya sebuah sunnah khusus, Diriwayatkan dari 
Abu Hurairah 46 bahwa Rasulullah #£ bersabda, “Sesungguhnya Allah 
menyukai bersin dan membenci menguap: jika seseorang bersin lalu ia 
bertahmid maka sepatutnya kepada setiap orang yang mendengarnya 
untuk bertasymit. Adapun menguap ie dari setan dan hendaklah 
seseorang menahannya (menutup mulutnya) semampu mungkin, dan 
Jika ia berkata, “ahhh,” ketika menguap maka setan akan tertawa." 


Rasulullah menckankan bahwa bertasymit adalah salah satu hak 
seseorang atas saudaranya semuslim, Diriwayatkan dari Abu Hurairah ses 
bahwa ia mendengar Rasulullah 4 bersabda, “Hak seorang muslim atas 
muslim lainnya ada lima Menjawab salam, menjenguk orang sakit, 
mengikuti jenazah, memenuhi undangan, dan bertasymil kepada orang 


yang bersin 


Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah #8 bahwa Rasulullah 4 
bersabda, 


ds ALA Jah 25an las IS) 
"Jika seseorang dari kalian bersin maka hendaklah ia mengucapkan, 


"alhamdulilah", dan hendaklah temannya (yang mendengarnya” 
mengucapkan, 


Bag kala 31 


?  Penjstasyrntt adalah berdoa dengan mengucapkan, “Yarbansukalish 

“Al Bukhari, Kitab Al Adab, Bab: Ma Yustahabbu Min AlAibas Wa Ma Yukrahu Min AtTatsawb 
(5869) 

“1 N-Bukhari, Kitab Afjanate, Bob: ALAmsu Bi Alluiba' AlJanaiz (1183). Muslim, Kitab As- 
Selam, bab Mi Hog Al Muslim Ala Al Muslim Rad As Sakom (2162) 


nnah Nabi Sehari-hari 


“Yarhamukallahu,” dan jika temannya mengucapkan “yarbamukallahu” 
maka hendaklah dia mengucapkan, 


Teen Tata KK Mam TE bA TENGS 
Pe ea AI Aang Yaa AI IA Jb Sh 
“yahdikumullahu wa yushlihu baalakum.” 


Ini adalah percakapan indah antara dua orang mukmin yang sebab 
utamanya adalah bersin. Jika kita perhatikan bahwa awal dari percakapan 
tersebut adalah tahmid yang diucapkan oleh orang yang bersin: Jika orang 
yang bersin tidak bertahmid maka orang yang ada di sekelilingnya tidak 


diwajibkan untuk mendoakannya rahmat. Diriwayatkan dari Anas bin 
Malik 282 berkata, “Ada dua orang yang bersin di dekat Rasulullah, maka 
Rasulullah bertasymit untuk salah satunya saja, maka salah satu dari dua 
orang itu berkata, “Ya Rasul, engkau bertasyrnit kepada dia dan engkau tidak 
bertasymit untukku!” beliau berkata, “Dia berrahmid sedang engkau tidak.” 

Hendaklah mengamalkan sunnah indah ini dan selalu merasakan 
@ucuran tinta Allah kepada orang yang bersin. Dan, jangan melupakan: 
syiar kita, “Jika kalian menlaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk” (An-Nur: 54) 


O 


Mencintai Ahlul Bait 
23 Rabi? AlAwwal 


Salah satu sunnah Rasulullah yang mulia adalah mencintai ahlul bait: 
Ini adalah satwsatunya perintah Rasulullah dan permintaannya kepada 
umatnya untuk dirinya sendiri. Allah 4 berfirman, “Itulah (karunia) yang 
(dengan itu) Allah menggembirakan bamba-hambaNya yang beriman 
dan mengerjakan amal yang shaleh. Katakanlah, "Aku tidak meminta 
kepadamu sesuatu ubah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam 
kekeluargaan,” Dan, siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami 
tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah 


28 Al-Bukhari, Kitab APAdah, Bab: Idza Athisa Kaifa Yusyammit (5870). 
2 Alukhari, Kitab AI Adab, Bab: Laa Yusymat Al Athis Idza Lam Yahmmadillaha (587 0. 


854 Sunnon Nobi SenonengiN273) 


Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.”Asy-Syura: 23) 
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas #& bahwa Rasulullah & bersabda, 


PA at 3 aa se bai 


“Cintailah Allah karena Dia telah melimpahkan nikmatnikmalNya 
kepada kalian, cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah, dan 
cintailah ahlul baitku karena kecintaan kalian kepadaku. 
Beliau juga menekankan bahwa cinta ini akan menjaga seseorang 
dari kesesatan, Diriwayatkan dari Zaid bin Argam 2g bahwa Rasulullah 
& bersabda, “Sesungguhnya aku meninggalkan dua perkara untuk 
kalian, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya maka kalian 
tidak akan pernah tersesat setelahku dan salah satunya lebih agung dari 
yang satunya, yaitus Kitabullah seperti sebuah tali yang terbentang dari 
langis hingga dunia, dan ablul baiiku: dan keduanya tidak akan terpisah 
bingga keduanya menemuiku di telaga. Maka lihatlah bagaimana kalian 
memperlakukan keduanya sepeninggalku, 


Salah satu wasiat Rasulullah untuk umarnya di akhir umurnya adalah 
untuk senantiasa mencintai ahlul bait: Diriwayatkan dari Zaid bin Argam sg: 
bahwa Rasulullah & bersabda, “Wahai manusia sekalian, sesungguhnya 
aku hanyalah seorang manusia dan hampir datang kepadaku utusan 
Rabhku bingga aku pun barus menjawabnya. Aku meninggalkan dua 
perkara untuk kalian yaitu: kitabullah yang padanya terdapat petunjuk. 
dan cahaya, maka ambillah dan berpegang teguh kepadanya. Kemudian 
ahlu baitku: aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah 
dalam perkara ablu baitku, aku mengingatkan kalian untuk bertakwa 
kepada Allah dalam perkara ablu baitku, aku mengingatkan kalian untuk 
“1 ArTirmidi, Kitab AlManagib, Babs Managih Ahlu An-Nabi Shallnllahu Alaihi Wo Sallam 


(3789) an la herkara, "hadits Ini hasan,” AlHakim (4716) dan la berkata, "hadits Ini shahih." 
Dan Ade Dushabi sepakat dengan Al-Hlakam. Dishakihkan oleh AsSuyuthi dalam AXJari" Ash 


Shagir (224. 
“AxTimilsi, Kitub AlMomagib, Bab: Memagih Ahli Ar-Nabi Shollalalkihu Alaihi Wa Sallam 
(3788) dan ia berkata, “haditsini hasan shahih," An-Nasai (8148). Al-Hakim (4576). Dishahihkan 


okh Al Albani dalam Shahih AeTirmidri (3785). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


bertakwa kepada Allah dalam perkara ablu baitku." Hushain bin Sabrah 
bertanya, “Siapakah ahlul bait wahai Zaid? Bukankah istri istrinya termasuk 
ahlul bait?”dia menjawab, “Istriistrinya termasuk ahlul bait, dan ahlul hai: 
adalah orang yang diharamkan memakan shadagah,” Lalu Hushain berkata, 


“Siapa sajakah mercka?” ia menjaweb, “Keluarga Ali, keluarga Ja'far, dan 
keluarga Abbas," Hushain berkata, “Apakah mereka semua diharamkan 


memakan shadagah?” ia menjawab, “Ya, 


Mencintai ahlul bait dengan cara mendalami sirah mereka, 
mentadabburi keadaan mereka, mendoakan mereka, membela mereka, 
menceritakan kisah mereka kepada anak, cucu, tetangga, dan masyarakat. 
Hendaklah setiap kita memikirkan kebahagiaan Rasululah dengan melihat 
orang-orang yang mencintai ahlul baitnya karena ini akan mendorong 
ita untuk senantiasa mengamalkan sunnah ini. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk” (An-Nur: 54) 


II 


Berbahagia Dengan Kehaikan 


24 Rabi' Al-Awwal 


“Allah 86 mengabarkan bahwa pada ari Kiamat kelak akan ditimbang 
kebaikan dan keburukang Allah 8 berfirman, 


- 


ol ES 


“Kami akan memasang timbangan yang tepat pada Hari Kiamat, 
maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika 
(amalan itu) banya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan 


(ahala)nya. Dan cukuplah kami sebagas pembuat perhitungan” 


(Al-Anbiyaa': 47) 


“8 Muslim, Kitab Radhoil AchSbahabah, Bab: Min Fadpail Ali Bin Abi Thalib Radbivallahu Anbu 


12408). 
854 Sunnon Nobi enonenoriM275) 


Dia juga mengabarkan bahwa orang yang meraih kemenangan di akhirat 
kelak adalah orang yang kebaikannya lebih banyak dari keburukannya, Allah 
berfirman, “Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka 
barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang- 
orang yang beruntung. Dan, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, 
maka itulah orangorang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan 
mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.” (W-Xraf: 89) 

Dia juga berfirman, “Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka ia 
memperoleh (balasan) yang lebih baik darinya, sedang mereka itu adalah 
orang-orang yang aman tenteram dari kejutan yang dahsyat pada hari 
itu. Dan, barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah 
muka mereka ke dalam neraka. Tiadalah kamu dibalasi, melainkan 
(setimpal) dengan apa yang dahulu kamu kerjakan.” (An-Naml: 89-90) 

Karenaitu, sudah seharusnya seorang muslim senang dengan kebaikan 
yang ia lakukan karena itu akan memberatkan timbangan kebaikannya di 
Hari Kiamat kelak, sebagaimana ia juga seharusnya bersedih atas keburukan 
yangia lakukan karena itu akan menambah berat timbangan keburukannya 
di Hari Kiamat kelak. Diriwayatkan dari Ibnu Umar aw bahwa Umar 
bin A-Khathab memberikan khutbah kepada mereka di AlJabiyah seraya 
berkata, “Wahai manusia, sesungguhnya aku sedang berdiri sebagaimana 
dulu Rasulullah berdiri dan berkata, 


da JA dgn Walug ea 3 ga 


“Barangsiapa yang senang dengan kebaikannya dan sedih dengan 
keburukarinyas maka ia adalah seorang mukmin 


Diriwayatkan juga dari Abu Musa Al-Asy'ari 285 bahwa Rasulullah #5 
bersabda, “Barangsiapa yang berbuat keburukan lalu membencinya ketika 
ia melakukan dan berbuat kehaikan dan ia senang dengan kebaikan itu, 
maka ia adalah seorang mukmin? 


Diriwayatkan juga dari Abu Umamah 4s bahwa seseorang berkata 


W AcTirmidri, Kitab AlFitar, Bas Lueian Aljama'ah (2165) dan ia berkata, “hi 
AnNnsari (9229). Dishahihkan uleh A-Alhumi culun Shahih As'Tirmidei (2165) 

“ Al-Hlakim, Kitab AlIman (32) dar ia berkata, “halitsini shahih sesusi syarat Asy-Syzikhain,” Dani 
Ad Drahaki sepakar dengan Al Hakim, 


ia ini hasan" 


nnah Nabi Sehari-hari 


AANG 


kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, apa itu keimanan?” Beliau berkata, 
“Jika engkau merasa senang dengan kebaikanmu dan merasa sedih dan 
benci dengan keburukannmu, maka engkau adalah seorang mukmin." 
Lalu ia berkata lagi, “Lalu apa itu dosa?” Beliau menjawab, Jika sesuatu 


membuat hatimu ragu maka tinggalkanlah. 

Semua riwayat di atas menekankan bahwa seorang muslim sepatutnya 
merasa senang dengan amal kebaikannya seperti shalat, shadagah, 
silaturahim, dan kebaikan lainnya. Sebagaimana ia juga sepatutnya menyesali 
dan bersedih atas amalan buruknya seperti ghibah, keburukan mata dan 
pendengaran, dan dosa-dosa lainnya, karena semua ini adalah tanda 
keimanan dia kepada Allah dan Hari Kiamat. 

Muslim yang senang dengan kebaikannya dan sedih atas keburukannya 
adalah orang yang meyakini bahwa hari pembalasan itu benar dan Allah 
Maha berkuasa mengetahui dan menghisab se 
Karena itu, Rasulullah menegaskan bahwa keimanan bersama orang yang 


Ia yang kecil dan besari 


merasakan perasaan itu. Adapun yang lalai, ia tidak akan merasakan 
perasaan ini. 


Setiap kita mengintrospeksi diri dan memerhatikan semua amalannya 
sebelum datang hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anakanak, 
melainkan yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Dan, jangan 
melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk,” (An-Nur: 54) 


BO 


Berobat 


25 Rabi' AlAwwal 


Rasulullah sangat menyukai muslim kuat dan schat, Diriwayatkan dari 
Abu Ilurairah #6 bahwa Rasulullah bersabda, “Muknrin yang kuat lebih 
baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah dan pada 


"Ibnu Hibban, Kitab Allman, Bab, Farah Allman (176). Dishahihkan oleh Al'Alhani dalam At 


Ta'ligat Al Hassan (1/266). 
854 Sunnon Nobi sen 27”) 


kedua-duanya terdapat kebaikan-”“8 Resulullah berusaha menjelaskan 
hal hal yang dapat memberikan kekuatan kepada umatnya, salah satunya 
adalah beliau memerintahkan yang sakit untuk berobat dan melarang 
menyepelekannya. 

Diriwayatkan dari Usamah bin Syarik ats bahwa seorang arab badui 
berkata kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, apakah kami harus berobat?” 
Beliau berkata, “Ya. Wahai hamba-kamba Allah, berobatlah karena tidaklah 
Allah menurunkan penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya. “U 
Dalam riwayat lain dari Usamah bahwa Rasulullah #5 bersahda, 


Aam sia us ea 


bas 
ah 
“Berobatlah karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit 
melainkan Dia juga menurunkan obatnya kecuali mati dan tua 2 
Rasulullah menjelaskan bahwa penyakit yang ada di dunia ini 
mempunyai penawar dan obatnya melainkan tua dan kemarian, maka beliau 
membuka pintu harapan di hadapan setiap orang yang sakiri Diriwayatkan 
dari Ibnu Mas'ud 2 bahwa Rasulullah £# bersabda, “Tidaklah Allah 
menurunkan penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya: 


diketahui oleh orang yang tahu dan tidak diketahui oleh orang yang 
tidak tabu 


Rasulullah membuka pintu bagi para dokter untuk berusaha mencari 
(obat baru untuk penyakit penyakit yang berbedabeda dan Rasulullah telah 
menekankan bahwa obat suatu penyakit ada di dunia, namun perlu dicari 
dan diteliti. Karena jus, berobat adalah sunnah Rasulullah. Orang, yang 
berobar akan mendapatkan pahala dari usahanya sebagaimana ia juga 


38 Muslim, Kitab Al Oadr, Bab: APA bi AL Orewwati wa Tarki AI Aji wa AHStf'anati Bi Allahi 
Wa Tafuwidh Al Magadir (2664), Ao Nasa'i110457). Ibnu Majah (79). Ahmad (5 

Mt ArTirmidii Kirab Atp-T tb, Babs Ad-Dawa' ta AlHatesu 'Maibi (2088) dan ia berkata, "hadits 
ini hasan shahih," Dishahihkan juga oleh Al-Albani dalam Shahih At-Tirmidzi (20381, 

"8 Ibnu Elibban, Kitab Arh-Thib (6064). Berkata Syuaih AbArnauth, “sanadnya shahih.” 
Dishahihkan juga oleh AlAlbani dalam-A1 Ta'ligat Al Hassan (87437). 

54 Ahumd (3578) Berkata Syu'aib ALArnavih, "samanya shahih 
Berkata Ibnu Hajar, “sanadnya shahih dan memiliki penguat 
Shahih Musim” Lihat Badz! Al Ma'sen (SI). 


irihi dacr anel ini basan?" 
Inguat yang sebagiannya ada di 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


ANN 


akan mendapatkan kesembuhan dan kekuatan dengan izin Allah. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalianakan 
mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


BO 


Wakaf 


26 Rabi" Al-Awwal 

Sunnah itu dapat dikatakan salah satu sunnah yang dimunculkan 
oleh Islam karena sebelum datangnya Islam orang orang tidak mengenal 
amalan inis Amalan yang manfaatnya dapat dirasakan terus menerus sedang 
bendanya tetap ada. Dasar dari amalan ini adalah hadits yang diriwayatkan 
dari Abdullah bin Umar #8 berkata, “Umar mendapatkan tanah di Khaibar, 
maka ia pun mendatangi Rasulullah seraya berkara, “Aku mendapatkan 
tanah yang tidak pernah aku Japatkan tanah yang paling berharga darinya, 
apa yang engkau perintahkan untuk aku lakukan kepada tanah itu?” Beliau 
berkata, 


Ap soko Ul sis sen) 
"Jika engkau kehendaki, tahanlah pokoknya (tanahnya) dan 
shadagahkan (hasilnya). 
Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah mensunnahkan untuk 
diwakafkan tanah itu semata-mata mengharap ridha Allah hingga manfaat 
dari tanah itu senantiasa dirasakan banyak orang. 


Ini bukan satu-satunya peristiwa yang berkaitan dengan wakaf dalam 


kehidupan Rasulullah 4&.: Salah satunya pernah terjadi pada Bani Najar 
ketika mereka mewakafkan sebagian dari tamah mereka untuk dibangunkan 
masjid Nabawi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ss berkata, “Ketika 
Rasulullah darang di kota Madinah, beliau memerintahkan untuk 


membangun masjid seraya berkata, "Wahai Bani Najar, juallah tanah kalian 


8 AlBukhari, AlWashaya, Bab: Al Wage Kaifa Yuktabu (2620). Muslim, Kirab Al 
“Washiyyah, Babs Al Waaf (1632). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


ini” Mereka pun menjawab, “Demi Allah, kami tidak akan menjual dan 
meminta harga ganti dari tanah itu melainkan hanya kepada Allah,”"" 
Utsman bin Affan sex juga membeli sebuah sumur untuk diwakafkan 
demi kemaslahatan kaum muslimin di kota Madinah sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Rasulullah #£ bersabda, 


BEA dl AS Ga 3 OS Th Pes IA 


xi Let 
5 OS 
“Barangsiapa yang membeli sumur Ruma, maka satu timba dari 


sumur itu seperti timbaan (seluruh) kaum muslimin,” maka Utsman 
pun membeli semur itu.” 


Marilah bersungguhsungguh mencari proyek yang dapat dijadikan 
wakaf di jalan Allah. Tidak ada masalah jika proyek itu didanai oleh 
beberapa orang atau hanya seorang saja, Ini adalah sunnah yang senantiasa 
pahalanya mengalir untuk pewakafnya walaupun sudah meninggal dunia. 
Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Mengucapkan Kalimat Tauhid di Pagi dan Sore Hari 


27 Rabi? AkAwwal 

Rasulullah menyukai mengucapkan syahadat tauhid lebih dari seratus 
kali setiap harinya dan di setiap keadaannya karena tujuan diutusnya beliau 
dan para nabi sebelumnya adalah tawhid kepada Allah. Dia berfirman, “Dar 
kami tidak mengutus seorang rasidpun sebelum kamus melainkan kami 
wahyukan kepadanya, “Bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak diibadahi) 
melainkan aku, maka sembahlah Aku.” (AlAnbiyaa': 25) 


“8 AlBukhari, Kitab AL Waduya, Bab: Wngfte AkArdhi Li ALMosjid 12622). Muslim, Kitib AL 


Masefid Wa Mawodii” AshsShalat, Bab: Ibtina Magid An Nabi Shallallahu Alaii Wa Sallam 
(524) 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TAN 


Kita seringkali menemukan drikir dan doa beliau mengandung kelima 
tauhid, salah sarunya adalah dzikir pagi dan petangg Diriwayatkan dari Abu 
Ayyasy ac bahwa Rasulullah # bersahda, 


AO 


jab peb JE 3 
“Barangsiapa yang masuk waktu pagi dan ia mengucapkan “aa 
ilaha Ula Allahu wahdabu laa syarika labu, labu almulku wa lahu 
alhardu wa buwa “ala kulli syai'in gadir 


“Iiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan 
Dia, tiada sekutu bagiNya, bagiNya kekuasaan, pujian dan Dia 
adalah Dzat yang Maka Kuasa atas segala sesuatu)” maka ia akan 
mendapatkan pahala seperti orang yang memerdekakan budak dari 
anak Ismail, dicatatkan untuknya sebuluh kebaikan, dihapuskan 
darinya sepuluh keburukan, diangkat kedudukannya hingga sepuluh 
derajat Jan ia akan mendapatkan perlindungan dari setan binga ia 
masuk di sore hari. Dan, jika ia mengucapkannya di sore bari maka 
ia akan mendapatkan pahala seperti itu juga hingga ia masuk pagi 
hari 

Ganjaran dari Allah untuk orang yang mengucapkan kalimat tersebut 
adalah keuntungan yang tidak diduga-duga karena sunnah ini hanya cukup 
diucapkan sekali di waktu pagi dan sore serta tidak memakan waktu lebih 
dari satu menit, Allah mengganjarnya dengan pahala sangat besar karcna 
sebanding dengan yang memerdekakan budak dari Bani Ismail. 

Semua ini untuk menyemangati umatnya agar senantiasa mengulang- 
ulang syahadat tauhid setiap haris Diriwayatkan dari Mw'adz bin Jabal as 
bahwa Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang akbir ucapannya di 
dunia ini adalah “Laa ilaba illa Allahu” maka ia akan masuk surga." 


"6 Abu Dawud, Kitab APAdab, Bab: Ma Yaguls Ida Ashahs (5077). Ibnu Majah (3867). Ahmad 
(16633). Berkara Syu'aib AlArnauth, "halitsini shahih,” Dishahihkan juga vleh AlAlbani dalam 
Shahih Ibvu Mnjah (3132) 

5 Abu Dawud, Ki Baby Fi AtTalgin (31161 Al Hakim (1299). Dishahihkan oleh Al 


ab AlJana 
Albani dalam Shabih Alami” (2/ 1105). 
354 Sunan Nabi na & 


Semoga saja syahadat yang kita ucapkan setiap harinya di waktu pagi 
dan sore akan menjadi akhir ucapan kita di dunia ini hingga kita dapat 
menjadi orang-orang yang menang. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 

Ke.t5n) 


Yakin Dalam Berdoa 


28 Rabi' Al-Awwal 


Satu hal penting yang mengekspresikan ibadah seorang hamba 
kepada Rabb:nya adalah berdoa, karena berdoa berarti kita meyakini akan 
kuasa Nya untuk mengabulkan pinta yang kita inginkan. Dengan berdoa, 
seseorang menyakini dan mengetahui bahwa tiada sekutu bagi-Nya, maka 
ia pun meminta kepadaNya dan bukan kepada selain-Nya. Karena itu, 
untuk merealisasikan keyakinan itu maka seseorang harus terus menerus 
berdoa kepada-Nya walaupun secara zahir permintaan itu tidak terwujud 
karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

Salah satu sunnah Rasulullah adalah berdoa kepada Allah tanpa 
disertai rasa ragu: Diriwayarkan dari Anas bin Malik age bahwa Rasulullah 
& bersabda, 


sha 3) MN Ok 3 Bad pads sent es 
Ae SEA TAG gbtt 


“Jika seseorang kalian berdoa maka hendaklah ia yakin dalam 
meminta dan janganlah ia mengatakan, “Ya Allah, berikanlah aku 
Jika Engkau mau,” karena tidak yang dapat memaksa Allah" 


Ucapan seorang hamba, “Ya Allah, berikanlah aku jika Engkau 
mau,” secara rahir seperti ucapan penuh adah, namun sebenarnya ucapan 


ab AdDa'awat, Bab: Liyu'zima AlMas'alata Fainnahu Laa Mukriha Lahu 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


ANN. 


itu mengandung makna keraguan akan kuasa Allah untuk mewujudkan 
apa yang dipinta, Karena itu, Rasulullah menekankan kepada kita untuk 
yakin dalam berdoa, bahkan beliau mensunnahkan untuk mengulangi doa 
sebanyak tiga kali. Diriwayatkan dari Abdullan bin Mas'ud #s berkata, 
“Dan jika beliau berdoa maka beliau akan mengulanginya sebanyak tiga 
kali... ”'? 

Rasulullah juga memerintahkan agar tidak lelah dan bosan dalam 
berdoa walaupun belum dikabulkan: Diriwayarkan dari Abu Hurairah 4s 
bahwa Rasulullah # bersabda, “Akan dikabulkan dua kalian selama ia 
tidak terburu-buru dengan berkata, “Aku telah berdoa namun belum 
juga dikabulkan" W 

Karena itu, ketika berdoa harus disadari bahwe kita sedang beribadah 
kepada-Ny3. Sendainya doa tidak dikabulkan, maka kira harus tahu bahwa 
doa adalah ibadah dan ibadah adalah tabungan bagi seorang hamba di 
Hari Kiamat kelak. Maka hendaklah sesorang yakin dalam berdoa dan tidak 
bosan-bosan mengulang-ulanginya karena itu adalah sebab bertambahnya 
pahala. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 

BO 


Berdoa Ketika Turun Hujan 


29 Rabi' Al-Awwal 


Rasulullah senang jika seorang muslim memerhatikan peristiwa yang 
ada di sekelilingnya. Tidak terjadi suatu perubahan melainkan ia sadar 
bahwa segala sesuatu ada di tangan Allah. Karena itu, salah satu sunnah 


beliau adalah berdoa dengan doadoa khusus saat hujan, 


V9 Muslim, Kitab Alfihad wa AsStvar, Babs M3 Lagiya AnNabi Min Adea AkMusyritin Wa Ak 
Mumafigin OTO). 

58 AMlukhar, Kitab AdDa'tusat. Bab: Yastajah Li AL'Ahdi Me Lam Yarjal (SIM Musim, 
Kitab Ad-Dgdler wa Ad-Dw'a wa Ar-Taubab wa AHstighfar, Bs an Annahu Yustajabu 
Li Ad Da'i Ma Lam Yajal Fayagulu, “Da'autu Fa Lam Yustajah Li," (2735). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Jika hujan rintikrintik, beliau berdoa dengan doa khusus dan jika 
hujan turun lebat, beliau juga punya doa khusus, Diriwayatkan dari Aisyah 
1g bahwa Rasulullah $& bersahda, 


“Ya Allah, jadikanlah bujan ini bermanfaat,” Doa ini untuk keadaan 

pertama. 

Doa untuk keadaan kedua, Diriwayatkan dari Anas bin Malik xg5 
berkata, “Dahulu Rasulullah pernah berkhutbah pada hari Jumat, maka 
orang-orang pun berdiri seraya berkata, “Ya Rasulullah, hujan tidak pernah 
turun hingga pohon-pohon pun mengering dan binatang ternak pun banyak 
yang mati, maka berdoalah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan,” 
Maka beliau pun berdoa, “Ya Allah, turunkanlah bujan,” sebanyak dua 
kali. Demi Allah, karni melihat langit mendung hingga hujan pun turun. 
Maka beliau pun turun dari mimbarnya dan shalat. Ketika beliau beranjak 
dari shalatnya, hujan pun turun terus menerus hingga hari Jumat depannya, 
maka ketika beliau berdiri untuk berkhutbah orang-orang pun berdiri seraya 
berkata, “Rumah-rumah hancur dan jalanjalan terputus, maka berdoalah 
kepada Allah untuk menghentikan hujan,” maka Rasul pun tersenyum dan 
berkata, “Ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di atas 
kami,” maka hujan pun turun di sekitar kota Madinah dan tidak turun 
setetes pun di atas kota Madinah... “2 


Hujan pun turun di sekitar kota Madinah hingga rumput dan tanaman 
tumbuh kembali tanpa ada kerusakan. Inilah doa yang diajarkan Rasulullah 
agar kita perhatian terhadap keadaan sekitar Dan, jangan melupakan 
syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan meriapaikan 
petunjuk.” (An-Nur: 54) 


ke-2) 


1 AlBukhari, Kitah ALItisgr', Babs Ma Yingale leo Amihamat (GB). 
23 AlBukhari, Kitab Aflsuisga', Bab: Idza Katsura Al Mathar Hawalaina Wa Laa Alainna (975)- 
Muslim, Kitab Shalat Al Istisga', Babi Ad Du'a Fi Al stosga' (897). 


nnah Nabi Sehari-hari 


Menyayangi Diri Sendiri 


30 Rabi' Al-Awwal 


Islam adalah agama kasih sayang dan salah satu gambaran kasih 
sayangnya adalah mengharamkan seseorang menyiksa orang lain atau 
dirinya sendiri walaupun dalam konteks beribadah. Allah 8 tidak ridha 
jika seseorang membebani dirinya di luar kemampuannya: Allah berfirman, 
“Allah tidak akan mengazab kalian selama kalian bersyukur dan 
beriman...” (Aa-Nisaa": 147). 

Karena itu, salah satu sunnah beliau adalah menyayangi diri sendiri, 
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas #8 ketika Rasulullah sedang khutbah, beliau 
melihat sescorang yang tetap berdiri, Rasulullah pun bertanya tentang 
orang itu, orang-orang menjawab, “Itu adalah Abu Israil yang bernadrar 
untuk tetap berdiri, tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara, ia juga 
bernadzar untuk berpuasa,” beliau pun berkata, “Suruh dia untuk berbicara, 
berteduh, duduk, dan menyempurnakan puasanya.” 8 

Rasulullah dalam hadits ini menjelaskan batasan-batasan syar'i dalam 
perkara menyiksa diri atau menyayangi diri. Rasulullah melarang Abu Israil 
memaksa dirinya melakukan apa yang tidak ada sunnahnya dalam agama 
ini, seperti berdiri lama tanpa ada hajat, berjemur di bawah matahari atau 
tidak berbicara, Namun beliaw memerintahkannya untuk menyempurnakan 
puasanya karena puasa adalah suatu hal yang ada syariatnya: Ini adalah 
ukuran dan standarisasi agar seseorang tidak membebani dirinya dengan 
amalan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah walaupun dengan 
niar ingin beribadah. 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik as bahwa Rasulullah menjenguk 
seseorang yang sakit parah, (lemah) layaknya.anak burung, maka beliau puri 
berkata kepada orang tersebut, “Apakah engkau pernah berdoa sesuatu 
kepada Allah?” ia menjawab, “Ya, saya berkata delam doaku, “Ya Allah, 
jika Engkau mengarabku di akhirat kelak, maka segerakanlah azab tersebut 
di dunia,” maka Rasulullah berkata, “Subhanallah, sungguh engkau tidak 
akan dapat menahannya. Alangkah baiknya engkau berkata, 


"8 AlBukhari, Kitab AlAiman xa AnNudzur, Bab An-Nadtaru Fi Nisa Laa Yamlik Wa Fi 


Ma'shiyatin (6326). 


854 Sunnah Nobi S 


el 
“Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 
akbirat, dan jagalah kami dari adzab neraka.” 


PENA tap Kas aa ap ta 


Maka beliau pun mendoakannya hingga orang itu pun sembuh.” 


Diriwayatkan juga dari Anas bin Malik 4 bahwa Rasulullah melihat 
seorang laki-laki tia menggandeng di antara dua anaknya (berjalan menuju 
Ka'bah untuk haji), maka beliau berkata, “Adaapa dengannya?” orang-orang 
berkata, “Ia bernadzar untuk berjalan,” Beliau pun berkata, “Sungguh Allah 
tidak memerlukan perbuatan orang itu yang menyiksa dirinya.” Maka beliau 
pun memerintahkan orang tersebut untuk mengendarai tunggangannya.” 

Inilah beberapa penjelasan batasan-batasan sunnah Rasulullah dalam 
perkara ini. Maka hendaklah kita menyayangi diri kita dan tidak berlebih- 
lebihan menerapkan ajaran agama Allah. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 

BN 


Melakukan Shalat Berjamaah 


1 Rabi” Al-Akhir 


Rasulullah & berusaha merapatkan barisan kaum rnuslimin, maka 
beliau menyeru mereka untuk melakukan hal-hal yang dapat menyatukan 
mereka, Salah satunya adalah shalat berjamaah. Diriwayatkan dari Abu 
Hurairah 26 bahwa Rasulullah 8 bersabda, “Shalat seseorang secara 
berjamaah akan dilipatkan gandakan dari shalatnya di rumah dan pasar 
dua puluh lirna derajat. Jika seseorang berwudhu dan menyempurnakan 
wudhunya lalu ia keluar menuju masjid dan ia tidak keluar melainkan 
dengan tujuan menunaikan shalat: maka tidaklah dia melangkahkan 


"8 Muslim, Kitab Ad Deikr wa AdiDur'a wa AtTawbah aa Alletighfan Bab: Karsatu Ad Dua 
Bita il Al Ueubuh Fi Ae Dunya 2638). 

28 Al-Bukhari, Abah Ashar ri Jaza” Asb.Shaid, Bab: Man Nadzara Al-Masya Ia AlKa'tah 
(1766), Mudim, Kitab An Nadzer, ab: Man Nadzara An Yarmsyi Ila ALKa'hap 11642). 2 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


kakinya dengan satu langkah melainkan diangkat satu derajatnya dan 
dihapus satu dosanya, dan jika ia shalat maka para malaikat senantiasa 
beshalawat untuknya selama ia masih di tempat shalatnya dengan berkata, 
“Ya Allah, bershalawatlah atasnya dan rahmatilah dia...”28 


Rukun shalat akan sama jika dilakukan secara sendiri dan berjamaah, 
namun pahalanya berbeda jaul 


al ini untuk mendorong kaum muslimin 
agar keluar menuju rumah Allah dan bertemu dengan kaum muslimin 
Ikinnya. Diriwayatkan dari Abu Umamah age bahwa Rasulullah 48 bersabda, 


Bap INA er GA 


“Barangsiapa keluar dari rumahnya dalam keadaan telah bersuci 
untuk menunaikan shalat wajib, maka pahalanya seperti pahala 
berhaji.” 2 


Pa aNaa Nah 


Rasulullah tidak ingin umatnya melalaikan shalat berjamaah, 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah $$ bahwa seorang laki-laki buta datang 
kepada Rasulullah seraya berkata, “Ya Rasulullah, aku tidak memiliki orang 
yang dapat menunjukkan jalanku menuju masjid," Lalu ia pun meminta 
keringanan kepada Rasulullah untuk tidak ikut shalat berjamaah dan cukup 
shalar di rumahnya saja. Maka ketika lakilaki itu hendak pergi, beliau 
memanggilnya seraya berkata, “Apakah engkau mendengar suara adzan?” 
Lakilaki buta itu menjawab, “ya (aku mendengarnya)," Beliau berkata, Yika 
demikian, jawablah panggilan itu. 2 


Jika orang buta saja tidak mendapatkan keringanan, maka tentu orang 
yang tidak bura alias normal lebih tidak mendapatkan keringanan dalam 
masalah ini, bahkan Rasulullah berkata yang lebih tegas dari sebelumnya, 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah #& bahwa Rasulullah #& bersabda, 
“Aku ingin memerintahkan untuk didirikan shalat lalu aku datang ke 
rumah-rumah suatu kaum yang tidak menghadiri shalat berjamaah agar 


Al-hukhari, Kitab Aljama 'ah sea Alimamah, Dab: Watjub Shalat ALjama 'ah (620). 

35 Abu Dawud, Kitab As/-Shalat, Babs Ma Ja'a Fi Fadlil A-Mlasyyi Ha AshsShalat (558), Berkata An 
Nawawi dalam Kbulashah Al-Ahkarn, “diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sarad hasan atau 
shahih (17312). Dikasankan oleh ALAlksmi dalaru Shhih Ahu Dawud (3/83). 

"8 Muslim, Kitab AIMasajid ra Mavvaabi? Ask-Shalat, Bab: Vajibu Ityon AL Masjid Li Mas Sami'a 

An Nida (653). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


aku membakar rumah-rumah mereka.” Sebagian ulama menyatakan 
bahwa hadits ini berkaitan dengan shalat Jumat, namun sebagian lainnya 
menyatakan bahwa hadits tersebut mencakup seluruh shalat wajib. 

Dari hadits-hadits di atas, kita dapat melihat jelas keinginan besar 
Rasulullah untuk menyeru kaum muslimin agar menghadiri shalat 
berjamaah. Karena itu, marilah kita berusaha menunaikan sunnah yang 
agung ini. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, 
4) 


maka kalian akan mendapatkan petunjuk. (An-Nur: 
Ke.) 


Menjaga Rahasia 
2 Rabi” Al-Akhir 


Salah satu sifat agung yang penting adalah sifat armanah, karena itu, 
sifat ini dimiliki oleh setiap nabi, Aldur“an menghikayatkan sejumlah 
percakapan para nabi dengan kaumnya dan mereka senantiasa menyebutkan 
sifat tersebut. Allah & berfirman, “Sungguh aku adalah utusan yang 
amanah untuk kalian.” (Asy-Syu'araa": 107) 


Sifat amanah memiliki penampakan dan bentuk yang bermacam- 
macam, salah satunya adalah menjaga rahasia. Dalam kehidupan ini, 
seringkali kita mengetahui banyak rahasia orang lain agar tidak diungkap 
kepada orang lain, karena ira, Rasulullah mengajarkan umatnya agar pandai 
menjaga rahasia-rahasia itu khususnya jika pemilik rahasia sangat tidak ingin 
jika masalahnya terungkap ke publik. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah 
ag: bahwa Rasulullah #£ bersabda, 


LIS 


“Jika seseorang membicarakan suatu bal lalu beranjak pergi, maka 
(pembicaraan) itu adalah amanah” 


"9 AlDukhar, Kitab AkKibsshumat, Dab, Ikbraj Alli AEMa'ashi Wa AkKhsbum Min AkBseyut 
Bada ALMe 


lab (2288). 
88 ArTiswili, Kitab AlBirei wa AshShilah, Bubs AlMajalis Amumatun (1989) dun ia bere 
"kadits ini hasan,” Abu Dawud (4868). Ahmad (14834). Berkata Syw'ib Al-Armauth, “haditsi 


hasan lighairihi,” ilhasankan juga oleh Al Albani dalam Shahih AtTirmidri (1359), 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Karena inu, membuka rahasia adalah perbuatan yang tidak amanah dan 
merupakan dosa besar, dosa itu ekan lebih besar lagi jika yang membuka 
rahasia adalah kerabat pemilik rahasia ivu sendiri, karena pemilik rahasia 
dalam kondisi seperi ini sangat percaya kepadanya serta tidak pernah 
menyangka amanah itu akan disiesiakan. Diriwayatkan dari Abu Sa'di Al- 
Khudri age bahwa Rasulullah # bersabda, 


Ik AA 


Bia ae ca 


“Sesungguhnya salah satu manusia paling buruk kedudukannya di 
sisi Allah nada Hari Kiamat adalah seorang laki-laki mendatangi 


istrinya lalu ia menyebarkan rahasianya” 


Dosa akan bertambah besar jika sescorang sengaja membuka rahasia 
seseorang untuk menjelekielekkannya, Diriwayatkan dari Hudraifah 45 
berkata, “Saya mendengar Rasulullah bersabda, 


Ef Ean 3 
“Tidak akan masuk surga orang yang menyebarkan rahasia untuk 
membuat kerusakan, 


P 
5 


Karena itu, marilah berusaha menjaga rahasia orang lain dan 
hendaklah diketahui bahwa ia adalah salah satu hal penting yang 
diperintahkan dijaga olch Allah dan Rasul-Nya. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk” (An-Nur: 54) 


BO 


5 Muslim, Kitab An-Nikah, Bab: Tahrir Ifeva Sirri ALMar'ah (1437). 
"8. Muslim, Kitab Al Intan, bah: Bayan Gilhdz Tahrim Ari Namimah (105) 


854 Sunnon Nobi SenorenoriC235) 


Diam Terhadap Aib Orang Lain 


3 Rabi' Al-Akhir 

Apakah ada manusia di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan 
kesalahan? Apakah ada manusia yang tidak pemah tergelinsir? Sesungguhnya 
manusia pasti pernah berbuat salah dan keliru, Diriwayatkan dari Anas bin 
Malik es: bahwa Rasulullah #8 bersabda, “Setiap anak cucu Adam adalah 
pendosa dan sebaik-baik pendosa adalah orang yang bertaubat,“ Salah 
satu yang dapat membantu sescorang bertaubat adalah senantiasa merasa 
bahwa dengan taubatnya ia akan hidup di tengah manusia tanpa ada orang 
yang menghinanya karena dosa yang pernah ia lakukan. 

Karena itu, salah satu sunnah Rasulullah adalah tidak mencaricari 
kesalahan orang lain dan tidak menceritakan aih seseorang di hadapan 
orang lain karena ia tahu bahwa semua orang melakukan dosa Jan dengan 
merahasiakannya dapat membantu seseorang untuk bertaubat dari dosanya. 
Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar 48 bahwa Rasulullah 38 bersabda, 


LB Yadi 0 Jala Bp ta Jd 33 jasa G 


ls 3 pi WAS Ia dd S5 slah 


kis ag Ft Als 3 BE ls aya 
TE) 
“Wahai orang-orang yang masuk Islam dengan lisannya dan keimanan 
belum masuk ke dalam hatinya, jangan kalian menganggu kaum 
muslimin, jangan kalian menjelekjelekannya, dan jangan kalian 
mencari-cari kesalahan mereka sesungguhnya barangsiapa yang 
mencari kesalahan seorang muslim maka Allah akan mencari kesalahan- 
nya, dan barangsiapa yang dicari kesalabannya oleh Allah maka Dia 
akan mempermalukannya walau ia berada dalam rumahnya.” 


S5 AtTirmdii, Kitab Shifut AlOiyam Wa Ar-Ragang Wa ALWara' (2498). Ibnu Majah (1251). 
“Ahrnad (13072), Al Jakim (7617) dan ia berkata, "haditvini saradnya shahih dan keduanya tidak 
meriwnyatkannya,” Dihasmkan uleh AZAibani daun shehih Ami 2/831) 

S8 AtTirmidbi, Kitab AL Birriua Ash-Shilah, Bab: Ta dzim AlMukmin (2032) dan ia berkata, “hadits 
hasan," Ibnu Hibban (57631, Dishahihkan leh Al-Albani dalam At Taligat Al Hassan (8/251). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


NN 


Inilah sunnah Rasulullah yang sangat mulia, namun perlu kesungguh- 
sungguhan untuk mengamalkannya karena manusia mempunyai tabiat 
membuka aib dan kesalahan orang lain. Mungkin salah satu cara untuk dapat 


menjauhi perbuatan itu adalah senantiasa memposisikan dirinya sebagai 
orang lain hingga ia tidak ingin aib dan kesalahannya diketahui orang kain. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4s bahwa Rasulullah & bersabda, 


sabar 


“Seseorang duri kalian memandang kotoran kecil yang menempel 

di mata saudaranya namun melupakan batang pohon yang ada di 

matanya sendiri.” 

Karena itu, jika kita mengetahui kesalahan orang lain maka hendaklah 
kita menyadari bahwa kita juga memiliki masalah besar. Karena itu, sudah 
sepantasnya seseorang menyibukkan dirinya dengan keralahan-kesahhannya 
sendiri, bukan kesalahan orang lain, Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” 


(An-Nur: 54) 
BO 


Memaafkan Kesalahan 


4 Rabi Al-Akhir 

Rasulullah $ menyukai jika kaum muslimin berada dalam kedamaian 
dan ketentraman walaupun beliau juga sangat memahami bahwa manusia 
akan senantiasa melakukan kesalahan selama mereka hidup. Kehidupan 
itu akan menyebabkan adanya saling dengki dan hasad di antara manusia. 
Karena itu, salah satu sunnah Rasulullah adalah memaafkan orang lain, 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah 28: bahwa Rasulullah 4 bersabda, 


san 3g 


Up Ie NI it IA AA 315 ag Ja Ia Sana 


854 Sunnon Nobi Senorenori291) 


“Tidak akan berkurang harta dengan bershadagah, tidak akan Allah 
tambahkan seorang hamba yang memaafkan melainkan kemuliaan, 
dan tidaklah seseorang tawadhu karena Allah melainkan Dia akang 
mengangkat derajatnya. "5 

Sifat memaafkan inilah yang akan menjamin keselamatan suatu 
masyarakat. Adapun jika senantiasa mengambil hakchak orang lain, maka 
ini tidak akan menyebabkan kedamaian, seseorang akan selalu merasa 
dirinya benar dan musuhnya selalu salah. 

Rasulullah menggambarkan tentang memaafkan: Diriwayatkan dari 
Abdullah bin Umar #8 bahwa seseorang datang kepada Rasulullah seraya 
berkata, “Ya Rasulullah, berapa kali aku harus mernaafkan pelayanku?” Belia 
pun terdiam, lalu orang itu berkata lagi, “Berapa kali aku harus memaafkan 


pelayanku?" Beliau menjawab, “Tujuh puluk kali setiap hari." 
Seorang pelayan tidak mungkin melakukan kesalahan tujuh puluh kali 


dalam sehari, tapi hadits ini menyeru untuk senantiasa memaafkan karena 
pemaafan itu akan menyebabkan ketentaraman dan ketenangan di tengah- 
tengah masyarakat. Allah 8 menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang. 
memaafkan dalam firman Nya, “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan 
dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi 
yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (vaitu) orang-orang 
yang menaftahkan (hartanya). baik di waktu lapang maupun sempit, 
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) 
orang. Allah menyukai crang-orang yang berbuat kebajikan.” (Ali lmran: 
133-134)dan ayat ini cukup jelas dengan menyeru kita agar senantiasa 
mengamalkan sunnah ini. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk? (An-Nur: 54) 


BI 


WS Muslim, Kitab AlBirri wa Ash Sbilah ra Al Adab, Babs leliebab AlAjrow Wa ArTawsadhu” 
(2888). 

«8 AsTirmidi, Kitab AlBirri wa AshShilah, B: 
okh AI Albani dalam Shahih Ac Tirmidri (1590). 


(5 Sunnah Nobi Sehari-hari 


Aicu An AlKhadira (1949). Dishahihkan 


TAN 


Berinteraksi Dengan Al-Gur'an 


5 Rabi? Al-Akhir 

ALOur'an adalah risalah Allah untuk para hamba-Nya. Karena 
itu, seorang muslim harusnya paham dengan risalah tersebut di saat 
membacanya. Allah berfirman, “Maka apakah mereka tidak mentadabburi 
ALOur an? kalau kiranya A-Our “an itu bukan dari sisi Allah, tentulah 
mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (An-Nisaa 
82) 

Alangkah indahnya jika kita memerhatikan keterangan Hudzaifah sg 
tentang shalat Rasulullah Diriwayatkan dari Hudraifah berkata, “Suatu 


malam, aku shalat bersama Rasulullah, beliau pun membuka shalatnya 
(setelah AlPatihah) dengan membaca surat Al-Bagarah, aku pun berkata 
dalam diriku bahwa beliau akan ruku' pada ayat ke seratus, namun beliau 
pun melanjutkan membaca hingga aku berkata dalam diriku bahwa beliau 
akan membaca surat tersebut dalm satu rakaat, namun beliau terap 
melanjutkan membaca surat An-Nisaa' dan Ali Imrarg jika beliau melalui 
ayat tasbih maka beliau akan bertasbih, jika melalui ayat permohonan maka 
beliau akan memohon, dan jika beliau melalui ayat memohon perlindungan 


sih 


maka beliau akan memohon perlindungary kemudian beliau pun ruku!.? 
Inilah tujuan dari keaktifan dengan Alur"an 

Diriwayatkan dari Ibnu Ahbas #3 bahwa ketika Rasulullah membaca, 
“Sabbihisma rabbbika aka'la," beliau mengucapkan, “Subhanahu rabbi 
aka'la,“8 Diriwayatkan dari Musa bin Abu Aisyah #s berkata, “Seorang 


lakilaki pernah shalar di atas rumahnya dan jika ia membaca ayat “aksisa 
dzalika bigadirin 'ala an yukyiya almauta" iapun berkata, “subhanaka,” 
lalu ia pun menangis. Maka orang-orang pun bertanya kepadanya tentang 


hal iru, ia menjawab, “Aku pernah mendengarnya dari Rasulullah?“ 


$5 Muslim, Kitah Shalat A-Masafirin wa Ogashriha, Ra istihbab zahwil akgiraah fi shalet aklail 


(77. 

24 Abu Dawud, Abtab Arkutur wa AsSufud, Babs Ad-Dswa Fi Ash-Sbalat (883). Ahmad 
Berkata Syu'atb AkArnauth, “shahih secara meuguf” Ak#Takim (970) dan ia berkate, 
thahih sesuai syarat Asy Syailkhain," Dihasankan oleh Ibnu ajar alam Nataij A4-Ajkar (2/47). 
Dishubihkun oleh ALAlbanicdutam-Shahih Alm? 12/8663 

28 Abu Dawud, Abwah ArRuku' wa AsSujud. Bab: AdDw'a Fi AsSbalai (8843, Dishahihkan 
olek AlAlbani dalam Shahih Abu Dawud(4/40), 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Diriwayatkan dari Jabir 28 berkata, “Rasulullah keluar menemui 
para sahabatnya, maka beliau pun membacakan kepada mercka surat 
ArRahman dari awal hingga akhir hingga mereka pun terdiam. Beliau 
bersabda, “Sungguh aku telah membacakan surat ini kepada para jin 
dan mereka lebih aktif dari pada kalian karena setiap kali aku sampai 
bada ayat, “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan?” (ArRahman: 13) maka para jin mengatakan, “Tidak ada 
kenikmatan Mu yang kami dustai wahai Rabb kami dan bagi Mu segala 
pujian." Seharusnya seperti inilah keaktifan kita dengan A-Gur'an. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapaikan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 


Memohon Perlindungan Dari Azab Kubur 


6 Rabi' Al-Akhir 

Kuburan adalah tempat pertama yang akan dilalui oleh seseorang 
dalam perjalannya ke akhirat kelak, dan kuburan dapat menjadi sebuah 
tempat kenikmatan atau tempat siksaan. Karena itu, salah satu sunnah 
Rasulullah #8 adalah senantiasa memohon perlindungan dari azab kubur. 

Diriwayatkan dari Aisyah gp berkata, “Suatu hari, dua orang wanita 
kalangan yahudi Madinah datang kepadaku seraya berkata, “Sesungguhnya 
penduduk kubur sedang di azab di kuburan mereka,” Maka aku pun tidak 
mempercayai omongan keduanya hingga keduanya pun keluar dari rumahku. 
Tidak lama kemudian, Rasulullah datang dan aku pun menceritakan hal 
itu kepada beliau, beliau berkata, “Sungguh keduanya telah berkata benar 


karena mereka (penghuni kubur) diazab dengan azab yang didengar oleh 
seluruh binatang” Aisyah melanjutkan, “Maka setiap kali selesai shalat, 


beliau selalu memohon perlindungan dari azab kubur,” 


S1 ArTirmidzi, Kitab Tafsir Al Orr'am, Babi Sterat Ar Rahman (3291). Dihasankan oleh Al-Albani 
“lnberu AxsSihilah Ash-Shuhihuh (2150) 
& Al-Bukhari, Kitab Ad Da'atwat, Bab: ALTa'awwuds Min Adzab Al Oabri (6005). Muslim, Kitab: 


Ai Masajid wa Mawadbi' Ash Shalat, Habs IStibhab At Ta'awwrda Min Adzab Al Oalri (S86). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah as: bahwa Rasulullah £& senantiasa 
berdoa, 


3 Ia EL ia Jap AN DAA Sol Let yaaa 
Jd Ja ja op ad 


“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, dari azab 
neraka, dari fitnah kebidupan dan kematian, dan dari Fitnah Dajjal” 


Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Wagyash ss bahwaia memerintahkan 


orang-orang untuk memohon lima perkara dan ia mengatakan bahwa ini 
adalah dari Rasulullah 8, yaitu mengatakan 


2 '- PK 
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kebakbilan, 


kepengecutan, masa tua yang buruk, fitnah dunia, dan dari azab 
adi 


kubur: 

Doa seperti ini sangat banyak jumlahnya dalam hadits-hadits 
Rasulullah, Hendaklah diyakini bahwa tidak lama lagi kita akan berada di 
alam kubur dan kita perlu memperbanyak doa-doa seperti di atas. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk,” (An-Nur: 54) 


BO 


Pawurul: Min Aolsalh ALubri (31), Muslim, Kitab Al 
la Vusta'adea Minbu Fi AshSholat (588). 
''awwnda Min Al Buk (6009). 


Masajid wa Mawadhi' 4 
“4 Abukhari Kitab Ad Dirawat, Bab: 


854 Sunnah Nobi Seharis 


Menghadirkan Rasa Takut Saat 
Kehadiran Awan Mendung 


7 Rabi? Al-Akhir 

Rasulullah sangat peka jika melihat awan mendung karena boleh 
jadi Allah membinasakan beberapa kaum dengan awan itu. Al-ur'an 
menghikayatkan kisah tentang kaum Ad, “Maka tatkala mereka melihat 
azab ite berupa awan yang menuju ke lembah-embah mereka, berkatalah 
mereka, “Inilahaman yang akan menurunkan hujan kepada kami.” (Bukan) 
bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera (yaitu) 
angin yang mengandung uzab yang pedih, yang menghancurkan segala 
sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang 
kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah 
kami memberi balasan kenada kaum yang berdosa.” (Al-Ahgaf: 24-25) 

Rasulullah merasakan dan mengingat gambaran itu ketika melihat 
awan mendung, walaupun sebenarnya Allah telah berjanji kepada-Nya untuk 
tidak mengazab kaumnya sedang beliau berada di tengah tengah mereka, 
“Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada 
di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, 
sedang mereka meminta ampun.” (Al-Anfal: 33) namun beliau senantiasa 
mengingat gambaran itu karena beliau tidak ingin umatnya selalu merasa 
aman, tetapi beliau ingin mereka selalu menghadirkan perasaan takut akan 
azab Allah dimana hal itu mendorong mereka untuk selalu introspeksi dan 
bertaubat kepada Allah. Allah berfirman, “Maka apakah penduduk negeri 
negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan karni kepada mereka di 
malam hari di waktu mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri: 
negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di 
waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain?Maka 
apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga duga)? 
tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang orang yang merugi.” 
(Al-raaf: 97-99) 

Karena itu, salah satu sunnah Rasulullah #&# adalah merasa takut ketika 
datangnya awan mendung. Diriwayatkan dari Aisyah tes berkata, “Jika 
Rasulullah melihat angin kencang dan awan mendung, maka terlihat di 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


wajahnya (rasa khawatir dan takut) hingga beliau mau dan mundur. Jika 
ternyata hujan turun maka perasaan iru sekerika hilang dan merasa senang, 
aku pun bertanya tentang hal itu, maka beliau menjawab, “Aku takut ini 
adalah arab yang akan membinasakan umatku," Dan beliau senantiasa 
berkata kerika melihat hujan, “rahmah.” 4 

Beliau juga memiliki doa khusus ketika angin kencang terjadi di 
kota Madinah, Diriwayatkan dari Aisyah #5 berkata, “Jika Rasulullah 
merasakan angin kencang maka beliau berdoa, 


z ANN 
Beta EL 33 as ban Uas UNI UI 
2 SU ea EA nd Ia dk 

“Ya Allah, sungguh aku memohon kebaikannya, kebaikan yang ada 

di dalamnya, dan kebaikan yang dikirim bersamanya. Dan, aku 

berlindung kepada Mu dari keburukannya, keburukan yang ada di 

dalamnya, dan keburukan yang dikirim bersamanya.” 

“Aisyah berkata lagi, Jika langit mendung maka wajah beliau akan berubah 
hingga beliau keluar masuk, jika turun hujan maka beliau pun sangat senang 
dan aku dapat melihat kebahagiaan itu di wajahnya. Maka aku pun bertanya 
tentang hal itu, beliau menjawab, “Mungkin saja itu adalah sebagaimana yang 
difirmankan oleh Allah, “Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa 
awan yang menuju ke lembah-lemibah mereka, berkatalah mereka, “Inilah 
awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.” (Bukan) bahkan itulah 
azab yang kamu minta supaya datang dengan segera (yaitu) angin yang 


mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan 
perintah Tuhatinya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi 
kecuali (bekasbekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah karni memberi 
balasan kepada kaum yang berdosa. (ALAhgaf:24-25) 

Jadikanlah ini sebagai syiar kira saat mclihat awan mendung atau angin 
kencang. Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (Xn-Nur: 54) 


BO 


58 Muslim, Kitab Allstsga'", Bab AtTa'ownwudz “Inda Ru'yat Ar-Rih Wa Al Ghaim Wa AlFarabu 
BEA Mathari (899). 


854 Sunnon Nobi Sei 


Memohon Perlindungan Dari 
Kekufuran dan Kefakiran 


8 Rabi' Al-Akhir 


Kemiskinan seringkali membuat sescorang menghalalkan segala cara 
untuk mendapatkan harta: sungguh ini adalah ujian yang sangat besar 
ketika seseorang, tidak mendapatkan harta untuk membeli makanan cukup, 
pakaian cukup, arau berobat yang layak. Parahnya lagi, bisa saja kefakiran 
dapat mendorong seseorang menjual agamanya dengan elasan keluar dari 
kefakiran, Contohnya sangatlah banyak baik dalam sejarah masa lalu maupun 


discke 


ing kita hari iniz inilah yang dapat kita pahami sceara tidak langsung 
dari hadits Rasulullah, “Bersegeralah beramal (akan datang) fitnah seperti 
botonganpotongan malam yang gelap: di waktu pagi seseorang masih 
beriman dan sore hari ia telah kufur atau di sore bari seseurang masih 
beriman dan pagi hari ia telah kufur karena ia menjual agamanya dengan 


barta duniawi" 


Kondisi seperti ini seringkali terjadi pada orang orang miskin. Karena 
itu, salah satu sunnah Rasulullah adalah memohon perlindungan dari 
kekufuran dan kefakiran. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Bakrah bahwa ia 
seringkali mendengar ayahnya mengucapkan setiap selesai shalat, 


LAB ba AA AP yo ah LL al 


“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran, kefakiran, dan 
azab kubur," Maka aku pun berdoa dengan doa tersebut hingga ayahku 
berkata kepadaku, “Wahai anakku, dari mana engkau tahu kalimat-kalimat 
itu?” Aku menjawab, “Wahai ayah, sesungguhnya aku mendengar engkau 
berdoa dengan kalimat-kalimat tersebut maka aku pun mengucapkannya," 
Maka ayahnya berkata, “Seringlah mengucapkan kalimat-kalimat itu karena 


Rasulullah senantiasa menguc sa 


Ikannya setiap selepas shalat: 


“8 Muslim, Kitab Aliman, Babs Al Hatstsu Ala Al Mubadarati Bi Alat Gabla Tadzabari Al. 
Fian (18) 

"8 AndNasai, Kitab AMstiladzah, Babi Aldi adcah Min Al-fagr (7901. Dihasankan oleh Ibnu Hajar 
dalam Nata Al Afear (2/309). Dishahibikan olch Al Albani dalam Shahih An Nasa (1346). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakrah tc bahwa dia berkata 
kepada Abu Bakarah 2s5, “Wahai bapakku, sesungguhnya aku mendengarmu 
berdoa tiap hari dengan doa, 


C3 3 ae RN eneg BN IS 3 se RN 


"Allaburrma 'afini fi badani, allahumma afini fi sam, allahumma 
afini fi bashari, laa ilaha illa anta (Ya Allah, berikanlah keselatama- 
tan pada badankau, ya Allah berikanlah keselamatan dalam 
pendengaranku, ya Allah berikanlah keselamatan dalam penglikatan: 
ku, tiada seseribahan yang berhak disembah melainkan Engkau)” 
dan mengulanginya sebanyak tiga kali ketika pagi dan sore hari,” maka 
'Abu Bakrah berkata, “Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah berdoa 


dengan doa tersebut dar aku suka untuk mengikuti sunmahnya.””” 


Memohon perlindungan dari kekufuran dan kefakiran akan terulang 
beberapa kali dalam satu hari karena Rasulullah mengucapkannya satu kali 
setiap selesai shalat, tiga kali di pagi hari dan tiga kali di sore haris hingga 
totalnya adalah sebelas kali dalam sehari, Jumlah ini menunjukkan kepada 
kita bagaimana Rasulullah sangat memerhatikan doa ini. 

Karena iru, marilah kita memohon perlindungan kepada Allah dari 
kekufuran, kefakiran, dan azah kubur. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(AnNur: 54) 


BI 


$# Abu Duwul, Alnonh Ap Nom, Bab: Ma Vagulu lea Ashhahu (SO). Ar-Nasri (0850). Ahad) 
(20446). Berkata Syu'aib Al-Arnau, “sanadnya hasan," Dihasankan oleh Ibru Hajar dalam Nataii 
AL Afkar (2/390). Dihasankan oleh Al Albani dalam Shahih Al Adab AI Misufrad (261). 


854 Sunnon Nobi Seharizha 


Menunaikan Kafarat Sumpah dan 
Menunaikan yang Paling Utama 


9 Rabi' Al-Akhir 
Salah satu perbuatan yang diutamakan bagi seorang muslim adalah 


tidak memperbanyak sumpah. Terkadang seseorang mengubah pilihannya 


hingga ia memilih untuk mengucapkan sumpah, bahkan terkadang sumpah 


itu membuat seseorang melakukan hakhal yang tidak diridhainya sendiri 
atau bahkan tidak diridhai oleh Allah: namun masih saja banyak orang: 
orang yang suka bersumpah. Karena itu, Islam mengajarkan seseorang untuk 
menyelisihi sumpahnya jika sumpahnya dalam hal yang memudharatkan 


atau menyelisihi syariat dengan menunaikan kafarat sumpah. 


Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari 426 bahwa Rasulullah #€ bersabda, 
“insya Allah aku tidak akan bersumpah atas sesuatu dan aku melihat bahwa 
menyelisihinya adalah lebih baik melainkan aku akan menunaikan kafarat 


sa 


sumpahku dan melakukan hal yang lebih baik tersebut, 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah 2g: bahwa Rasulullah £ hersahda, 


“Demi Allah, jika seseorang terus menunaikan sumpahnya yang dapat 
memudharatkan keluarganya maka itu lebih dosa di sisi Allah dari 
perbualannya menunaikan kafarat yang diwajibkan oleb Allah 3g.””9 
Karena itu, menunaikan kafarat sumpah dalam kondisi seperti ini adalah 
hal yang baik dan ini adalah kasih sayang Allah untuk para hamba-Nya agar 
mereka senantiasa mencari hal yang lebih baik untuk dirinya, keluarganya 
dan masyarakatnya. 

Menunaikan kafarat sumpah dapat dilakukan sebagaimana yang 
dijeleskan dalam firman Allah &, “Allah tidak mengkukum kamu disebabkan 
sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia 
menghukum kamu disebabkan sumpak-sumpah yang kamu sengaja, 
maka kafifarat (melanggar) sumpah itu, ialab memberi makan sepuluh 
orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada 
keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan 


“8 AlBukhari, Kitah Kafarat AlAimun, Bah AListitsna' FIAL Aiman (6340) 
Nahyu 'An Ishrar 'Ala AlYamin Fi Ma Yata'aldea Bit Ahlu 


“8 Muslim, Kitab AkAiman, Bab: 
Al Halif 1655) 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, 
maka kaffaratnya puasa selama tiga haris yang demikian it adalah kaffarat 
sumpahsumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan, 
jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu bukum- 
bukumiNya agar kamu bersyukur (kepadaNya)." (AL Maa' idah: 89) 

Ini lah sunnah Rasulullah #8, dan jangan melupakan syiar kita, Jika 
kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (Aa- 
Nur: 54) 


esa) 
Memendekkan Angan-angan 


10 Rabi" Al-Akhir 


Salah satu sunnah Rasulullah yang cukup susah untuk diamalkan 
adalah memperpendek angan-angan karena kecenderungan manusia sangar 
menyukai kehidupan dunia dan umur yang panjang: Diriwayatkan dari Abu 
Hurairah ag berkata, “Aku mendengar Rasulullah #8 bersabda, 


J3 3 (SIG ea da 


“Hati orang yang tua masih seperti hati anak muda dalam dua hal, 
yaitu: Cinta dunia dan panjang angan-angan. 9 
Rasulullah menyukai jika seorang muslim bersikap muhud dalam 
kekidupan dunia ini serta tidak beranganangan hidup panjang karena 
keinginan hidup panjangakan membuatnya menundenunda taubat dan amal 
shalih. Karena itu, Rasulullah telah memberikan gambaran kehidupannya 
bahwaia hanya seperti waktu istirahat dalam perjalanan panjang. Diriwayatkan 


dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah #& bersabda, 


pb Ja SS Lu Ju 


ara 
48 M-Bukhari, Kitab ArRigag, Bab: Man Balagha Sitin Sanatan Fagad A'dzara Allabu Isihi Fi AL 
Umi (6057). Muslim, Kitab Az Zakat, Bab: Karabat Al Hershi Ala Ad Dunya (1046). 


854 Sunnah Nobi Seharis 


"Apa urusanku dengan dunia?! Tidaklah aku di dunia ini hanya 
seperti penunggang yang berteduh di bawah pohon, lalu beranjak 
pergi meninggalkannya." 


Karena itu, beliau senantiasa menganggap dirinya hanya seorang 
musafir di dunia ini karena dunia bukanlah tempat kekal: Diriwayatkan 
dari Abdullah bin Umar #& bahwa Rasulullah memegang bahunya dan 
berkata, “Jadilah engkau di dunia ini seperti seperti orang yang singgah 
di negeri orang lain atau orang yang menyeberangi jalan," selanjutnya 
Ibnu Umar berkata, “Jika engkau masuk di waktu sore maka janganlah 
engkau menunggu wakcu pagi dan jika engkau masuk di waktu pagi maka 
janganlah menunggu waktu sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum 


datang waktu sakitmu dan hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. 


Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud 1g berkata, “Rasulullah 
#5 menggambar persegi cmpat dan membuat garis yang keluar darinya di 
tengahnya. Beliau juga membuat garis-garis kecil ke arah garis yang berada 
di tengah tersebut dari arah sampingnya. Beliau bersabda, Ini adalah 
manusia, dan (persegi empat) ini adalah ajalnya, mengelilinginya atau 
lelah mengelilinginya. Sedangkan (yaris) yang keluar ini adalah angan- 
angannya. Dan garisgaris kecil ini adalah musibab-musibah. Jika ia 
lidak terkena ini (suatu jenis musibah), ia pasti terkena ini (suatu jenis 
musibah). Jika dia tidak terkena ini, ia pasti lerkena ini 


Jadikanlah sunnah ini sebagai perasaan kita di setiap saat: sungguh 
kematian sangat dekat, dunia sangatlah pendek, dan keselamatan hanya 
ada pada sunnah Rasulullah. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


S1 AtTiowidei, Kitab A2 Zudhd (2377) dan ie berkata, “hadits hesan shahih." Ibnu Majah (1109). 
Dishahihkan oleh AI-Albari dalam Shahih AeTirridi (2377). 

«2 AlBukhari, Kitab Ar-kiyag, ab, Goulu An-Nabi. “Kun Fi AdDuunya Kn Amnaka Gharihun 
(6053. 

"9 Al Bukhari, Kitab Ar Rigag, Bab: FEAT Armtali Wa Thulihi (604). 


Goo NNGET: Sunnah Nobi Sehari-hari 


TANN 


Infag Seorang Wanita Dari Makanan Rumahnya 


11 Rabi' Al-Akhir 

Rasulullah 4£ sangat menyukai jika sifat memberi itu tersebar di tengah- 
tengah masyarakat. Beliau senang jika sifar memberi itu dilakukan oleh 
lakilaki, wanita, anak kecil, dan orang tua: walaupun seringkali kita melihat 
bahwa 
hakikatnya merekalah yang mencari harta dari perkerjaan-pekerjaan mereka. 
Adapun seorang wanita, mereka seringkali tidak memiliki perkerjaan yang, 
menghasilkan uang karena mereka lebih banyak mengurus rumah tangga 
hingga seringnya mereka tidak memiliki harta pribadi. 

Karena itu, Rasulullah #£ tidak ingin wanita jauh dari sunnah ini hingga 
beliau pun met 


-lakilah yang paling banyak mengamalkan sunnah ini karena pada 


yeru mereka untuk berinfak dari makanan rumahnya atau 


dari harta suami karena mereka akan mendaparkan pahala dari perbuatan 
tersebut, namun perlu diperhatikan bahwa syariat meletakkan syarat-syarat 
untuk sunnah ini agar tidak terjadi kereeakan hubungan antars-sparri dar 
istri 

Syarat pertamaj Tidak menganggu persediaan kebutuhan rumah. 


Syarat kedua Mendapatkan izin secara umum dari suami. Hal ini 
menunjukkan bahwa seorang wanita tidak harus selalu meminta izin setiap 
ia akan berinfak, namun ia cukup dengan izin secara umum yang membuat 
istri tahu bahwa suami mengizinkan ia untuk menginfakkan makanan dan 
sebagian harta untuk orang-orang yang membutuhkan. 

Hadits-hadits yang menjelaskan permasalahan ini sangatlah banyak: 
Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah tes bahwa 
Rasulullah #£ bersabda, 


Wo pia Elis pl Sa adi sam Gy 
Sa aa ka sai 


paz0. 


354 Sunnan Nobi SenorensKK:o3) 


Jika seorang wanita menginfakkan makanan dari rumahnya tanpa 
mengganggu (kebutuhan rumahnya) maka ia akan mendapaikan 
pahala darinya, suaminya mendapatkan pahala dari apa yang ia 
dapatkan. Dan bagi orang yang menyimpan juga pahala seperti itu 
tanpa dikurangi pabala mereka sedikitpun." 


Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah agc bahwa Rasulullah ## bersabda, 


Lal AS apl AB SP ai oi tai sa 


"Jika seorang wanita menginlakkan harta suaminya tanpa izin 
suaminya maka bagi suami setengah pahala” 

Hendaklah wanita berlomba-lomba mengamalkan sunnah ini karena 
. Hendaklah 
juga para suami mengizinkan istri-istrinya untuk mengamalkan sunnah ini 
hingga semua pihak mendapatkan pahala dari perbuatan mulia ini. Dan, 


alangkah banyaknya orang yang membutuhkan bantuan mate 


jangan melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Berobat Dengan Doa 


12 Rabi" Al-Akhir 


Seorang muslim haruslah meyakini bahwa hanya Allahlah yang dapat 
menyembuhkan, Allah & berfirman, “Dan jika aku sakit maka Dialah 
yang menyembuhkanku." (Asy-Syu'araa': 80) ayat ini dalam konteks 
menghikayatkan perkataan Ibrahim Alaibissalam saat ia menggambarkan 
keadaannya di hadapan Allah $. 


8 AlBukhari, Kitab Az-Zakat, Bahs Man Armara Khadimebu Bi Ash-Shacagah Wa Lam Yunawil 
Biafsihi (1359), Muslim, Kitab AcZakat, Bab: Ajru AkKharig AkArun Wa AkMar'atu lesa 
Tesbadissddagat Min Baiti Zaujiha Ghairu Mufsidatin 1024) 

$$ AlBukhari, Kitah ArNafagat, Bab: Nafigatu AlMurati Ita Ghuler Anh Zanjuht Wa 
Nafagata Al Walad (5045). Muslim. Kitab Az-Zakat, Bab: Ma Anfaga Al-Abdu Min Masli 
Maslaha (1020). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Rasulullah berusaha menanamkan makna ini dalam iwaiiwa orang: 
orang yang beriman. Karena itu, salah satu sunnah beliau adalah berdoa 
ketika sakit untuk meminta kesembuhan. Hal ini tidak berarti Rasulullah 
tidak memerhatikan masalah penyembuhan dengan kedokteran, namun 
beliau ingin menjelaskan akidah yang benar dalam permasalahan ini karena 
obat tidak dapat merealisasikan kesembuhan melainkan dengan irin Allah 
dan doa yang diajarkan beliau kepada kita adalah sebagai salah satu cara 
dan beragam cara untuk memperoleh kesembuhan. 


"Terdapat beberapa doa dari Rasulullah yang menekankan makna 
tersebut: Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan dari Utsman bin 
Abu AllAsh AssTsagafi set bahwa ia pernah mengadu kepada Rasulullah 
akan sakit yang is derita dalam tubuhnya, Rasulullah pun berkata kepadanya, 
“Letakkan tanganmu di tempat sakitmu seraya ucapkan, “Bismillah,” lalu 
ucapkan sebanyak tnjuh kali, 
2. £ 
Ing ag Peglak 2 era to RN 
SAE Ke AJA Ga MAA ah SE 
“Saya memohon perlindungan kepada Allah dan Kuasa-Nya dari 
keburukan yang aku dapatkan dan yang aku hindari.” 
Diriwayatkan dari Aisyah @s bahwa is berkata, “Jika sescorang dari 
kami mengadu sakit kepada Rasulullah, maka beliau akan mengusapnya 
dengan tangan kanannya seraya mengucapkan, 


Man ja 
“Ya Allah, Rabb manusia, jauhkan lah sakit dan sembuhkanlah 
karena Engkau adalah Dzat yang Maha Menyebuhkan. Tidak ada 
kesembuhan melainkan kesembuhan dari Mu, kesembuhan yang 
lidak menyisakan sakit” 
Ketika Rasulullah sakit parah, maka aku pun hendak mengambil 
tangannya untuk melakukan apa yang biasa ia lakukan, namun beliau 
menarik tangannya seraya berkata, 


“Muslim, Kitab AsSalam, Bab: tihbah Wadh's Yadihi Ala Movdoi' AlAlam Ma'a Ad Dua 
(2202), 


PN ) SEA aa lak Juta kali 
“Ya Allah, ampunilah dan jadikanlah aku bersama Ar-Rafig ALAa,” 


Maka aku pun melihatnya sedang beliau teleh meninggal dunia. 


Inilah beberapa contoh yang agung dari Rasulullah &£ yang harus 
kita hafalkan, berobat dengannya dan meyakini bahwa kesembuhan akan 
datang dengan doa tersebut. Dan jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 


Mencuci Kedua Tangan Setelah Makan 


13 Rabi” Al-Akhir 
Alangkah beragamnya potret kebersihan dalam Islam. Setiap kali 
engkau membaca kehidupan Rasulullah # maka engkau ekan menemukan 
hal-hal tersebut, Salah satunya adalah mencuci kedua tangan setelah makan. 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4 bahwa Rasulullah #& bersabda, 
SA TAN GARENA AR UE TUNDA oa BEAN PRA CAK 
II) Sar IG 133 SG Alap d3 Sab aah G3 FE GA 


nata 


ALS 


“Barangsiapa yang tidur sedang di tangannya masih ada minyak dan 
ja tidak mencucinya bingga mengenai sesuatu, maka janganlah ia 
menyalahkan melainkan dirinya.” 

Jika ada bau tidak sedap tercium dari tangan seseorang maka 
sebenarnya hal itu pun sudah dianggap menyelisihi sunnah, Diriwayatkan 
dari Abu Hurairah ag: bahwa Rasulullah 2 bersabda, “Barangsiapa yang 
Lidur malam sedang di tangannya masih ada bau minyak (atau sisa 
7“ Muslim, Kitab As Salary, abs Itihbab Ras Maridp 2D, 
$$ Ahu Dawn, Kitab ALAIF'imah, Bab: Fi Ghusti ALYad Min Ath-Tha'um (3852). Ahuna (7559). 


Berkata Syu'aib Al'Arnauth, “sanadnya shahih,” Dishahihkan juga oleh Al-Albani dalam Shahih 
AlJami' (2/17). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


makanan) hingga menyentuh sesuatu, maka janganlah ia menyalahkan 
melainkan dirinya” 

Menghilangkan bau tidak sedap dari tangan karena makanan 
membutuhkan perhatian khusus karena kita sering melihat banyak orang 
yang membersihkannya hanya dengan tisu atau menuangkan air di atas 
tangannya secara terburwburu. Sebagian ulama menafsirkan hadits ini 
bahwa binatang serangga dapat mendekati manusia disebabkan kotoran 
atau sisa makanan yang ada pada tangannya. Bahkan terkadang lebih itu, 
bakter-bakeri yang susah terlihat dengan kasat mata dapat menimbulkan 
penyakit bagi manusia disebabkan kotoran yang ada pada tangannya. 

Secara umum, ini adalah suntah yang sangat modern karena jika 
kita pikirkan dengan baik bahwa sunnah ini telah hadir di tengah tengah 
lingkungan padang pasir arab dahulu kala yang tidak mengetahui medernitas 
sama sekalis Semua ini agar kita tahu bahwa sunnah ini berasal dari Allah 
yang Maha Kuasa. 

Hendaklah kita mengamalkan sunnah ini dan mengajarkannya kepada 
anakanak kita bahwa kita melakukannya karena mencontoh Rasulullah dan 
bukan mencontoh orang:orang barat. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” 
(An-Nur: 54) 

SO 


Larangan Mencela Angin 


M4 Rabi' AlAkhir 

Bala tentara Allah 4 tidak dapat dihitung jumlahnya, Allah berfirman, 
“Dan Allah memiliki bala tentara di langit dan bumi...” (AlFath:4) dan 
salah saru dari bala tentara tersebut adalah angin. 

Allah memerintahkan angin dengan apa saja yang Dia kehendaki, angin 
patuh kepada-Nya setiap saat, angin tidak akan mendatangkan kebaikan 


“8 ArTirmidi, Kitab ALAYimah, Babi AbTasmaiyatn Ala AthTha'am (1860), Dishahihkan oleh 


AL Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah (2856). 
or 207) 


ANN 


854 Sunnon Nobi Sehari 


atau keburukan melaikan dengan izin Allah 55. Karena itu, seorang muslim 
tidak boleh melaknat angin jika ia membawa hal yang tidak sesuai dengan 
keinginannya karena semua itu adalah perintah dari Allah. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas #8 bahwa seseorang pernah melaknat 
angin di hadapan Rasulullah, maka beliau pun berkara, “Jangan engkau 
melaknat angin karena ia adalah makhluk yang diperintahkan 
barangsiapa yang melaknat sesuatu yang tidak patut dilaknat maka laknat 
tersebut akan kembali kepada yang mengucapkannya. 


Rasulullah juga menekankan bahwa angin adalah salah satu bala 
tentara Allah 8, diriwayatkan dari Ibnu Abbas $& bahwa Rasulullah #52 
bersabda, “Aku ditolong dengan angin Timur dan kaum Ad dibinasakan 
dengan angin Barat.” Inilah rahasia firman Allah 4 bahwa angin dapat 
mendatangkan rahmat atau pun azaby Diriwayatkan dari Abu Hurairah 36 
bahwa Rasulullah 4g bersabda, “Janganlah kalian mencela angin karena ia 
termasuk rabmat Allah yang dapat mendatangkan rahmat dan juga azab. 
Akan tetapi, mintalah kebaikan dari angin dan berlindunglah kepada 
Allah dari keburukannya.” 


Rasulullah juga mengajarkan kepada kita sebuah ungkapan 


permohonan dan perlindungan tersebut: Diriwayatkan di 
ai bahwa Rasulullah &£ bersada, "Jangan kalian cela angi 
melihat sesuatu yang kalian tidak sukai maka katakanlah, "Ya Allah, 
sungguh aku memohon kebaikan dari angin ini, kebaikan yang ada di 
dalamnya, dan kebaikan yang dikirim bersamanya. Dan, aku berlindung 


bay bin Ka?ab 


ika kalian 


keyada-Mu dari keburukan angin ini, keburukan yang ada di dalaranya, 
dan keburukan yang dikirim bersamanya.” 

Hendaklah kita menghafalkan doa di atas dan mentadabburi maknanya: 
mungkin saja angin yang kira tidak sukai adalah sebuah pertolongan bagi 
sekelompok kaum mukminin walaupun mereka jauh dari tempat kira. Dan, 


ST AcTirwidi, Kitab Ali wa AshShilah, Dab: Ma Ja'a Pi ALIa'nat (1978) dan ia berkata, 
“tadi in hasan,” Dishahihkan oleh AlAIbani dalam AdShahihah (528) 

Alibukhar, Kitab Bad'u Abkhalgi, Babi Ma Ja's FR Ooudii “Wa Huwa AkLadg Arcala Ar 

Riyabe Dueytan Baina Yadai Rahmotibi" (AkPurgan48) (SO3M. Muslim, Kitab Shalit Af: 

Isisge, Bah Fi ih As maba Wa Ad Daur (9005. 

$& Ibu Majah, Kituh ALAdah, Baby AnNahyu An Sahbi Ar.kih (3727). Dihwsmkan oleh Al 

Albani dalam Shahih Tonu Majah (3018), 

Ahmad (21176) dan berkata Sywaib A-Arnauth, “hadits shahih" 


4 Sunnah Nobi Sehari-hari 


TANP 


jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Menghafal Sepuluh Ayat Dari Surat Al-Kahfi 


15 Rabi Al-Akhir 

Dajjal adalah salah satu fitnah terbesar yang akan ada di dunia ini, 
Rasulullah menyamakan fitnah itu sama atau bahkan lebih dahsyat dari 
fitnah kuburs Diriwayatkan dari Asma? 89 bahwa Rasulullah 158 bersabda, 
“Diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan terfitnab di kuburan kalian 
seperti alau mendekati (Asma ragu) dari Fimah Dajjal..." hal ini karena 
fitmah Dajjal dapat menyebabkan kekufuran nyata dan keabadian dalam 


neraka, 


Karena itu, setiap muslim harus menyiapkan dirinya jika ternyata ia 
ditakdirkan bertemu Dajjal. Salah satu cara untuk menjaga diri dari fitnah 
Dajjal adalah menghafalkan sepuluh ayat pertama dari surat AL-Kahfis 
Diriwayatkan dari Abu Darda ss bahwa Rasulullah $ bersabda, 


Si Beni PE CNN Ca AA Tata 
JAN ja Pat HS HA II Ie El bE Kas 
“Barangsiapa yang menghafal sepuluh ayat pertama surat AL Kahfi 
maka dia akan dilindungi dari Dajjal” 


Dalam beberapa riwayat lain disebutkan, “Dari akhir sural Al 
Kakfi,“8 dan, “Barangsiapa yang menghafal ayat-ayat dari akhirakhir 
surat ALKahfi,” namun yang paling masyhur adalah riwayat pertama. 
Terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan hanya menghafal tiga aya: 
saja: Diriwayatkan dari Abu Darda age bahwa Rasulullah & bersabda, 


“1 Alilukhari, Kitab Alm, Babs Man Ajaba Al-Futya Bi Isyarat ALYad Wa Ar-Ra'Si (Bel. Musim, 
Kitab ALKustg, abi Me Uridba 'Ala Ar-Nabi Shatlatahu Alaihi Wa Sallam Fi Shalas ALKusuf 
Min Ararin (GOS 

8 Mudim, Kitab Shalat Al Musafirin wa Gasbiha, Babs Fadil Surat AlKaifi Wa Ayat AtKursi 
(809) 

"8 Abu Dawud, Kitab AlMalabim, 
AL Albani dalam Ash Shahihah (582) 


Khuruj Ad-Dajjal (4328). Dan hadits ini disebutkan oleh 


854 Sunnon Nobi Sehari 


“Barangsiapa yang membaca tiga ayat pertama surat Al-Kahfi maka ia 
akan dilindungi dari fitnah Dajjal” 

Para ulama berbeda pandangan dalam menentukan hikmah tentang 
ayatayat ini dapat melindungi seseorang dari fitnah Dajjal dan hanya 
Allah yang mengetahuinya, namun dalam pandangan pribadi saya bahwa 
ayat-ayat pertama surat Al-Kahfi menyebutkan peringatan kepada orang 
yang mengaku Tuhan selain Allah dan Nabi setelah Rasulullah: dan Dajjal 
akan mengaku sebagai Tuhan sebagaimana yang kita ketahui dan di sini 
terdapat kesamaan sebagaimana juga ayatayat sepuluh pertama dari surat 
ini menyebuikan beberapa pemuda kabur menyendiri di gua: dan ini adalah 
cara yang baik untuk menjauhi fitnah Dajjal yaitu kabur dan menyendiri 
dari Dajjal. 


Diriwayatkan dari Irmran bin Hushain sgs bahwa Rasulullah & bersabda, 
“Barangsiapa yang mendengar keberadaan Dajjal maka bendaklah dia 
menjauh darinya. Demi Allah, sesungsuhnya seseorang yang didatanyinya 
dan ia mengira bahwa ia adalah orang yang beriman hingga ia pun 
mengikutinya disebabkan syubhatsyubbat yang ia sebarkan.” Adapun 
orang yang ditakdirkan Allah harus bertemu dengan Dajjal maka hendaklah 
ia menyiapkan dirinya dengan menghafalken sepuluh ayat pertama surat Al- 
Kahfi sebagaimana yang diriwayatkan dari Nawwas bin Sam'an age bahwa 
Rasulullah #8 bersabda, “Barangsiapa di antara kalian bertemu Dajjal maka 
bacakanlah kepadanya ayat ayat pembuka surat Al Kahfi.” 


Karena itu, marilah kita menghafalkan ayatayat tersebut dan senantiasa 
memohon kepada Allah agar mendapatkan perlindungan-Nya dari fitnah 
Dajjal. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


BI 


39 ReTIrmidil, kitab Fadhail AiOur'an, Babi Fedi Surat Al-KahY (2896) dan ia berkata, hadits 
ini hasan shahih 

“Abu Dawud, Kitah Al Malahim, Rabi Khuruj Ad Dajist (4319). Dishahihkan oleh ALAibani 
“dukun Shahih Alun? C2/1080). 

$$ Muslim, Kitab Alfitan Wa Acrath As 
Ma'abru (2997) 


an Sunnah Nobi Sehari-hari 


ih, Bab: Dcikru Ad-Dajial Wa Shifatuhs Wa Ma 


Mendoakan Orang yang Mengadakan Walimah 


16 Rabi' Al-Akhir 

Rasululullah sangat menyukai jika umat ini bersaru dengan persatuan 
yang jauh dari paksaan dan berlehihdebihan agar ruh persaudaraan di 
antara mereka tertanam kuat. Rasulullah menyukai jika umatnya berkumpul 
untuk makan bersama karena hal itu dapat menurabuhkan kedekatan 
antara individu, beliau pun menyeru kita untuk memenuhi undangan 
dan menjadikan hal itu sebagai hak seorang muslim atas muslim lainnya, 
Diriwayatkan dari Abu Hursirah ggs bahwa ia mendengar Rasulullah 35 


bersabda, “Hak seorang muslim alas muslim lainnya ada lima 


yaitu 
Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, memenuhi 
undangan, dan bertasymit kepada orang yang bersin "70 

Rasulullah pun menyemangati kaum muslimin agar mengadakan 
walimah dengan menyeru saudaranya untuk mendoakan kebaikan 
dirinya dan keluarganya yang telah mengeluarkan tenaga dan pikiran 
demi kelancaran walimah, dengan doa itu juga membuat hati orang yang 
mengundang dan keluarganya senang. 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik gs bahwa Rasulullah memenuhi 
undangan Sa'ad bin Ubadah 2s, maka ia pun membawakan Rasulullah 
roti dan minyak, beliau pun memakannya seraya mendoakannya, 


Sian JAN Keaus Ja SPAN ate yi 
Kd ola 


“Orang-orang yang berpuasa berbuka bersama kalian, orang-orang 


baik memakan makanan kalian, dan para malaikat bershalawat 
alas kalian"! 


Bukhari, Ketab Aljanat, Bab: AfAruru Bi Alltiba' Allanaie (1183). Muslim, Kitab As 
Salani, Babi Mi Hag AI Muslim Ala Al Muslim Rad As Salam (2162). 
91 Abu Down, Kitah ALArh'imah, Bah: Mu Juta Fi Ad-Dw'a Li Rabb AthThkram bls Akala 
AnNasa'i (6901). Ibnu Majah (1747). Ahmad (12198). Berkata Syuaib Al 
ni shahih," Dishehihican oleh Al Albani dalam Shahih Alami (1/253). 


ai 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Busr 25 berkara, “Rasulullah singgah 
di rumah ayahku, maka kami pun membawakan beliau makanan dan 
beliau pun memakannya. Lalu kami membawakannya kurma maka beliau 
pun memakannya dan kami juga membawakannya minuman maka beliau 
pun meminumnya lalu beliau memberikannya kepada orang yang ada di 
sisi kanannya, Lalu ayahku berkata sambil memegang tali tunggangan 
Rasulullah, “Ya Rasulullah, doakanlah kami,” beliau pun berdoa, 


KItXo ye ea aa ho adakan ye yA Me tai 

SI Hae R5 Ud II 
"Ya Allah, berkahilah rezeki mereka, ampunilah mereka, dan 
rabmatilah mereka”? 


Hendaklah kita menghafal doa ini dan mengucapkan dengan ikhlas 
untuk orangsorang yang telah mengumpulkan orang-orang untuk menyantap 
makan. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


Ke-10) 


Menjauhi Debat 


17 Rabi A-Akhir 


Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan permusuhan dan 
pertikaian antara manusia, maka keberadaan hal-hal tersebut bisa pada 
akhirnya menyebabkan kebinasaan: Salah satunya adalah berdebat. Karena 
itu, Rasulullah melarang berdebat: Diriwayatkan dari Abu Umamah 
gg bahwa Rasulullah bersabda, “Tidaklah suatu kaum tersesat dari 
kebenaran melainkan mereka akan diberikan perdebatan,” Lalu beliau 
pun membacakan firman Allah, “Dan mereka berkata, “Manakah yang 
lebih baik tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)?” mereka tidak memberikan 
perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah 


53 Ahu Dawai Kitab ALAgyritah, Babs Ff An-Nofkh Fi Asy.Symab Wa AtTamnfftush Fihi 729). 
'AeTirmidzi (3576) dan ia berkata, “hadits ni hasan shahih," Ahmad (17711), Berkata Syu'ib Al- 
Aenauth, " ishahihkan oleh Al Alhari dalam Shahih At Tirmidri (3576) 


AD Sunnah Nobi Sehari-hari 


saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar,"Az-Zukhruf: 
5893 

Ini adalah larangan keras karena berdebar tidak hanya akan menimbul 
kan pertikaian antara dua orang yang berdebat, namun juga akan berefek 
buruk kepada lingkungan masyarakat mereka yang dapat menyebabkan 
kebinasaan masyarakat itu sendiri, Pada sisi lain, Rasulullah memberikan 


kabar gembira kepada orang-orang yang meninggalkan debat dengan 
Pahala yang besar dari Allah: Diriwayatkan dari Abu Umamah sg: bahwa 
Rasulullah bersabda, 


EA Kh SS AN deh hat 
AK Oh 0 ag Id Bl bu au 


"Aku menjamin sebuah rumak yang berada di pinggiran surga bagi 
orang yang meninggalkan debat walaupun ia dalam posisi benar, 
sebuah rumah di tengab surga bagi orang yang meninggalkan dusta 
walau sedang bercanda, dan sebuah rumah di atas surga bagi orang 


sg 


yang baik akhlaknya 


Tika petkarasyang disetwKani oleh, Kasululkih dalam Batiit tersebut 
memiliki keterkaitan satu sama lainnya: pokok permasalahan adalah 
perdebatan di antara dua orang, jika debat bertambah panas maka seringkali 
akan dihiasi dengan dusta, dan orang yang gemar berdebat adalah orang 
yang buruk akhlaknya. 

Karena itu, orang yang meninggalkan debar telah menutup sebagian 
pintu dusta dan ini adalah perilaku yang menunjukkan baiknya akhlak 
seseorang: Dany-jangan melupakan syiat kira, Yikir kalian mieitantinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 

BO 
3 MTunuda, Kitab Tafsir ALOar un, Babs Serat As Zukhruf (3253) dan is berkata, hadits itu 
hasan shahih. Tenu Majah (18!. Ahmad (22218). Berkara Syulib Al-Arrauth,“haditsini hasan." 


Dihvsmkoh oleh AkAlbani dalam Shahih AtTirmishi (3253). 
58 Abu Dawud, Kitab ALAdab, Bab: Fi Kbtesat Af Kbulug (4800) Dihasarikan oleh AVAlbari dalam 
) 


As Silsilah Ash Shabihah 
854 Sunnon Nobi Sehari Ken: 


Memperbanyak Istighfar 


18 Rabi” Al-Akhir 


Banyaknya dosa seorang hamba, walaupun itu dosa kecil, dapat 
membinasakannya. Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad ga bahwa Rasulullah 
8 bersahda, Jagalah diri kalian dari dosadosa kecil karena kalian 
akan seperti suatu kaum yang sedang berlabuh di suatu lembah dengan 
membaca dahan kering hingga dengan itu mereka akan menjadikan 
rotinya matang, Dan, sungguh dosadosa kecil itu kapan saja pelakurnya 
menemui ajalnya maka dosadosa itu akan menghancurkannya.”” 


Seorang hamba tidak dapat berhenti dari seluruh dosa karena lemahnya 
jiwa dan kuatnya dorongan nafsu, maka taubat dan istighfar dapat menjadi 
penawarnya. Dosa yang banyak mengharuskan istighfar yang banyak pula 
dan terdapat jumlah istighfar dalam sehari seperti tujuh puluh kali atau 
seratus kali, namun syariat ini juga membuka pintu bagi seseorang untuk 
beristighfar tanpa harus memikirkan jumlahnya: Diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas sg: bahwa Rasulullah & bersabda, 


La han 0 Lnon 
SSETEL Ip S3 3 
“Barangsiapa yang melatimkan istighfar maka Allah akan memberi 
kannya solusi dari setiap masalahnya, jalan keluar dari setiap 


kegundakannya, dan Allah memberikannya rezeki dari sisi yang 
tidak ia sangka-sangka."" 
Diriwayatkan dari Abdullah bin Busr 2s bahwa Rasulullah && 
bersabda, 


IS MEkal alonb 3 2 TAA KET 


(228601. Berkata Syu'aib AkArnauth, “sunadnya shatih," Dishehitkan okeh AkAlbani 
ilab Ash Shabirab (389). 

. Kitab Sujud ALOur'am, Bab, Fi Allstighfor (SIR) Ibu Majah (38191. Ahtesl 
(2234). Akilakim (7677) dan ia berkata. “hadits ini shahih saradnya” Ibnu Hajar berkata, 
"hadits ini hasan.” dan dishahihkan oleh Ibnu Baz dalam Majmu' Fatawanya (11/210), 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


“Sungguh berbahagia orang yang mendapatkan di buku catatannya 

istighfar yang banyak "7? 

Karena itu, hendaklah kita mengisi diam dan gerak kita dengan istighfar 
karena itu adalah kebaikan dunia dan akhirat. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk” (An-Nur: 54) 


BI 


Menghafalkan Al-Gur'an 


19 Rabi Al-Akhir 

AlGur'an adalah mukjizat abadi yang Allah jadikan hujjah atas 
hamba-hambaNya di Hari Kiamat. Allah # berfirman, “Katakanlah, 
“Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang 
serupa Alur 'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang 
serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu 
bagi sebagian yang lain.” (AHsraa': 88) muslim yang baik adalah yang 
menjadikan Al-Cur an sebagai alat untuk mengenalkan Allah dan syariat- 
Nya kepada orangorangs Allah menjadikan hal ini sebagai jihad dalam 
firman-Nya, “Maka janganlah kamu mengikuti orangorang kafir, dan 
berjibadlah terhadap mereka dengan AlOur'an dengan jihad yang 
besar '(AL-Furgan: 52) 

Seorang yang halal Al Jur “an dapat menghadirkan ayat pada moment 
yang tepat hingga dapat menjadi hujjah yang kuat. Karena itu, Rasulullah 
1£ menyeru umatnya untuk menghafalkan AlOur' any Diriwayatkan dari 
Abdullah bin Amru #8 bahwa Rasulullah bersabda, 


"3 Ibnu Majah, Kirab ALAdab, Bab al-isiiehiar (3 
olek AlAlbani dalam Shahih Ibnu Majah (3023). 


854 Sunnon Nobi SenorensiMKs15) 


8). Dihasankan oleh Ibnu Hajar dan Dishahikan 


“Dikatakan kepada aklu ALOur'an, “Bacalah, naiklah, dan tartilkan 
sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia karena sesungguhnya 
kedudukanmu pada akhir ayat yang engkau baca." 
Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar a& bahwa ia mendengar 
Rasulullah bersabda, “Tidak ada hasad melaikan dalam dua hak Seseorang 
yang diberikan AlOur "an hingga ia shalat malam dengannya sepanjang 


malam dan orang yang diberikan hara bingga ia menshadagahkan 
sepanjang siang dan malam. 

Menghafal Alur 'an adalah hal susah dan membutuhkan ketekunan 
dan kegigihan, Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar #8 bahwa Rasulullah 
@ bersabda, “Sesungguhnya permisalan orang yang menghafal A-Our an 
seperti pemilik unta yang terikat jika ia selalu bersamanya maka ia akan 
memegangnya, jika ia melepaskannya maka unta tersebut akan pergi.” 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud 2& bahwa Rasulullah 
bersabda, “Sungguh buruk seseorang yang berkata, “Saya lupa ayat ini dan 
itu,” padahal ia dibuat lupa. Seringlah mengulangsulang A-Our Van karena 
ia lebih cepat terlepas dari dada seseorang dari pada lepasnya seekor unta.” 

Kesusahan yang dirasukan sescorany di saat menghafalkan AlOur'an 
akan berbuah pahala yang sangat besar di Hari Kiamat: Diriwayatkan dari 
Rasulullah & bersabda, “Didatangkan ALOur “an pada Hari Kiamat seraya 
berkata (untuk orang yang menghafalnya), “Ya Rabb, pakaikanlah dia 
perhiasan,” Maka dipakaikan kepadanya mahkota kemudian. Lalu Ak 
Our 'an berkata lagi, "Ya Rabb, tambahkan untuknya,” maka dipakaikan 
untuknya perhiasan kemuliaan. Lalu ia berkata lagi, “Ya Rabb, ridhailah 
dirinya," maka Mlah pun meridbatnya, lalu dikatakan kepada orang 


tersebut, “Bacalah dan naiklah,” dan ditambahkan untuknya setiap ayat 
satu kebaikan,” 


F8 ArTirmidai, Kitab ta: 
Dawnd (1464) An N: 
Dishahihkan oleh A 


AL Our'an (2514) dan ia berkata, “hadits ini hasan shahih." Abu 
Bi. Ahmad (5799). Reikara Syu'aib Al-Arnauth, “shalih lehairihi.” 
Albani dalam Shahih Abu Dawud (/205). 


#2 AlBukhari, Kitab Fadhat! ALOuran, Babi Igeihbash Shahih AkOuran (3737). 

A-Dukhari, Kitab Fadhail ALOwe an, Baba Istidekar ALOrr'an Wa Tarahuadibi (ATA). 

Al-Bukhari, Kitab FadhailAL Ox an, Babs Itidekar Al Our'an Wa Ta'ahudihi 4744). 

“2 ATiwili, Kitab Easlhail AlOur'an (2915) dunia berkara, “hadits ini hasan shahih." AlHakiun 
(2029) dan a berkata, “hadits ini shahih sanadnya,” Dihasankan oleh AlAlbani dalam Shahih Al- 
Jami? (271333), 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Ya Allah, mudahkanlah kami, anak-anak kami dan orang-orang yang 
kami cintai untuk mengamalkan sunnah ini. Dan, jangan melupakan syiar 
kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk." 
(AnNur: 54) 


GO 


Membaca Al-Musabbihat Sebelum Tidur 


20 Rabi' Al-Akhir 

Rasulullah &£ banyak melakukan ihadah sebelum tidurnya scakan- 
akan beliau merasakan bahwa waktu tidur adalah waktu beristirahatnya. 
pikiran dari berdzikir dan ibadah lainnya, maka Rasulullah ingin mengganti 
waktu tersebut dengan banyak beribadah sebelum tidurnya: Diriwayatkan 
dari Ali ss bahwa Rasulullah bersabda, “Pena diangkat dari tiga orang, 
yaitus Dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia 


dewasa (baligh), dan dari orang gila hingga ia sadar” 


Maka orang yang sedang tertidur sebagaimana yang ditunjukkan oleh 
hadits di atas tidak dibebankan untuk beribadah, oleh karena itu Rasulullah 
berusaha untuk meraih sebanyakbanyak pahala sebelum ia tidur: Salah 
satu yang ibadah yang dilakukan beliau adalah membaca Al Musabbihat 
sebelum tidur, Diriwayatkan oleh Irbadh bin Sariyah as bahwa Rasulullah 4 
membaca A-Musabbihat sebelum ia tidur dan berkata, “Sesungguhnya dalam 


ALMusabbibat itu terdapat satu ayat yang lebih baik dari seribu ayat. 
'Al-Musabbihat sebagaimana yang didefinisikan olch At-Thaibi adalah 

surat yang dimulai dengan kata Suhhaana, Sahbaha, dan Yusahbibug" 

maka yang dibaca oleh Rasulullah adalah surat Allsraa”, ALHadid, Al- 

Hasyr, AshShaf, A-fumuah, AtTaghabun, dan AL-A'a. 

Abwab ALI hudud, Bab: Ma Ja'a Ti Man Laa Yubilhhu "Alaihi AL Tadd (1423) dan 

“hadis iti hasan,” Abu Davrad (4898) Ibnu Malah (2041) Ahmad 1956) Borkara 


Suaih ALAmau, shahih Tehatihis Dishahihkan oleh ALAIhan, dalam Shahih Airmidi 
(1423), 


idsi, Kitab Fadkail AlOuan (2921) dan ia berkata, "hadits ini hasan” Ahu Dawud 

(8026). Ahresul (A72). Dihusankah oleh Ibnu Hajar Nataii A-Akar (3/63) 
Dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahih AtTirmidii (2921). 

58, Ath Thaibi, Al Kasyif 'an Hagaig As Sunan (51667). 


854 Sunnah Nobi S 


Adapun ayat yang lebih dari seribu ayat adalah perkara yang tidak 
kami ketahui, namun kita meyakini bahwa jika kita membaca seluruh 
surat Al-Musahbihat tersebut maka kita telah mendapatkan kebaikan ayat 
lainnya disebutkan bahwa Rasulullah #& membaca 
surat AlIsraa” dan AzZumar sebelum tidur, Diriwayatkan dari Aisyah 85 
bahwa Rasulullah #8 tidak tidur melainkan telah membaca surat A-Zumar 


tersebut. Dalam riw 


Pada hakikatnya membaca Al-Musabbihat adalah amalan yang 
membutuhkan waktu yang banyak, namun jika mengingat bahwa satu huruf 
dari AlOuran diganjar dengan sepuluh kebaikan maka amalan tersebut 
menjadi ringan, terlebih lagi terdapat satu surat yang lebih baik dari seribu 
ayatg hal ini akan mendorong kita untuk meluangkan waktu untuk amalan 
agung ini. Karena itu, barangsiapa yang tidak dapat melakukan amalan ini 
sctiap malam, maka janganlah ia meninggalkannya sama sckali walaupun 
hanya sekali dalam satu pekan. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika 
kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An- 
Nur: 54) 


Ke:t01 


Mengikutkan Keburukan Dengan Kebaikan 


21 Rabi' Al-Akhir 

Seringkali seseorang merasakan penyesalan dan kesedihan setelah 
ia melakukan keburukan, namun penyesalan dan kesedihan tersebut 
tidak akan dapat mengulang waktu yang telah berlalu sedang keburukan 
telah tercarar di buku catatan malaikat. Rasulullah #& mengetahui bahwa 
seringkali desa menyebabkan sescorang berputus asa karena ia tidak dapat 
mengubah catatan malaikat, maka beliau membuka pintu bagi umatnya 
untuk memperbaiki kesalahannya dengan melakukan kebaikan setelah 
keburukan karena kebaikan dapat menghapus keburukan, Diriwayatkan 
dari Abu Dzar 285 berkata, “Rasulullah & berkata kepadaku, 
2 Aril, Kitab AeDastaront (3405) 


Dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Natai 
“As Sisilah Ash Shabibah (641), 


Nasi! (10548). Abon! (24952). AlHakim (3625) 
!Afkar (3/65). Dishahihkan oleh AlAlbani dalam 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


SAE BAE Maba ara 


“Berlakwalah kepada Allah dimana pun engkau berada, dan 
ikutkanlah keburukan dengan kebaikan karena itu dapat menghapus 
nya, dan perlakukanlah manusia dengan ckhlak yang baik?” 


Diriwayatkan dari Ugbah bin Amir 2s bahwa Rasulullah ££ bersahda, 
“Sesungguhnya perumpamaan orang yang melakukan kejahatan 
kemudian melakukan kebaikan seperti orang yang memakai baju perang 
besi yang sempit sebingga mencekiknya, kemudian apabila ia melikukan 
kebaikan maka terbukalah satu lubang dan jika ia melakukan kebaikan 
maka terbuka lagi lubang yang lain sehingga terbukalah semuanya hingga 
jatuh ke atas tanah.“ 


Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud s4s bahwa seorang laki-laki pernah 
mencium seorang wanita, maka laki-laki itu datang kepada Rasulullah 
dan menceritakan kejadiannya hingga Allah menurunkan firman-Nya, 
“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan 
pada hahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan: 
perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perhuatan-perbuatan yang 
buruk, Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." (Hud: 114) maka 
lakidaki itu berkata, “Apakah ayat ini turun untukku?” Beliau menjawab, 


“Ayat ini ditujukan untuk seluruh umatku." & 


Alangkah agungnya sunnah ini yang dapat menghapus keburukan- 
keburukan seseorang, mendatangkan kebaikan-kebaikan, mengangkat 
derajat, dan mengubah seorang hamba dari lingkaran kemaksiatan kepada 
lingkaran kebaikan. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk?” (An-Nur: 54) 


kering 


15 MeTirmidi, Kitab ALBiri 1g Asb-Shilab, Vab: Mw'asyaratu Am-Naasi (1987) dan ia berkata, 
"hadits ini hasan shahih,” Ahmad (21382), Dihasankan oleh A-Albani dalam Shahih Alam? 
a/an. 

8. Ahmad (17348), Berkata Syw'aih AlArmauth, #sanadnya hasan” Dishahihkan oleh AlAlbani 
dalan AsSililah Ash-Shahihah (2854! 

“9 ABukbari, Kitab Mncngit AshSpaltu, Bab: Ash-Shalatu Kaffaraisot (503). Muslim, Kitab At 
Taubah, Bab: Dawlubu Ta'ala “Inna Al Hasanati Yudohilraa Assayiat..” (Hud: 114) (2763). 


Memberi Syafaat dalam Kebaikan 


22 Rabi” Al-Akhir 


Seringkali seseorang membutuhkan sebuah kalimat dari saudaranya 


untuk mendukung sikapnya saat ia memiliki kebutuhan atau hajat kepada 


orang lain. Rasulullah # menyeru kita untuk melakoni akhlak yang luhur ini. 
Dan tentu amal wasilah ini dilakukan bukan dalam perkara kebarilan akan 
tctapi pada hal-hal yang dibenarkan. Diriwayatkan dari Abu Musa gg bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Orang yang beriman itu seperti satu hangunan 
yang menguatkan satu sama lainnya,” kemudian beliau memasukkan jari- 
Finnya tanganya ke kebkeb artjari tangan lainnya. Susu hari sesorang 
datang kepada Rasulullah untuk memohon atau meminta hajatnya, maka 
beliau menengok kepada kami seraya berkata, 


OA JP A1 Gaia DAA AAN 
“Berikanlah bantuan kepada urang ini maka kalian akan mendapat 
kan pahala..." 


Dalam peristiwa ini terdapat sebuah pelajaran penting dimana 


Rasulullah meletakkan sebuah kaidah kehidupan yang penting, yaitu 
memberi bantuan kepada saudara muslim, lalu beliau menerapkannya 
secara langsung yaitu saat seorang laki-laki datang kepada beliau sembari 
meminta dipenuhi kebutuhannya. Rasulullah pun segera menyeru para 
sahabat yang ada di sekelilingnya untuk memberikan bantuan kepadanya 
serta menjelaskan bahwa orang yang memberi bantuan kepada lekilaki itu 
akan mendapatkan pahala. 

Karena itu, janganlah seorang muslim lupa untuk memberikan bantuan 
berupa rekomendasi kepada saudaranya agar ia dibantu oleh yang lain 
walaupun nantinya rekomendasinya itu tidak dapat mengubah apa pun, 
namun hal itu akan memupuk rasa cinta dan kasih sayang antara scsama 
muslim. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


B8 


28 Al Bukhari, Kitab Al Adah, Bab: Ta'awanu Al Muksin Ba'dhuum Ba'dhan (5680). 


394 Sunnah Nabi Sehari-hari 


Bersikap Optimis 


23 Rabi" AlAkhir 

Seseorang selalu akan bersemangat untuk beraktivitas jika rasa 
optimisnya tinggi, seperti halnya rasa pesimis senantiasa membuat orang 
tidak dapat beraktivitas dengan baik: karena itu optimisme dapat memompa. 
semangat melakukan hal-hal terbaik dalam hidup. 


Karena itu, Rasulullah sangat menyukai opti 
baik dan beliau seringkali merasa optimis dengan hanya mendengar kelimat 
dari seseorang: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ses bahwa Rasulullah 4& 
bersabda, “Tidak ada tathayyur (Menganggap sial) dan yang paling baik 
adalah optimisme," Lalu mereka bertanya, “Apa itu optimisme?” Beliau 


me dalam hal yang 


menjawab, “Kalimat baik yang didengar oleh seseorang dari kalian.” 1 


Beliau seringkali mengamalkan sunnah ini dalam hidupnya: Diriwayat 
kan dari Buraidah age bahwa Rasulullah £$ tidak pernah bertathayyur 
(Menganggap sial) dari sesuatu Jika beliau mengutus sescorang maka beliau 


akan menanyakan namanya dan jika beliau serang dengan namanya maka 
beliau akan senang dengannya dan akan terlihat kesenangan tersebut di 
wajahnya, namun jika beliau tidak menyukai namanya maka beliau akan 
terlihat ketidaksukaan tersebut di wajahnya. Begitupula jika beliau masuk 
ke suatu desa maka beliau akan menanyakan namanya, jika ia menyukai 
maka beliau akan senang dan akan terlihat kesenangan di wajahnya dan 
jika ia tidak menyukainya maka akan terlihat juga di wajahnya.” 
Diriwayatkan dari Anas bin Malik se bahwa Rasulullah merasa senang 
jika beliau mendengar di saat keluar untuk memenuhi kebutuhannya, “Wahai 


orang yang pandai, wahai orang yang sukses." 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah ss bahwa jika Rasulullah mendengar 
kalimat yang menyenangkannya. maka beliau berkata, “Kami mendapatkan 


7. Alllukhari, Kitab Atb-Tbib, Babs Alfa (5424). Muslim, Kitab As-Salam, Bab: Atb-Tbiyarah 
“Wa ALa lu Wa Ma Yaksmu Fibi Min Asy-Syu mi (2223). 

58 Abu Dawud, Kitab Ath-Thib, Babs Fi AtlsThiyarah (3320). An-Nasa'i (8822). Ahmad (22996) 
Berkata Syu'ab AlArnsuth, "hadits ini hasan.” Dishahihkan oleh A-Albani dalam AsSilsilah 
AshShahihuh (762). 

28 ArTirmidti, Kitab AsSiyar, Bab: AtIhTpiyarah (1616) dan ta berkata, “hadits ini hasan shahih.” 


Dishahihkan juga olch Al Albani dalam Shabih Al Jami" (27890) 


Ke 854 Sunnon Nobi Seharis 


optimisme dari mulutmu." 4 

Hendaklah kita menghidupkan rasa optimisme dan menumbuhkanya 
dari mendengar kalimat-kalimat yang baik walaupun tidak ada yang dapat 
mengubah apa yang sudah ditakdirkan Allah. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk. (An-Nur: 54) 


Doa Ketika Masuk Kuburan 


24 Rabi" AlAkhir 

Salah satu sunnah Rasulullah 4 adalah riyarah kubur karena hal itu 
dapat mengingatkan seseorang tentang akhirat. Karena itu, Rasulullah 
berusaha menghadirkan perasaan di hati-hati kaum muslimin bahwa mereka 
telah dekat kepada kehidupan yang baru. 

Sebab itu, salah satu sunnah beliau adalah memberikan salam dan 
doa untuk orangorang yang telah dikubur agar orang-orang yang masih 
hidup mengetahui bahwa orang-orang yang telah dikubur sebenarnya telah 
berada di kehidupan yang baru. 

Berikut ini adalah contoh-contoh doa-doa beliau ketika masuk di 
kuburan, Diriwayatkan dari Abu Hurairah 2g bahwa Rasulullah #5 masuk 


di kuburan seraya berkata, 


DPN ra BMA SIG Oo 233 35 he (Ed 

“Keselamatan untuk kalian, rumab rumah orang-orang yang beriman, 

dan kami in syaa Allah akan menyusul kalian?” 

Diriwayatkan dari Aisyah tes berkara, “Setiap malam Rasulullah keluar 
diakhir malam menuju kuburan Bagi' dan beliau pun berkata, "Keselamatan 
untuk kalian, rumah orang-orang yang beriman, akan datang apa yang 


“6 Ahu Dawud, Kitab Ath-Thih, Bas Ff Ath-Tbiarah (317). Ahunadl (9028). Dishahihkan oleh Al- 
“Albani dalam As-Sisilah AshSShabihah (725). 
P8. Muslim, Kitab Ath Thaharah, Bab: Istikbah Ithalati Al Ghurrah Wa At Tabjil Fi Al Ward (249). 


2 0 Sunnah Nabi Sehari-hari 


TANP 


dijanjikan kalian esok, kalian orang-orang yang diberikan waktu, dan 
sungguh kami pasti akan menyusul kalian, Ya Allah, ampunilah untuk 
orang-orang yang dikubur di Bagi AlGhargad,” 


Diriwayatkan dari Buraidah 25 berkata, “Rasulullah mengajarkan mereka 
jika mereka keluar menuju kuburan untuk mengucapkan, “Keselamatan untuk 
kalian wahai penduduk tempattempat ini dari kalangan kaum mukminin 
dan muslimin, sungguh kami akan menyusul kalian, dan aku memohon 
kepada Allah keselamatan untukku dan kalian.” 

Dalam riwayat Aisyah lainnya bahwa dia berkara kepada Rasulullah, 
“Apa yang harus aku katakan untuk mereka wahai Rasulullah?” beliau 
berkata, “Katakanlah, “Keselarnatan untuk kalian wahai penduduk tempat: 
tempat ini dari kalangan kaum mukminin dan muslimin, semoga Allah 
merahmati orang-orang yang telah pergi dan yang masih hidup, sunnguh 


kami pasti akan menyusul kalian.” 


Jika kita perhatikan seluruh hadits-hadits di atas, maka kita melihat 
bahwa Rasulullah 4 senantiasa mendoakan orangorang yang telah mari 
dengan kabaikan agar seorang muslim merasa bahwa ia sedang berbicara 
dengan saudara saudaranya yang telah mendahului mereka dalam perjalanan 
yang panjang dan tidak lama lagi ia akan menyusul mereka. 

Karena ivu, marilah kita menghafalkan doa ini. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk? (An-Nur: 54) 

fe) 


Memenuhi Undangan 


25 Rabi' AlAkhir 

Salah satu tanda baik yang ada di tengah-tengah kaum muslimin adalah 
mereka acapkali mengadakan walimah dan mengundang para sahabat dan 
orang:orang yang mereka kenal untuk menghadiri walimah itu yang dapat 
menumbuhkan kedekatan antara individu dar menceirkan permasalahan 
Ya 


28. Muslim. 
"8. Muslim, KitabALJanats, Babi Ma Yugalu Inda Dukuh Al Orburi Wa Ad 


re, Kitah Alfamats, Rabs Ma Ysugaha la Doaklnai ALGubruri Wa Ae-Dnela Li Ahtiha (97) 
abAA|Janaie, Bab: Ma Yugat Inda Dukehuli AlOuburi Wa Ad.Dit'a Li Ahbha (975). 
Li Ahliha (7). 


KN: 


854 Sunnon Nobi Sehari 


yang pernah terjadi, Rasulullah sangat memahami berapa kesusahan dan 
keletihan yang dihadapi sahibul hajat saat mengadakan walimah, maka 
beliau sangat benci jika ada orang-orang yang tidak memenuhi undangan- 
undangan mereka karena hal itu akan membuat mereka bersedih ditambah 
kerugian besar karena makanan yang telah mereka siapkan sia-sia. 
Karena itu, Rasulullah menjadikan perbuatan memenuhi undangan 
adalah salah satu hak seorang muslim atas muslim lainnyaz Diriwayatkan 
dari Abu Hurairah 35 bahwa ia mendengar Rasulullah 8 hersabda, 


Di 335 IA LE IN EN Ga 
se Li PA Se AAN 


“lak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima, yaitu: 


Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, 

memenuhi undangan, dan bertasymit kepada orang yang bersin.” 

Bahkan Rasulullah seringkali mengingatkan kaum muslimin akan 
hal inis Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asyari #: bahwa Rasulullah #8 
bersabda, “Bantulah orang yang kesusahan, jawablah undangan, dan 
jenguklah orang yang sakit” Diriwayatkan juga dari Abdullah bin 
Umar & bahwa Rasulullah # bersabda, Tika kalian diundang untuk 
menghadiri walimah, maka hendaklah dia menghadirinya. «1 


Rasulullah tidak pernah mensyaratkan untuk menghadiri walimah 
yang besar atau mewah, namun beliau mengingatkan mereka untuk 
menghadiri walimah walaupun sederhana dan makanan yang disediakan 
tidaklah mewahy Diriwayatkan dari Abu Hurairah age bahwa Rasulullah 
25 bersabda, “Jika aku diundang untuk menikmati tangan kambing atau 
kaki kambing maka pasti aku akan datangi. Jika aku dihadiahi tangan 
kambing atau kaki karebving pastilah aku terima.” 

Maksud dari ucapan Rasulullah tersebut adalah bahwa beliau akan 
memenuhi undangan walimah itu walaupun sangat sederhana karena di 


"9 AkDukhari, Kitab Afjanatz, Bab: AkAmru Bi Akltiba" Alonaiz (1183). Muslim, Kitab As- 
Sekam, Bab Mi Hag Al Muslim Ala Al Mim Rad As Sakam (21621. 

1 Al-Bukhari, Kitah Al Mardha, Bab: Wah Iyoduti AlMarih 5321). 

#1 Muslim, Kitab ArNikah, Bab: Al-Arnru Bi Ijabati Ad-Da'i Ha Ad Dakwah (1429). 

“8 Albukhari, Kitab Al Hibah sea Fadhliha, Bab: Al Jalil Min Al Hibah (2429). 


0 Sunnah Nabi Sehari-hari 


AR 


balik memenuhi undangan itu adalah kebiasaan beliau yang agung. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Sunnah Bermain Dengan Istri 


26 Rabi' Al-Akhir 


Walaupun kehidupan Rasulullah #8 dipenuhi dengan kesibukan dan 
pekerjaan, namun beliau tepat memerhatikan perkara rumah dan istri- 
istrinya. Perhatian Rasulullah terhadap rumahnya tidak hanya terbatas pada 
hal yang pokok saja seperti memenuhi kebutuhan makanan, minuman, dan 
Obatobatar: namun beliau juga memerhatikan kebahagiaan dan kesenangan 
para iscri-strinya, Salah satu cara beliau membahagiakan istri-istrinya adalah 
mengajak mereka bermain, dan terdapat banyak riwayat akan hal ini. 
Diriwayatkan dari Aisyah 1s bahwa ia pernah bersama Rasulullah 4 
bersafar dan tatkala itu dia masih gadis remaja, maka Rasulullah berkata 
kepada para sahabatnya, “Ke depanlah kalian,” Lalu mereka pun maju ke 
depan. Kemudian beliau berkata, “Kernarilah (Aisyah) kita berlomba lari,” 
Maka aku pun berlomba dengannya dan aku mengalahkannya. Tatkala di 
kemudian hari aku bersafar bersama beliau, lalu beliau berkata kepada 
para sahabatnya, “Ke depanlah kalian,” Dan ia juga berkata, “Kemarilah 
(Aisyah) kita berlomba lari,” dan sku telah lupa perlombaan yang dulu 
dan tatkala itu aku sudah berbadan gemuk, maka aku pun berkata kepada 
beliau, “Bagaimana aku bisa mengalahkanmu sedang kondisi (badanku) 
sudah seperti ini?” Beliau berkata, “Engkau akan berlomba denganku,” maka 
akupun berlomba dengannya namun Rasululleh mendahuliku, lalu beliau 
pun tertawa dan berkata, “Ini untuk (halasan) kekalahanku yang dahulu.” 


Diriwayatkan dari Aisyah #5, aku menemui Rasulullah dengan 
membawa khazirah (sejenis masakan daging dicampur dengan tepung) yang 
sudah aku masak untuk belian. Aku katakan kepada Saudah yang berada di 


28 Ahmal (26320). Berkata Spusih AlArnunh, “masinya jnyid,” Dishuhihken oleh AKAlhan: 
dalam AsSiksilah AchShabihah (130. Dihasankan oleh AshSyuyani Jalam AsSirah Ar. 


Nahawiyyah (2/648). 
ri 223) 


854 Sunnon Nobi Sehari 


sebelah Nabi, “Ayo makan.” Namun Saudeh enggan memakannya. Karena 
itu, aku katakan, “Engkau harus makan atau makanan ini aku oleskan ke 
wajahmu.” Mendengar hal itu Saudah tetap tidak bergeming, maka aku 
ambil makanan itu dengan tanganku lalu aku oleskan pada wajahnya.” 
Hal ini menyebabkan Nabi tertawa lalu menyentuhkan pahalanya kepada 
Saudah sambil burkata, “Balaslah olesi juga wajahnya.” Akhirnya Nabi pun 
tertawa melihat wajah Aisyah yang juga dilumuri makanan tersebut. Setelah 
itu Umar lewat, sambil berkata, “Wahai Abdullah, wahai Abdullah.” Nabi 


mengira kalau Umar hendak masuk ke rumah maka beliau bersabda, 


H3 


“Basuhlah muka kalian berdua.” 


Aisyah mengatakan, “Sejak saat itu aku merasa segan kepada Umar 
karena Rasulullah #& menaruh rasa hormat kepada beliau.”4 

Diriwayatkan dari Aisyah 1s berkata, “Dahulu aku pernah hermain 
bersama boneka putri di dekat Rasulullah. Aku mempunyai beberapa teman 
wanita yang sering bermain denganku, ketika Rasulullih masuk rumah 
maka mereka pun belari bersembunyi lalu Rasulullah menyuruh mereka 


untuk menemuiku dan bermain denganku.””" 
Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah &£ berusaha 


mewujudkan suasana yang meryenangkan di tengehtengah keluarganya 


karena ini adalah salah savu cara mewujudkan keluarga yang sukses. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


SI 


#8 An Nasa, Kitab "Teyratu ammisaa', Bah AlIntishar (8917), Abu Ya'la (4476). Dihasankan oleh 
ALAibari akun AxSikilah Ash-Shabihah GUI) 

#8 AlBukhari, Kitab ALAdab, Bab: sath Ika AreNas (5779). Muslim, Kitab Fadhail Ash- 
Shahabah, Kab. Fadht Aisvah Radhiyalahu Amba (2440) 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Bersikap Gana'ah 


27 Rabi' Al-Akhir 

Salah satu yang paling sering membuat sescorang bahagia di dunia 
dan akhirat adalah ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya karena 
kekayaan yang, sebenarnya adalah kekayaan hati, Diriwayatkan dari Abu 
Hurairah age bahwa Rasulullah £ bersabda, 


(EA PAS 
“Kekayaan bukanlah dengan banyaknya barta, namun kekayaan 
adalah kaya hati."86 


Rasulullah $$ telah mengajarkan kita satu sunnah yang sangat baik 
yang dapat mendidik diri unvuk senantiasa gana'ah dan ridha, yaitu sunnah 
melihat orang-orang yang lebih kurang dari kita dan tidak melihat orang: 
orang yang lebih dari kita: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ass bahwa 
Rasulullah #5 bersabda, 


“Lihatlah orang-orang di bawah kalian dan jangan lihat orang-orang 
yang di atas kaliar: karena ini akan membuat kalian tidak lupa dengan 
nikmat Allah, 


Ini adalah siasat Rasulullah yang sangat baik. Allah memberikan 
sebagian hamba nikmatnikmat yang tidak Dia berikan kepada hamba 
lainnya, dan orang yang selalu melihat orang yang ada di atasnya akan 
selalu merasa miskin walaupun ia memiliki banyak herta, adapun orang yang 
melihat orang:orang yang ada di hawahnya maka ia akan selalu merasa kaya 
dan ridha walaupun sebenarnya ia adalah orang yang tidak berkecukupan 
Hal ini tidak hanya dalam urusan harta, namun juga dalam urusan lain 


seperti kesehatan, tubuh, kehormatan, dan keturunan. 


da. Bebi ALGhina Ghina An-Nufsi (GOB1!. Musim, Kitab AxZakor 
Aoi Katerai AHAradh (1051). 
wa'Ar Ragaig (2963). 


$T, Muslim, Kitab AzZ3 


AS 854 Sunnon Novi SenoreeRi:2) 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah sc bahwa Rasulullah 4 bersabda, 
“Jika seseorang dari kalian melihat orang yang lebih darinya dalam harta 
dan tubuh, maka hendaklah ia melihat kepada orang-orang yang lebih 


kurang darinya” 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah a bahwa Rasulullah £ bersabda, 
“Tika seseorang dari kalian melihat orang yang lebih darinya dalam 
barta dan kehormatan, maka hendaklan dia melihat orang yang lebih 
kurang darinya dalam harta dan kehormatan. & 


Hendaklah sunnahsunnah ini selalu kita amalkan agar kita dapat 
mewujudkan sifat gana'ah dan ridha. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“ika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


Ken) 
Menutup Aib Orang Lain 


28 Rabi' AlAkhir 

Setiap orang pastilah memiliki kesalahan yang tidak ingin diketahui 
oleh orang lain karena jika orang lain mengetahuinya maka akan 
membuatnya patah semangat dan tidak bergairah, bahkan terkadang 
ini akan membuatnya menjauh sehingga berdampak kepada rusaknya 
kebersamaan suatu masyarakat. Hal yang mengkhawatirkan lagi adalah 
seseorang akan kehilangan rasa malunya hingga ia mengira maksiat besar 
hanya seperti perbuatan biasa dan terus menerus melakukan kemaksiatan. 


Karena itu, Allah senang menutup aib hambahambaNya hingga tidak 
tersebar kekejian di tengah-tengah manusia Diriwayatkan dari Ya'la bin 
Umayyah s5 bahwa Rasulullah # bersabda, “Sesungguhnya Allah Dzat 
yang Maha Pemalu dan senantiasa menutupi aib dan sangat menyukai 
rasa malu dan perbuatan menumpi aib...“ Karena itu, salah satu sunnah 
3 Rlbukhar, Kab Ar-Rigag, Dah List Ha ila Hunua Astala Minksuma Wa Lan Yandaur ta 

Mari Uwa Fawgabu (6125). Mushm, Kitab Az-Zuuhd wa Ar-Ragaig (2963). 


168 Ibnul libban (714), Berkata Syulaib Al'Arrauth, "saradnya shahih," Dishahihkan oleh AlAlbani 
dakean AsTaiciot Alasan (2/10) 


4 (4011). Dishahihkan oleh Al-Albani 
| Albani dalam Shahih Alami 17361). 


994: Sunnah Nobi Sehari-hari 


beliau adalah menutupi aib kaum muslimin dan menyeru kaum muslimin 
untuk menumupi aib saudaranya. 


Diriwayatkan dari Ibnu Umar & bahwa Rasulullah # bersabda, 
“Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan 
menutupi aibnya di Hari Kiamat.” dan menutupi sib termasuk juga 
dosrdosa besar, 

Diriwayatkan dari Nu'aim bin Hazzal bahwa Hazal pernah 
mempekerjikan Maiz bin Malik dan Hazal memiliki budak wanita yang 
bernama Fathimah. Budak wanita ini bertugas menggembala kambing 
milik mercka namun Ma'iz.menyetubuhinya (berzina dengannya). Ma'iz lalu 
memberitahukan hal itu kepada Hazzal kemudian Hazzal mengelabuhinya 
sambil berkata, “Pergilah ke Nahi dan beritahukan pada beliau, mudah- 
mudahan turun Al-ur'an berkenaan denganmu. Kemudian Nabi 
memerintahkan agar Mair dirajam. Saat diraiam dan terkena hantaman 
batu, Ma'iz berusaha kabur kemudian suscorang mengejarnya dengan 
membawa tulang dagu unta atau tulang betis unta kemudian dipukulkan 
ke Ma'iz hingga mati, Setelah itu Nabi berkata kepada Harzal, 


jipa al, 


“Celaka kau wahai Hazzal, andai kau tutupi ailmnya dengan bajumu 
naa 


Dp OS ahh Kiji 


tentu lebih baik bagimu. 
Kisah ini tidak mengandung ajakan berbuat maksiat, namun dari 
zahirnya Maiz tidak akan mengulang perbuatan yang telah ia lakukan setelah 
Hawal mengetahui perbuatannya, maka yang sepatumya dilakukan oleh 
Hazal adalah menutupi aib tersebut agar hal tersebut dapat mendorong 
Maiz untuk bertaubat hingga Rasululah tidak perlu untuk merajam Maizs 


Jikalau saja perkara tersebut tidak sampai kepada Rasulullah maka Maiz 


tidak akan dirajam 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru 68 bahwa Rasulullah 3 
bersabda, “Saling maafkanlah dosa (perkara pidana) di antara kalian 


#1 Al Bukhari, Kitab AlMadzalim, Babi Laa Yadelim AIMnelimu Al Mustima (200k Muslim, 
Kitab ALBirri ut AshShlt, Babs Tahrim Ade-Douloni (2380). 

85 AnNasa' (7280), Ahmad (21841), Dishahihkan oleh Al-Albani dalem AsSilsilah AshShahihah 
3460), Dishahihkan oleh Ash Shurani dalam Assirah An Nahaseiyyah (3/25), 


854 Sunnah Nobi Seharishari 


karena jika telah sampai kepadaku maka wajib (untuk ditegakkan 


hukumannya)? 


Karena itu, marilah kita menutupi aib dan kesalahan-kesalahan saudara. 
saudara se muslim dan sepatutnya kita ketahui bahwa kesalahan yang 
pernah mereka lakukan adalah hal yang sangat mungkin kita lakukan di 
masa depan, Sebagaimana kita ingin ditutupi aibnya maka sudah sepatutnya 
kita menutupi aib mereka. Dan, jangan melupakan syiar kita, " 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


ke-10) 


Melaksanakan Shalat Isya dan Shubuh Berjamaah 


29 Rabi" AlAkhir 
Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah 16 menyeru kaum muslimin 


untuk shalat berjamaah di masjid di setiap waktu shalat, namun beliau 
memiliki perhatian khusus terhadap shalat isya dan shubuh karena kedua 
shalat ini terasa berat ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin discbabkan 
#waktanya bertepatan dengar waktu inirirahat setelah herkceimpunedongari 
pekerjaan mereka sepanjang hari. Hal ini tidak seperti shalat Dzuhur, 
Ashar, dan Maghcib yangg ditunaikan ketika orangorang sedang bekerja 
di luar rumah hingga ia lebih mudah untuk berangkat ke masjid untuk 
menunaikannya. 

Hal ini juga yang membuat kedua shalat itu sangat berat bagi orang- 
orang munafik sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ss 
bahwa Rasulullah # bersabda, “Sesungguhnya shalat yang sangat berat 
untuk ditunaikan oleh orangorang munafik adalah shalat Isya dan Fajar. 
jikalau mereka tau apa yang ada pada kedua shalat tersebut (dari pahala) 
maka tentu mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan 
merangkak.” 

90 Abu Dawud Kitab AHhsedud, Bab: AkAfiwu An Al Hudud (43761. An Nasi (2373). Ak Hakim 
(ISP) han jerat Hai ht sosialis” Diviskanci Abi dalam hai 


“Muslim, Kitab AlMasajid wa Madhf' AsbShalat, Bab: Fadol Shalat Aljama'ah Wa Bayan 
Tasydid Fi At Takebalkef 'Ambuma (6511. 


nnah Nabi Sehari-hari 


Pahala dua shalat itu sangatlah besar sebagaimana yang diriwayatkan 
dari Utsman bin Affan 2 bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, 
“Barangsiapa yang shalat Isya secara berjamaah maka ia seperti shalat 
setengah malam, barangsiapa yang shalat Shubuh berjamaah maka ia 
seperti shalat semalam penuh.” 


Diriwayatkan dari Buraidah a88 bahwa Rasulullah $$ bersabda, 


AG B3 PENA sal Jl SEM Gek 
“Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di 
kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang sempurna 
pada Tari Kiamat kelak.” 

Hendaklah setiap kita bersungguh-sungguh menunaikan shalat 
berjamaah di masjid, khususnya shalat Isya dan Shubuh. Dan, jangan 
melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


BO 


Diam 


1 Jumada Al-Ula 


Sesuatu yang paling sering menjerumuskan seseorang ke dalam neraka 
adalah lisannya. Rasulullah menjadikan lisan sebagai sebab satu-satunya 
yang membuat sescurang masuk ke dalam ncraka dalam sabda beliau 
kepada Mu'adz, 


Yap Eng SE ag 


HC“ Muslim, Kah AlMasajid wa Madh? Ash-Shalat, Bahs Fadhl Shalat ALisya Wa Asksihubhi 
Jamaatn 650). 

Abuwab AsbShalet, Fadil Alleya Wa ALKajr Fi Jamaatin (221) dan ia bekata, 

si shahih," Abu Dawud (SEL) Tut Majah (781), Au Sala (1113), AlHkim (768) han 

ja berkata, “hadis ini shahih sesuai syarat AshSysikhain” Dishahihkan uleh AlAlkani dalam 


Shahih Abu Dawud (3/48). 


ANN. 


854 Sunnah Nobi Sehal 


“Adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya (atau 
ada yang meriwayatkan batang hidungnya) dalam neraka selain 


sma 


ucapan lidah mereka? 

Penyakit lisan sangatlah banyak, seperti ghibah, adu domba, melaknat, 
berkata kotor, berdusta, berdebat, berbicara hal yang tidak bermanfaat, 
berbangga, menipu, berbuat curang, mengejek, bercanda dengan 
berbohong, dan lain-lainnya menjauhi seluruh dosa ini bukanlah perkara 
yang mudah. Karena ivu, tidak ade cara yang paling bagus untuk selamat 
dari seluruh dosa terscbut melainkan diam. 


Diam adalah sunnah yang Japat menjaga Jan melindungi sesorang 
dari Jahannam dan perbuatan ini juga sebagai tanda kebenaran iman, 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ag bahwa Rasulullah #8 bersabda, 
“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan bari akhir, maka hendaklah 
ia berbicara yang baik atau diam” 

Rasulullah adalah manusia yang telah diampuni dosa-dosanya dan 
pekerjaanya adalah menyampaikan risalah, namun beliau tetap sedikit 
berbicara dan lebih sering diam. Dari Simak &ss bahwa ia berkata kepada 
Jabir bin Samurah si, “Apakah engkau sering duduk bersama Rasulullah?” 
ia menjawab, “Ya, beliau banyak diam, sedikit tertawa, dan terkadang para 
sahabat membacakan syair di dekatnya dan perkara-perkara mereka hingga 
mereka tertawa, namun beliau hanya tersenyum.” 

Diriwayatkan dari Aisyah tes bahwa Rasulullah 38 berbicara dengan 
kata-kata yang jika ada seseorang yang ingin menghitungnya maka ia dapat 
menghitungnya.” 

Hendaklah diam menjadi amalan kita walaupun ini akan sangat 
susah karena jiwa iri lebih suka berbicara: namun pada diam itu terdapat 


#? AsTimmili, Kitab Aliman, Babi Maa Ja'a Fi Hurmat 4sbShalat (2616) dan in berkata, “hadits 
ini hasan shahih,” Dishahihkan pula oleh Al Albani: Lihat As Silsilah Ash Shabihab (3284) 
Berkata AshShuvani, "haditsini hasan,” Lihat: Ash-Shabih Min Ahadit As-Sirah An-Nabawiyak, 
hal:518. 

“6 Aldbukhari, Kitab Arkigag, Bab, Hife ALLisan (6110). Muslim, Kirab Altman, abs ALiHatsisu 
“Ala Ikrar AlJar Wa AdhDhatf Wa Lagu Ash Sham la Am ALKhatr (37). 

99 Ahad (208291, Berkata Sywib AkArnauth, "hadi ini hasan," Dihasenkan juga oleh Ibnu Hejar 
dalam Nstaij ALAftar (1/36), Dihasarkan oleh ALAIbani dalam Shabih AlJami”(2/879). 

“8 AlBukhari, Kitah AlMomagih, Rob, Shifat ArNuhi Shollauhu Alsiki Wa Sallam (3378) 
Muslim, Kitab Ac-Zuhd wa Ar-Ragaig, Babi As-Tatsabbat Fi Al Hadits Wa Hukmu Kitnbati Al- 
lnsi (2493). 


» Sunnah Nabi Sehari-hari 


SN 


keselamatan. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (Ao-Nur: 54) 


BO 


Tidak Menyakiti Pembantu 


2 Jumada Al-Uta 


Perilaku buruk yang seringkali terlihat di tengah-tengah masyarakat 
adalah buruknya perlakuan kepada pembantu dan para pekerja, bahkan 
terkadang pukulan dan siksaan yang mercka terima sungguh perkara ini 
sangatlah buruk dalam pandangan Islam. Karena itu, salah satu sunnah 
Rasulullah adalah tidak menyakiti pembantu, budak, dan orang-orang yang 
lemah. 

Diriwayatkan dari Zadan Abu Umar hahwaia berkata, “Aku mendatang 
Ibnu Umar ketika ia baru memerdekakan budaknya, lsluia mengambil sebuah 
kayu dan berkata, “Tidak ada padanya ganjaran pahala yang menyamai ini 


melainkan aku pernah mendengar Rasulullah #£ bersabda, 


Ker atur IA Sola Pak y 
“Barangsiapa yang menampar budaknya atau memukulnya maka 
kafjaratnya adalah memerdekakannya 
Dalam hadits tersebut menerangkan bahwa Abdullah bin Umar 
tidak mengharapkan pahala dari memerdekakan budaknya karenaia telah 
menamparnya hingga ia harus memerdekakannya sebagai penggugur 
dosa yang telah ia lakukan. la memerdekakan budak ini bukanlah karena 
kemuliaan dan karunia darinya, namun ia memerdekakannya karena ingin 
menyelamatkan dirinya dari azab Allah 
Peristiwa ini juga pernah terjadi kepada Abu Mas'ud AlAnshari yang 
berkata, “Dahulu aku pernah memukul budak lak-lakiku, maka tiba-tiba. 
aku mendengar dari arah belakangku seseorang berkata, “Ketahuilah 


#1 Muslim, Kitab AlAiman, Bas Shuhbati AlMamalik Wa Kaffaratu Man Latkama Abdahu 


(1657). 
854 Sunnon Nobi Sehari KONNK::3) 


Abu Mas'ud, sungguh Allah lebih bisa melakukan itu kepadamu dari apa 
yang telah cngkau perbuat” maka aku pun berkata, “Aku merdekakan 
semata-mata karena Allah,” maka beliau berkata, Jikalau engkau tidak 
melakukannya, maka neraka akan membakarmu.8 

Diriwayatkan dari Hilal bin Yasaf bahwa Suwaid bin Mugarrin 
berkata, “Dahulu kami tujuh bersaudara dan kami tidak memiliki pembantu 
melainkan hanya satu orang, maka adik terkecil kami menamparnya hingga 
Rasulullah pun memerintahkan kami untuk memerdekakannya.”2 

Karena itu, sudah seharusnya setiap orang menyayangi pembantunya. 
Ketahuilah sebagaimana pembantu harus membantu tuannya maka tuannya 
juga harus memperlakukannya dengan baik. Dan, jangan melupakan syiar 
kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. 
(An-Nur: 54) 


ket) 


Tidak Memaksa Dalam Meminta 


3 Jumada Al-Ula 


Rasulullah menginginkan seorang, muslim mulia dan terhormat, tidak 
mengemis kepada manusia, dan jika ia harus meminta maka ia tidak akan 


mendesak dan mengulangulang permintsannyas agar hal tersebut tidak 


menghinakan dirinya dan kehormatannya. Diriwayatkan dari Mu'awiyah 


gg bahwa Rasulullah bersabda, 
SA ega Sal dls Yang 
kalus Dang 35 Sub aa 


“Jangan kalian mendesak dalam meminta. Demi Allah, jika seseorang 
datang meminta sesuatu kepadaku (tanpa mendesak dan mengulang 


Muslim, Kitab Al Aiman, Babs Shuhbatu AlMarmalik Wa Kaffaratu Man Lathama Abdabu 
61659) 
Muslim, Kitab AlAiman, Bab: Shwhbaiu A!Momelik Wo Kaffaratu Man Laihama Abdabu 
(1638). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


TANP 


ulang) hingga aku pun memberikannya. maka Allah akan member. 

kahinya dalam sesuatu yang aku berikan kepadanya 

Hal tersebut adalah perkara yang disebutkan oleh Allah kerika Diia 
memuji orang-orang miskin yang tidak mendesak dan mengulangulang 
dalam meminta kepada manusia, (Berinfaglah) kepada orang-orang fakir 
yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah: mereka tidak dapat (berusaha) 
di bumis orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena 
memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat 
sifatsifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan 
apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah, Maka 
Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui, (Al Bagarah: 273) 

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah aes bahwa Rasulullah 4& 
bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah 
dalam meminta, Sungguh seseorang tidak akan mati melainkan dia akan 


memakan semua rezekinya walaupun lambat datangnya. Bertakwalah 
kepada Allah dan perbaguslah dalam meminta: ambillah yang halal dan 
Linggalkanlah yang haram,” 

Rasulullah # melarang Hakim bin Hizam ag untuk mengulang: 
ulang dalam meminta dan beliau menjelaskan bahwa mengulangulang 
dalam meminta kepada manusia dan mendesaknya akan menghilangkan 
keberkahany Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam s6 berkata, “Aku 
meminta sesuatu kepada Rasulullah, maka beliau memberikannya, lalu aku 
meminta lagi dan beliau memberikannya, dan aku meminta lagi dan beliau 
pun tetap memberikannya seraya berkata, “Wahai  lakim, sesungguhnya 
harta ini adalah hal yang manis, maka barangsiapa yang mengambilnya 
dengan jiwa yang tidak terlalu mengharapkannya maka ia akan diberkahi 
dengannya, namun barangsiapa yang mengambilnya dengan selalu 
mengejarngejarnya maka is tidak akan diberkahi dengannya sungguh 
tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah" 


(4 Muslim, Kitab AzZakat, Babj An-Nahyu Ar ALMas'alati (1038) 

88 Ibnu Majah, Kitab AtTharat, Bab: AHlguishad Fi Thalabi A-Ma isyoh (2144). AHakim (7924) 
“an ia berkate, "hadits ini sanednya shahih,” Dishahihkan oleh Al-Albani dalam As Silsilah Ash. 
Shabihah (2607). 

#8 MBukhari, Kitab Az Zakat, Bab: Allstifaf "An AlMas'alati (1408). Muslim, Kitab AzZakat, 


Bab: Bayan Anna Al Yada Al Llya Khairam Min Al Yadi As Sufla (1035). 


854 Sunnon Nobi Sehal 


Hendaklah kita mengedepankan sifat iffah dalam meminta kepada 
manusia walaupun kita sedang sangat membutuhkan, hendaklah kita tidak 
mengulang-ulang permintaan karena sctiap perkara akan berjalan scsuai 
yang ditakdirkan oleh Allah. Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BOS 


Merelakan Sebagian Hutang 


4 Jumada Al-Ula 


Salah satu paling mengganggu adalah kegelisahan memiliki utang 
karena utang tidak hanya berat di dunia, namun juga berat di akhirat 
Diriwayatkan dari Abu Ratadah 2 bahwa Rasulullah 4 berdiri di hadapan 
para sahabatnya dan menerangkan bahwa jihad di jalan Allah dan keimanan 
kepadaNya adalah sebaikbaik amalan, maka seseorang pun berdiri dan 
berkara, “Wahai Rasululleh, jika aku mati di jalan Allah, apakah dosa-dosaku 
diampuni?” Beliau berkata, “Ya, jika engkau mati di jalan Allah dengan 
kesabaran, penuh tasa harap, terus maju dan tidak kabur dari medan 
berang," Kemudian Rasulullah berkata, “Ana yang tadi engkau katakan?” 
ia menjawab, “Wahsi Rasulullah, jika aku mati di jalan Allah, apakah dosa- 
dosaku diampuni?” Beliau berkata, “Ya, jika engkau mati di jalan Allah 
dengan kesabaran, penuh rasa harap, terus maju dan tidak kabur dari 
medan berang namun tidak dengan masalah utang karena baru saja Jibril 
mengabarkanku tentang ita” 2 


Mati syahid dalam peperangan tidak cukup untuk menggugurkan utang 
seseorang, maka Rasulullah 8 menyeru semua orang yang berhutang untuk 
melunasi utangnya sebelum ia mati, Namun, beliau sangat paham bahwa 
sebagian orang tidak mampu melunasinya, maka merelakan sebagian utang 
adalah sunnah yang sangat memudahkan karena orang yang berurang dapa 
melunasinya. 


"Muslim, Kitab Allmerat, Bab: Man Outla Fi Sabililahi Kuffirat Khatbayabu la AdDain 
(1835). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Diriwayatkan dari Ka'ab && bahwa ia sedang menagih utang dari 
Ibnu Abi Hadrad 26: dalam masjid hingga suara keduanya terdengar olch 
Rasulullah &, maka beliau pun keluar menemui mereka dan berkata, 
“Wahai Ka'ah” Kx'ab berkata, “Aku menjawab panggilanmu ya Rasulullah,” 
Beliau berkata, “Relakanlah setengah utang tersebut," ia pun berkata, “Akan 
aku lakukan ya Rasulullah,” Beliau pun berkata kepada Ibnu Abi Hadrad, 


“Bangunlah dan lunasi utangmu.” 


Kebanyakan orang tidak akan suka dengan cara seperti ini karena 
menurut mereka kerugian akan dirasakan oleh orang yang memberikan 
utang, namun yang perlu diperhatikan bahwa dalam konteks ini yang 


berhutang memang orang yang sedang kesusahan. 


Rasulullah terkadang marah kepada orang yang tidak ingin merelakan 
sebagian utang yang ia berikan: Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu 
Anha berkata, “Rasulullah mendengar suara orang yang bertikai di 
depan pintu, seseorang dari kedua meminta dikurangi urangnya, namun 
yang lainnya berkata, “Demi Allah, tidak akan aku lakukan (merelakan 
sebagian utang),” maka Rasulullah pun keluar menemui keduanya seraya 
berkata, “Manakah orang yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak 
melakukan kebaikan?” Lalu orang itu berkata, “Aku wahai Rasulullah," 
Rasulullah berkata, “(Sekarang) hendaklah ia membayar sebagaimana yang 
ia suka” 


Sahabat itu menerima syafaat yang dilakukan oleh Rasulullah untuk 
orang yang berhutang dan ia bersedia merelakan sebagian utang sesuai 
yang diinginkan oleh orang yang berutang maka hendaklah kita jadikan 
sunnah ini sebagai metode kita dalam bermuamalah kepada orang-orang 
yang mengalami kesusahan materi, memundi sisi lain seorang yang berutang 
harus berusaha melunasi urangnya sebelum ia mati, Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk." (An-Nur: 54) 


BO 


"4 AlBukhari Kitab Alnsarah, Bab AtTagadhi Wa AlMulssamah Fi ALMasjid GAS). Muslim, 
Kitib AlMnsayat, Baby Istihhah ALWudkY Min AclDain (1558) 
#8 MBukhari, Kitab AsrSpui, Babs Hol Yusyiru Alma Bi AshShulhi (2558). Muslim, Kitab 


Al Masagat, Rab: Istihbah Al Wad'i Min Ad Dain (1557) 


854 Sunnah Nobi Sehari 


Berbaik Sangka Kepada Allah 


5 Jumada AlUla 


Ketika sescorang merasa bahwa dosanya sangatlah banyak maka 
terkadang hal iru membuatnya merasa akan menjadi orang yang binasa 
karena dosa-dosanya hingga ia pun berputus asa dari ampunan Allah, 
tidak ingin bertaubat serta tidak ingin beramal shalih, Karena itu, salah 
satu sunnah Rasulullah adalah berbaik sangka kepada Allah karena hal ini 
akan membuat seseorang senantiasa bertaubat dari dosa dan semangat 
uantuk beramal shaleh. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah 2s bahwa ia mendengar Rasulullah 
#& bersabda tiga hari sebelum wafatnya, 


eta BR Ob de DO Dag 

SAN Ae Ia ja NI SIA BAN 
"Janganlah seseorang kalian mati melainkan ia berbaik sangka 
kepada Allah. 


Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah 2s bahwa Rasulullah bersabda, 
“Allah berfirman, “Aku sesuai yang disangkakan oleb hamba Kudan Aku 
bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika hamba-Ku mengingat-Ku dalam 
dirinya maka Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku, jika ia mengingat- 
Ku di keramaian maka Aku akan mengingatkan di keramaian yang 
lebih baik dari mereka, jika ia mendekatkan diri kepada-Ku maka Aku 
mendekatinya sehasta, jika ia mendekatkan diri kepada-Ku sebasta maka 
Aku mendekatinya sedepa, dan jika ia mendatangi Ku dengan berjalan 
maka Aku mendatanginya dengan berlari kecil! 


Orang yang yakin kepada rahmat Allah maka Allah akan merahmatinya. 
Karena isu, para sahabat senantiasa tenang meyakini pemahaman 
ini khususnya jika mereka sedang ditimpa sakit atau menunggu ajal: 
Diriwayatkan dari Hayyan Abi An-Nadr bahwa ia pernah bersama Watsilah 


8 Muslim, Kitab Aljlarmah sex Shifat Nz #rniba sa Abliba, Babs AkAmtu Bibusui AdeDeansi 
Bilahi Inda AIMauti (2877| 

$ AlBukhari, Kitah AtTouhid, Rab: Oauhe Allihi, Wa Yuhaddzirukumullahu Nafsahu.. (Ali 
Imran: 28). Muslim, Kitib Ade Datkei sa Ad.Dw'a wa AtTaubah wa Allstighfar, Babu AL 
Hattsu Ala Deikriilahi (2875). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


bin Al-Asga' menjenguk Abu Al-Aswad Al-Jurasyi yang sedang sakit keras, 
Watsilah bertanya kepada Abu Al Aswad, “Bagaimana prasangkamu kepada 
Rahb-mu?” maka ia pun memberikan isyarat dengan kepalanya yang 
bermakna baik, maka Watsilah berkata, “Kabar gembira untukmu, sungguh 
aku mendengar Rasulullah 885 bersabda, “Allah berfirman, 


PE gE aga JB is UI 
“Aku sesuai perasangka hamba-Ku kepada-Ku, maka hendaklah dia 
kernesaneka tema yengiindiakan 2 


Sunnah ini tidak bermaksud membuka pintu bagi seorang hamba 
untuk terus menerus berbuat salah dan dosa, lalu ia beralasan prasangka 
baik kepada Allah karena prasangka baik kepada Allah haruslah disertai 
pengakuan dan taubat yang sebenar-benarnya serta diringi beramal terbaik 
di sisa umur. Dan, jangan melupakan syiar kita, Tika kalian mentaalinya, 


maka kalian akan mendapatkan petunjuk." (&o-Nur: 54) 
BM 


Ta'ziyah 
6 Jumada Al-Ula 
Orang.orang beriman adalah satu kesatuan yang kuat. Karena itu, 
sudah sepatutnya seorang muslim merasa senang aras kesenangan muslim 


lainnya dan bersedih atas apa yang menimpa mereka, Diriwayatkan dari 
Abu Musa z2: bahwa Rasulullah # bersabda, 


“Sesungguhnya orang orang yang beriman seperi satu bangunan 
yang saling menguatkan" 


“8 Ahmad (16059), Berkara Syulatb AlArnauth, "sanadnya shahih,” Ierkara Al-Haitsami dalam 
Muyamrnad” AzZawaid, “para perawi Ahad tsigah,” (2/18), Dishahihkan leh AFAlbanu 
dalam As Sililah Ask Shahih (1663). 

«4 AlBukhari, Kitah ALAduh, Bab T'aunon AlMukminin Burhuhuan Burilha (SERO). Muslin, 
Kitab AI Birri wo AshSbilah wa AlAdab, Bab: Tarakum AlMukminin Wa Ta'sihufikim Wa 
Ta'adPudihirn (2585). 


854 Sunnon Nobi Seharis 


Salah satu sunnah beliau adalah berta'ziyah kepada seorang muslim 
dimana salah satu kerabatnya meninggal: Diriwayatkan dari Muhammad 
bin Amr bin Hazm dari Rasulullah ££ bersabda, 


Jet SAE MAS Iman WE HA aa 
PEN ALAN 


iyah kepada saudaranya atas 


“Tidaklah seorang muslim berta" 
musibah yang menimpanya melainkan Allah akan memakaikannya 


perhiasan kehormatan pada Hari Kiamat” 


Juga, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud #5 bahwa Rasulullah 
bersabda, 


Api ja ta daya 
“Barangsiapa yang berta'siyah kepada orang yang tertimpa musibah 
maka ia akan mendapatkan pahala yang seperti yang didapaikan 


(orang yang tertimpa musibah)” 


Rasulullah memiliki kalimat-kalimat sangat indah untuk diucapkan 
kepada seseorang yang salah satu kerabatnya meninggal Diriwayatkan dari 
Usamah bin Zaid 68 berkata, “Salah satu anak wanita Rasulullah mengutus 
seseorang untuk mengabarkan bahwa anak laki-lakinya meninggal, maka 
beliau pun mengurus seseorang untuk menyampaikan salam dari beliau 
untuk kami dan ucapannya, 


mat Ja se Klu itua & S3 


“Sesungguhnya milik Allaklah yang Dia ambil, milik-Nya juga yang 
Dia berikan, segala sesuatu di sisinya masingmasing ada ajalnya, 


“8 Ibnu Mujah, Kitab Alfanste. abs Ma Ja'a Fi Tssuwah Mar Azza Musbaban (1601). A-Buhagi 
dalam Syu'sb Allman (8840). Berkata An-Nawawi dalam Khukwshah AlAhkarr, "hadits ini 
diriwayatkan oleh Ibuu Mujah lan Al-Psiharri Ieran samoul yang, hasi.” 2/1046) 

#8 ArTirmidri, Kitab Aljanaiz. Bab: Airu Man Azza Musbahan (1073). bru Majah (1602). 
Dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Hidayat Ar-Ruwet (2/230). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


maka hendaklah engkau bersabar dan berharap pahala." 

Rasulullah tidak hanya mendoakan, namun juga memberikan bantuan: 
Diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far #8 berkata, “Ketika datang kabar 
meninggalnya Ja'far, maka Rasulullah berkata, “Buatkanlah untuk keluarga 


Ja'far makanan karena telah datang kepada mereka perkara yang 
er 


menyitukkannya. 


Hendaklah sunnah ini menjadi amalan kira ketika sandara kita ditimpa 
musibah. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, 


maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 
BO 


Berdoa Ketika Bangun Tidur 


7 Jumada Al-Ula 


Tidur dapat dikatakan sebagai kematian sementara dan tidur memiliki 
kesamaan dengan mari dalam beberapa hal. Karena itu, Allah ingin hakikat 
ini diketahui dan dipahami setiap muslim agar senantiasa siap meninggalkan 
dunia ini, introspeksi diri, bersegera bertaubat dan beramal shalih. Allah 
berfirman, 


"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa 
(orang) yang belum mati di waktu tidurnya: Maka Dia tahan jiwa 
(orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan 


“8 Albukhari, Kitah Alfanatg, Bab: Oowlu Ar-Nabi Spallaliahu Alaihi Wa Sallam, "Ywadezah 
ALMayyiu Di Badi Buka'i Ahlihi “Alaihi (1224). Muslim, Kitab Affanatz, Babi ALBuka" Ala 
Ak Mayyi (023). 

St AtTirmidbi, Kitab AlJanais, Babi At Tha'ani Yushna' Li Abli AlMayyi: 1998), Abu Dawud 
(8132). Ibuu Majah (1811). Ahmad (1751). Berkata Syw'aib AlArnwuth, “eamadnya hasan.” 
Dihasankah juga oleh AshShuyari dalam AchShabih min Ahad AsSitah AnNabawiyyah. 
Dihasankan juga oleh Al Albani dalam Shahih Al Jmai”C1/234). 


TAN 


854 Sunnon Nobi Sehari 


jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum 

yang berfikir” (Az Zumar: 42) 

Sebenarnya Allah mewafatkan seluruh ruh manusia ketika tidur dan 
Nllah menahan sebagian ruh dan melepaskan sebagian lainnya. Hakikat 
ini jika dirasakan oleh setiap manusia dalam tidurnya maka ia akan 
mempersiapkan dirinya dengan baik untuk pertemuan pertamanya dengan 
alam akhirat: dan persiapan ini tidak akan baik melainkan dengan bertaubat 
dan amal shaleh. 

Karena itu, Rasulullah menuju tidurnya dengan mengingatkan 
dirinya bahwa ia bisa saja sedang berhadapan dengan maut dan beliau 
juga mengucapkan pujian untuk Allah karena Dia telah memberikannya 
kehidupan yang baru setelah tidur, Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al 
Yaman 28 berkata, “Jika Rasulullah hendak menuju tempat tidurnya maka 
belian mengucapkan, 


1 Ega Oh 
“Dengan nama Allah aku mati dan bidup,” dan jika beliau bangun 
dari tidur maka ia mengucapkan, 

Aa AN near pn 
JA Ap BU uas 
"Segala puji bagi Allah yang lelah menghidupkan kami setelah Dia 
mematikan kami dan kepada Nya termpat kembali?" 
Maksud pujian dalam doa tersebut adalah bahwa masih ada 
kesempatan lagi untuk menambah kebaikan dengan beramal shalih dan 
mengurangi keburukan dengan bertaubat, Sebagaimana juga doa Rasulullah 


ini mengingatkan seorang mukmin akan hari yang tidak ada lagi kata 
“kembali,” Hal ini akan mendorong orang mukmin menghabiskan harinya 
dengan amalan yang bermanfaat di akhirat kelak. 

Sungguh ini adalah sunnah sangat indah yang menjadi sebab kebaikan di 
dunia dan akhirat. Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jik kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 389 


"8 AI Bukhari, Kitab Ad Da'awat, ab: Ma Yagrulu Idza Ashbaha (5966). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


TAN 


Sunnah Minum Dengan Duduk 


8 Jumada Al-Ula 

Rasulullah # menyuksi jika kaum muslimin mempunyai ciri khas 
dan identitas. Karena itu, beliau memiliki perunjuk serta bimbingan dalam 
banyak perkara yang disangka oleh kebanyakan manusia bahwa perkara- 
perkara itu adalah suatu kebiasaan biasa yang dapat dilakukan semaunya, 
seperti makan, minum, berpakaian, berbicara, dan lain-lainnya. 

Parahnya kebanyakan kaum muslimin mengikuri gaya orang-orang 
Barat dalam melakukan perkara-perkara di atas dan malas mempraktikkan 
kebiasaan-kebiasaan yang dicontohkan Rasulullah: salah satu petunjuk 
beliau adalah minum dalam keadaan duduk dan melarang umatnya minum 
sambil berdiri. 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik ass bahwa 


ang eng eta Re mgat To i 
ME BI AI KEMI S 
Rasulullah #& melarang minum sambil berdiri. 


Diriwayatkan juga dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah melarang 
seseorang minum sambil berdiri. Oatadah berkata, “Lalu bagaimana dengan 
makan (berdiri)” Anas pun berkata, “tu lebih buruk.” 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 2g bahwa Rasulullah # bersabda, 


“Janganlah seorang dari kalian minum berdiri, barangsiapa yang 

lupa (hingga ia minum berdiri) maka hendaklah ia muntahkan 73 

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah ss bahwa Rasulullah && 
bersabda, “Tika seseorang yang minum berdiri mengetabui apa yang ada 
dalam perutnya maka pastilah ia akan memuntahkannya.” 2 


"8 Mudio, Kitab APAribah, Babs Karahisat AsSysrbu Da kmar (2021). 

#8 Mudim, Kitab Al-Asyribah, Babs Kansbiyat As Syurbu Oa'man (20: 

$ Mundim, Kitab AlAsyrihah, Buhs Karnhiyat AsSyurbu Outman (2026) 

#8 Ahmad (7795). Berkata Sywaib AlArnanth, “hadits ini skahih.” Ibnu Hibban (5324) 
Dishahihkan olch Al Albani daam As Sikilak Ash Shabihat (176). 


854 Sunnah Nobi S 


Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Ali 36 minum berdiri 
lalu berkata, “Sesungguhnya manusia tidak suka sescorang dari mercka 
minum sambil berdiri, namun aku melihat Rasulullah melakukan seperti 


yang sedang aku lakukan” 


Ulama memiliki penjelasan secara merinci dalam masalah yang 
diperdebatkan ini, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa minum 
duduk adalah sunnah, namun boleh dalam keadaan berdiri dalam tingkatan 
makruh karena orang yang minum berdiri dianjurkan untuk memuntahkan 
isi perutnya. Rasulullah menyebutkan alasan mengapa seorang yang minum 
sambil berdiri dianjurkan untuk memuntahkan isi perutnya karena seran 
ikut minum bersamanya ketika seseorang minum berdiriz Diriwayatkan dari 
Abu Hursirah ass berkata, “Rasulullah melihat seseorang minum berdiri, 
beliau pun berkata kepada orang itu, “Murtahkan." Lalu beliau berkata lagi, 
“Apakah engkau senang minum bersama kucing?” Ta berkata, “Tidak,” 
lalu beliau berkata, “Sesungguhnya telah minum bersamamu makhluk 
yang lebih buruk dari kucing, yaitu setan 

Hendaklah setiap kita berusaha senantiasa minum dalam keadaan 
duduk semampunya karena itu adalah petunjuk Rasulullah #. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapaikan petunjuk." (Sn-Nur: 54) 


SI 


Membuat Ruangan Shalat di Rumah 


9 Jumada Al-Ula 


Mungkin sebagian orang tnerasa aneh dengan sunnah ini, yaitu sunnah 
membuat ruagan shalat dalam rumah: terlebih karena kondisi rumah-rumah 
modern hari ini berukuran minimalis. Akan tetapi, sunnah ini sangatlah 
indah karena dapat mewujudkan beberapa faidah sangat penting. Membuat 
sebuah mushalla dalam rumah tidak harus dengan membangun ruangan 
#8 AlBukhari, Kitab ALAgurihah, Bab: Asy paurl On'iman (5292). 


#8 Ahmad (7990). Berkata Akllaitsami dalam Mifamima' AzZarwsid 
tsigah.” Dishahihkan olch Al Albani dalam As Sikilah Ash 


mo Sunnah Nobi Sehari-hari 


'perawi Ahmad semuanya 
hibah (175). 


La Ka 
TAN 


khusus, namun yang dimaksud adalah hanya mengkhususkan suatu tempat 
dalam rumah untuk menjadi tempat shalat dan mendesign tempat itu 
berbentuk mushalla secara sederhana. 


Diriwayatkan dari Aisyah Kadpiyallahu Anha berkata, 


aa 


“Rasulullah #& memerintahkan membuat masjid dalam rumah dan 
dibersihkan dan diberikan wewangian. "5 


Sial ama 


Diriwayarkan juga dari Samurah #8 bahwa ia menulis surat untuk 
anaknya, adapun isinya, “Adapun setelah itu, Rasulullah memerintahkan kami 
membuat masjid dalam rumah-rumah kami, memperbaiki pembuatannya 


serta membersihkannya” #5 


Sebagian ulama berpandangan bahwa maksud kata “rumah” dalam 
hadirshadits di atas adalah perkampungan atau tempat suatu kabilah 
menctap dan bukan maksudnya rumah setiap orang, Namun sebagian 
lainnya berpandangan bahwa maksud kalimat tersebut adalah rumah 
manusia untuk dijadikan tempat shalat sunnah, giyamullail, tempat shalat 
wanita, dan tempat shalat laki-laki yang memiliki udzur untuk berangkat ke 
masjid, Salah satu yang menguatkan pandangan yang kedua ini bahwa kata 
tersebut bermakna rumah manusia adalah riwayat dari Ttban bin Malik 
Al-Anshari 28 berkata, “Aku imam shalat untuk kaumku Bani Salim, maka 
aku pun mendatangi Rasulullah dan berkata kepada beliau, “Sesungguhnya 
penglihatanku tidak baik lagi dan seringkali banjir menghalan 
datang ke masjid kaumku, sungguh aku sangat ingin engkau datang ke 


Uu untuk 


rumahku dan shalat di salah satu tempat dari rumahku agar aku menjadikan 
tempat tersebut sebagai masjid?” beliau pun berkata, “Aku akan lakukan 
in syaa Allah? maka Rasulullah datang, ke rumahku bersama Abu Bakar 
ketika matahari sedang terik, lalu Rasulullah meminta izin untuk masuk 
maka ku pun mengizinkannya. Beliau pun masuk dan belum sempat duduk 


beliau pun berkata, “Dimana engkau suka aku laksanakan shalat?” maka 


#8 Abu Dawud, Kirab Ash Shalat, Babi Itikhaz Al Masajid Ff Ad Duwuri (AS). AeTirmid (594). 
Dishubihkan oleh ALAlhuni Intim As Sikilah AshShohihah 

#8 Abu Dawud, Kitab Ash:Sholat, Bab: Irtikhas AlMasajid Fi Ad.Diruri (456). Dishahihkan oleh 
AL Albani dalam As Silsilah Ash Shabihah (2724). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


aku litban) pun menunjuk ke suatu tempat di dalam rumahku yang ingin 
aku jadikan tempat shalat, lalu beliau pun berdiri 


lan kami membuat shaf 
di belakang beliau hingga kami shalat bersama bulia sampai beliau salam 
dan kami juga salam.” 

Masjid yang disebutkan dalam hadits Itban 4s adalah hanya suatu 
tempat di pojokan rumah. Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu Anha 


berkata, “Kemudian Abu Bakar membangun masjid di teras rumahnya dan 


ia pun shalar di dalamnya dan membaca A-Rur “ar 


Adanya masjid seperti ini dalam rumah akan membuat jiwa orang 
yang shalat di dalamnya lebih tenang dan juga tempat tersebut dapat 
menjadi tempat mengajarkan anakanak tentang shalat dan membaca 
Al @ur'ang sebagaimana juga ini akan membuat suatu keluarga lebih 
memerhatikan shalat. Terkadang seorang tamu yang jarang shalat melihat 
tempat tersebut hingga tumbuh kembali rasa ingin menunaikan shalat. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapaikan petunjuk.” (Sn-Nur: 54) 


BI 


Menahan Anak-anak Kecil di Awal Malam 


10 Jumada AlUla 


Islam berupaya menjaga dan memelihara anak-anak dari segala macam 
gangguan dan bahaya. Kebanyakan manusia juga senantiasa berusaha 
menjaga anakanak mereka dari gangguan yang mereka lihat, namun 
penjagaan Rasulullah kepada anak melebihi dari manusia pada umumnya, 
karena beliau berusaha menjaga anakanak dari gangguan yang tidak terlihat 
secara kasat mata, yaitu gangguan setan dan jin. 

Cara menjaga anakanak dari gangguan setan sangatlah beragam, 
salah satunya adalah menahan mereka untuk tidak keluar rumah saat awal 
Al Bukhar, Kitab Shifat Shalat An Nabi Sscakabu Alaihi wa Sallan, Babs Mar Laa Yara Racida 

As-Salam "Ala Aktmaw Ektafi Bitasliri Ad-Shalat 8081 


“# AkBukhari, Kitab ALKafulah, Bab: Jiwar Abi Bakz Fi Abdi ArNabi Shollallahu Alaihi Wa 
Sollam Wa Agdibi (2175) 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


malam tiba: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah 3& bahwa Rasulullah 
3& bersabda, 


WAE 1h St & tu 


Jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari, maka 

tahanlah anak-anak kalian karena sesungguhnya ketika itu setan 

sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka 

lepasakanlah mereka. Tutuplah pintu dan berdzikirlah kepada Allah 

karena sesungguhnya setan tidak membuka pintu yang tertutup.” 

Dalam riwayat lain dari Jabir hin Abdullah mg: bahwa Rasulullah 4 
bersabda, “Dan tutuplah pintu, tahanlah anak-anak kalian pada waktu 
Isya karena sesungguhnya jin sedang bertebaran..." makna hadits 
ini adalah bahwa setan bertebaran di awal malam seakan-akan mereka 
terbelenggu di siang hari hingga mercka sangat giar bertebaran di awal 
malam. Setan pada saat itu sangatlah berbahaya karena dapat menguasai 
anakanak karena pada umumnya anak-anak tidak berdzikir kepada Allah 
atau kemungkinan banyak kotoran yang menempel di tubuh anakanak 
saat bermain. 


Rasulullah memiliki cara melindungi anakanak dari ganggguan setan 
dengan menahan mereka di awal malam untuk tidak keluar dari rumah 
seraya menutup pintu-pintu karena sctan tidak membuka pintu yang 
tertutup. 


Jika kita perhatikan hadits di atas bahwa perintah menahan anak hanya 

dianjurkan pada wakvu awal malam saja dan setelah itu dapat membebaskan 

mereka keluar jika dirasa waktu itu telah aman, karena Rasulullah bersahda, 

“Jika telab berlalu sesaat dari waktu malam, maka lepasakanlah mereka...” 

"8 NBukhari, Kitab Bad'i Al-Khalgi, Dab: Khaire Maslin Ghanamun Yatba' Biha Sya'afu Ak 
Jibali (3128). Muslim, Kitab Al-Asyrihah, Bebi AlAmru Bi Taghtiyati AlIna? Wa Fkai As-Siga” 
Wa Ighilag ALAInab (2012) 


«8 MBukhari, Kitab Bad'u AlKhalgi, Bab: Khamsun Min AdDawabi Pawasig Yugtalna Fi Al 
Haram (3138). 


854 Sunnon Nobi Sehal 


Diriwayatkan dari Jabir ass bahwa Rasulullah #£ bersabda, Jangan 
kalian lepaskan binatang ternak dan anak anak kalian jika matahari 
terbenam hingga kegelapan waktu Isya telah pergi karena sesungguhnya 
setan bertebaran ketika matahari terbenam hingga kegelapan di waktu 
isya mulai beranjak “8 


Hadits ini juga menunjukkan bahwa ses 


sorang sepatutnya menjaga 
binatang ternaknya. Hadits seputar ini jumlahnya cukup banyak. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk." (An-Nur: 54) 


kera) 
Bertakbir dan Bertasbih Ketika Bergerak 


11 Jumada Al-Ula 


Rasulullah senantiasa memerhatikan waktu waktu yang dapat 
mengingatkan scscorang kepada Allah: Salah satunya adalah beliau 
memerintahkan umatnya ketika bersafar untuk memerhatikan gerakan 
jalan, bentuk jalan, dan tidak menjadi orang-orang yang lalai. Jika mereka 
naik gunung maka sepatutnya mereka bertakbir dan jika mereka berjalan 
di atas jalan yang menurun maka sepatutnya mereka bertasbih. 


Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah 385 berkata, 

SI GS Ulas BIS 
“Jika kami berjalan di alas jalan yang mendaki maka kami bertakbir 
dan jika kami berjalan di atas jalan yang menurun maka kami 
bertasbih "82 
Beginilah sepaturnya sikap seorang muslim saat berjalan, selalu 

mengairkannya dengan dzikir kepada Allah agar perjalanannya menghasilkan 

banyak kebaikan, kehadiran hati senantiasa menyeru untuk senantiasa 


mentadabburi nikmatnikmat Allah dan dzikir senantiasa menjaga seseorang 
dari setan. 


(S1 Muslim, Kitah ALAsyrihah, Bab: AkAmru Bi Tughtiyati Akta Wa Pkn" AsSiga? Wa Ighlngi AL 
Abwabi Wa Deikra Iso (2013). 
#8 Al Bukhari, Kitab Al Jihad ra As Siar, Bab: At Takbir Idza “Ale Syarafan (2833). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


TAN 


Rasulullah menyukai jika umatnya mengamalkan sunnah dalam 
ketenangan dan tidak menganggu saudaranya yang lain. Karena itu, 
Rasulullah mensunnahkan drikir ini diamalkan dengan suara yang rendah 
walaupun di tengah padang pasir Inas. Diriwayatkan dari Abu Musa 
Al-Asyari 4 berkata, “Dahulu kami pernah melakukan safar bersama 
Rasulullah untuk berperang, maka kami senantiasa mengangkat suara 
karni untuk bertakbir ketika berjalan mendaki dan menurun, lalu Rasulllah 
mendekati kami seraya berkata, “Wahai manusia, sayangilah diri kalian 
karena kalian tidak berdoa kepada Dzat yang tuli dan jauh, namun kalian 
sedang berdoa kepada Dzat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat.” 


Hendaklah mengamalkan sunnah yang indah ini, karena di 
terdapat kebaikan yang sangat banyak. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


alamnya 


ken) 


Memperbanyak Sujud 


12 Jumada AHla 


Setiap muslim pasti berangan-angan ingin bersama Rasulullah & di 
surga, namun keimanan itu bukan sebatas angan-angan, Terdapat beberapa 
cara yang ditentukan Rasulullah agar sescorang mendapatkan kesempatan 
besar untuk dapat bersama Rasulullah di surga kelak, salah satunya adalah 
memperbanyak sujud. 

Diriwayackan dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami 44 berkara, “Dahulu 
aku pernah bermalam bersama Rasulullah maka aku pun membawakan air 
wudhunya dan hajatnya yang lain, lalu beliau berkata kepadaku, “Mintalah.” 
Aku berkata, “Aku meminta kepadamu agar dapat mendampingimu di 
surga kelak,” Beliau balik bertanya, “Adakah yang lain?” Aku menjawab, 
“Hanya itu?” Maka beliau berkata, 


S4 Albukhari, Kitab Ad Da'awat, Bab: Ad Da laka “Ala Ughatan (6021). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


HN Ipa Iii PP el 


“Bantulah aku atas dirimu dengan engkau memperbanyak sujud,” 


Diriwayatkan dari Madan bin Abi Thalhah AlYa'mari berkata, “Aku 
pernah bertemu Tsauban #5 dan berkata kepadanya, “Kabarkanlah 
kepadaku suatu amalan yang jika aku lakukan maka Allah akan memasukkan 
aku ke dalam surga.” Namun ia hanya terdiam, lalu aku bertanya lagi 
namun ia hanya diam, lalu aku bertanya ketiga kali, maka ia pun berkata, 
“Aku pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah dan beliau berkata, 
“Perbanyaklah bersujud kepada Allah karena engkau tidak bersujud 
kepada Allah dengan satu sujud melainkan Allah mengangkat satu 
derajatmu dan menghapus satu kesalahanmu.” Kemudian Ma'dan berkata, 
“Lalu aku bertemu dengan Abu Darda dan aku pun menanyakannya hal 
tersebur, dan ia menjawab seperti apa yang dikatakan oleh Tsauban. 

Sujud yang dimaksud oleh haditshadits di atas adalah sujud dalam 
shalat dan memperbanyak shalat maksudnya memperbanyak shalat dengan 
menunaikan shalat wajib dan sunnah. Begitupula maksud sujud dalam 
hadits di atas mencakup sujud yang dilakukan di luar shalat seperti sujud 


tilawah, sujud syukur, dan lain-lainnya. 


Bersujud kepada Allah adalah puncak dari ketundukan kepada 
Mlah dan sujud ini adalah amalan yang tidak dilakukan oleh Iblis hingga 
ia menjadi makhluk yang terlaknat hingga Hari Kiamat. Rasulullah #& 
memperbanyak sujud hingga Allah &£ mengangkat derajatnya di atas seluruh 
alam semesta. Allah & berfirman, “Dan bertawakallah kepada (Allah) 
yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, Yang melihat kartu ketika 
kamu berdiri (untuk serabahyang), dan (melihai bula) perubahan gerak 
badanmu di antara orangorang yang sujud.” (AsySyu'araa: 217-219) 

Karena iru, hendaklah memperbanyak sunnah agung ini dan 
senantiasa membayangkan deraja: tinggi karena sujud sujud kita. Dan, 
jangan melupakan siar kita, ika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan pettenjuk.” (An-Nur: 54) 


Ke:tn) 
#8 Muslim, Kitab AspShalat, Bab: Faahl As.Sujud Wa Ab Hattsu “Alaihi (489). 


#9 Muslim, Kitab Ash Shalat, Babi Fashl 4s Sujud Wa Al Hattsu Alaihi (488). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TAN 


Memakan Mentega dan Buah Kurma 


18 Jumada AlUla 


Kehidupan Rasulullah sangatlah sederhana dan beliau tidak berlebih- 
lebihan dalam hal makanan dan minuman, namun beliau memakan 
makanan yang tersedia, menyukainya, dan memujinya. Sebagian sahabat 
Rasulullah mengetahui beberapa makanan yang disukai okeh Rasulullah 
hingga mereka berusaha menghidangkannya saat beliau berkunjung ke 
rumah mereka. Salah satu makanan yang mereka ketahui disukai Rasulullah 
adalah mentega dengan buah kurma. 

Diriwayatkan dari dua anak laki-laki Buse AsSulami 8 berkata, “Suatu 
hari, Rasulullah bertamu ke rumah kami, maka kami pun menyuguhkan 
beliau mentega dan buah kurma dan beliau sangat menyukai mentega dan 
buah kurma,s Dalam riwayat lain dari keduanya berkata, “Rasulullah 
bertamu ke rumah kami dan kami meletakkan alas untuk beliau duduki 
Allah menurunkan wahyu-Nya kepada Rasulullah di rumah kami, dan 
kami menyuguhkan beliau mentega dengan buah kurma dan beliau sangat 
menyukainya 

Makanan ini masih sangat dikenal di beberapa regara dan termasuk 
makaran yang cukup lerat dan banyak disukai orang.orangs Terlebih lagi 
makanan itu disukai Rasulullah sehingga bagi kita membuatnya untuk anak 
anak walaupun tidak ada perintah Rasulullah untuk memakannya. Tapi, kita 
meyakini bahwa Rasulullah memakan suatu makanan karena pada makanan 
itu terdapat manfaat besar dan beliau menyukai makanan yang baik-baik 
sebagaimana yang difirmankan Allah, “Dia menghalalkan bagi mereka 
yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk." 
(ALA'rafi 157) Tidak diragukan lagi bahwa terdapat manfaat yang besar 
dalam makanan yang dipilih dan diutamakan oleh Rasulullah. 

Salah satu kebiasaan para sahebat adalah memakan makanan yang 
dimakan oleh Rasulullah walaupun beliau tidak pernah menyuruh mereka 
#8 “Abu Dawud, Kitab A/Aih'imab, Babi Aljariu Baina AlLaumaini Fi ALAMI (3837) 


Dishubihkan oleb ALAlbani cIatum Shahih Alami? (2/884) 
9 Jbnu Majah, Kitah ALA 'imah, Babx At Tamru Bi Ac-Zabdi (3334). Dishahihkan oleh ALAlbani 


dalam Shabik Al Jami” (1/884) 
or :s3) 


854 Sunnon Nobi Sehari 


untuk memakannya. Salah satunya adalah kisah dari Jabir yang menyukai 
cuka karena Rasulullah menyukai cuka: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah 
28 berkata, “Suatu hari, Rasulullah menarik tanganku untuk berkunjung ke 
rumahnya, lalu belian menyuguhkan roti dan bertanya tentang lauk lainnya, 
maka dikatakan kepadanya, “Tidak ada lauk melainkan hanya cuka," beliau 
pun berkata, “Sebaik-baik lauk adalah cuka.” Jabir berkata, “Maka aku 
(pun menyukai cuka semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah,” Thalhah 
berkata, “Aku pun menyukai cuka semenjak aku mendengarnya dari Jabir.” 

Para sahabar senantiasa mengabarkan makanan yang disukai oleh 
Rasulullah seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far #88 berkata, 


“Aku melihat Rasulullah # memakan timun dengan ruthab.”" 


Hendaklah memperlihatkan cinta kepada Rasulullah dengan 
mencontohnya dalam memakan makanan yang beliau sukai karena pada 
makanan itu terdapat kebaikan dan keschatan. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Yika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk.” (An-Nur: 54) 


Ke:t0) 


Membaca Surat Al-A'la dan Al- 
Ghasyiyah Pada Shalat Jumat 


14 Jumada ALUla 

Salah satu sunnah Rasulullah adalah membaca surat ALAa dan Al- 
Ghasyiyah dalam shalat Jumat: Diriwayatkan dari AnNu'man bin Basyir 
28 berkata, “Rasulullah membaca pada dua shalat Ted dan Jumat surat 
Al-Wla dan Al-Ghasyiyah.” Dia juga berkata, Jika berkumpul shalat led 
dan Jumat dalam satu hari maka dua surat tersebut dibaca dalam dua 
shalat tersebut.” 

Adapun mengapa Rasulullah memilih dua surat tersebut maka hanya 
Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui. Rasulullah telah menyeru kita untuk 
“8 Muslim, Kitab ALA.yrihah, Babs Fdhilah AtKhne Wa AtTauelluom Bibi (2052) 


#8 Muslim, Kitab A!-Asyribab, Bab: Aklu AL Oitsa Bi ArRuthab (2043) 
81 Muslim, Kitab AlJuomuah, Babi ima yagra'i shalat aliumuah (878). 


Dg Sunnah Nobi Sehari-hari 


mencontohnya dalam menunaikan shalatnya: Diriwayatkan dari Malik 
bin Al Huwairits 28 bahwa Rasulullah #£ bersabda, “Shalatlah kalian 
sebagaimana kalian melihat aku shalat.” 


"Terkadang beliau membaca surat A-fumuah dan Al-Munafigun dalam 
shalat Jumat, Diriwayatkan dari Ibnu Abbas #£ bahwa 


Jan BAN Joss didi gp Al ala a Gs 


Is png se ah Si 
Sg da ga 


Rasulullah 85k membaca surat As-Sajadah dan ALlnsan pada shalat 
shubuh di bari Jumat dan membaca surat Aljumuah dan Al 
Munafigun pada shalat Jumat. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Rafi" berkata, “Marwan mengangkat 
Abu Hurairah Wali Kota Madinah. Lalu Abu Hurairah berangkat ke kota 
Makkah dan ia menjadi imam shalat Jumat untuk kami, Beliau membaca 
surat Al-jumuah dan pada rakaat terakhir surat AhMunafiyun. Maka aku 
pun sempat bertemu dengannya ketika ia beranjak pergi hingga aku pun 
berkata kepadanya, “Sesungguhnya engkau membaca dua surat yang dibaca 
juga oleh Ali bin Abi Thalib as di Kufah,” lalu Abu Hurairah berkata, 
“Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah membaca kedua surat tersebut 
pada shalat Jumat.”“' 


Suratsurat tersebut sunnah dibaca pada shalat Jumat, namun tidak 
mengapa imam membaca surat lainnya agar orang-orang paham bahwa 
membaca suratsurat itu bukanlah suatu kewajiban. Akan tetapi, sudah 
sepatunya kita lebih sering membaca surat-surat itu dalam shalat Jumat 
karena mencontoh perbuatan Rasulullah. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
"Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk? 


(AnNur 54) 
SO 


"4 MBukbari, Kitab Al Adzan, Baby aLadaan Hal musafir idza kanu jama'tan wa aligamatu 
kkadenlika bi arafah (605) 

#8 Muslim Kitab AlJsomaeah, Bab: Ma Yagra' FiShalat Akjumauab (879). 

“1 Muslim, Kiab Al srmeeah, Babs Ma Yagre' Fi Shalat Aljumuah (877). 


854 Sunnah Nobi Sei 


Memakai Parfum 


15 Jumada Al-Ula 

Islam adalam adalah agama yang indah: Diriwayatkan dari Abdullah 
bin Mas'ud #9 bahwa Rasulullah $& bersabda, “Sesungguhnya Allah indah 
dan menyukai keindahan...“9 Rasulullah £& senang jika seorang muslim 
tampil indah di hadapan orang-orang agar hal itu memberikan kesan baik 
untuk agamanya dan orang-orang tidak enggan untuk duduk di dekatnya. 

Karena itu, salah satu sunnah Rasulullah 4 memakai parfum atau 
wewangian pada kebanyakan waktunya, Diriwayatkan dari Anas 225 bahwa 
Rasulullah && bersabda, 


ALAN Yugi Bh Ja LNG MAAN AN Ip dpat 

“Diriku dibuat menyukai dua hal dari dunia: wanita dan wewangian. 
Dan, dijadikan kesejukan mataku ada pada shalat” Maka Rasulullah 
menjadikan kesukaannya adalah bertemu dengan istriistrinya dan memakai 
wewangian, sungguh ini adalah kesenangan yang indah karena manfaatnya 
dapat dirasakan oleh orang lain karena mencintai wanita akan mendorong 
sescorang untuk menghormati istrinya dan menyukai wewangian akan 
membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya senang, 


Salah satu sunnah beliau adalah memperbanyak pemakaian wewangiang 


Diriwayatkan dari Aisyah 5 berkata, 
Bas Ae uas 
ssba 


ALA da 
“Aku memakaikan wewangian kepada Rasulullah dengan parfum 
wangi yang beliau dapatkan hingga aku melihat kilawan wewangian 


di kepala dan janggutnya.” 


'#4 Muslim, Kitab Allmnan, barim AlKibr Wa Bayanihi 01) 

#8 AnNaseri (B887). Ahrmaul (12315). Berkata Syu'aih AkArmaith, “samsulnya hasan” Dishahihkan 
oleh Al-Albani dalam Shahih AlJami' (1/599). 
AllBukhari, Kitab Al Libas, Babs Atp Thah Fi Ar'ra'si Wa Al Lihyati (5579). 


4 Sunnah Nobi Sehari-hari 


Rasulullah tidak memiliki waktu yang dilewatkan tanpa memakai 
wewangian selain ketika ihram karena wewangian pada kondisi tersebur 
tidak diperbolehkan. Karena itu, beliau memakai wewangian yang cukup 
sebelum ihram hingga aroma wanginya masih terus tercium saat ihram: 
Diriwayatkan dari Aisyah 85 berkata, “Seakanakan aku melihat kilauan 


akmisk pada rambut beliau sedang beliau sedang ihrarn.”"” 


Hendaklah kita mengamalkan sunnah indah ini. Dan, jangan 
melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


ke-0) 


Menyempurnakan Wudhu 


16 Jumada AlUla 

Rasulullah 4 menyukai kesempurnaan dalam segala hal: Diriwayatkan 
dari Aisyah ses bahwa Rasulullah £ bersabda, “Sesungguhnya Allah 
menyuka 
kesempurnaan yang paling baik adalah dalam hal ibadah, salah satunya 


seorang hamba yang bekerja secara sempurna.” Dan 
yang 


adalah menyempurnakan wudhu Diriwayatkan dari Abu Hurairah 2s 
bahwa Rasulullah #5 bersabda, 


Spb! HA NAN dl 223 G) 


“Jika engkau hendak menunaikan shalat maka sempurnakanlah 
wudhu... “0 


Abu Hurairah menerangkan kepada kira cara menyempurnakan wudhu 
sebagaimana yang contohkan oleh Rasulullah #55: Diriwayatkan dari Nu'sim 
bin Abdullah AlMujmir berkata, “Aku melihat Abu Hurairah berwudhu, 
Ialu ia membasuh wajahnya dan kedua tangannya, hingga hampir mencapai 
55 Muslim, Kitab AXHajj, Babs Att-Thib Li A-Muehrern Inda AkTbrami (1190. 

(2 Abu ia (1386). Dihasankan lch/Al-Albri dalam As Sifitah AhSbabiah (INI 
“8 Al-Bukhari, Akhirnan un AnNuudeur, Boby Iden Hunatsa Nasiyan Ff ALAiman 16290) 


Muslim, Kitab AshShalai, Bab: Wigub Oiraat Alfatihah Fi Kulli Rak atin Wa innahu Idza Lam 
Yubsin Al Fatihah Wa Laa Amkanahu Ta'ahonuba Oara'a Ma Teyassara Min Ghairiba 397). 


854 Sunnon Nobi SEK 5:3) 


kedua bahunya, kemudian ia membasuh kedua kakinya hingga naik sampai 
ke kedua betis, kemudian dia berkata, “Aka pernah mendengar Rasulullah 
bersabda, “Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada Hari Kiamat 
dalam keadaan putih dan bercahaya karena bekas-bekas wudhu." Maka 
barangsiapa di antara kalian sanggup memanjangkan warna pulih dan 
cahayanya, bendaklah ia melakukannya” 


Perkara ini bukan hanya untuk memperbanyak kebaikan, namun 
juga terdapat ancaman keras dari Rasulullah 4 bagi orang yang tidak 
menyampaikan air pada tempatnya ketika berwudhu: Diriwayatkan dari 
Abdullah bin Amru &8 berkata, “Kami tertinggal dari Rasulullah 48 dalam 
sebuah safar, kemudian kami dapat menyusulnya. Lantas waktu shalat 
Ashar telah mendesak kami (Waktu shalat ashar akan selesai), maka kami 
pun berwudhu dan hanya membasuh kaki'kaki kami, Maka, Rasulullah 4 
berteriak dengan suara keras, Kecelakaan bagi orang yang memiliki tumit 
dan tidak tercuci oleh air wudhu,” Beliau mengulanginya dua atau tiga kali" 


Karena itu, tidak seharusnya seorang muslim berdalih dengan 
sebuah alibi untuk tidak menyempurnakan wudhunya seperti masuknya 
waktu, mengejar shalat jamaah, dinginnya air, tidak ada tempat yang 
nyaman untuk berwudhu atau beragam alasan lainnya. Diriwayatkan dari 
Abu Hurairah 2: bahwa Rasulullah 18 bersabda, “Apakah kalian mau 
aku tunjukkan amalan yang dabat menghapus dosa dan mengangkat 
derajat?” Mereka menjawab, “Mau wahai Rasulullah” Rasulullah 
bersabda, “Menyempurnakan wudhu pada saatsaat yang tidak disukai, 
memperbanyak langkah kaki menuju ke magid, dan menunggu shalat 
setelah shalat: yang demikian itulah Ar-Ribath "3 


Karena itu, henclaklah kita mengamalkan sunah yang agung Ini Jan 
senantiasa membayangkan di pikiran kita masing-masing bentuk kita nanti 
di hadapan Allah yang dipenuhi dengan cahaya. Dan, jangan melupakan 
syiar kita, Yika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapaikan 
betunjuk.” (An-Nur: 54) 


Ke-i0) 
#4 Muslim, Kitab Ath Thaharah, Babi Istihbab lthalati Al Ghurrah Wa AtTahj 
#1 AlBukhari, Kicah Allbyns, Bah Mam Rafi'a Shoretuhu Bf Aklhmi (60) Muslim 
Babi Wujub Ghusi Ar-Rijain bi Kamaliha (241). 
#8 Muslim, Kitah Ath Thaharah, Babi adhi Isbagh Al Wudhu “la Al Makarih (251). 


HAL Wind (246) 
itu Ath-Thaharak, 


Sunnoh Nobi Sehari-hari 


Melagukan Al-Gur'an 


17 Jumada AlUla 

AlGur'an adalah firman Allah 4 dan ia memiliki efek yang agung 
dalam jiwa. Tidak diragukan lagi bahwa melagukan atau mengiramakan Al- 
Our'an, berusaha untuk mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya 
(makhrajnya), memilih cara yang baik dalam mentartil, dan khusyu' dalam 
membacanya akan menambah sentuhan Al-Gur 'an dalam hati bagi orang 
yang membacanya dan yang mendengarnya. Diriwayatkan dari Abu 
Hurairah ag6 bahwa Rasulullah & bersabda, 


SEAL SE NAN Gal aed AN SG 
“Allah tidak mengizinkan sesuatu kepada Nabi-Nya sebagaimana 
Dia mengizinkannya untuk mengiramakan AL Our an “93 


Seorang muslim tidak patut beralibi bahwa ia tidak dapat mengirama- 


kan AlGur'an karena Rasulullah mencela keras perbuatan tersebut: 


Diriwayatkan dari Ahu Hurairah 28: bahwa Rasululah 4 bersabda, 
Ai agabaf naga ea 
YA ba el 


“Bukan termasuk dari kari orang yang tidak mengiramakan Al 

Guan. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Ubaidillah bin Abi Yazid 
berkata, “Abu Lubabah melewati kami, maka kami pun mengikutinya hingga 
ia masuk ke dalam rumahnya dan kami juga masuk, ternyata kami meliha: 
seseorang yang buruk rumahnya dan buruk rupanya. Aku pun mendengarnya 
berkata, “Aku mendengar Rasulullah # bersabda, “Bukan dari kami orang 
yang tidak mengiramakan Alur an.” Maka aku berkata kepada Ibnu 
Abi Mulaikah, “Wahai Abu Muhammad, bagaimana jika seseorang tidak 
indah suaranya?” Dia berkata, “Hendaklah ia memperindahnya semampu 


mungkin” 


MBukhari, Kitab Fadhat ALO 
Kitab 
AL 


'au, Bab, Mat Lam Yataghanne bi ALOw'an (4736). Mudim, 

at AlMusafirin wa Casbrika, Babs lstibhab Tahsin Ash Shara Bi ALOur'an (792). 

« ikhari, Kitah A1-Toubid, Bab: Ooudu Allahi, "Wa Asirru Oondakum.. AlMulk:13) (7089). 

#8 Abu Dawud, Kitab Sujud AL Our'an, Bab: Istihbab At Tertilfi AtOiraap (1471) Dishahihkan oleh 
A-Albani dalam Shahih Abu Dawud (5/212) 


854 Sunnon Nobi an 


Tentu kemahiran mengiramakan Al-Our'an dengan indah perlu 
latihan kepada seorang gari yang pandai, sering sering mendengar bacaan 
para syaikh yang mahir dalam Alur” an serta meluangkan waktu untuk 
mengamalkan sunnah ini. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentantinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


SI 


Berdoa Setelah Shalat Shubuh 


18 Jumada Al-Ula 


Salah satu sunnah Rasulullah $ adalah memulai harinya dengan 
shalat shubuh, lahi mengerjakan beragam aktivitas. Pekerjaan harian bisa 
berupa ibadah, pekerjaan yang berkaitan dengan profesi, menuntur ilmu, 
mengajarkan ilmu dan kegiatan leinnya. Karena itu, Rasulullah #5 senantiasa 
memohon kemudahan dalam pekerjaannya dan keberkahary salah satunya 


adalah berdoa setelah shalat shubuh. 


Diriwayatkan dari Ummu Salamah &g bahwa Rasulullah :& senantiasa 
mengucapkan doa selepas shalat shubuh, 


Sau Sana 3 B3 3 


“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki 

yang baik, dan amalan yang diterima.” 

Tiga permintaan itu meliputi semua kerja dan aktivitas karena hari 
yang tiada diisi dengan ilmu bermanfaat adalah hari yang rugis Diriwayatkan 
dari Abu Hurairah #6 bahwa ia mendengar Rasulullah 38 bersabda, 


MEN 3) 


F8 Thu Majah, Kitah Igamut AshShulnt Wo AsScmnatu iba, Rab Ma Yugalu Ra At-Tasiimn (925). 
Abmad (26774), Abu Ya'la (6930). Dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Nstaij AlAjkar (2411) 
Dishahihkan oleh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah (7€2) 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


ANN 


“Dunia ini terlaknat dan terlaknat seluruh apa yang ada di dalamnya 
melainkan dzikir kepada Allah, seorang yang berilmu dan orang 
yang menuntut ilmu.” 


Hari yang rezekinya buruk adalah hari yang merugi karena doa tidak 
akan dikabulkan, Diriwayatkan dari Abu Hurairah as bahwa Rasulullah 
1 bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya 
menerima yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang: 
orang yang beriman untuk (melakukan) perintah yang disampaikan 
kepada para utusan-Nya. Kemudian beliau membaca firman Allah, “Hai 
para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah 
amalan yang shaleh.” (AlMukminun: 51) Dan FirmanNya, Tlai orang: 
orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah 
Kami anugerahkan kepadamu.” (AlBagarah: 172) Kemudian beliau 
menceritakan scorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh (lama), 
tubuhnya diliputi debu lagi kusut, ia menengadahkan tangannya ke langit 
seraya berdua, “Ya Rabbku, ya Rabbku.” Akan tetapi makanannya haram, 
minumannya haram dan ia diberi makan dengan yang haram: Maka 


bagaimana mungkin doanya dikabulkan.” 


Hari yang tidak ada amalan yang diterima maka ini adalah hari merugi, 
Allah # berfirman, “Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang: 
orang yang bertakwa.” (Al-Maa'idah: 27) jika Allah melimpahkan rezeki 
berupa amalan yang diterima maka ini adalah tanda ketakwaan, 

Karena itu, memohon kepada Allah tiga perkara ini dapat membawa 
kebaikan dunia dan akhirat, doa tersebut sangatlah singkat yang tidak akan 
menghabiskan satu menit dalam sehari, maka janganlah kita menjauhkan 
diri dari kebaikan. Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian 
mentgalinya, maka kalian akan mendapatkan pelunjuk.” (An-Nur: 54) 


ke-0) 


"1 AtTirmidii, Abtwsb Az Zoehd 12322) dan dia berkata, "hadits ini hasan.” Tbmu Majah (4112). 
Dishabihkem oleh Al-Alhani dulern As Sililih Ash Ghahihah (2797). 

#8 Muslim, Kitab AzZokat, Bab: Oabulu AsbSkadagasi Min Al-Kasbi AthThayyib Wa Tarbiyatiha 
(1015), 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Membaca Doa Penutup Majlis 


19 Jumada Al-Ula 


Allah 46 telah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia 
adalah untuk beribadah kepadaNya: Dia berfirman, “Dan tidaklah Aku 
menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah.” (Adz- 
Dzariyat:56) Karena itu, Rasulullah tidak ingin melewatkan satu pun 
keadaan dan waktu melainkan beliau mengisinya dengan berdzikir dan 
beribadah kepada Allah. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 2x bahwa Rasulullah bersabda, 
“Barangsiapa yang duduk pada sebuah tempat lalu dia tidak berzikir 
kepada Allah di situ maka kal itu akan menjadi tirah (penyesalan) baginya. 
Barangsiapa yang berjalan pada sebuah jalan lalu dia vidak bertikir kepada 
Allah di situ maka bal itu akan menjadi tirah (penyesalan). Barangsiapa 
yang beranjak menuju tempat tidurnya lalu dia tidak berdzikir kepada 
Allah maka hal itu akan menjadi penyesalan baginya." 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah as: bahwa Rasulullah 3 bersabda, 
“Tidaklah satu kaum berdiri dari satu majlis dan mereka tidak berdzikir 
di dalamnya melainkan seperti bangkai keledai dan mereka akan 
menyesalinya “0 


Karena itu, Rasulullah suka mengakhiri majlisnya dengan doa yang 
'mengingatkannya kepada Allah dan juga mengingatkan para hadirin: 
Diriwayakan dari Ihnu Umar berkata, "Jarang sekali Rasulullah langsung 
bendiri meninggalkan majelis hingga beliau berdoa untuk para sahabatnya 
dengan doa ini, 


Ia Boa s3 is IU Osis pa LA HN 


ma Gay DE 0 SIS UG Ines 


? Abu Dawud, Kitab ALAdah, Babi Ma Yagulu "Inda An-Naumi (9059). An-Nasri (10238) Ibnu 
Hibban (53). Berkwra Syu'aib AlArnauih, “hadits ini shahih." Dishahihkan oleh AlAlbani 
dalam As Silsilah Ash Shahihah (79). 

9 Ahu Dawl, Kitab ALAdah, Baby Karuhiyatu An Vagurma Br-Rajuhe Min Majlisihi Wa Lan 
Yadekaeru Allaha (4855). Ahmad (10691). Berkata Syu'aib AlArnauth, “sanadnya shahih.” 
Dishahihkan oleh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shabihah (771. 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


kesat tas Bai telah tang GAN olah 


PB NS ja si 


ab KESAN JS V3 Ud tah JAE Yp US 
HN ya Ele Bl Yo ale gia 
“Ya Allah, bagikanlah kepada kami sebagian dari rasa takut kepadaMu 
yang dapat menghalangi kami dari perbuatan maksiat (kepada-Mu) 
dan dari ketaatan kepada-Mu yang dapat menyampaikan kami 
kepada surga-Mu dan dari keyakinan yang dengannya Engkau 
meringankan kami dalam menghadapi musibah dunia. Ya Allah, 
senangkanlah kami dengan pendengaran, penglihatan dan kekuatan 
kami selama Engkau menghidupkan kami, jadikanlah itu sebagai 
yang mewarisi kami dan jadikanlah pembalasan kami kepada orang 
yang menzhalimi kami, berilah kami kemenangan atas orang yang 
memusubi kami, janganlah Engkau jadikan musibah pada agama 
kami, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar dan 
buncak ilmu kami, dan janganlah Engkau menguasakan diri kami 
kepada orang tidak belas kasihan kepada kami?" 


AE Sa Kan, 


Ini bukanlah doa kaffrratu a-majlis, adapun doa kaffaratu akmajlis 
yang shahih teksnya dari Abu Barzah Al-Aslami ia berkata, “Rasulullah 
mengucapkan pada akhir mallis sebelum beliau berdiri, 


2 
1 


g 


“Mahasuci Engkau ya Allah dengan segala pujian Mu, aku bersaksi 
tiada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Engkau, 


aku memobon ampunan dan bertaubat kepada Mu” 


S5 AtTirmida, Kitab Ad-Da moat (3802) dian ia bx 


ata, “hadits ini hasan." An-Nasa: (10234) 
502). 


bat, Bb Mu Ynguln Tea Oramna Min ALMOilis 3433) dk 
sa'1(10230), Ahmad (10420), Berkata Syi'aib AlAmauth, 


Namun, menggabungkan dua doa tersebut pada akhir majlis adalah 
sesuatu yang memungkinkan, dengan demikian kita telah mengamalkan 
da sunnah sekaligus dan tentu hal ini mengandung banyak kebaikan. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 


mendapatkan petunjuk." (An-Nur: 54) 
ke. too) 


Memberi Makan Pembantu 


20 Jumada Al-Ula 


Dalam agama ini tidak ada penindasan, namun yang ada adalah 
persandaraan dan cinta sebagaimana yang difirmankan Allah &, 


#sunggubnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara.” (Al 
Hujurat: 10) ayat ini juga mencakup hubungan antara scorang pejabat 
dengan masyarakatnya, tuan dan pembantunya serta orang kaya dan orang 
miskin. 

Allah menakdirkan di dunia ini terdapat perbedaan dalam kedudukan, 
kemampuan dan harta: agar Allah menguji mereka semua sebagaimana 
yang difirmankan, "Dan Dia mengangkat kedudukan sebagian kalian di 
ilian dalam segala apa yang 


atas sebagian lainnya agar Dia menguji 
diberikan kepada kalian." (ALAn'am: 165) 

Karena itu, salah satu sunnah Rasulullah adalah memperlakukan 
pembantu seperti saudara sendiris Diriwayatkan dari Abu Dzar gs bahwa 
Rasulullah 8 bersabda dalam perkara pembantu, “Allah menjadikan mereka 


di bawah tanggungjawab kalian, maka barangsiapa yang saudaranya di 


bawah tanggungiawabnya hendaklah ia memberinya makanan dari apa 
yang ia makan, memberinya pakaian dari apa yang kalian pakai, tidak 
membebani di atas kemampuan mereka serta jika kalian membebani 
mereka (dengan suatu pekerjaan) maka bantulah mereka" 


#5 AN ih Aklmam, Bab: A-Ma shi Min Arnri AlJabiloyyah Wa Lau Yabfir Shabibuha 
Bi Irtikabiha Illa Bi Asy-Syirki (30). Muslim, Kitab ALAiman, Bab: Itam Al Msmluk Min Maa 
Ya'kulu Wa Ilbasuku Min Maa Yalbasu Wa Laa Yukalifihs Ma Yagplbbubu (1661). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


ANN 


Karena itu, berilah pembantu makanan yang kita konsumsi, terlebih 
jika pembantu yang memasakkan makanan itu, sebab pastilah ia telah 
mencium aroma sedapnya dan merasakannya: maka sangar keterlaluan jika 
kita tidak memberinya sedikit pun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah sg 
bahwa Rasulullah bersabda, “Jika seorang pembantu kalian menyiapkan 
makanan untuk kalian lalu ia menghidangkannya sedang ia telah 
merasakan panasnya dan asapnya, maka bendaklah dia mendudukkannya 
bersamanya untuk menyantapnya bersama sama, Jika makanan tersebui 
sedikit maka hendaklah ia meletakkan di tangan pembantunya satu atau 
dua suapan.” 

Maka, jika makanan yang dimasak hanyalah sedikit maka dianjurkan 
memberikan pembantu satu atau dua suapan, walaupun suapan itu tidak 
mengenyangkan namun ia telah ikut mencicipinya. Sungguh ini adalah 
rasa yang sepatutnya tersebar di tengah-tengah masyarakat karena padanya 
terdapat pahala yang sangat hanyak. Dan, jangan melupakan syiar kita, 
“Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk? 


(An-Nur: 54) 
B0 


Shalat Sunnah (Ba'diyah) Jumat 


21 Jumada Al-Ula 


Rasulullah #8 tidak mensunnahkan shalat sebelum shalat Jumat 
melainkan shalat tahiyatul masjid lalu duduk menunggu shalat Jumat. 
Jika telah masuk waktu shalat Jurmat maka beliau naik mimbar (untuk 
berkhutbah) dan setelah itu beliau menunaikan shalat jumat. Jika beliau 
selesai menunaikan shalat Jumat barulah beliau melakukan shalat sunnah 
(ba'diyah) Jumat sebanyak empat atau dua rakaat. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 28 bahwa Rasulullzh #8 bersabda, 


Iga ed up dah ge K3 


Muslim, LAiman, Bab: Jik'am AlMamluk Min Mas Ya'kulu Wa Hbasuhu Min Maa 


Yalbasu Wa Laa Yukallifihu Mo Yaghlbubu (1663) 


854 Sunnon Nobi Sehari 


“Barangsiapa di antara kalian yang hendak shalat (ba'diyah) setelah 

Jumat maka hendaklah dia shalat empat rakaat" 

Diriwayatkan dari Ahdullah hin Umar #$ bahwa Rasulullah 
menunaikan shalat setelah Jumat dua rakaat.”"s 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ass bahwa Rasulullah £ bersabda, 
“Jika kalian shalat setelah Jumat maka shalatlah empat rakaat,” Amru 
menambahkan dalam riwayat lain, Ibnu Idris berkata hahwa Suhail herkata, 
“Jika engkau terburu-buru untuk melakukan sesuatu maka shalatlah dua 
rakaat di masjid dan dua rakaat jika engkau kembali (ke rumah).” 

Shalat sunnah paling sedikit adalah dua rakat dan sempurnanya adalah 
empat rakaat. Hendaklah kita memerhatikan urutan tersebut, yaitus tidak 
menunaikan shalat sunnah (yabliyah) sebelum jumat melainkan shalat 
tahiyyatul masjid, shalat Jumat, lalu shalat dua atau cmpat rakaat setelah 
jumat. Dan, jangan melupakan syiar kita, Tika kalian mentaatinya, maka 


kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 
ke-0) 


Berteman Dengan Orang Shaleh 


22 Jumada Al-Ula 

Sangat mudah perilaku seseorang berpindah kepada pribadi sahabatnya 
karena hubungan kedekatan dan persahabatan. Seringnya berinteraksi, 
duduk bersama serta diskusi yang panjang menjadi sebab perpindahan 
prilaku seseorang kepada sahabatnya. Penularan prilaku sering terjadi secara 
bertahap sampai orang itu tidek merasa jika prilakunya telah berubah. 
Karena itu, sescorang harus memerhatikan dan berhati-hati memilih sahahat 
dan teman bergaul. 


Rasulullah £$ memerintahkan umatnya menyaring dengan baik siapa 


yang harus menjadi sahabatnya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah as: bahwa 
Rasulullah $$ bersabda, 


.shSbalatu Ba'da Aljumauati (882). 


ANN 


das po bai 


“Seseorang berada di alas agama sahabatnya, maka hendaklah 
seseorang memerhatikan dengan siapa ia bersahabat," 


Rasulullah menjelaskan dalam hadits di atas bahwa perubahan yang 
terjadi dalam kehidupan seseorang yang dihasilkan dari persahabatan dapat 
memberikan dampak pada agama sescorang: Hal ini tentu berbahaya, 
dengan interaksi sejenak saja akan memberikan efek kepada seseorang, 
Diriwayatkan dari Abu Musa 886 bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya 
leman baik dan teman yang buruk itu diibaratkan penjual minyak wangi 
dan pandai besi. Penjual minyak wangi dapat memberikan wewangian 
untukmu, engkau membelinya, atau engkau mendapatkan aroma wangi 
darinya. Adapun pandai besi bisa jadi membakar pakaianmu atau engkau 
mendapatkan aroma yang tidak sedap darinya. 

Karena itu, Rasulullah menyeru umatnya untuk bersahabat dengan 
orang-orang yang shaleh. Beliau memerintahkan setiap umatnya mengundang 
makan orang-orang yang bertakwa: Diriwayatkan dari Abu Sa'id AlKhudri 
25 bahwa Rasulullah & bersabda, "Jangan kalian berteman kecuali 
dengan orang yang beriman dan jangan sampai ada yang memakan 


makananmu kecuali orang yang bertakwa.” 


Sunnah ini akan menjaga agama dan membantu kita untuk senantiasa 
melakukan ketaatan. Karcna itu, hendaklah setiap kita menyaring orang: 
orang yang menjadi sahabatnya sembari tidak lupa memohon petunjuk 
dari Allah 86. Dan, jangan melupakan syiar kira, “Jika kalian mentaatinya, 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (Xo-Nur: 54) 


BO 


58“ Abu Dawud, Kitah Al 
berkata, "hadits ini hasan," Ahmad (8398). Berkata Syu'aib AlAmauth, "sanadnyaj: 
(7319). Dishahihkan oleh AkAlhani dalam AsS4Stlah Ash-Shahthah (527) 

55 AlBukhari, Kitab Alur, Bab Ac Subulatu Wa AsSemahatu FEASy-Syira' Wa ALBai' Wa Man 
Thalaha Haggan Fabutlubhu Fi Aafin (1995). 

68 Abu Dawud, Kirab ALAdab, Bebi Man Ye maru An Yajalasu (4833). AtTirmilai (2378) dan ia 
berkata, “hadits ini hasan,” Ibnu Hibban (554). Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Ta iga Ab 
Hassan (2/47) 


dab, Bab: han Vi'maru An Yajalasu (4833). AtTirmidri (2178) dan is 
id.” AlHtakim 


854 Sunnah Nobi Sehariz 


Membaca Surat Al-Ashr Ketika Berpisah 


23 Jumada Al-Ula 


Salah satu tujuan manusia di dunia ini adalah mengingatkan saudaranya 
kepada Allah, nilai dari ketaatan kepada-Nya serta pentingnya ibadah. Musa 
28 telah meringkas apa yang ia inginkan dari saudaranya sebagaimana 
yang dihikayatkan Allah, “Dan jadikanlah untukku seorang pembantu 
dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan ia 
kekuatanku, jadikankanlah ia sekutu dalam urusanku, supaya kami 
banyak bertasbih keyada Engkau dan banyak mengingat Engkau." 
(Thaha: 29-34) 


Kewajiban seorang saudara adalah berusaha mengingatkan saudaranya 
kepada Allah. Karena itu, Rasulullah menganjurkan seseorang membaca 
surat AlAshr kepada saudaranya ketika ingin berpisah Diriwayatkan dari 
Abu Madinah Ad-Darimi ggs berkata, “Dua orang sahabat Rasulullah jika 
bertemu tidak akan berpisah hingga salah seorang dari mereka membacakan 
kepada yang lainnya firman Allah, 


Ore IS Oh 


“Derni masa, sungguh manusia dalam keadaan merugi.” (M-Ashr: 


1-2) kemudian salah satunya mengucapkan salam.””' 


Para sahabat tentu tidak melakukan hal tersebut dari ide mereka 
sendiri, namun dari Rasulullah. Surat Al-Ashr adalah salah satu surat yang 
cukup pendek, namun mengandung kecukupan. Surat tersebut menjelaskan 
kerugian seluruh manusia kecuali orang yang melakukan empat perkara, yaitu 
iman kepada Allah, beramal shalih, mengajak maru 


ia kepada kebaikan dan 
kebenaran, dan bersabar atas ujian dalam tiga perkara sebelumnya.” 


Suatu perkara menjadi agung jika sescorang mengingatkan hal-hal 
baik ketika ia berpisah dengan saudaranya hingga persaudaraan itu akan 
membawa kepada makna yang indah, seperti pesan istigamah dalam 
#8 Ach Thabrari dalam AfMu'jam ALAxsath (5124). Berkata ALI Taitsami dalarn Mujursma? Az- 

Zoni, “hadits ini diriwayatkan oleh AthThabrani dun para perawinya allah peruwi shahih 


selain Ibnu Aisyah karena dia tsigah.” (10/307). Dishahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sisilah 
“Ash Shabihab (2648) 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


memegang agama, memperbanyak kebaikan, serta mengingatkan tujuan 
manusia di dunia yaitu beribadah kepada Allah, Karena itu, Imam Asy 
Syafi'i berkata, 


Kan Laety aa Nay Satar 

Wa BS 33 HE 33 3 
“Jikalau manusia mentadabburi surat ini maka surat ini akan cukup 
bagi mereka” 


Karena itu, hendaklah senantiasa membaca surat ini di ckhir pertemuan 
kita. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk” (AnNur: 54) 


BO 


Membersihkan Masjid 


24 Jumada AlUla 

Rumah-rumah Allah di atas muka bumi ini adalah masjidmasjid 
Allah berfirman, “Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah 
diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, 
pada waktu pagi dan waktu petang” (An-Nur: 36) Karena itu, salah satu 
bentuk pengagungan kepada Allah dan memuliakan Nya adalah menjaga 
kebersihan rumahsumahNya. 


Rasulullah & senantiasa menyeru umatnya membersihkan masjid dan 


diberikan wewangian di dalamnyas Diriwayatkan dari Aisyah 88 berkata, 
“Rasulullah #& memerintahkan membuat masjid di dalam rumah dan 


dibersihkan dan diberikan wewangian. 

Seorang muslim tidak sepatutnya menjadi sebab kotornya masjid 
dengan cara apa pung Diriwayatkan dari Anas bin Malik #8 bahwa 
Rasulullah #3 bersabda, 


88 Abu Dawud, Kitab AshShalat, Bab: Itikhaz AlMasajid Fi Ad-Dunri (455). ArTirmidr (538). 
Dishahihkan oleh Al Albani dalam As Siledah Ash Shahihah (2724). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


“Meludah di masjid adalah kesalahan dan penebusnya adalah 

menimbunnya (membersihkannya) 

Diriwayatkan dari Ahdullah bin Mas'ud »$ berkata, “Suatu hari kctika 
kami sedang bersama Rasulullah di dalam masjid, beliau melihat dahak di 
arah kiblat masjid dan beliau menggosok-gosoknya (agar hilang). Kemudian 
beliau berkata, “Jika seseorang dari kalian shalat maka Allah berada di 
hadapannya: maka janganlah seseorang dari kalian membuang dahaknya 
di hadapannya ketika ia sedang shalat.” 


Karena itu, Rasulullah sangat mencintai dan memuliakan orang 
yang senantiasa membersihkan masjid, Diriwayatkan oleh Abu Hurairah 
bahwa seseorang lelaki atau wanita hitam yang sering membersihkan 
masjid meninggal dunia. Rasulullah pun menanyakan tentangnya, lalu para 
sahabat menjawab bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Beliau pun 
berkata, “Mengapa kalian tidak memberitahuku tentang (kematiannya? 
Tunjukkan aku dimana kuburannya,” Kemudian beliau mendatangi 
kuburannya dan menshalatkan untuknya,” 

Hendaklah setiap kita berlombalomba membersihkan masjid dan 
minimal tidak menjadi orang yang mengotorinya. Dan, jangan melupakan 


syiar kita, ika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan 


petunjuk.” (An-Nur: 54) 
B0 


Tidak Meminta-minta Kepada Manusia 


25 Jumada Al-Ula 


Rasulullah senang jika seorang muslim itu mulia dan membenci jika 
ia merendahkan dirinya dan memperliha:kan kelemahannya di hadapan 
manusia, Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam as bahwa Rasulullah £ 
bersabda, “Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, mulailah dari 
orang yang berada di bawah tanggung jawabmu, sebaik-baik shadagah 


#8 AlBukhar, Abawab AlMasajid, Babi 

“8 AlBukhori, Kita ALAdab, Rabi Ma Yajan Min ALGhudbih Wa Asy-Syidklib Li Amarillabi GT. 

“8 MBukhari, Kitab AlMosajid, Bab: Kansu AlMasiid Wa Hligath Al Kharg Wa AlOudza Wa Al- 
“Idain (446). Muslim, Kitab Al Janaiz, Bab: Ash Shalaiu Ala AL Oabr (956). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


adalah harta yang menjadi kelebihan dari kebutuhan, barangsiapa yang 
tidak ingin merendahkan dirinya maka Allah tidak akan merendahkannya, 
dan siapa yang merasa cukup (dari apa yang ad pada manusia) maka 
Allah akan mencukupkanya.”” 

Maksud tangan di atas adalah tangan yang suka memberi dan tangan di 
bawah adalah tangan yang suka diberi. Karena itu, Rasulullah menganjurkan 
seluruh umatnya menjauhi perbuatan meminta atau mengemis kepada 
manusia: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar #8 bahwa Rasulullah & 
bersabda, 
ka at esa isa dau 

“Jika seseorang lerus menerus meminta kepada manusia, maka di 

Hari Kiamat kelak ia akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya 

lidak berdaging” 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah gs bahwa Rasulullah #5 bersabda, 
“Barangsiapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperkaya 
diri maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api, maka hendaklah 
ia menguranginya atau memperbanyaknya. 


Cara paling ampuh untuk menjauhi perbuatan meminta-minta adalah 
bekerja walaupun pekerjaan itu biasa saja dengan hasil yang tidak telalu 
besar: Diriwayatkan dari Abu Hurairah 2g bahwa Rasulullah $$ bersabda, 
“Seseorang kalian pergi menyambil kayu bakar dan meletakkannya di atas 
pundaknya, lalu ia dapat menskadagahkan hasilnya dan lidak meminta- 
minta kepada manusia tentu lebih baik dari ia meminta-minta kepada 
orang lain yang bisa saja memberi atau mengusirnya (tidak memberinya). 
Sesungguhnya lanyan di atas lebih baik dari tangan di bawah dan mulailah 
dari orang yang berada di bawah tanggunganmu.7 


“9 Albukhari Kitab Az-Zakat, Baby Laa Shadagata lila'An Daabri Gihina (1361), Muslim, Kitab Az- 
Zakat, Babi Bayanu Anna AlYada ALUha Khairun Min AlYadi Asus. 1094). 

"Al Bukhari, Kitab Ae Zakat, Babs Sa'ala An Nasa Takattsuran (108). Muslim, Kitab AxZakat, 
Babu Karabutu Mas'ulati An-Nas OA). 

#8 Muslim Kitab AzZakat, Bab: Karahatu Mas'alati An-Nas (1041). 

78 Muslim, Kitab Az Zakat, Bab: Karahate Mas'lati An Nas (1042). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


“Rasulullah senang jika seorang muslim memiliki kepribadian seperti ini 
dari awal keislamannya dan prilaku tersebut tidak mengharuskan masuknya 
keimanan terlebih dahulu ke dalam hatinya, beliau ingin setiap muslim 
berkepribadian mulia sedari awal Islamnya. Karena itu, beliau membaiat 
orang-orang yang baru masuk Islam agar tidak memintaminta kepada 
manusia. 

Diriwayatkan dari Auf bin Malik A-Asyja'i a86 berkata, “Dahulu kami 
berjumlah sembilan, delapan, atau tujuh orang menghadap Rasulullah #5 
untuk berbaiat. beliau berkata, “Tidakkah kalian mau berbaiat kepada 
utusan Allah?” Kami menjawab, “Sungguh kami telah berbaiat kepadamu,” 
Beliau berkata lagi, “Tidakkah kalian mau berbaiat kepada utusan Allah?” 
Kami menjawab, “Sungguh kami telah berbaiat kepadamu,” Beliau berkata 
lagi, “Tidakkah kalian mau berbaiat kepada utusan Allah?” Kami pun 
menjawab lagi, “Sungguh kami telah berhaiat kepadamu. Di atas apakah 
kami berbaiat kepadamu?” Beriau menjawab, “Dj atas ibadah hanya kepada 
Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, shalat lima 
waktu, taat serta tidak meminta-minta apa pun kepada manusia.” Perawi 
Auf bin Malik ALAsy'jai berkata, “Dan sungguh aku melikat sebagian yang 
berbaiat itu cambuknya terjatuh, namun mereka tidak meminta tolong 
kepada siapa pun untuk mengambilkannya”” 

Hendaklah sifat ini menjadi prilaku dan kebiasaan kita. Dan, jangan 
melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapaikan petunjuk." (An-Nur: 54) 


ket) 
Bershalawat Atas Ahlul Bait 


26 Jumada Al-Ula 

Salah satu keraatan yang paling agung adalah bershalawat aras 
Rasulullah $$ karena ini adalah tanda cinta seseorang kepada beliau, 
harapannya yang besar untuk menyampaikan kebaikan kepada beliau, dan 
harapan agar beliau mendapatkan kedudukan tinggi. Mungkin salah satu 


“Muslim, Kitah As Zakat, Nab: Karahatu Mas'alati Ar Nas (1043). 


394 Sunnah Nabi Sehari-hari 


dari kita menyangka bahwa Rasulullch 48 tidak butuh kepada shalawat kita 
dengan alasan Allah telah meninggikan derajatnya, namun kenyataannya 
Rasulullah sendiri yang meminta kita memohon kepada Allah untuk 
mengangkat derajat beliau. 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru A-Ash 88 bahwa ia mendengar 
Rasulullah 3 bersabda, Jika kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah 
seperti ucapannya lalu bershalawatlah kalian atasku karena barangsiapa 
yang bershalawat atasku sekali maka Allah akan bershalawat atasnya 
sepuluh kali. Lalu mohonlah kepada Allah untuk akwasilah karena dia 
adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak patut diraih melainkan 
oleh seorang bamba dari hamba-hambaNya dan aku berbarap semoga 


hamba tersebut adalah aku. Maka, barangsiapa yang memokonkan ak 
wasilah untukku maka pantas baginya syafaatku.”72 


Begitupula, Rasulullah senang jika kebaikan sampai kepada 
keluarganya Allah berfirman, “Lah (karunia) yang (dengan itu) Allah 
menggembirakan bamba-hambaNya yang beriman dan mengerjakan 
amal shaleh. Katakanlah, “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah 
pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam keluarga.” Dan siapa 
yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan 
pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengarnpyun lagi Maha 
Mensyukuri.'(AsySyuraa ': 23) 

Karena itu, Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak hanya bershalawar 
atas dirinya saja, namun juga bershalawat atas keluarganya: Ini adalah sunnah 
yang sanga: beliau sukai. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laila 
berkata, “Aku bertemu Kaab bin Ujrah ass dan berkata, “Apakah engkau 
mau aku berikan hadiah yang langsung aku dengar dari Rasulullah?” Aku 
menjawab, “Tentu, hadiahkanlah itu kepadaku.” Ia berkata, “Kami dahulu 
pernah bertanya kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, bagaimana bershalawar 
kepada kalian, ahlu albait? Allah telah mengajarkan kita bagaimana 


mengucapkan salam kepada kalian," Beliau berkata, “Katakanlah, 
3 ata IE el KAI EA Ea 


8 Musim, Kitab Ash:Shalat, Bab: stikbab AlOanli Misla Ma Yagulu AlMuadzin Li Man Sami'ahu 


“umma Yushalli Ala Ar Nabi (384). 
854 Sunnon Nobi SenonenoriMs77) 


SE 3 Bg HI LA LA Oi ta 


JA EN SAE mall BS 


“Allahumma shalli “ala muhammad wa “ala ali muhammad kama 


shallaita “ala ibrahim wa “ala ali ibrahim innaka hamidum majid. 
Allahumma barik 'ala muhammad wa 'als ali mubammad kama 
shallaita 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim innaka hamidum majid 

“Ya Allah, bershalawatlah atas Mubammad dan keluarga Muharamad 
sebagaimana Engkau bershalawat atas Ibrahim dan keluarga Ibrabim: 
Sesungguhnya Engkau adalah Maha Terpuji lagi Terrmuia. Ya Allah, 
berkahilah atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana 


Engkau berkahi atas Ibrahim dan keluarga Ibrahi 
Engkau adalah Maba Tertvufi lagi Termudia). 2 


Diriwayatkan dari Abu Humaid AsSaidi at: bahwa para sahabat berkata, 
“Bagaimana kami bershalawat atasmu?” Rasulullah berkata, “Katakanlah, 


23 A2 Ia 
53 ih BA 


Sesungguhnya 


Bs 
“allahumma shalli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyatihi 
kama shallaita “ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammadin wa 
adzwajihi wa dzurriyatihi kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka 
bamidun majidun 
“Ya Allah, bershalawailah atas Muhammad, isiriastrinya, dan 
keturunannya sebagaimana Ingkau bershalawat alas keluarga 
Ibrabim. Ya Allah, berkabilah Mubammad, istriistrinya, dan 
keturunannya sebagaimana Engkau telih memberkabi keluarga 
Ibrahim. Engkau adalah dzat Maha Terpuji dan Termulia. 

W Alukhari, Kitah AL Anbiya (3190). Muslim, Kitab AshSSlat, Babs Ash Shalat la AnNabi 

Shallallahu Alaihi Wa Sallam Borila Tasyahkasd (AD6) 


 AlBukhari, Kitab Al-Anbiya (3189), Muslim, Kitab AshShalat, Bab: AshsShalatu Ala An Nabi 
Shalallahse Alaihi twa Salam Ba'da Tasyahhud 407). 


ag 0 Sunnah Nabi Sehari-hari 


Hendaklah kita bershalawat atas Rasulullah dan keluarganya agar 
beliau senang dan tidak bosan bosan untuk mengulangulanginya. Dan, 
jangan melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


GO 


Menikahi Wanita Shalihah 


27 Jumada AlUla 

Islam senantiasa menyeru para pemuda untuk menikah, Diriwayatkan 
dari Abdullah bin Mas'ud 2gs berketa, “Rasulullah berkata kepada kami, 
“Wabai para pemuda, barangsiapa yang mampu menikah maka bendaklah 
menikah karena menikah lebih menundukkan pandangan dan menjaga 
kemaluan. Namun, barangsiapa yang tidak mampu untek menikah maka 
hendaklah ia berpuasa karena padanya terdapat perisai. 

Di sisi lain, Rasulullah menyeru memilih wanita dengan kriteria 
tertentu agar pernikahan berjalan dengan baik dan membawa kebahagiaan 
bagi pasangan suami istri, Salah satu kriteria sangat penting dalam memilih 
wanita adalah mempertimbangkan Islam can koshalihannya. Sangat 
disayangkan perintah untuk menyegerakan pernikahan ini seringkali 
membuat para pemuda lupa memerhatikan syarat ini hingga banyak dari 
mereka yang menikahi wanita yang hanya memiliki kelebihan duniawi serta 
melupakan pertimbangan keshalehannya, akhirnya mehligai rumah tangga 
yang dibangun harus kandas dan bubar di tengah jalan. 

Sunnah ini menjelaskan kepada kita kriteria penting dalam memilih 
wanita: Diriwayatkan dari Abu Hurairah gs bahwa Rasulullah 4£ bersabda, 


ba HE Ka OR KAA UI GA K3 
IG 3 yi 


A8 AlBukhari, Kitab An-Nikah, Bob Owl Arena, “Mam Itatha's Minksum Alat. (4778) 
Muslim, Kitab An-Nikah, Bab: Istihbab An-Nikah Li Man Ta'gat Nafsuhu Haihi Wa Wajada 


Mor natan JA). 


TANP 


854 Sunnon Nobi Sehari 


“Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: Hartanya, keturunan- 
nya, kecantikannya, dan agamanya, Karena itu, pilihlah wanita yang 
beragama (shalihah) maka engkau akan beruntung. 72 

Rasulullah menjelaskan kepada para pemuda agar mereka mengetahui 
hal-hal yang membuat laki-laki menikahi wanita, namun beliau juga tidak 
lupa menasehati agar menjadikan agama wanira sebagai prioritas dalam 
memilih, karena dasar agama yang kuat dan kokoh yang akan membuatia 
meraih bahagia di dunia dan akhirat. 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru #8 bahwa Rasulullah #& bersabda, 
AAS Ga pn ka UNI 


“Dunia ini kesenangan dan sebaik-baik kesenagan dunia adalah 


wanita shalihah.”9 


Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waggash ss: bahwa Rasulullah #8 
bersabda, 


ES sa aa hd 
KG SAN EN aAAN ag hadi SGG Alah 
IN LS BN gama KAN 


“Empat hal termasuk kebahagiaan, yaitu, Wanita (istri) shalehah, 


SEL Ia 


rumah yang luas, tetangga yang shalih, dan kendaraan yang nyaman. 
Empat bal termasuk kesengsaraan, yaitu, Tetangga yang buruk, isiri 
durhaka, rumah yang sempit, dan kendaraan yang buruk” 

Hendaklah lak-daki yang sedang mencari calon istri untuk memprio- 


ritaskan sunnah ini. Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk," (An-Nur: 84) 


ke:ia) 
“ Allbukhari, Kicab Ar-Nikah, abs ALAKJG' Fi Ad.Ditn (4802). Muslim, Kitab Ar.kadha', Baby 
Tbubibab Nikah Datu Ad Din (66. 
6 Munlim, Kitab Ar Radha', Babi Khairu Mato" Ad Dunya AlMar atu AstrShatibab CIA6T). 
2 Thmu Hihbun, Kirab Ari up (3022). Berkuts antuhnya shahih sesi syarat 
AlBukhari” Dishahihkan oleh Al-Albani dalam At-Ts ligat Al-Hassan 'ala Shahih Ibnu Hibbam 
(67172) dan dalam As Silsilah Ash Shabihah (282) 


nnah Nabi Sehari-hari 


Shalat Sunnah (Ba'diyah) Jumat di Rumah 


28 Jumada AlUla 


Rasulullah ## sangat senang jika seorang muslim menunaikan beberapa 
shalar sunnah di rumahnya, Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar #& 
bahwa Rasulullah 4 bersabda, 


A3 Boi V3 LN Ia Sang BAN 


"Jadikanlah rumah kalian sebagai tempat sebagian shalat kalian dan 


janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan" 


Hadits ini mengandung anjuran yang bersifat umum, namun Rasulullah 
mengkhususkan sebagian shalat sunnah untuk di tunaikan di rumahnya, 
salah satunya adalah shalat sunnah (ba'diyah) Jumat. Jumlah raka'at sunnah 
ba'diyah jumat adalah dus arau empat raksat dan beliau menunaikannya 
di rumahnya selepas pulang dari masjid. 

Diriwayarkan dari Abdullah bin Mas'ud 2s bahwa ia menunaikan 
shalat Jumat, lalu pulang dan shalar di rumahnya dua rakaat sunnah baidiyah 
Jumat seraya berkata, “Rasulullah #8 terbiasa melakukan hal ini." 


Diriwayatkan dari Umar bin Atha bin Abu Al-Khuwar bahwa Nafi bin 
Jubair mengutusnya kepada AsSa'ib 26 untuk menanyakan sesuatu yang 
dilihat oleh Muawiyah dalam shalatnya. Lalu ia berkata, “Ya, aku telah shalat 
Jumat bersamanya. Ketika imam salam maka aku langsung berdiri di tempatku 
Shalat dan langsung shalat. Ketika ia masuk maka ia mengutus orang untuk 
memanggilku dan ia berkata, “Jangan engkau ulangi perbuatanmu, Jika 
engkau shalat Jumat maka jangan langsung disambung dengan shalat sunnah 
hingga engkau berbicara atau keluar karena Rasululah memerintahkan kita 
untuk tidak menyambung langsung shalat (wajib) dengan shalat (sunnah) 
hingga sescorang berbicara atau keluar dari masjid." 

Maka kita dapat menunaikan shalat sunmah ba'diyah Jumat di mesjid 
setelah berb 


ara dengan orang lain atau berpindah tempat sebagaimana 


'1 MBukbari, Abwah AtTaihawwr', Babi AiTaihawuwsr' F AI Baiti (30, Musim, Kitab Shalat Al 
Musafiin Wa Oasriha, Bab btihlnib Shalat An-Nofilui Fi Baitihi Wa Jawasuha F'AMcajidi (777) 


7" Muslim, Kitab ALJumwah, Bab: Ash-Skalatu Ba'da AlTumsuati (882). 
nerighani 


7 Muslim, Kitab Al bermarah, Bab: Ash Shalatu Da'da Al omuati (883). 


854 Sunnon Nobi S 


yang dikatakan oleh para ulama. Namun yang paling utama adalah kita 
melakukan seperti yang tertera dalam hadits Abdullah bin Mas'ud di atas. 
Dan, jangan melupakan syiar kita, "Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (Aa-Nur: 54) 


BO 
Mendoakan Orang yang Sakit 


29 Jumada Al-Ula 
Dzat yang Maha Penyembuh adalah Allah 5 Dia berfirman, 


Dodi Ya Eh ya 21513 

Hikraku sakit maka Dialah yang menyembuhkankaa UaySyu atas: 
80) walaupun Rasulullah $#£ memerintahkan umatnya untuk berobat, namun 
bediau juga menekankan bahwa salah satu cara penting untuk mendapatkan 
kesembuhan adalah meminta kesembuhan kepada Allah. 

Kurenatita, Ramiliilihimendorkan kesembuhan ketiki mengatijungi 
orang yang sikit. Dos/ kesembuhan bapi'orang yane:sakitada beberapa 
redaksi, Diriwayatkan dari Aisyah &s bahwa Rasulullah memohon 
kislihingan DowksebaganiKeaktina aga menpaap sngat kanannya 
dan berkata, 


Tas Ta sih at 


“Ya Allah Rabb seluruh manusia, jaubkanlah sakit dan sembubkanlah 
ja dan Engkau adalah Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan 
melainkan kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak menyisakan 


"71 


rasa sakit. 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas z5: bahwa Rasulullah bersabda, 
“Tidaklah seorang hamba menjenguk orang sakit yang belum kadir ajalnya 


Ft Allbukhari, Kitab Ath Thib, Babs Rangyatre Ar Nabi (SAN). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


AANP 


dan ia mengatakan tujuh kali (untuk orang yang sakit tersebut), 


Be LO II mbl Gaal 55 13 
“Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung Rabb arsy yang 
agung agar Dia menyembuhkanmu," Melainkan orang sakit it 
akan disembuhkan 
Diriwayarakan juga dari Abdullah bin Amru #& bahwa Rasulullah 45 
bersabda, “Jika seseorang menjenguk orang yang sakit seraya berkata, 
"Ya Allah, sembubkanlah hamba-Mu yang membunuh musuh Mu dan 
mengantarkan jenazah hanya karena Mu." 


Namun jika seseorang tidak menghafal dowdoa di atas, maka ia cukup 
berkata, “Ya Allah, sembuhkanlah fulan,” sambil ia menyebutkan nama 
pasien, Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waggash 925 bahwa Rasulullah 4& 
berkata kerika beliau menjenguknya ketika sakit, “Yz Allah sembuhkanlah 
Sa'ad," sebanyak tiga kali” 

Doedoa ini tidak hanya menjadi sebab datangnya kesembuhan 
dari Allah, namun akan membahagiakan orang yang didoakan dan 
menenangkannya. Karena itu, hendaklah kita mengamalkan sunnah ini 
Dan, jangan melupakan syiar kita, Jika kalian mentaatinya, maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk,” (XnNur: 54) 


BO 


Tidak Mengatakan “Saya” 


30 Jumada ALUla 


Sunnah-sunnah Rasulullah mencakup adab-adab yang mengatur 
kehidupan manusia Berpegang teguh kepada sunnah-sunmah ini dapat 


A5 Abu Dawud, Ktab Aljanatz, Bab, Ad-Du'a -i ALMaridh Inda Ablyadah (3106). At'Tivnidzi (2083) 
an ia berkata, "hadits inihasan.” Ar-Nasa'1(10887). Ahmad (2137) bau Hibban (2978). AlHakim 
(5282) dan ia berkata, “hadits inishahih,” Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Stafah Alfarni (5758). 

"8 Abu Dawud, Kitab AYanat, Babs Ad Duta L ALMoridh “Ide Aklyadah (3107) Ahmad (6600). 
Ibnul Jibban (2574). Berkata Spu'aib Al-Arnauth, “hadits ini hasan.” ALI Iakira 11273) daniia berkata, 
“audit ini sahih sesi syarat Muslim” Dishuhihlen uleh ALAlbani cdatun As-Sikilah AshsShabihah 
(1309. 

75. Muslim, Kitab Al Waspiyyah, Bab: AL Washiyyatu Bi Ais Tnluts (1628). 


854 Sunnon Nobi Sehari Ta 


menjaga seorang muslim dari banyak keburukan dan masalah. Salah satu 
adab adab terscbut adalah meminta izin ketika hendak masuk ke rumah 
orang dengan suara yang jelas agar pemilik rumah dapat mendengarnya 
dengan jelas dan memiliki waktu untuk mempersilahkan atau menolak. 
Karena itu, ketika seseorang mengetuk pintu rumah orang lain lalu 
pemilik orang berkata, “Siapa yang mengetuk?” maka tidak pantas ia herkata, 
“Saya,” karena kata itu tidak memberikan informasi yangjelas kepada pemilik 
rumah hingga terkadang pemilik rumah terpaksa membuka pintu tanpa tahu 


dengan jelas siapa yang darang, Karena itu, salah satu sunnah Rasulullah 
#f adalah orang yang bertamu hendaklah memperkenalkan dirinya ketika 


meminta izirs Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ss berkata, “Suatu hari, 


aku hendak menemui Rasulullah di rumahnya untuk melunasi utang ayahku 


kenada beliau. Maka aku pun mengetuk pintu rumahnya, Rasulullah pun 
berkata, “Siapa?” aku berkata, “Saya” Lalu beliau berkata, 
seakan-akan Rasulullah tidak suka dengan jawaban. itu.”718 


'a, saya,” 


Seharusnya Jabir berkata, “Saya Jabir.” karena iw Rasulullah tidak 
suka dengan jawaban Jabir, “Saya,” karena jawaban itu tidak terlalu jelas. 

Terdapat kisah lain yang menunjukkan bahwa seseorang yang mengetuk 
pintu menyebutkan namanya hingga Rasulullah 8 pun menerimanya: Hal 
ini menunjukkan bahwa ini adalah sunnah. Diriwayatkan dari Buraidah 
at berkata, “Aku sedang berada di dalam masjid dan Abu Musa sedang 
membaca Alur" an. Lalu Rasulullah keluar dari rumahnya dan bertanya, 
“Siapa ini?” aku menjawab, “Saya Buraidah. Aku menjadikan diriku sebagai 
tebusan untukmu ya Rasulullah... 

Diriwayatkan dari Ummu Hani binti Abu Thalib &s berkata, "Aku 
datang ke rumah Rasulullah pada waktu penaklukan kota Makkah dan aku 
mendapatkan beliau sedang mandi dan Fathimah menutupinya. Beliau pun 
berkata, “Siapa ini?” aku berkata, “Ini saya Ummu Hani.78 


Maka mengenalkan diri dengan jelas adalah sunnah. Jikalau nama 
belum dapat memperjelas pribadi yang datang bertamu maka hendaklah 


5 Isi dan, Babs Ider Oala Man Dea? Ergaks “Ana.” (5896). Musbm, Kitab 
ALAdab, Babs Karahaw Gali Al Musta'dein Ana" Idea Oila, "Man Hadza?” (2155). 

27. “AlHakim (7787) dana berkata, “hsultsimishahih.” Dar isepskat oleh Ask: Dzhabi 

7 AlBukhari, Abswab AshShalat/f Ais-Teiyab, Bab: Ach-Shalatu Fi Tsaubin Wahidin Multabifan Bibi 

(390), 


DT Sunnah Nobi Sehari-hari 


TANP 


ia menyebutkan sifat lainnya atau pekerjaannya agar pribadi yang bertamu 
nampak lebih jelas hingga pemilik rumah mendapat mengambil keputusan 
menerima atau menolak. Dan, jangan melupakan syiar kita, “Jika kalian 
mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk,” (An-Nur: 54) 


GO 


Memudahkan Urusan 


1 Jumada Al-Akhirah 


Salah satu sifat paling indah dari agama ini adalah kemudahan dalam 
setiap sisi kehidupan, karena pada dasarnya kemudahan adalah keinginan 
Allah. Allah berfirman, “Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan 
tidak menginginkan untuk kalian kesusahan...” (AkBagarah: 185) Ayatini 
menunjukkan bahwa Allah menafikan kesusahan, jikalau saja dalarn ayat ini 
Allah hanya menyebutkan keinginannya untuk memudahkan maka mungkin 


saja akan ada yang mengira bahwa Allah hanya menginginkan kemudahan 


pada saat tertentu dan menginginkan kesusahan pada keadaan yang lain. 


Karena itu, sunnah Rasulullah membawa kemudahan dalam perbuatan 
dan perkataan: Diriwayatkan dari Anas bin Malik sge bahwa Rasulullah 
38 bersabda, 


2S V5 WE yaa Ya naa 
“Mudahkanlah dan jangan nisan berikan kabar gembira 


2719 


dan jangan membuat orang menjaul 


Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari ee bahwa Rasulullah 
pernah mengutus Mu'adz a86 menuju Yaman, beliau berkata kepadanya, 
“Mudahkanlah dan janganlah menyusahkan, berilah kabar gembira dan 
angan membuat orang menjauh dan saling tolong menolonglah kalian 
dan jangan berselisih..." 


78 MBukhari, Kitab A£ Trrsi, Bab, Ma Kaari Are Nabnyyu Yatakhawwalahurn bi AH Mau idkati... (69). 
Muslim, Kitab AlJihad ia As-Siyar, Babs ALAmaru bi At Tasyirawa Tarku AtTanfir(173A). 

78 Al-Bukhari, Kituh AlJihad un AsStyar, Babu Mu Yukrahu Min At-Tones' um ALlkbtilaf Ff ALHurbi 
sa Ugubatu Man “Asha Imamahu (2873). Muslim, Kitab AlJihad wa As-Siyar, Bab: AlAraru Bi 
“At Tasyir wa Tarku At Tanfi (1733). 


854 Sunnon Nobi Sehal 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah ac bahwa Rasulullah 4 bersabda, 
“Sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seseorang menyusahkan 
dirinya melainkan agama ini akan mengalahkanny 


Sangat cocok disebutkan dalam pembahasan ini bahwa memudahkan 
tidak berarti bermudah-mudahan dalam agama, namun maksudnya adalah 
memilih hal yang mudah dari hal-hal yang mubah dan yang disyariatkang 
Diriwayatkan dari Aisyah 885 berkata, “Tidaklah Rasulullah diberi pilihan 
dua hal melainkan beliau akan memilih yang termudah di antara 
keduanya selama hal itu bukan dosa...” 


Hal ini membuat kita akan membuka kesempatan untuk menerima 
pendapat pendapat fikih yang diakui dari para ahli fikih untuk mencari 
kemudahan bagi manusia dan juga membuka kesempatan untuk 
menggunakan keringanan-keringanan yang diberikan okeh agama tanpa 
ada dosa, Islam juga menyeru kita untuk memudahkan orangorang yang 
kesusahan dalam segala hal. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ats bahwa 
Rasulullah £& bersabda, “Dan barangsiapa yang memudahkan urusan 
orang kesusahan maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia 
dan akhirat 2 


Ini adalah sunnah Rasulullah dan ini juga yang menjadi ruh agama 
ini. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, "Dan jika kalian mentaatinya 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk." (An-Nur 54) 


9 


Bertanya Tentang Masalah Agama 


2 Jumada Al-Akhirah 


Syariat Islam memiliki kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang di 
dalamnya terdapat banyak hukum-hukum dan semuanya bersumber dari 
Nlah. Allah menghendaki kita menyemhah-Nya sesuai dengan kaidah dan 


F1 AlBukhati, Kitab Arman, Bebi Ad-Dite Vssrsn (39). 

& AlBukhari, Kitah AlManagib, Babs Shifatu Ar Nabi Salisllahy Alahi Wa Sallarm (3367) Muslim, 
Kitab ALucharl, Bab: Mabu'adotuhu li ALAisam Wa lkhtiyaruh Min A-Mubah ALAchal 2327) 

78 Muslim, Kitab Ada Detkri Wa Ad.Du'a Wa AtTaubah Wa ALlstighfar, Bab: Fadhl Akljiima' Ala 
Tilawati Al Guan wa' Ala Ade Dzikri (2699). 


nnah Nabi Sehari-hari 


TAN 


pokok yang ditentukan. Tidak pantas bagi seseorang membuat cara baru 
untuk membuat Nya ridha, namun yang wajib bagi kita adalah berpegang 
teguh dengan syariatsyariat Allah: Allah berfirman, “Dan tidaklah patrt 
bagi lakilaki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang 
mukmin, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, 
akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan, 
barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul Nya maka sungguhlah dia telah 
sesat, sesat yang nyata.” (Al-Ahzab: 36) 

Suatu kemustahilan seseorang dapat mengetahui semua maksud Allah 
dalam setiap permasalahan agama, maka hal ini mengharuskan seorang 
muslim untuk bertanya kepada ulama sebagaimana yang difirmankan ulek 
Allah 2, 

Aek EA DE) 
Oops ak ol ga has 

“Dan bertanyalah kepada abli ibmu jika kalian tidak mengetahui.” 

(Al-Anbiyaa': 7) 

Rasulullah telah menjadikan perbuatan bertanya tentang Islam sebagai 
salah satu dari sunnahnya dan beliau sangat melarang seseorang berfatwa 
yang bersumber dari akal-akalannya dalam masalah Islam, Diriwayatkan dari 
Jabir bin Abdullah ss berkata, “Kami berangkat dalam satu perjalanan, lalu 
seorang dari kami tertimpa batu dan melukai kepalanya. Kemudian orang 
itu mimpi basah, lalu ia bertanya kepada para sahabatnya, “Apakah kalian 
mendapatkan keringanan bagiku untuk tayammum?” Mereka menjawab, 


“Kami memandang kamu tidak mendapatkan keringanan karena kamu 
mampu menggunakan air, Lalu pun ia mandi kemudian meninggal. Ketika 
kami sampai di hadapan Rasulullah, peristiwa itu diceritakan kepada beliau. 
Beliau bersabda, “Mereka telah membunuhnya, semoga Allih membalas 
mereka. Tidakkah mereka bertanya jika tidak mengetahui? karena obar 
dari 


dak tahu adalah bertanya. Sesungguhnya ia cukup bertayammum. 


Dalam peristiwa ini, niat baik para sahabat dalam menjawab pertanyaan 
sahabat yang meninggal tersebut tidak dapat memberikan mereka syafaat 
di hadapan Rasulullah, namun Rasulullah memikulkan akibat perbuatan 


78 Abu Dawud, Kitab Ath-Thaharah, Bab: AlMajruh Bi A-Tayammum (336). Dihasankan oleh AL 
“Albani dalam As Sisilah Ash Shabihah (28901 


854 Sunnon Nobi 


mereka ke punggung mereka sendiri. Karena itu, hendaklah kita mengamal- 
kan sunnah ini dan mencari jawaban dalam permasalahan agama dari para 
ahlinya. Sungguh kita ingin beribadah kepada Allah sebagaimana yang 
diinginkan oleh-Nya dan bukan yang diinginkan oleh kita sendiri. Dan, 
jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BR) 


Mengucapkan Salam di Akhir Pertemuan 


3 Jumada AlAkhirah 
Islam adalah agama As-Salam (kedamaian) dan menyampaikan salam 


kepada sesama muslim akan menumbuhkan ruh kasih sayang, Rasulullah 
menekankan akan hal ini dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu 
Hurairah 45 bahwa Rasulullah # bersabda, “Kalian tidak akan masuk 
surga hingga kalian beriman, kalian tidak akan beriman hingga kalian 
saling mencintai dan apakah kalian ingin aku tunjukkan sesuatu yang 
jika kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah 
salam di antara kalian "5 

Karena itu, salah satu sunnah Rasulullah adalah mengucapkan salam 
kepada sesama muslim di setiap waktu, namun beliau tidak mencukupkan 


salam saat bertemu saja, akan tetapi juga kerika hendak berpisah. 


Diriwayarkan oleh Abu Hurairah #5 bahwa Rasulullah ££ bersabda, 


al ae Iabsl s 
"Jika seseorang selesai dari majlis maka hendaklah ia mengucapkan 
ak 


salam... 


Mengucapkan salam di akhir majlis adalah sunnah Rasulullah scbagai- 
mana juga disunnahkan di awal majlis. Sunnah ini tidak harus dilakukan 


Muslim, Kitab AkImar, Bab, Bayan Annalu La Yadkihulu Aljaruah le AMukrsimun (S8). 
Abu Dawud (5193), ArTirmidri (2688). Ibru Maish (68). Ahmad (3073). 
78 AtTirmilki, Kitah Aklsf'dean, Babi AtTasdim "la ALGigum Wis Inda ALusud (2706). Abu 
Dawud (5208), An Nasa (10TA), Ahmad (9662), Ibnu Hibban (496. Berkata Syu'aib Al Arnaurh, 
“senadnya hasan.” Dishahihkan oleh Al Albani dalam As Silsilah Ash-Shabihah (183), 


354. Sunnah Nobi Sehari-hari 


pada majlis yang lama, namun juga bisa dilakukan di dalam majlis yang 
singkat. Diriwayatkan dari Abu Madinah Ad Darami ## berkata, 


Se AN Kasih Sui Tua y 


SAE ab A3 BA pan) ab DONI 


“Jika dua sahabat Rasulullah bertemu maka keduanya tidak akan 
berpisah hingga salah satunya membacakan surat ALAshr, lalu salah 
satunya mengucapkan salam kepada yang lainnya.” 

Karena itu, hendaklah kita mengamalkan sunnah ini demi tersebarnya 
cinta di tengah-tengah kaum muslimin. Dan, jangan engkau lupakan syiar 
kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Beristighfar di Sepertiga Akhir Malam 


4 Jumada Al-Akhirah 

Rasulullah memberikan kabar gembira kepada mukmin yang 

memperbanyak istighfar dengan kebaikan yang sangat banyak: Diriwayatkan 
dari Abdullah bin Busr 2: bahwa Rasulullah #5 bersabda, 

Ia GE eka 3 Lp 

“Sungguh berbabagia orang yang mendapatkan di buku catatannya 

istighfar yang banyak. 


Pra 


Walaupun istighfar merupakan hal yang dianjurkan di setiap waktu, 
namun Allah memuji orang yang melakukannya pada waktu sepertiga malam 
terakhir, Allah berfirman, “(Yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, 
yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang 
memobon ampun di waktu sahur” (Ali Imran: 17) 

(Ah Thabrani dalam Mu'jam Af Ansath (S4), Dinhahihkan oleh AlAlbani dalarn As Sikilah 
AshShobiluh (2648): 


74 Ibnu Majah, Kitab Al-Adab, Bab: Astighfar (3818). Dihasankan cleh Ibnu Hajar dan Dishahikan 
“leh Al Albani dalam Shahih Ibu Majah 13093). 


854 Sunnah Nobi Seharis 


Dia juga berfirman, “Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu 
malam, Dan, selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelura fajar" 
(Adz-Dzariyat: 17-18) 

Itualhy waktu yang sangat mulia karena saat itu Allah turun ke langit 
dunia Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4x bahwa Rasulullah bersahda, 
“Rabb kita turun ke langit dunia di setiap malam ketika tersisa sepertiga 
malam terakhir seraya berfirman, “Siapakah yang berdoa kepada-Ku (pada 
waktu ini) maka Aku akan mengabulkannya, siapakah yang meminta 
kepada-Ku (pada waktu ini) meka Aku akan memberikannya, dan 
siapakah yang beristighfar kepada-Ku (bada waktu ini) maka Aku akan 
mengampuninya. 9 

Karena itu, salah satu sunnah Rasulullah adalah banyak berdzikir di 
waktu sepertiga malam terakhir: Diriwayatkan dari Amru bin Abasah ses 
bahwa ia mendengar Rasulullah $£ bersabda, “Salah satu waktu Allah 
sangat dekat kepada seorang hamba adalah ketika sepertiga malam 
akhir, jika sesorang dari kalian biasa berdzikir pada wakiu tersebut maka 
hendaklah ia lakukan.” 

Hendaklah kita bersemangat untuk berihadah pada waktu yang mulia 
agar kita dapat menjadi orangorang yang dapat menjawab ketika Allah 
berkata, “Dan siapakah yang beristighfar kepada-Ku (pada waktu ini) 
maka Aku akan mengampuninya." Dan, jangan engkau lupakan syiar 
kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapaikan 
petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 


Albbukhari, Kitab Ad-Da'awat, Baby Ad-Du'a Nishf ALLail (5962). Muslim, Kitab Shalat Al- 
Musafirin wa Oashriha, BabsAtTarghib FiAdDwa Wa AdDukr Fi Akhiri AbLail Wa Alliabati 
Fibi (738) 

AtTirmidii, Kitah Ad Duranat (3579) Jan ia berkata, “hadits hasan sahih." An-Nassi (1544) 
AlMlakim (1162) dan ja berkata, “hadits ini shahih sesuai syarat Muslim,” Dishahihkan oleh Ibnu: 
Hejar dalam Notaij Al Afkar (2/248): Dishahihikan olch Al Albani dalam Shahih Al Jami? (1/259). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Berpenampilan Menarik untuk Shalat Jumat 


4 Jumada Al-Akhirah 


Hari Jumat adalah salah satu hari raya umat Islamy Diriwayatkan 
dari Ibnu Abbas 8 bahwa Rasulullah 4 bersabda, “Sesungguhnya hari 
ini (Jumat) adalah bari raya yang Allah peruntukkan bagi umat Islam. 
Maka, barangsiapa yang hendak menuju shalat Jumat hendaklah ia 
mandi, memakai wewangian jika ada, dan gunakanlah siwak.”” Dan 
Allah berfirman, “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di 
setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih- 
lebiban. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih- 
lebiban,” (AkXraf: 31) 

Karena iu, Rasulullah mensunnahkan kepada umatnya agar memakai 
pakaian khusus untuk shalat Jumat yang tidak dipakai untuk herkerja: 
Diriwayatkan dari Aisyah sg berkata, “Rasulullah berkhutbah di hadapan 
manusia pada shalat Jumat dan beliau melihat banyak yang memakai pakaian 
yang lusuh, maka beliau berkata, “Mengapa kalian yang mendapatkan 
keluasan rezeki tidak memiliki dua pakaian untuk Jumainya selain dua 
pakaian kerjanya? 2 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam 22 bahwa ia mendengar 
Rasulullah bersabda di atas mimbar pada hari Jumat, “Mengapa kalian tidak 
membeli dua pakaian untuk Jumatnya selain dua pakaian kerjanya? 


Pada hadits di atas, Rasulullah menganjurkan umatnya jika mendapat 
kan rereki agar ia mengkhususkan atau membeli pakaian untuk digunakan 
di hari Jumat, Pada hakikatnya, pakaian khusus yang digunakan di hari 
Jumat dapat mewujudkan beberapa faidah, yaitu: Merasakan kemuliaan 
hari Jumat, menambah kekhusyuan shalat Jumat, tidak mengganggu orang 
lain dengan bau yang tidak enak yang terkadang menempel di pakaian, 


3 Ibnu Majah, K'tah Igamat AshsShalat wa AsSunnatu fiha, Bab, Ma Ja'a Ti Az:Zinah Yaum Al 
Jurnuati (1028! Ach-Thabrani dalam Mur'jam ALAusztp (7355). Dihasankan oleh Al-Albani dalam 
Shabib Aklara 2258). 

7 Ibnu Majah, Kitab Igamat AshrShalat wa AsSunnots fiha, Dab, Ma Ja'a Fi Az-Zinah Yawm Ak 
Jurwati (1096). Ibnul Tibban (2777), BerkataSyu aib Al-Arrauth, 'haditsini shahih," Dishahihlsan 
“deh ALAIhani dalam Shahih AWhmi? (5635) 

8 Ibnu Mijat, Kitab Igomat Ash-Shalat usa AsSuomawu fiha, Bab: Ma Ja'a Fi Az-Zinah Yaum Ab 
Jumuati (1095). Dishahihkan oleh Al Albani dalam Shabih Ibr Majah (205). 


dan dapat memperlihatkan pemandangan yang baik untuk umat Islam yang 
dapa: mempermudah dalam berdakwah. 

Karena itu, jadikanlah sunnah ini kebiasaan kita dan juga kebiasaan 
anakanak kita di hari Jumat. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan 
jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


Berpaling dari Orang-orang Bodoh 


6 Jumada Al-Akhirah 


Seorang muslim senantiasa berusaha menjaga akhlaknya ketika 
berinteraksi dengan orangorang di sekelilingnya. Tapi, terkadang ia 
menemui orang:orang yang tidak bisa menjaga akhlak dan adabnya. Maka, 
di sinilah nampak indahnya sunrah Rasulullah yaitu, sunnah berpaling dari 
orang-orang bodoh. 

Orang-orang bodoh seringkali tidak bisa merjaga adab dan akhlaknya 
ketika berdebat atau berdiskusi hingga seringkali perdebatan tidak menemui 
tik temu dan cenderung kacau. Allah & berfirman, Jadilah engkau 
bemaaf dan surublah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berbalinglah 
dari pada orang-orang yang bodob." (ALA'raf: 199) 

Hal ini tidak berarti memutuskan hubungan dengan orang-orang 
bodoh, namun maksud dari sunnah ini hanyalah berpaling dari mereka di 
saat perdebatan atau diskusi yang tidak mereka ketahui ilmunya. Rasulullah 
memuji seorang sahabat yang mengamalkan sunnah ini, Abu Hurairah age 
meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki herkata, “Wahai Rasulullah, aku 
memiliki kerabat: Aku menyambung hubungan dengan mereka, namun 
mereka memutuskanku. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka 
berbuat buruk kepadaku. Aku berlemah lembut dengan mereka, namun 
mereka berbuat kasar kepadaku” Maka Rasulullah #5 bersabda, "Apabila 
benar demikian, maka seakan engkau menyuapi mereka pasir panas 


dan Allah akan senantiasa menjadi penolongmu selama engkau berbuat 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


demikian” 

Seringkali scorang tidak merasa puas setelah mengamalkan sunnah 
ini karena sunnah ini tidak membuat ia lega kerika seseorang menyakiti 
atau menjelekkannya, namun perlu diketahui bahwa sunnah ini adalah yang 
terbaik dalam berinterksi dengan orang-orang bodoh ditambah lagi Allah 
akan menjadi penolongnya, 

Jika seorang muslim mengamalkan sunnah ini maka ia akan jauh dari 
pertikaian dan kerugian yang sangat banyak. Dan, jangan engkau lupakan 
syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk,” (An-Nur: 54) 


BO 


Menikah Dengan Laki-laki yang Shaleh 


7 Jumada Al-Akhirah 


Pernikahan adalah salah satu hal yang dianggap sangat berpengaruh 
dalam menggambarkan masa depan manusia. Karena izu, orang yang 
hendak menikah harus benar-benar memilih dengan baik siapa yang menjadi 
pasangan hidupnya agar ia tidak menyesal di kemudian hari. 

Salah satu sunnah Rasulullah # dalam memilih pasangan adalah 
menjadikan agama dan akhlak seba 
wanita seringkali menolak lamaran laki-laki yang kuat agamanya terlebih 


kriteria utama. Sayangnya, keluarga 


jika laki-laki shaleh itu berada dalam kategori miskin, pihak keluarga wanita 
lebih memilih menerima laki-laki yang kaya walaupun akhlaknya buruk. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah zg6 bahwa Rasululleh #6 bersabda, 
“Jika datang seorang lelaki kepada kalian yang kelian sukai agama dan 
akhlaknya, maka nikabkanlah (anak wanita kalian) dengannya. Jika 
kalian tidak nikahkan maka akan terjadi fitnah di atas muka bumi dan 
kerusakan yang besar” 

74 Muslim, Kitab AlBirr wa Ash-Sbilah wa AfAdab, Bab: Shilateerakun Wa Tahrir Oathi'atuha 
(2553) Ahmad 7270). 
niclei, Kitab Am-Nikuh, Babi lea Ju'akrurn Mam Tardherunaku Dinabu Fasenvusijahu (1085) 


“dania berkata, “hadit ini hasan" Tbnu Majah (1967), Ak lakim (2695) dan ia berkata, “hadits ini 
shahih, Dihasankan olek Al Albani dalam As Sikilah Ash Shahihah (10221, 


854 Sunnah Nobi Sehari 


Rasulullah menekankan pentingnya hal ini dengan contoh langsung. 
Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad 2g berkata, “Scorang lelaki lewat di hadapan 
Rasulullah, beliau pun berkata, “Bagaimana pendapat kalian terhadap laki- 
laki itu?” Mereka menjawab, “Laki-laki itu jika melamar maka tidak ada 
yang akan menolaknya, jika ia memberi syafaat maka akan dikabulkan, dan 
jika ia berbicara maka orang-orang akan mendengar perkataannya." Beliau 
pun terdiam mendengarnya. Lalu seorang lelaki muslim yang miskin lewat 
di hadapan Rasulullah, maka beliau pun berkata, “Bagaimana pendapat 
kalian tentang lakilaki ini?” Mereka menjawab, “Orang ini jika melamar 
maka seringngya akan ditolak, jika memberikan syafaat maka seringkali 
akan ditolak dan jika ia berkata maka tidak akan didengar.” Rasulullah pun 
bersabda, “Sungguh ia (muslim miskin) lebih baik dari sepenuh bumi (dari 
laki-laki pertama)" 


Karena itu, agama dan akhlak adalah dua hal pokok dalam segala 
hal karena dua hal ini akan menjaga keturunan dan keharmonisan 
rumah tangga. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian 
mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


Ke:t0) 


Tidak Memperbanyak Waktu Ceramah 


8 Jumada Al-Akhirah 

Sebagian orang menyangka bahwa jika suatu pengarahan dan nasihat 
sering diulang-ulang maka akan lebih cepat untuk diamalkan karena dikira 
orang yang mendengar akan terdesak untuk melakukannya: namun pada 
hakikatnya sangkaan ini tidak benar, 


Perlu diketahui bahwa salah satu cara mengajar yang baik adalah 


dengan meringkas pelajaran dalam beberapa kalimat yang singkat dan 
tidak mengulangulanginya terus menerus agar orang yang mendengar 
tidak merasa bosan dan tidak merasa diancam, Biasanya orang itu tidak 
menyukai ada orang yang banyak menceramahi dan mengarahkanya, maka 


F8 Allbukhari, Kitab Ar Nikah, Bab. Al Ak” Fi Ad Din (4803). 


nnah Nabi Sehari-hari 


AANN 


mengurangi intensitas ceramah adalah hal yang disunnahkan oleh Rasulullah 
3&. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud es berkata, 


MEI MN MS PAN 33 


“Rasulullah 15 merenggangkan hari-hari dalam memberi kami 

ceramah karena khawatir kebosanan menimpa kami:77 

Makna dari hadits ini adalah bahwa Rasulullah &£ tida 
wakru waktu ceramahanya untuk para sahabar agar mereka tidak bosan. 
Jika Rasulullah saja melakukan hal ini padahal beliau diberi kemampuan 
berbicara dengan sedikit ungkapan dan kaya akan makna, maka bagaimana 


merapatkan 


dengan kita yang tidak memiliki kelebihan berbicara seperti Rasulullah? 


Para sahabat sangat paham akan sunnah ini, mereka telah mengamalkan- 
nya, dan bahkan mereka tidak memenuhi keinginan para orang-orang 
yang menginginkan jam pelajaran tambahan. Diriwayatkan dari Abu Wail 
berkata, “Ibnu Mas'ud 8 memiliki jadwal tetap untuk memberi ceramah 
unguk manusia pada hari kamis, maka seseseorang berkata, “wahai Abu 
Abduraham, aku sangat ingin mendengar pelajaran darimu setiap hari." 
Lalu Ibnu Mas'ud berkata, “satu hal yang membuat aku tidak melakukannya 
adalah aku khawatir membuat kalian bosan hingga aku pun merenggangkan 
waktu ceramah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah #8 kepada 


Tan 


kami karena beliau tidak ingin membuat kami bosan. 

Inilah sunnah yang dipenuhi keberkahan. Sunnah ini bukan hanya 
ditujukan untuk para ulama dan imam saja, namun juga untuk para ayah ke 
anaknya, guru ke muridnya, suami ke istrinya, dan sahabat kepada kawannya. 
Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dar jika kalian mentaatinya maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk. (An-Nur: 54) 


BO 


35 AlBukhari, Kitah Allhmi, Rab: Mz Kana An-Nabiyyu Shallollahu Alsihi Wo Sallam 
Yatktowwolahum BALMan'idzah (68). 
7 AliBukhari, Kitab Al Ibmi, Bab: Man fa'ala Li Ahl Alllrti Avyaman Ma'lummatin (7D), 


854 Sunnon Nobi Sehai 


Tidak Berlebih-lebihan dalam Berdoa 


9 Jumada Al-Akhirah 
Banyak sel 
dalam doanya hingga terkadang mereka mencari katakata yang asing 
dalam doa mereka atau terlalu mendetailkan permintaan yang seharusnya 


mam masjid dan kaum muslimin yang berlebih-kebihan 


tidak perlu diucapkany perbuatan seperti ini tentu bertentangan dengan 
cara yang diajarkan oleh Rasulullah karena doa-doa beliau ringkas tanpa 
berlebih-lebihan. 

Diriwayatkan dari anaknya Sa'ad bin Abi Waggash 402 bahwa ia 
berkata, “Ayahku mendengar aku berdoa, 


Bi Gen 5 


sat ati aa 
AKAN Li 3 ra 
“Ya Allah, aku memokon kepada-Mu surga dengan segala kenikmatan 


yang ada di dalamnya dan aku memohon perlindungan dari-Mu dari 
neraka, kobaran apinya, hawa panasnya” 


Ka Ga 


Lalu ayahku berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar 
Rasulullah bersabda, "Akan datang suatu kaum yang berlebihlebihan 
dalam berdoa.” Maka janganlah engkau menjadi salah satu dari golongan 
orang-orang its sungguh jika engkau diberikan surga maka pastilah 
engkau akan diberikan juga seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya dan 
begirupula jika engkau dijauhkan dari nereka maka engkau juga pasti akan 
dijauhkan dari segala keburukan yang ada di dalamnya.” 

Karena itu, Rasulullah berdoa dengan katakata sederhana dan 
mudah dipahami serta dapat dihafalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. 
Diriwayatkan dari Aisyah tes bahwa ia berkata, “Rasulullah #£ menyukai 
doa-doa yang singkat namun sarat akan makna dan beliau meninggalkan 
yang lainnya.” Dan sebaik-baik doa adalah berdna dengan doa-doa yang 
78 Abu Dawud, Kitab Sujud Al Owr'an, Baby Ad Dara (1480), Dishahihkan oleh Al-Albani dalam 

Shabih Alie Darenad (5/20). 


2 Abu Dawud. Kitab Sujard ALOwr as, Bab: AdDa'4 (1482), Dishahihkan oleh Al-Albani dalam 
Shahih AlJami" 499). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


ANP 


diajarkan oleh Rasulullah #5 karena beliau lebih mengetahui kemaslahatan 
untuk umatnya. Gatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik se 
tentang doa yang seringkali diucapkan oleh Rasulullah, Anas pun herkata, 
“Doa yang seringkali diucapkan oleh Rasulullah $& adalah, “Ya Allah, 
berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirai, dan lindungi 
kami dari azab neraka." Dan ji 
beliau akan mengucapkan doa ini dan jika ia ingin mengucapkan banyak 


Anas ingin berdoa dengan satu doa maka 


doa maka dia akan mengucapkan doa ini di antara doa doa lainnya." 
Karena itu, hendaklah kita tidak berlebihlebihan dalam berdoa 
karena doa yang sederhana adalah sunnah Rasulullah &£. Dan, jangan 


engkau lupakan syiar kita, "Dar jika kalian mentaatinya maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 


Melepaskan Tahanan 


10 Jumada Al-Akhirah 


Salah satu sunnah Rasulullah #£ yang banyak diringgalkan kaum 
muslimin adalah melepaskan tahanan: dan sebab yang membuat kaum 
muslimin meninggalkan sunnah ini karena mereka mendengar kata 
“tahanan” menyangka bahwa maksudnya adalah tahanan perang saja. 
Seringnya orangorang mendengar “tahanan” maka akan langsung terbayang 
di pikirannya adalah politik perang yang tidak ada pintu bagi orang awam 
dalam hal ini, namun ternyata sunnah ini dapat kita wujudkan dengan 
membantu membebaskan orang yang dipenjara karena terlilit utang 
dengan cara membayarkan utangnya atau membayar uang jaminan bebas, 
Diriwayatkan dari Abu Musa 2x bahwa Rasulullah $, “Bantulah orang 
yang kesusahan, jawablah undangan dan jenguklah orang yang sakit.” 
Dan salah satu orang yang: kesusahan adalah orang yang: sedang dipenjara, 


# MBukhari, Kitab Ad Da'awat, Babs Gaulu An Nabi "Rabbana Atina Fi Ad- Dunya Hasanah” 
(6029). Munlim, Kitah Ad-Deikri uer AekInea na AtTeubah um Aklvighfar Bas Fndll AekDhu'a 
bi Allabumwua Atina ft Ad Dunya Hasanah (2690). 

78: Al Bukhari, Kitab Al Mardha, Bab Wujueb Iyadati AlMaridh (5325). 


854 Sunnon Nobi Sehal 


Diriwayatkan dari Abu Juhaifah as bahwa ia berkara kepada Ali bin 
Abi Thalib ate, “Apakah engkau mempunyai sesuatu yang tertulis dari 
Rasulullah?” Ia menjawah, “Tidak, kecuali pemahaman terhadap Al-Gur”an 


yang Allah berikan kepada seseorang dan apa yang ada di lembaran ini,” 


Aku berkata, “Apa yang ada di dalem lembaran itu?” Ia menjawab, “Diyat, 


melepaskan tahanan, dan tidak boleh sorang muslim dibunuh karena ia 


membunuh orang kal 


Kita dapat mewujudkan sunnah ini dengan cara sendiri atau 
bekerjasama dengan beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan 
seorang, tahahan penjara agar segera dibebaskan atau dapat juga dengan 
menghubungi organisasi yang bergerak dalam bidang ini. Perlu diketahui 
juga bahwa melepaskan tahanan dapat menggunakan uang zakat karena 
orang yang berhutang adalah salah satu pos pendistribusian zakat dan 
perbuatan ini dianggap sepcrti mcmerdekakan budak karena orang yang 
dipenjara tidak dapat membebaskan dirinya sendiri 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah 2g: hahwa Rasulullah & bersabda, 
“Siapa pun seorang muslim yang memerdekakan seorang muslim maka 
Allah akan menolongnya dari setiap anggota badan orang yang ia 
merdekakan dengan menjauhkan anggota badan seperti itu juga dari 
neraka.” Maka hendaklah kita berusaha untuk mengamalkan sunnah ini. 
Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk. (An-Nur: 54) 


BI 


Syahadat Di Setiap Selesai Shalat 
Shubuh dan Maghrib 


11 Jumada Al-Akhirah 


Hal yang paling agung dalam Islam adalah syahadat tauhid karena Allah 
tidak akan menerima dari seseorang sebelum ia mengucapkan syahadar 
tauhid Diriwayatkan dari Ibnu Abbas #8 bahwa Rasulullah $& mengutus 


“8 AlBukhari, Kitab Al Jikad wa As Siyar, Habs Fikak Al Asir (2882). 


“Sunnah Nabi Sehari-hari 


Mu'adz ke Yaman seraya berkata kepadanya, “Serulah mereka kepada 
Syahadat bahwa Hada sesembahan yang berhak disembah melainkan 
Mlah dan aku (Muhammad) adalah utusan-Nya, jika mereka taat maka 
beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka lima shalat sebari 
semalam, jika mereka taat maka, maka jika mereka lelah mentaatimu 
dalam perkara itu, ajarilah mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas 
mereka, diambil dari urangurang kaya di antara mereka kemudian 
dikembalikan kepada orang orang miskin di antara mereka. Jika mereka 
mentaatimu dalam perkara itu, maka hati-batilah kamu dari barta-harta 
mulia milik mereka, dan takuilah doa orang yang dizhalimi, karena 


ha 


sesungguhnya tidak ada bijab (penghalang) antara ia dengan Allah 

Pahala syahadat tauhid sangatlah besar, Rasulullah #8 mengucapkan 
syahadat ini sebanyak sepuluh kali selepas shalat shubuh dan maghrib, 
seakan-akan beliau menjomput waktu siang dan malam dengan syahadat 
tersebut: Diriwayatkan dari Abu Dzar #8 bahwa Rasulullah $ bersabda, 
“Barangsiapa yang mengucapkan setelah shalat Shubuh, sementara ia 
masih melipai kedua kakinya sebelum berbicara, 


. 


San GA 
Je ena EN MS 
DI Ap SG AK jie Da1 SEN JAE IR EA 
BRA ia Ab aU apa 

AIA Ted sg bi 


“Tiada tuhan (yang berkak disembah) kecuali Allah yang Maha 
Esa, liada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagiNya pujian. 
Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan, Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu,” sepuluh kali, maka ditulis untuknya sepuluh 
kebaikan, dihaprus darinya sepuluh keburukan, diangkat untuknya 


74 MbBukhari, Kitab Az-Zakat, Bab: Wujuh Az Zakat (1331) Musim, Kitab Allmar, Bab: Ad-Dira 
Ila Asy Syahadatain Wa Syara'1Al Islam (19) 


854 Sunnon Nobi Senorenori:93) 


PF. 


sepuluh derajat, pada harinya itu dia berada dalam lindungan dari 

setiap yang tidak diinginkan, ia dijaga dari setan, dari tidak layak. 

bagi dosa untuk mendapatkannya pada hari itu kecuali dosa syirik. 
kepada Allah. 

Ibnu Hibban menambahkan dalam riwayatnya dari Abu Ayyub se 
bahwa Rasulullah $ bersabda, “Dan barangsiapa yang mengucapkannya 
ketika selepas shalat Maghrib maka ia akan mendapatkan seperti itu juga 
hingga ia masuk di waktu pagi."6 

Syahadat agung ini jika diucapkan sebanyak yang disebutkan dalam 
hadits Gdak akan menghabiskan waktu kecuali hanya beberap menit saja. 
Karena itu, janganlah kita menjauhkan diri dari pahala yang sangar besar 
ini. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.(An-Nur: 54) 


BI 


Menjaga Lisan 


12 Jumada Al-Akhirah 


Salah satu keistimewaan syariat Islam adalah perhatiannya yang sangat 
besar terhadap perkara akhlak: Diriwayatkan dari Abu Hurairah “5 bahwa 
Rasulullah $$ bersabda, 


“Sesunggubnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang 
baik 2 


"8 Arlimmidai, Kitab Ad-Dar aweat (347#) dan ia berkata, “hadis iri hasan shahih.” Ahmae (19019). 

Derkaza Syu'aih Al-Arncuth, “hadis ini hasankarena penguat lainnya," Berkata AlHa'isami, “hadits 

inidirbwayatkan olch Ahmad dan para peravinya pervwi shahih kecuali Syahr bin Hansyab karena 

hadisnya hasan,” 

Ibnu Hibban, Kitab AsrShatat, Babs Shift AslrSibakati (2023). Disbhahihken oleh A-Albani dalam 

AtTaligot Al Hassan 13/4385. 

29 Ahn (8939). Berkata S 
Majamma' Za dit ini diriwayatkan oleh Ahmad dan pare perawinya adalah rerawi 


waid, 
shahih.” (8188), Dishahihkan oleh Al Albani dalam Shahih Al Jami” (17464). 


I Sunnah Nabi Sehari-hari 


3 


ih AlAruawh, “hadi ini shahih." Berkata A-Huiteoni dalan 


AG 
TAN 


Salah satu akhlak yang baik itu adalah menjaga lisan: Diriwayatkan 
dari Abdullah bin Amru #8 berkata, “Rasulullah adalah pribadi yang jauh 
dari perbuatan dan perkataan keji, beliau pun bersabda, 


"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya.” 


Perbuatan keji sering timbul dari lisan den Rasulullah telah menjelaskan 
bahwa sebaik-baik akhlak adalah berusaha membersihkan ucapan dari yang 
tidak baik, bahkan beliau menjadikan lisan sebagai penyingkap: apakah 


seseorang termasuk penghuni surga atau neraka. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4s: bahwa ada seseorang berkata 
kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, si fulanah adalah orang yang 
rajin shalat malam, rajin berpuasa pada siang hari, rajin beramal, dan 
rajin hershadagah: namun ia sering menyakiti tetangganya (bagaimana 
ini)? Rasulullah menjawab, Tidak ada kebaikan padanya, ia termasuk 
penduduk neraka." Mereka berkata lagi, “Ada fulanah lain yang shalatnya 
hanya wajib dan shadagahnya juga sesekali saja, namun tidak menyakiti 
seorang pun?”, Rasulullah menjawab, Ia termasuk penduduk surga 

Dengan akhlak mulia seseorang akan diangkat kedudukanya di 
surga hingga dekat kepada Rasulullah: Diriwayatkan dari Jabir as bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Sesungeubnya yang paling aku cintai dari kalian 
dan paling dekat kedudukannya dariku pada Hari Kiarsat adalah orang 
yang paling baik akhlaknya.“ Karena itu, hendaklah kita menjaga lisan 
kita, Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


0 


“8 Albukhari, Kitab ALManagib, Bab: Shifatu Ar- Nabi Shallallahu Alaihi 
Kitab ALFadhall, Bab: Karsratu Haya'Yh Shallallahu Alai Wa Sallam 

78 AlHakim, Kitab A£Biri wa AslrShulah (2304) dan ta berkata, 
'Adz Drahabi sepakat dergan AII lakim. 

70 AtTirmila, Kitab ALBir rta AshSbiluh, Babi na ja'a fi marah atokhlak (2018) daniin berkata, 
“hadits ini hasan," Ahmad (17767). Berkata Syua'ib Al-Arnauth, “hadits ini hasan lighairihi.” 
Dishahihkan oleh Al-Albani dalam As Siledah Ash Shabihah (791). 


Saltara (3366). Muslim, 


sanadaya shahih," Dan 


854 Sunnon Nobi Seharishatg 


Larangan Berobat Dengan Sesuatu yang Buruk 


13 Jumada Al-Akhirah 

Tidaklah seorang muslim ditimpa sakir melsinkan sakit ru akan 
menjadi penggugur dosanya Diriwayatkan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah 
18 bahwa keduanya mendengar Rasulullah $$ bersahda, 


SA aka sai V5 Ia Ga Leah 


San Ip NN 


Segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa rasa letih, 
sakit. gelisah, sedih, gangguan, gundahgulana, maupun duri yang 


es 


mengenainya akan menjadi sebab Allah mengampuni dosadosanya, 

Dari titik inilah seorang muslim tidak seharusnya menyia-nyiakan 
kesempatan dengan melakukan dosa di saat sakitnya yang dapat 
menghilangkan kesempatan gugurnya dosa. Salah satu kesalahan yang 
acapkali dilakukan sebagian kaum muslimin ketika sakit adalah berobat 
dengan sesuatu yang dihararnkan Allah 36. 


Alangkah indahnya ucapan Ibnu Mas'ud 282, 


La He G3 Ud Kilas jug d al 

“Sesungguhnya Allah tidak meletakkan kesembuhan kalian pada 

balpal yang Dia haramkam.” 

Ucapan Ibnu Mas'ud ini bersumber dari hadirs Rasulullah 38 yang 
diriwayatkan oleh Abu Hurairah 4s berkata, “Rasulullah inelarang 
seseorang berobat dengan obat yang buruk,”73 Kata “obat yang buruk” 
mencakup obat yang haram, najis, dan mungkar. Karena itu, segala yang 
78 AlBukhari, Kitab Al-Mardha, Bah: Ma Ja'a Ff Kaffrrati A-Mardha (5318). Muslim, Kitah Al-Birri 

tua AehsSoilari wa ALAdab, Bab: TeowabAlMutonin Fime Yushbbuku Min Maradiin Au Hazanin 
Au Nahnel Dealika Hara Aey-Syaukah (2573). 
Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam terjemahnya pada bab syarab al-halwa, Al- Hakim (7509). 
“4 Abu Dawud, Kitab Atk Thib, Bahy Fi AlAduwiyati Al Makrubah (3870). Aan 5) Ibnu 
Majah (3459). Ahurmul (8034) Berkata Syu'sih AlArmauth, “hodits ini sun Al-Hakitn 


Anya ho 
(8260) dan ia berkata, “hadits ini shahih sesuai syarat AsySyaikhain." Dishahihkan oleh Al-Albani 
dalamSpahih Al Jami”(2/ 1159). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


buruk pada zamannya dan zaman setelahnya adalah hal yang diharamkan 
untuk digunakan dalam pengobatan seperti khamar. 


Diriwayatkan dari Tharig bin Suwaid Alju'fi sg bertanya kepada 
Rasulullah £# tentang khamr, maka Rasulullah melarangnya membuat 
khamar, Lalu ia berkata, “Sesungguhnya aku membuat khamar untuk 
dijadikan obat” Beliau pur berkata, “Sesungguhnya ia (khamar) bukanlah 
obat, namun dia adalah penyakit." 


Diketahui secara medis behwa khamar menyebabkan beberapa 
penyakit yang berbahaya. Maka bertambah jelaslah pentingnya sunnah ini 
dan ia telah menolong manusia dari kebinasaan yang cukup banyak. Di 
zaman ini masih kita dapatkan beberapa dokter kejiwaan yang mengobati 
pasiennya dengan halhal yang bertentangan dengan syariat seperti melepas 
jilbab, bercampur laki-laki dan wanita, dan cara lainnya yang diharamkan 
oleh Islam: sungguh semua cara pengobatan ini adalah hal yang buruk yang 
dilarang untuk dijadikan obat atau cara berobat, 

Karena itu, agar kita tetap mendapatkan pahala gugurnya dosa maka 
hendaklah kita mencari ohat yang halal. Dan, jangan engkau lupakan syiar 


kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk. (Au-Nur: 54) 


BO 


Meminta Izin 


1 Jumada AlAkhirah 

Rasulullah # memerintahkan umatnya untuk meminta izin sebanyak 
tiga kali ketika ingin masuk ke rumah seseorang, Jika pemilik rumah 
menolak kedatangannya atau tidak ada jawaban darinya maka hendaklah 
ia pulang Diriwayatkan dari Abu Sa'id AlKhudri as: berkara, “Aku pernah 
berada di majlis orangorang Anshar, tibatiba Abu Musa datang dalam 
keadaan kalut, lalu ia berkata, “Aku (tadi) meminta izin kepada Umar 
hingga tiga kali namun ia tidak memberiku izin, maka aku hendak kembali 


F8 Muslim, Kitab Al Asyribah, Bab: Tahrim At Tadarsi bi Al Khamr (1984). 


854 Sunnah Nobi inai 


pulang, lalu Umar bertanya, “Apa yang membuatmu hendak kembali 
pulang?” Jawabku, “Aku (tadi) meminta izin hingga tiga kali, namun aku 
tidak diberi izin, maka aku hendak kembali pulang, karena Rasulullah &£ 
bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian meminta izin, namun tidak 


diberi izin, bendaknya ia pulang," 


Umar pun berkata, “Demi Allah, sungguh kamu harus memberiku 
satu bukti yang jelas," Abu Musa berkata, “Apakah di antara kalian ada 
yang pernah mendengarnya dari Rasulullah?” Lalu Ubay bin Ka'ab 2g 
berbicara, “Demi Allah, tidaklah ada orang yang akan bersamamu melainkan 
orang yang paling muda di antara mereka, sedangkan akulah orang yang 
paling muda” Lalu'aku perg! bersainanya menemui Umar dari aku pia 
memberitahukan kepada Umar bahwa Rasulullah berkata seperti itu.” 

Maka meminta izin gunanya adalah agar mendapatkan izin untuk 
masuk atau sebaliknya. Maka, seseorang tidak perlu segan untuk menolak 
izin seseorang yang ingin bertamu sebagaimana juga orang yang meminta 
izin tidak boleh marah jika ia ditolak karena seriap orang mempunyai alasan 
sendiri dalam menerima ataupun menolak. Dan, jangan engkau lupakan 
syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 


Menyemangati dengan 
Iming-iming Surga dan Neraka 


15 Jumada AlAkhirah 

Salah satu kebiasaan manusia adalah mengimingimingi karyawannya 
dengan bonus jika berhasil mencapai target atan mengancam memberi 
punishment jika tidak sesuai dengan rencana. Rasulullah juga menggunakan 
metode ini dengan menyeru umatnya untuk beramal seraya mengiming- 
imingi mereka dengan surga dan menakut-nakuti mereka dengan neraka, 


“8 MlBukhari, Kitab Al Isti daa, Bab: At-Taslim wa AlIsH'zan Tendaisan (5891). Muslim, Kitab Al: 


Adab, Bob: ALIS kan (2153). 


4 Sunnah Nobi Sehari-hari 


AAN 


karena akhir dari kehidupan manusia bukan berapa banyak hartanya atau 
setinggi apa jabatannya, namun akhirnya adalah apakah ia masuk ke dalam 
surga atau neraka. 


Salah satu contohnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah 
bin Mas'ud ass bahwa Rasulullah &€ bersabda, “Wajib atas kalian berlaku 
jujur karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan 
dan kebaikan itu menunjukkan kepada Surga: Seseorang senantiasa 
jujur dan berusaha untuk selalu jujur sebingga ia ditulis di sisi Allah 
sebagai orang yang jujur. Dan, jaubilah oleh kalian sifat dusta karena 
sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada keburukan dan keburukan 
ilu menunjukkan kepada Neraka, seseorang senantiasa berdusta dari 
berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai 
seorang pendusta."4 


Beliau menyemangati umatnya untuk menyebarkan salam di tengah- 
tengah masyarakat: Diriwayatkan Jari Abu Hurairah 286 bahwa Rasulullah 
3 bersabda, “Kalian tidak akan masuk surga hinga kalian beriman dan 
kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Apakah kalian 
ingin aku tunjukkan kepadan suatu hal yang jika kalian amalkan, maka 
kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian” 


Ketika Rasulullah menyeru umatnya untuk berinfak maka Allah 
menakutnakuti mereka dengan nerekas Diriwayatkan dari Adi bin Hatim 
ss bahwa Rasulullah 8£ menyebutkan neraka hingga nampak ketidaksukaan 
di wajahnya dan beliau pun memohon perlindungan darinya. Kemudian 
beliau menyebutkan kembali neraka hingga nampak ketidaksukaan di 
wajahnya dan beliau pun memohon perlindungan darinya. Beliau pun 
berkata, “Takullah kalian kepada neraka (dan jaubkablah diri kalian 
darinya) walau hanya dengan berinfak satu biji buah kurma, namun 
siapa yang tidak memilikinya maka dengan ucapan yang baik.” 


78 Mlukhari, Kitab AkAdab, Babs Jawi Allahi Ta'ala, “ya ayyuha alladzina amanu itagullaha ra 
'kunu mala asbshadlign.” (AtTaubah: 119) Wa Ma Yunha 'An ALKadub (5743). Muslin, Kitah AL 
Dirriwa AslsSlilat wu ALA, Bebs Obb AfKadeibi wa Hucnw AsrShidai wa Fadikihi (2607). 
Muslim, Kitab A Insan, Babi Baya Arahu Laa Yadebulu AHJarah la Al Mukminun wa Ana 
Mahublvita AlMukrrinin Min Allman wa Amma Tyu' AsSulam Sabah Lii Hushuliha, (54). Abu 
Dawud (5193). AtTirmidi (2688). Ibmu Majah (68). Ahmal (9073) 

7 Al Bukhari, kitab Ar Kigag, Bab: Shifatu Al Jaamati wa Arm Nar (6195) 


854 Sunnon Nobi Sei 


Beberapa hadits di atas hanya sebagai contoh karena hadits yang berkairan 
dengan sunnah ini sangat susah untuk dihitung, Karena itu, hendaklah kita 
menerapkan metode ini kepada anak-anak kita, para karyawan kita, saudara- 
saudara kita, dan kepada kaum muslimin secara umum agar mereka ingin 
beramal shaleh karena ini adalah yang dinginkan oleh Allah 4 sebagaimana 
yang tertera dalam firman-Nya, “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan 
mati. Dan, sesungguhnya pada Hari Kiamat sajalah disempurnakan 
pabalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam 
surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kebidupan dunia itu tidak lain 
hanyalah kesenangan yang memperdayakan." (Ali Imran: 185) Dan, jangan 
engkau lupakan syiar kita, “Dat jika kalian mentaatinya maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk.” (AmNur: S4) 


BO 
Tidak Membaca Bersama Imam 


16 Jumada Al-Akhirah 

Rasulullah menganjurkan umatnya untuk mendengarkan bacaan imam 
pada shalat jahriyah seperti shalat suhuh, maghrib, isya, Jumat, dan ied. 
Begitupula tidak disunnahkan bagi makmum untuk membaca walaupun 
dengan suara yang rendah di belakang imam yang sedang membaca 
karena ini akan membuat imam terganggu dan menghilangkan kekhusyuan 
makmum lainnya, Karena itu, selah satu sunnah beliau adalah berdiam di 
saat imam sedang membaca Al-Our'an. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah #s bahwa Rasulullah 


dari shalat dimana beliau membaca ayat dengan suar 


selesai 


jahar. Beliau 
bertanya, "Adakah ladi di antara kalian yang membaca (ayal ALOur'an) 
bersamaku?” Seorang lakilaki menjawab, “Ya, aku wahai Rasulullah.” 
Maka beliau bersabda, “Sesungguhnya aku selalu mengatakan, “Kenapa 
bacaanku diganggu?” Abu Hurairah 8s berkata, “Setelah kaum muslimin 
(para sahabat) mendengar ucapan Rasulullah tentang itu, mereka pun 
berhenti membaca Al-Gur'an mengikuti Rasulullah yaitu pada shalat yang 


Rasulullah membaca dengan jahar.”” 


78 Abu Dawud, Abwah Istiftah Ash Shalat, Bab, Min Kuurbi Al Cjiraati bi Fatihati Al Kitabi Idza jahara 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Beliau mensunnahkan umatnya mengecilkan suaranya saat shalat 
sirriyab (shalat Dzuhur dan Ashar). Beliau bertanya, “Siapakah di antara 
kalian yang membaca sahbihisma rabhika aka'la?” Seorang lelaki 
menjawab, “Aku ya Rasulullah dan sungguh aku melakukannya hanya 
menghendaki kebaikan," Beliau berkata, “Aku lelah mengetahui bahwa 
sebagian dari kalian mengangguku (dalam membaca). 


Karena itu, yang sunnah dalam hal ini adalah seorang makmun fokus 
mendengarkan bacaan imam pada shalat jabriyah dan untuk shalat sirriyah 
ia mengecilkan suaranya hingga tidak ada yang mendengarnya. Dan, jangan 
engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


Ke-2) 


Doa Pada Akhir Oiyamullail 


17 Jumada AlAkhirah 


Salah satu sunnah Rasulullah $£ adalah mengakhiri giyamullailnya 
dengan memohon cahaya Jari Allah 3 Diriwayatkan dari Ibou Abbas 2 
bahwa Rasulullah mengucapkan dalam doanya, 


CN aa DANA tak Dutta 
Pa SU Gi A3 BA 3 Po OS 5 ami 


bed Bab na dis 


ba 3 
“Ya Mlah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada pandanganku, 
cahaya pada pendengaranku, cahaya dariarah kananku, cahaya dari arah 
kiriku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawabku, cahaya dari depanku, 
cahaya dari belakangku Yan limpahkanlah cahaya kepadaku78 


Alimarn (826) Toau Maph 848), AlMuwatiha (193). Ahmad (2994). Berkat Syuib AlArnauth, 
hahih,” Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Abu Dawud (3/409). 

ib Ash-Shukst, Bab: Nahyt ALMukmurn 'An Jahdihi bi ALOiraatf Khalfo Inem (398) 
“AlBukhari, Kitab Ad-Da wat, Bab: Ad Dua Idza Intahaha U'AULai (5958). Muslim, Kirab Shalat 
Al Musafirin tea Gashriha, Babs Ad Dw'a fi Shalati AL Lai wa (Jiramika (763). 


854 Sunnon Nobi Seh 


Rasulullah terkadang mengucapkan doa ini di penghujung shalat, 
setelah selesai shalat atau saat menuju ke masjid untuk menunaikan shalat 
shubuh. Sungguh sangat indah jika seorang hamba memohon kepada 
Rabb-nya untuk melimpahkan kepadanya cahaya: khususnya ketika doa ini 
dipanjatkan di tengah kegelapan malam sebagaimana juga sangat indah 
jika seseorang membayangkan jika Allah melimpahkan kepadanya cahaya 
di kegelapan Hari Kiamat. 


Diriwayatkan dari Buraidah Al-Aslami 38 bahwa Rasulullah & 
bersabda, “Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di 
kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang sempurna di Hari 
Kiamat” 

Hendaklah kita menghafalkan doa ini dan senantiasa mengulang: 
ulanginya di akhir malam. Dan, jangan cngkau lupakan syiar kita, “Dan 
jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


BRI 


Shalat Dengan Sutrah (Pembatas) 


18 Jumada Al-Akhirah 


Rasulullah ingin agar setiap muslim menunaikan shalat dalam keadaan 
khusyu? tanpa ada yang menyibukkan pikiran. Karena iru, Rasulullah 
melarang umatnya berjalan di hadapan orang yang sedang menunaikan 
shalat agar tidak mengganggu pikirannya. Diriwayatkan dari Abu Juhaim 
2 bahwa Rasulullah & bersabla, Yikalaw orang yang berjalan di depan 
orang yang skalat mengetahui dosa (berjalan di badapan orang yang 
sedang shalat) maka menunggu empat puluh lebih baik baginya daripada 
lewat di hadapan orang yang sedang shalat.” Abu An-Nadhr, salah satu 
peravwi hadits, berkata, “Aku tidak tahu apakah beliau mengatakan empat 


"3 AeTirmidi, Abwab Asi Shake, Fadil Al Ia wa Al Far wi Jumaatin (223) dan ia bata, "hadits 
isishahih:? Abu Dewwul (361) Thu Majah (781), Abu i'ta (1113). AkHakii 6768) dani berkata, 
“hadits ini shahih sesuai syarat AshSyaikhain,” Dishahihkan oleh ALAlkani dalam Shahih Abu 
Dawnd (3/88) 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


puluh hari, bulan, atau tahun.” 


“Agar orang yang shalat dapat meraih khusyu' dan agar orang yang tidak 
lewat di hadapan orang yang sedang shalat maka Rasulullah menyunnahkan 
orang yang shalat untuk menggunakan sutrah atau pembatas di hadapannya 
hingga orang dapat lewac di hadapannya tanpa harus menunggu sampai 
selesai, Diriwayatkan dari Abu Sa'id AkKhudri 28 bahwa Rasulullah 4 
bersabda, "Jika seseorang dari kalian shalat maka hendaklah dia shalat 
menghadap sutrab (meletakan pembatas di badapannya) dan mendekat 
kepadanya.” 

Diriwayatakan dari Abdullah bin Umar #8 bahwa Rasulullah menancap- 
kan tombak besi di hadapannya dan beliaupun shalat menghadapnya.”' 
Diriwayatkan dari Abu Juhaifah 486 berkata, “Aku melihat Rasulullah shalat 
di suatu tempat, lalu Bilal mendatangi beliau untuk mengumandangkan 
adzan. Setelah itu, Bilal menancapkan tongkat di hadapan Rasulullah di 
tempat itu, Jalu mengumandangkan igarnat.”” 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik 8s berkata, “Ketika Muadrin 
sdesai mengumandangkan adzan maka para sahabat bersegera menuju 
tiang:tiang masjid hingga Rasulullah keluar dan mereka masih seperti itu. 


Mercka shalat dua rakaat sebelum maghrib dan tidak ada lagi selain itu 


yang dilakukan antara adran dan igamat.” 
"Termasuk sunnah Rasulullah adalah mendekarkan pembatas agar tidak 
membuat sempit jalan untuk orang lain: Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad 
ag berkata, “Adalah jarak antara tempat shalat Rasulullah dan tembok 
seperti tempat jalan seekor kambing,” Bahkan diriwayat Abu Daud yang 
sudah kita sebutkan bahwa Rasulullah 4 bersabda, “Dar hendaklah dia 
mendekat darinya," yaitu mendekat dirinya dengan pembatas. 


ABukhari, Abah Sutretu AlMushalli, Bab: Itomu AlMarru Baine Yadayi AlMtushali (488) 

Muslim, Kitab Ask Sholat, Bab: Mar'u Al Maru Baina Yadayi Al Mushall (507). 

"Abu Dawud, Abwab As Sutrah, Bab: Ma Yu ntaru ALMuskalli An Yadra'a An AlMamari Baitsa 
Yadaihi (698). Al lakim (922). ishahihkan oleh AlAlhani dalam Shahih Abu Dawud(3/287. 

? Albukhari, Abwab Sutratu ALMuspatt, Bab: Astibalaw Ila Al-Hirbah (476). Muslim, Kitab Ash- 
Shalatu, Babi Sutratu ALMushalli (301). 

7 AkBukhari, Kitab AkAdoan, Bab: AkAdean Li AkMusafir lea Kan Jama'atan va Aklgamata 
wa Kadralika bi Arafah wa Jaman wa Orulun (607). 

2 AlBukkari, Kituh ALAdzim, Babs Kam Baina ALAdzan rar Aklgamati sa Mom Yamtdetru Ak 

halatu AL Musafir rs Oasbriha, Bale Isibtab Rak'ataini Oabla 


854 Sunnah Nobi Seharizhat 


Karena itu, hendaklah kita mengamalkan sunnah yang penting ini. 
Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk." (An-Nur: 54) 


BI 


Makan Siang dan @ailulah Setelah Shalat Jumat 


19 Jumada Al-Akhirah 

Rasulullah #& senang jika umatnya memerhatikan pentingnya hari 
Jumat karena umat-umat terdahulu mengetahui pentingnya hari ini, namun 
mereka tidak memerhatikannya hingga mereka menyianyiakan banyak 
kebaikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Hudzaifah B8 hahwa 
Rasulullah # bersabda, “Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita 
dari bari Jurnat, maka umat Yahudi memperoleh hari Sabtu, umat Nasrani 
memperoleh hari Ahad, Lalu Allah mendatangkan kita dan memberi 
kita hidayah untuk memperoleh hari Jumat, maka Allah menjadikan 
bari Jumat, Sabtu, dan Ahad: dan mereka (umat sebelum kita) berada 
di belakang kita pada Hari Kiamat. Kita datang paling akbir di dunia, 
tetapi paling awal datang di Hari Kiamat yang telah ditetapkan untuk 
mereka sebelum diciptakan seluruh makhluk. 

Karena itu, Rasulullah senantiasa memperbanyak ibadah khusus di 
hari Jumat. Salah satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah pada hari 
ini adalah makan dan tidur siang setelah shalat Jumat. 


Diriwayatkan Jari Sahl bin Sa'ad 284 berkata, 


Jak Rp SA, Jaa 


“Dahulu kami makan dan tidur siang setelah shalat Jumat.” 


Dalam riwayat lainnya, 


7 AllBukhari, Kitab Al Ist dzan, Dab: AI Oailatu Ba'Ja Al Jum'at (5923). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


“Kami tidak makan dan tidur siang melainkan setelah shalat Jumat." 

Mungkin kebanyakan umat Islam melakukan hal ini namun mereka 
tidak sadar bahwa itu adalah sunnah Rasulullah 4. Pada hakikatnya 
mengetahui bahwa amalan ini adalah sunnah Rasulullah sangatlah penting 
karena kita dapat mengetahui aturan hidup Rasulullah dan para sahabat 
Mereka pada hari-hari lainnya (selain Jumat) makan sebelum waktu Druhur, 
adapun hari Jumat maka mereka mengakhirkannya hingga selesai shalat 
Jumat karena mereka berangkat ke masjid untuk menunaikan shalat Jumat 
Icbih awal hingga mercka tidak sempat untuk makan siang terlchih dahulu. 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik 288 berkata, 


Peng 


“Dahulu kami bersegera berangkat menuju shalat Jumat dan tidak 
tidur siang melainkan setelah Jumat.”! 


Hendaklah kita mengamalkan sunnah yang indah ini dengan berangkat 
ke masjid pada hari Jumat lebih awal, setelah iru kembali ke rumah untuk 
makan dan tidur siang: Perlu untuk diketahui bahwa jika kita mengamalkan 
sunnah ini maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Dan, jangan 
engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (AnNur: 54) 


ke.t0) 


Sunnah Mendahulukan Orang Lain 


20 Jumada AlAkhirah 
Nlangkah indah jika seorang muslim bershadagah kepada orang: 


orang yang membutuhkan dari kalangan orang-orang miskin. Namun yang 
lebih menakjubkan lagi adalah seorang muslim mendahulukan saudaranya 
semuslim dari dirinya sendiri sedang ia juga membutuhkannya, Ini adalah 


70 AlBukhari, Kirab AllstiWlzam. Bab: Taslim Ar-Rijal Ali Ar-Nisaa? wi AmNisaa? Aln Ar-Rijul 
(5894). Muslim, Kitab AlJumuati, Bab: Shalat AlJumuani Hina Tezulu Asy-Syamsi (859). 


7 AliSukhari kitab Al arr'ab, 


854 Sunnah Nobi Seharizhi 


perbuatan mendehulukan orang lain yang disebutkan oleh Allah 36 dalam 
kitab Nya ketika sedang menggambarkan keutamaan orang orang Anshar: 
Dia berfirman, 


SA A3 Ma AA Ls AK A1 SIN, 
Hb Tt Ha yA) LOLA pn UD 513 ea Up a23 


“Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri 
mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan, siapa yang 
dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang 
beruntung,” (Altlasyr: 9) 

Mendahulukan orang lain adalah sunnah Rasulullah #8 yang sangat 
menakjubkan, Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad 2ex bahwa seorang wanita 


memberi Rasulullah sebuah kain yang ia jahit sendiri, maka Rasulullah 
pun mengambilnya dan memakainya sebagai sarungnya. Namun seseorang 
senang dengan kain itu hingga ia berkata, “Ya Rasulullah, berikanlah 
kain itu untukku, Alangkah indahnya kain itu.” Para sahabat pun berkata, 
“Sungguh engkau tidak melakukan hal yang baik. Bagaimana bisa engkau 
melihat Rasulullah butuh kepada kain itu lalu engkau memintanya dari 
beliau. Sungguh engkau tahu bahwa beliau selalu memberikan apa yang 
diminta darinya.” Lalu orang itu berkata, Demi Allah, aku meminta kain 
ito bukan untuk aku pakai, namun untuk menjadi kain kafanku, Lalu Sahal 
berkata, “Dan benar kain itu menjadi kafan orang itu,” 

Dalam kondisi di atas dapat kita pahami bahwa Rasulullah Sangar 
buruh kepada kain itu dan beliau tidak memiliki kain seperti itu lainnya 
hingga beliau pun langsung memakainya karena sedang butuhnya kepada 
kain itu, Namun ketika ada seseorang yang memintanya maka Rasulullah 
tanpa ragu memberikannya: ini adalah sambaran mendahulukan orang Isin. 

Rasulullah #5 juga menyeru umatnya untuk mengamalkan sunnah ini: 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah a86 berkata, “Seorang lakilaki datang 
kehada Rasulullah W& dan berkata, “Sesungguhnya aku adalah orang 


73 AlBukhari, Kitab A-Buuysr', Babi AsSubulatu wa AsSamahatu fi AsySyina wa AkBa'i wa Mam 
Tralaha Haggan Fakyathlububu fi Afafin (1987) 


(354: Sunnah Nabi Sehari-hari 


yang sedang kesulitan.” Lalu Rasulullah mengutus kepada sebagian istri 
beliau, lalu istri beliau itu menjawab, “Demi Allah yang mengutusmu 
dengan benar, aku tidak punya apia-apa kecuali air,” Lalu beliau mengutus 
kepada istri beliau yang lain, lalu istri beliau ini pun menjawab seperti 
itu pula, sehingga para istri beliau semuanya mengatakan seperti itu, 
yaitu, “Demi Allah yang menguiusmu dengan benar, aku tidak punya 
apaapa kecuali ain” 

Kemudian beliau bersabda (kepada para shahabat), “Siapa yang 
bisa menjamu tamu ini pada malam ini, semoga Allah memberi rahmat 
kepadanya.” Lalu ada seorang laki-laki Anshar berdiri dan berkata, “Aku 
wakai Rasulullah” Kerudian orang itu berangkat dengan membawa tamu 
itu ke rumahnya. Lalu orang Anshar itu bertanya kepada isirinya, “Apakah 
kamu punya makanan?” Istrinya menjawab, “Tidak, kecuali sedikit makanan 
untuk anak-anakku." Orang Anshar itu berkata, “Hiburlah anak-anak dengan 
sesuatu dan apabila mereka minta makan malam, tidurkanlah mereka. 
Apabila tamu kita telah masuk, padamkanlab lampunya dan perlihatkanlah 
kepadanya seolah-olah kita juga sedang makan.” la berkata, “Lalu mereka 
sama duduk sedangkan tamu itu makan (sendirian). Dan, suami istri itu 
bermalam dalam keadaan lapar. Setelah pagi hari, orang Anshar tersebut 
datang kepada Rasulullah memberitahukan hal itu, lalu beliau bersabda, 
“Sungguh Allah kagum atas perbuatanmu berdua terhadap tamumu.”? 

Akhlak agung ini membuka pintu bagi setiap kaum muslimin untuk 
menjadi orang-orang yang dermawan dan mulia. Sunnah ini tidak harus 
dilakukan oleh orang kaya saja, namun bisa saja engkau memberikan sesuatu 
kepada orang yang membutuhkan sedang engkau juga membutuhkannya, 
tentu pahalanya besar. Allah berfirman, “Dan barangsiapa yang dijaga 
dari kepelitan dirinya maka dia adalah orang-orang yang meraih 
kemenangan.” (AkHasyr: 10). 

Karena itu, marilah kita berusaha meraih kemenangan tersebut. Dan, 
jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


F3 Muslim, Kitab Al Asyriah, Bab: Ikrar Ads Dhaif wa Fadhl Isarihi (2054). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Memohon Perlindungan Dari Kesyirikan 


21 Jumada Al-Akhirah 

Salah satu perbuatan paling buruk yang dilakukan oleh manusia di 
atas muka bumi adalah menyekutukan Allah 8s. Allah berfirman, “Dar 
Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nali) 
yang sebelummu, Jika kamu mempersekutukan Allah), niscaya akan 
terbapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang 
merugi” (Az-Zumar: 65) 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud gs bahwa ia bertanya 
kepada Rasulullah $$, “Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?” 
Beliau menjawab, “Engkau menjadikan sekutu bagi Allah sedang Dialah 
yang menciptakanmu.” Lalu aku berkata, “Tentu itu adalah dosa yang 
sangat besar, lalu dosa apa setelahnya?” Beliau menjawab, “Engkau 
membunuh anakmu karena engkau takut ia makan bersamamu,” Lalu 


aku berkata lagi, “Lalu apa?” Beliau menjawab, “Engkau berzina dengan 
en 


isiri lelanggamu. 

Ketika scorang muslim mendengar kata “Syirik”, maka ia akan 
membayangkan bahwa kata ftv sangatlah jauh dari kehidupannya: Akan 
tetapi, hakikatnya seorang muslim dapat melakukan kesyirikan dengan 
beragam model dan cara karena kssyirikan bukan hanya dengan bersujud 
di hadapan patung atau menyembelih untuk patung, namun juga beramal 
untuk selain Allah, mendahulukan ridha manusia dari ridha Allah, mencintai 
mereka melebihi cintanya kepada Allah, takut kepada mereka melebihi 
takutnya kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, dan lain-lainnya tanpa 
ia sadari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud 2s bahwa Rasulullah 
bersabda, 


B5 Ji BG Ye Oa UI 
“Riba terdapat tujuh puluh pintu sebagaimana kesyirikan juga 
seperti iba 7S 


(4 AlBukhari, Kitab At Tafsir, Babs Surat AlBagarah (4207). Muslim, Kitab Altman, Babi Kawnu 
Aspirki Agbuh AdeDwmub ua Bayan Aelzamuha Ba'dahne (36! 

78 AlBapardalamAl Bahru Az-Zakkhar (1935). Berkata AM Taitsami dalam Mujamma' AzZawaid, 
“hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dan para perawinya adalah peravi shahih,” (4/17, 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Hal ini menyingkap bagi kita pentingnya sunnah satu ini, yaitu: Sunnah 
memohon pedindongan kepada Allah dari keeyirikan. Dirtwnyarkan dari 
Ma'il bin Yasar x& berkata, “Aku pernah pergi bersama Abu Bakar 2s 
untuk menemui Rasulullah £€. Beliau pun berkata, “Kesyirikan pada kalian 
lebih samar dari langkah semut,” Abu Bakr lalu bertanya, "Bukankah 
kesyirikan itu tidak ada kecuali hanya pada perbuatan menjadikan 
sesembahan selain Allah?” Rasulullah bersabda, “Demi jiwaku yang 
berada dalam tanganNya, kesyirikan itu lebih samar dari langkah semut. 
Perhatikanlah! apakah kalian mau aku tunjukkan kepada kalian satu 
ucapan yang apebila kalian mengucapkannya akan menghilangkan dari 
kalian sedikit dan banyaknya kesyirikang” Beliau melanjutkan sabdanya, 


“Ucapkanlah, Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari memper- 
sekutukanMu sedangkan aku mengetahuinya dan aku memohon 


ampunan-Mu dari apa yang aku tidak mengetahuinya” 


Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang shahih dari Abu 
Musa ALAsyari as berkata, “Pada suatu hari, Rasulullah memberikan 
khutbah di hadapan kami dengan berkata, “Wahai manusia, takullah kamu 
semua dari syirik karena ia lebih tersembunyi dibandingkan langkah 
semut.” Lalu ada yang bertanya kepada beliau, “Wakai Rasulullah, 
bagaimana kita membentenginya sementara ia lebih lembut dari langka 
semut?” Maka beliau bersabda, “Katakanlah, “Ya Allah, sesungguhnya 
kamni berlindung kepada Engkau dari mensekutukan-Mu dengan sesuatu 
yang kami ketahui dan kami memobon ambum kepada-Mu dari apa yang 
tidak kami ketahui 7 


Maka hendaklah kita mengulang-ulang doa yang pendek ini sehari-hari 
sebagai pencegah dari keburukan yang sangat berbahaya tersebut, Dan, 


Pishahinkan oleh Al-Alhani dalam AsSickah Ash-ahihah (1B7 ID) 
78 AkDukkari dalam AkAdab A£Mufatd, hal:379, Dishahihkan oleh AlAibani Salam taligrya atas 
Iitab AL Aduh AlMufrad, 
77 Ahn (19629). Berkata AlHaivsai, "perwsi Ahmad -elalah pers Ih sebin Abu Alikanna 
dia ditsigahkan oleh Ibnu Hibban,” (10/123-224). Dihasankan oleh AlAlbani dalam Shahih At 
Tergbih wa AtTarbib 9). 


854 Sunnon Nobi Seharis 


jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk,” (Aa-Nur: 54) 


R9 


Memberi Kabar Gembira Akan Kemenangan 


22 Jumada Al-Akhirah 

Umat ini sudah seringkali melewati rintangan berat dan tidak sedikic 
kaum muslimin yang berputus asa karena para musuh telah menguasai 
merekas Sungguh perasaan ini bukanlah termasuk ciri dari kaum muslimin 
karena Allah berfirman, 


C3 on SE Ip kat Ag oo ea asi an 
OT BA 3 os 


“Hat anak-anakku, pergilah kalian dan carilah berita tentang Yusuf 


dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan 

kaum yang kafir” (Yusuf: 87) 

Karcna itu, Rasulullah senantiasa memberikan kabar kemenangan 
dan pertolongan untuk umatnya walaupun secara kasat mata hasilnya akan 
menjadi sebaliknya. Namun kita patut meyakini bahwa Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu: Diriwayatkan oleh Khabbab bin Art 28 berkata, “Kami 
mengadu kepada Rasulullah dan beliati ketika itu meletakkan burdahnya 
di bawah kepalanya sebagai bantal dan berada di naungan Ka'bah, kami 
berkata, “Mengapa engkau tidak memohonkan pertolongan kepada Allah 
untuk kami? Mengapa engkau tidak berdoa sedemikian itu untuk kami?” 
Beliau lalu bersabda, “Pernah terjadi terhadap orang-orang sebelum kalian 
ada seorang yang diambil (oleh musuhnya kerana ia beriman) kemudian 
digalikaniah tanah untuknya dan ia diletakkan di dalam tanah tadi, 
selanjutnya didatangkanlah sebuah gergaji dan ini diletakkan di atas 
kepalanya, seterusnya kepalanya itu dibelah menjadi dua. Selain itu ia 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Ke 
T 


pun disisir dengan sisir yang terbuat dari besi yang dikenakan di bawah 
daging dan tulangnya, semua siksaan itu tidak memalingkan ia dari 
agamanya (yakni ia tetap beriman kepada Allah). Demi Allah. niscaya 
Allah sungguh akan menyempurnakan perkara ini sehingga seseorang 
yang berkendaraan dari Sham'a ke Hadhramaut tidak ada yang ditakuti 
melainkan Allah atau kerana takut pada serigala atas kambingnya. Akan 
tetapi, kalian semua terlalu terburu-buru?" 


Beberapa Rasulullah 4 kepada Adi bin Hatim ketika ia baru masuk 
Islam. Salah satu ucapan beliau kepada Adi, "Jika usiamu panjang, 
engkau akan melihat seorang perempuan (tanpa mahram) melakukan 
perjalanan dari Hirah hingga thawaf di Ka'bah, ia tidak takut apa pun 
kecuali Allah” Salah satu ucapan beliau juga, Jika hidupmu panjang) 
maka engkau akan melihat) akan ditaklukannya perbendaharaan Kisra.” 
Dan salah satu ucapan beliau juga, “Tika hidupmu panjang maka engkau 
akan melihat seseorang mengeluarkan emas atau perak sepenuh telapak 
tangannya dan ia mencari orang untuk menerimanya, namun dia tidak 


mendapatkan seseorang yang ingin menerimanya?” 


Ungkapan seperti ini dalam hadits Rasulullah cukup banyak, maka 
hendaklah kita jadikan ini keyakinan kita dan menyakini bahwa ini adalah 
sunnah Rasulullah. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian 
mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 

SO 


Berdzikir Kepada Allah 


23 Jumada Al-Akhirah 


Salah satu ibadah paling, sering dilakukan Rasulullah &t adalah berdrikir 
kepada Allah, Diriwayatkan dari Aisyah wg berkata, “Rasulullah senantiasa 
berdzikir di setiap waklunya.”" Dan Rasulullah memiliki bacaan dzikir 
di setiap keadaan dan waktunyas sungguh ini adalah sunnah yang sangat 
penting karena beliau menjadikan amalan ini sebagai wasiat satu-satunya 


"Ml Bukhari, Kitah A! Managib, BabAlamat An Nubutvovatu fi Al slam (3416) 

7? AlBukhuri Kita ALMangih, Bab Alurnat An-Nsebnersecun f' 

8 Disebutkan oleh Al-Bukhari daslam tarjamah bab Tagdhi Al-Hoidh AIMonasik Kullaha. Musim, 
Kitab Al Haidh, Bab: Deitrullahi fi Haali Al Janabah wa Ghairiha (373). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


untuk orang yang meminta wasiat singkat. Diriwayatkan oleh Abdullah bin 
Busr 18 bahwa sescorang berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, 
sungguh syariat Islam sangat banyak, karena itu beritahulah kepadaku satu 
amalan yang dapat aku pegang” Lalu beliau berkata, 


AA S3 S3 SA IN 
“Senantiasa basabi lidahmu dengan dzikir kepada Allah” 


Rasulullah # juga menekankan besarnya pahala orangorang yang 
berdiikir hingga beliau menyebutkan bahwa mereka adalah orang yang 
dahulu masuk surga: Diriwayatkan dari Abu Hurairah age berkata, 
“Rasulullah berjalan di suatu jalan di kota Makkah hingga beliau melewati 
saru gunung yang biasa disebut dengan gunung Jumdan”, beliau pun 
bersabda, “Telah berlalu ALMufarridun,” lalu para sahabat bertanya, 
“Siapakah Al Mufarridun itu wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Mereka 
adalah orang-orang yang senantiasa berdzikir kepada Allah dari kalangan 
lakilaki dan wanita 


Diriwayatkan oleh AtTirmidsi dari Abu Darda 565 bahwa Rasulullah 
bersabda, “Apakah kalian mau aku beritahu sebaik-baik amalan 
kalian, sebersib-bersih amalan di sisi Pemilik kalian (Allah), yang paling 
meninggikan kedulukan kalian, sebaik- baik ganjaran daripada infag emas 
dan perak, sebaik-baik yanjaran daripada kalian bertemu musuhmu, maka 
kamu menebas leber mereka dan mereka menebas leher kalian?” Mereka 
berkata, “Tentu wahai Rasulullah," Rasulullah $$ bersabda, “Berdrikir kepada 
Allah” Muw'adr bin Jabal 2s berkata, “Tidak ada satu amalan yang paling 
menyelamatkan dari adzah Allah melebihi berdzikir kepada Allah 46” 


Hendaklah kita menjaga sunnah ini di setiap waktu dan menjauhi 
kelalaian: Diriwayatkan dari Abu Musa sg bahwa Rasulullah bersabda, 
“Permisalan orang yang berdzikir kepada Rabb-nya dan orang yang tidak 


" ArTirmizi, Kitab Ad-Da'owat, Babs Fadpl Adz Dai |. Ahmad (17716). Berkata Syu'aib Al- 
'Amauth, “hadits ini sanadnya shahih," Ihnu Hibban (814), AlHakim (1522) dan ta berkata, "hadits 
ini shshih sanadnya." Dishuhihkan oleh A-Albani dalem AtTa get ALHassan (2/202). 

8 Muslim, Kitab Ad Dsikru we Ad Du'a vs Ak Taubah wa Allstighfar, Babi Al Hatsu 'Ala Adz- 
Daikrillahi (2670) 

$ ArTirmidri, Kitab AdDa'aseat (3377). Alilakim (1825) dan ia berkata, “hadits ini sanadnya 
shahih.” Dishahihken olch Al Alkani dalm Shahih Al Jami" (1/513) 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


berdzikir kepada Rabbinya seperti orang yang hidup dan mati.” Dan, 
jangan engkau lupakan syiar kita, "Dar jika kalian mentaatinya maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Doa Ketika Terbangun di Tengah Malam 


24 Jumada AkAkhirah 

Seringkali seseorang terbangun di tengah malam karena beberapa 
sebab seperti berpindah ranjang, mimpi, mendengar suara atau sebab 
lainnya dan setelah itu ia melanjutkan lagi tidurnya. Rasulullah £ memiliki 
sunnah pada saat angun, yaitu mengucapkan drikir dan doa lalu mengambil 
wudhu dan menunaikan shalar malam, Diriwayarkan dari Ubadah bin 
Shamit ass bahwa Rasulullah 4 bersabda, “Barangsiapa yang terbangun 
dari tidurnya pada malam hari kemudian ia mengucapkan, 


“Laa ilaha illallah wabdahu la syarika labu, lahu akmulku wa 
lahu a-bamdu wa kuwa 'ala kulli sya'in gadir alhamdulillah wa 
subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la 
guuwata ila billah 


(Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkah hanya Allah 
yang tiada sekutu bagiNya, hagiNya kerajaan dan pujian dan Dialah 
Deat yang Maha kuasa, segala puji bagi Allah, Maka suci Allah, tiada 
sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Allah Maha Besar. 
tiada daya dan upaya melainkan karena Allah), kemudian dia 
berkata, "Ya Allah, ampunilah aku," atau ia memanjatkan doa maka 


74 Ml Bukhari, Kitab Ad Darat, Bab Fadhl Dolkrilahi (6044). 


854 Sunnah Nobi S 


bal tersebut (istigfar maupun doa itu) akan dikabulkan. Kemudian 
jika dia berwudhu lalu mendirikan shalat maka shalatnya tersebut 


akan diterima. "5 


Dalam dzikir ini Rasulullah mengucapkan tiga macam ucapan secara 
berurutan, yaitu: 


Pertama: Kalimat syehadat tauhid, Kalimat ini tidak dapat dibendingkan 
dengan apa pun sebagaimana yang disahdakan Rasulullah dalam hadits 
Bitagah yang diriwayatkan oleh AtTirmidsi dari Abdullah bin Amru bin 
AlAsh #8 bahwa Rasulullah 465 bersabda, “Kemudian dikeluarkanlah 
sebuah kartu (bitbogob) yang di dalamnya terdapat kalimat “Aku bersaksi 
bahwa tidak ada sesembaban yang hag selain Allah dan aku bersaksi 
bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Nya,” Lalu Allah berfirman, 
“Hadirkan timbanganmu!” Dia berkata, “Wahai Rabb-ku, apalah ariinya 
kartu ini dibandingkan seluruh gulungan (dosa) itu?” Allah berfirman, 
“Sungguh kamu tidak akan dianiaya?” Kemudian diletakkanlah gulungan- 
gulungan itu pada satu daun timbangan dan kartu itu pada daun 
timbangan yang lain. Maka gulungan gulungan (dosa) itu terangkat dan 
kartu tersebut lebih berat. Demikianlah tidak ada satu pun yang lebih 
berat dari sesuatu yang padanya terdapat Nama Allah.7"8 


Kedua, Kalimat yang kedua adalah kalimat yang paling dicintai oleh 
Allah, Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah bersabda, 
“Kalimat yang paling dicintai Allah ada empat, yaitu: Subhanallah, 
alhamdulillah, laa ilaha illa Allahu dan Allahu akbar: Tidak mengapa 


azan 


engkau memulai dengan yang manapun: 

Ketiga Kalimat dari perbendaharaan surga, Diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dari Abu Musa gg bahwa Rasulullah ££ bersabda, “Apakah 
engkau ingin aku beritahu satu kalimat dari perbendaharaan surga? La 
haula wa laa guwwata illa billahi.” 


Allbukhari, Abwab Ar-Tahajjud, ab: Fadhl Man Ta'ara Min AL-Lail Fashalla (1103). 

ArTirmicl, Kitab ALiman, Bab H Man Yamutu ws Fhaca Yashodran Lag Ilaha la Allah (2639). 
Dishahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sisilah Ash-Shahuah (135) 

1 Iadits iri disebutkan oleh Al-Bukhari sebagai ta'ig atas bab Idza Data Wallahi le Atakallabu 
Alwan fa Shall us Deni... Muslim, Kitub ALAdul, Bab: Karahat Ar-Tismniyati bi AlAsma 
AlOabihah (213 
Allbukhari, Kitab Ad Dg'awat, Babi Ad Dua Idza “Ala Agabah (6021), 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


AANG 


Setelah tiga kalimat di atas, Rasulullah memohon ampunan dan berdoa 
dengan doa yang ia kehendaki, Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal #g bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Tidaklah seorang muslim tidur malam dalam 
keadaan telah berdzikir dan ia dalam keadaan suci, lalu ia terbangun di 
malam kari lalu ia memohon kepada Allah sesuatu yang lebih baik dari 
dunia dan akhirat melainkan Allah akan memberinya 

Jika seseorang mengucapkan drikir ini ketika ia terbangun di malam 
lalu ia berdoa maka Allah akan mencrima doanya, apabila ia lanjutkan 
dengan shalat maka Allah akan menerima shalatnya. Sungguh sunnah ini 
tidak dapat diamalkan melainkan oleh orang yang senantiasa menyibukkan 
dirinya berdzikir di siang dan malam hari semoga Allah senantiasa 
membantu kita untuk mengamalkan sunnah ini. Dan, jangan engkau lupakan 
syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk.” (An-Nur: 54) 


3D 


Mencegah Orang Melintas di 
Hadapan yang Sedang Shalat 


25 Jumada Al-Akhirah 


Sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk senantiasa menjaga 
shalatnya dan sudah sepatutnya dia juga tidak membuat saudaranya 
yang sedang shalat terganggu agar tidak menghilangkan kekhusyuannya: 
Rasulullah mengajarkan kita beberapa perkara yang dapat mewujudkan 
hal itu, salah satunya adaleh tidak melintas di hadapan orang yang sedang 
shalat. Diriwayatkan dari Abu Juhaim gs bahwa Rasulullah jet bersabda, 
“Jikalau orang yang berjalan di depan orang yang shalat mengetahui dosa 
(berjalan di hadapan orang yang sedang shalat) maka tentu menunggu 
empat puluh lebih baik dari pada dia lewat di hadapan orang yang sedang 
shalat.” Abu An-Nadhr, salah satu perawi hadits, berkata, “Aku tidak tahu 


79 Abu Dawud, Abwah An-Naum, Bab: An-Nowm “Ala Ath-Tbabarah (5082). Ahmad (2214). 
Dishahihkan oleh Al Arnatuh dan Al Albani dalam As Sisiluh Ash Shahihah (3288). 


apakah beliau mengatakan empat puluh hari, bulan atau tahun.”" 


Namun jika seorang muslim tidak mengamalkan sunnah ini hingga 
ia pun berjalan di hadapan orang yang sedang shalat, apa yang harus 
dilakukan? Maka di sinilah tampak pentingnya sunnah satu ini, yaitu 
menahan orang yang ingin lewat di hadapan orang yang sedang shalat. 

Diriwayatkan dari Abu Shalih bin AsSamman berkata, “Pada hari 
Jumat, aku melihat Abu Se'id Al Khudri shalat menghadap sesuatu yang 
membarasinya dari orang orang (yang lewat). Kemudian seorang pemuda 
Bani Abu Mt'aith hendak lewat di depannya, maka Abu Sa'id menghalangi 
orangitu dengan menahan dadanya. Pemuda itu mencari jalan lain tapi tidak 
menemukan kecuali lewat di depan Abu Sa'id, maka pemuda itu mengulangi 
lagi untuk lewat, namun Abu Sa'id kembali menghadangnya dengan lebih 
keras dari yang pertama. Kemudian pemuda itu pergi meninggalkan Abu 
Sa'id dan menemui Marwan, ia lalu mengadukan peristiwa yang terjadi 
antara dirinya dengan Abu Sa'id, Setelah itu, Abu Sa'id ikut menemui 
Marwan, Marwan pun berkata, “Apa yang engkau lakukan terhadap anak 
saudaramu ini, wahai Abu Sa'id?” Abu Sa'id menjawab, “Aku pernah 
mendengar Rasulullah bersabda, Yika seorang kalian shalat menghadap 
sesuatu yang membatasinya dari orang, kemudian ada seseorang yang 
hendak lewat di hadapannya maka hendaklah diceyah. Jika ia tidak maw 


dicegah maka perangilah karena ia adalah setan? 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar #8 bahwa Rasulullah 4& 
bersabda, 


setan SP Ga Aa Gal Pe 
SES 


"Jika seseorang kalian sedang shalat maka Bang ia membiarkan 
seseorang lewat di hadapannya, jika orang itu tidak mau (berhenti) 
maka hendaklah ia memeranginya karena setan bersamanya. 


AlDukhaci, Abwab Sutrate AkMushall, Babs iss AkMarru Baima Yadayi AkMnshalli (488). 
Muslim, Kiteb Ash Shalat, Bab: Mar'w Al Marru Baira Vadayi Al Musbali (SO7) 
AlBukburi, Almab Sutrate ALMushalki, Bab: Yarudlu AkMtusholli man Murra Baina Yadhsihi 
(387). Muslim, Kitab Ash-Shalat, Bab: Man'u A-Marri Maina Yadai Al Mushalli (505). 
?2 Muslim, Kitah Ash Shalat, Bab: Maru Al Mari Baina Yadai AlMushalli (506). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


"Namun menahannnya hendak dilakukan secara bertahap, pertama kali 
memberikan isyarat agar orang yang hendak lewat dapar sadar, jika orang 
itu tetap ingin lewat di hadapannya maka hendaklah ia menahannya dengan 
lembut, namun jika ia tetap ingin lewat maka hendaklah ia menambah 
kekuatan untuk menahannya. 

Para imam masjid sepatutunya memberikan arahan dan pengajaran 
kepada orang-orang yang shalat untuk tidak lewat di hadapan saudaranya 
yang sedang shalat. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian 
mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


0 


Memendekkan Khutbah 


26 Jumada AlAkhirah 


Sebagian imam dan dai menyakini bahwa sedikitnya orang yang hadir 
mendengarkan khutbah atau pelajaran adalah alasan bagi mereka untuk 
memanjangkan khutbah karena merasa waktu itu dapat dimanfaatkan 
mengajarkan kaum muslimin. Namun, hakikatnya behwa sunnah Rasulullah 
adalah memendekkan khutbah apa pun alasannyag Diriwayatkan dari Abu 
| berkata, “Ammar menyampaikan khutbah dengan baik dan ringkas 
Ketika ia turun maka kami pun berkata, “Wahai Abu AlYagdran, sungguh 


engkau telah menyampaikan khutbah dengan sangat baik dan ringkas, 
alangkah baiknya jika enekau panjangkan lagi,” Ia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya panjangnya shalat dan pendeknya 
kbutbah adalah tanda kefakihan seseorang: maka panjangkanlah shalat 
dan pendekkan khutbah.. 8 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Aufa 9 berkata, “Rasulullah 
senantiasa memperbanyak drikir, sedikit bermain, memanjangkan shalat, 
memendekkan khutbah, tidak segan berjalan menuju para janda dan orang 
miskin untuk memenuhi hajatnya” Inilah sunnah Rasulullah 
TI Mim Kab Al ema, Babi TakKf Ae Shalat wa Al Khutbah (G6). 

74 AnNasz Aljremuah, Bab: Tawshir AlKneibeh (116). Ad-Dari |) Ibnu Hihhan (6423) 


Berkata Syw'aih Al-Arnauth, “saradnya shahih sesuai yarat Muslim." Dishahihkan oleh Al-Albari 
dalam Misykatu Al Mashabih 13/1622. 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Abdullah bin Mas'ud mengetahui akan datang suatu zaman yang akan 
menyelisihi sunnah inij Diriwayatkan dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa 
Abdullah bin Mas'ud berkata kepada seseorang, “Sungguh engkau sekarang 


berada di zaman yang banyak yang paham dengan agama, sedikit yang 
menjadikan AlRur “an hanya sebagai bacaan belaka, terjaga hukum-hukum 
dalam Al9ur' an, sedikit orang yang meminta, banyak orang yang memberi, 
memanjangkan shalat, memendekkan khutbah, dan mendahulukan amalan 
dari hawa nafsu. Namun akan datang suatu zaman dimana sedikit yang 
memahami agama, banyak yang hanya menjadikan AlOur'an bacaan 
belaka, huruf Algur'an lebih diperhatikan namun diremehkan hukum- 
hukum yang di kandungnya, banyak yang meminta, sedikit yang memberi, 
memanjangkan khutbah, memendekkan shalat, dan mendahlukan hawa 


nafsunya dari beramal. 

Kaum muslimin membutuhkan semangat untuk datang ke halagah 
ilmu dan para dai dan khatib meyakinkan bahwa dengan datang ke majlis 
ilmu mereka akan mendengarkan khutbah atau pelajaran ilmu yang ringkas 
dan tepat pada sasaranj agar mereka tidak cepat merasa bosan dan malas 
untuk datang ke mailis ilmu. 

Karena itu, hendaklah para Jai dan imam mengamalkan sunnah ini. 
Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Mencium Anak Kecil 


27 Jumada Al-Akhirah 

Islam adalah agama kasih sayang, Ruh serta spirit kasih sayang itu akan 
sangar jelas terhadap orang. orang lemah. Salah sacu yang lemah itu adalah 
anak kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang sereta kelemahlembutan. 
Hal yang sangat menakjubkan adalah agama ini mengharuskan kaum 


muslimin untuk menyayangi anak kecil. Islsam meletakkan standarisasi 


78 AlMuwatthe' (417), Berkata Ibnu Abdi AlBar dalam Allstidzkar, “hadits ini diriwayatkan dari 


beberapa jalur yangshahih hasan dan mutawatir.” (2/363) 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TAP 


eda dalam menyayangi mereka, Salah satunya adalah 
ayatkan dari Anas bin Malik &s berkata, 


dan model yang berb: 
mencium mercka. Di 


“Rasulullah # mengambil Ibrahim seraya menciumnya” 

Diriwayatkan dari Anas hin Malik ses berkata, “Tidak pernah aku melihat 
seseorang yang paling sayang kepada keluarganya (anak-anaknya) melebihi 
Rasulullah 4, Anas berkata lagi, “Ibrahim pernah disusukan kepada salah 
seorang wanita di kota Madinah, sedangkan suami wanita menyusui itu 
adalah tukang besi. Kami pun mendatanginya sedangkan rumah orang itu 
sedang berasap, lalu beliau mengambil Ibrahim lalu menciumnya kemudian 
beranjak pulang”? 

Peclu diketahui bahwa Rasullah mencium Ibrahim di lingkungan yang 
tidak terbiasa dengan hal iru, Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4 bahwa 
Aara' bin Habis melihat Rasulullah # mencium Hasan, ia pun berkata, 
“Sungguh aku memiliki sepuluh anak dan tidak ada satu pun yang pernah 
aku cium,” Lalu Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang tidak menyayangi 
maka tidak akan disayangi””8 Dalam riwayat Aisyah 85 bahwa beliau 
berkata kepada Agra, “Bagaimana jika Allah mencabut rasa kasih sayang 
dari kalian?” 5 


Rasululah menjadikan kasih sayang kepada anak-anak kecil sebagai 


tanda adanya kasih sayang di hati seseorang, Karena itu, hendaklah akhlak 
ini menjadi syiar dalam berinteraksi dengan anakanak khususnya anak- 
anak kita sendiri. Dan, janyan engkau lupakan syiar kita, “Dan jike kalian 
mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


“8 Albukhari, Kitab AHfanaiz, Bab: Oaulu Ar-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Inna Bika 
Lamahzsnun." (4D. Musim, Kitab AL-Radhatl, Rab: Rabmmatuhu Sballallohu Alaihi wa.Sallam 
.AshsSbibvyan tea Al-Iyal wa Tatandbu ipa wa kadhtu Daalika (2315) 

22 Muslim, Kirab ALadhaih, abs Rahmatubu Sballalabu Alaihi wa Sallam Ash-Shtyan wa AL Iyal 
401 Tawvadhus bi wa Tadhlu Dealika (2316) 

8 Rahbmatthu Shallallahu Alaihi wa Sallam Ash Shilyan wa Al Iyal wa Tarwadbu'iki wa adhi 
Dealika (2518) 

?8 Rahmatubu Sballalahu Alaihi wa Sallam AshsSbibyan wa Al Isal wa TervadPu iki wa Padi 
Dalika (2317 


854 Sunnon Nobi Seharis 


Berdoa Ketika Masuk Kamar Mandi 
28 Jumada Al-Akhirah 


Perang antara setan dan manusia senantiasa berkelanjutan. Setan 
bersumpah membinasakan manusia dengan kemampuannya. Allah 
menghikayatkan tekad setan dalam sabda-Nya, “Dia (Iblis) berkata, 
“Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau muliakan atas 
diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai 
Hari Kiamat, niscaya benarbenar akan Aku sesatkan keturunannya, 
kecuali sebahagian kecil” (Allsraa': 62) 


Setan memiliki banyak strategi untuk menyesatkan manusia. Salah 
satu strateginya tatkala manusia sedang menyingkap auratnya, sctan merasa 
bahwa posisi seperti itu merupakan langkah awal untuk menyesatkan 
manusia ke lubang dosa dan kemaksiatan. Karena itu, sctan berusaha 
sekuat tenaga, menikmati pemandangan manusia telanjang, berusaha 
menyebarkan pikiran kotor ke dalam dadamanusia. Allah & berfirman, 
“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 
pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. 
Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian iv adalah 
sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka 
selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah sekalikali kamu dapat ditipu 
oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari 
surga, ia menanggalkan keduanya pakaiannya untuk memperlibaikan 
kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut pengikutnya 
melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. 
Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin- 
bemimpim bagi orang-orang yang tidak beriman.” (AL-A'raf: 26-27) 

Inilah srraregi dan cara seran. Karena iru, Rasulullah 4 menganjurkan 
umatnya memohon perlindungan kepada Allah dari seran pada tempat 
ia sedang melepas pakaiannya seperti ketika masuk kamar mandi. 
Diriwayatkan dari Anas bin Malik gs berkata, “Jika Rasulullah #t masuk 
ke dalam kamar mandi maka beliau mengucapka, 


Pi 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


“Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari setan laki-laki dan wanita.” 

Rasulullah juga memohon perlindungan dari setan ketika hendak 
berhubungan suarri istri Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas #8 dari 
Rasulullah bahwa ia berkata, “Jika seseorang kalian mendatangi istrinya 
hendaklah ia mengucapkan, 


MN 2g d 1d, 
“Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari 
apa yang Engkau rezekikan kepada kami,” 

Maka, jika ia diberikan keturunan (dari hubungan itu), setan tidak 

akan menimpakan keburukan kepadanya." 

Karena itu, jadikanlah sunnah ini sebagai kebiasaan ketika berada pada 
kondisi tidak herpakatan karena meninggalkan sunnah ini akan memberikan 
kesempatan bagi setan untuk menghembuskan waswas keburukan. Dan, 
jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 

Ke.t0) 


Bertasbih Ketika Melihat Hal Menakjubkan 


29 Jumada Al-Akhirah 


Kekuasaan Allah 4 tiada batasnyaj Dia berfirman, “Dan apakah 
mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan 
orang-orang yang sebelum mereka, sedangkan orang-orang itu adalah 
lebih besar kekuatannya dari mereka? dan tiada sesuatu pun yang dapal 
melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Fathir: 44) 


"5 ABakharh Kitab AE Wiudia Babi Mo Vagulu Inda ALKhale (M2). Muslim, Kitab Af Hail, Babs 
Ma Yacgubu Idea Araida Dukbulu Al Khal (379). 

“Al-Bukhari, Kitab Ad-Da'awat, Bab: Ma Yagulu Idza Asa Ahiabu (6025). Muslim. Kitab As-Nikah, 
PobMa Yustababbu An Yagulubu "huda Alma” 1434). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Rasulullah sangat suka jika umatnya senantiasa mentadabburi ciptaan 
Allah karena hal ini dapat menambah kcimanannya, Beliau memiliki 
beberapa sunnah dalam hal ini, salah satunya adalah bertasbih ketika 
melihat hal yang menakjubkan karena tasbih itu menunjukkan pengakuan 


bahwa hal itu tidak dapat dilakukan melainkan oleh Allah. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia bertemu dengan Rasulullah 
dijalanan kota Madinah sendang ia sedang junub, maka ia pun menghindari 
beliau untuk pergi rrandi dan kembali lagi menemui heliau, Lalu Rasulullah 
bertanya, “Dari mana saja engkau wahai Abu Hurairah?” ia berkata, “Tadi 
aku junub dan aku segan untuk duduk di sisimu sedang aku tidak suci,” 
lalu beliau berkata, “Subhanallah, mukmin tidaklah najis.” 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik ss: bahwa Rasulullah menjenguk 
sescorang yang sakit parah, maka beliau pun berkata kepada orang itu, 
“Apakah engkau pernah berdoa sesuatu kepada Allah?” Ta berkata, “Ya, 
aku burkata dalam doaku, “Ya Allah, jika Engkau mengazabku di akhirat 
kelak, maka segerakanlah azab tersebut di dunia,” Maka Rasulullah berkata, 
“Subbanallah, sungguh engkau tidak akan dapat menahannya. Alangkah 
baiknya engkau berkata, “Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia 
dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari adzah neraka.” Maka 
beliau pun mendoakannya hingga orang tersebut pun sembuh,” 


Para sahabat pun mengamalkan sunnah ini hingga mereka senantiasa 
bertasbih ketika melihat sesuatu yang menakjubkan dan sesuatu yang aneh, 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah 38e berkata, “Rasulullah shalat subuh 
kemudian beliau menghadap para jamaah lalu berkata, “Tatkala seseorang 
menggembala seekor sapi, kemudian ia pun menunggangi sapi tersebut 
dan memukul sapi tersebut. Sapi ilu pun berkata, “Sesungguhnya aku 
tidaklah dicibtakan untuk ini (untuk ditunggangi), namun aku hanyalah 
diciptakan untuk membajak.” Orang-orang pun berkata, “Mahasuci 
Nllah, sapi berbicara?” Rasulullah berkara, “Sesungguhnya aku beriman 
terhadap hal ini, demikian juga Abu Bakar dan Umar beriman.” Abu 
Hurairah berkata, “Dan tatkala itu Abu Bakar dan Umar sedang tidak ada 


AlBukhari, Kitab Al Gusi, Babs Irgu Alun ta Luna Al Muslim La Yanjusu (279) Muslim, 
Kitab AlHaiilh, Ruby AcLDiahi! Ala Arrta AlMuslimn Lu Yani (371) 

Mslim, Kitab Ad Deikr 14 Ad Du'awa At Taubah we Alstishfar, Bab Kerahatu Ad Diva Bitail 
AI Ugubah fi Ad Dorrya (2688). 


nnah Nabi Sehari-hari 


(tidak bersama mereka shalat subuh)." Rasulullah berkata, “Dar tatkala 
seorang penggembala sedang menggembalakan kambing kambingnya 
tibatiha datang serigala dan membawa lari seekor kambingnya. Maka 
sang penggembala pun mengejar serigala itu dan sepertinya ia berhasil 
membebaskan kambing itu dari cengkraman serigala. Sang serigala itu 
berkata kepada si pengembala, “Engkau telah membebaskan kambing itu 
dariku, maka siapakah yang akan menunggui (memerhatikan) kambing 
ini selain aku pada hari dimana singa datang mengambil kambing ini?” 
Orangorang pun berkata, “Maha suci Allah, serigala berbicara?” Rasulullah 
berkata, “Sesungguhnya aku beriman terhadap hal ini, demikian juga 
Abu Bakar dan Umar beriman." Abu Hurairah berkata, “Tarkala itu Abu 
Bakar dan Umar sedang tidak hadir?" 

Hendaklah tasbih menjadi syiar kita ketika melihat hal yang 
menakjubkan dan tentu sctiap tasbih yang diucapkan diganjar dengan 
kebaikan. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, Dan jika kalian 


mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Mengurangi Pujian 


1 Rajab 

Rasulullah tidak jarang memuji para sahabatnya, namun beliau juga 
melarang kita untuk memuji seseorang khususnya ketika hadirnya orang 
yang dipuji di hadapan orang yang memuji, karena memperbanyak pujian 
seringkali akan menyebabkan ujub di hati orang yang dipuji. Namun jika 
kita harus memuji maka jangan memperbanyaknya dan menjaga isan dari 
pujian dusta atau berlebihlebihan. 

Diriwayatkan dari Ma'mar bahwa seseorang pernah memuji selah satu 


pemimpin, maka Migdad pun menabarkan dehu di wajahnya seraya berkata, 


#1 AlBukhari, Kitab ALAnbiyaz', Babe "Am Hasibsum Anna Ashhaba Al-Kahfi wa Ar-Ragim” (AL 
Kabi:9) (3284). 


854 Sunnon Nobi Sehai 


DAN asi AAA Jai GA 
“Kami telah diperintah oleh Rasulullah & untuk menaburkan debu 

Ui wajah orang-orang yang banyak memuji “8 
Diriwayatkan dari Abu Bakrah ag berkata, “Ada seorang laki- 
laki memuji sahabatnya di sisi Rasulullah gt, maka beliau bersabda, “Celaka 
kamu! Kamu telah memotong leher saudaramu,” Beliau mengulanginya 
tiga kali. Kemudian beliau bersabda, “Barang siapa di artara kalian yang 
barus memuji saudaranya, maka bendaklah ia mengucapkan, “Aku 
mengira si fulan demikian dan Allah yang akan menghitungnya. Tidaklah 
aku mensucikan seseorangatas Allah, Aku menghitung dia demikian dan 


demikian jika dia mengetahui hal itu darinya?" 


Diriwayatkan dari Abu Musa ass berkata, “Rasulullah mendengar 
seseorang memuji seseorang dan ia berlebihan dalam memuji orang itu, 
maka beliau berkata, “Kalian lelah memotong bunggung orang ibu." 

Karcaa itu, jangan kita membinasakan seseorang dengan berlebih- 
lebihan dalam memujinya. Namun seseorang yang hendak memuji juga 


harus memerhatikan adab adab memuji, yaitus jujur dalam memuji, tidak 
berlebih-lebihan dan hendaklah ia mengetahui hahwa pujian tidak akan 
manambah ketakwaan seseorang. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, 
“Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk." 
(An-Nur: 54) 


BI 


F5 Maslim, Kitab AzZuhd te1 Ar-Ragsig, Babs An-Nahyu An AbMadhi Idza Kana Tihi (frath Wa 
KKhif Minbu Fitnah 'Ale AlMamduh(3 

'ue Alibukhati Kitah ALAdah, abs Ma Yukrabu Min Ar'Tamadub (5713). Mudim, Kitab AzZuhd 
wa ArRagaig, Babs Am Nahyu An ALMadhi Idea Kana Fibi Iibath Wa Ebit Mtuhu Fitnah Ala 
AlMarmdub (3001), 

“9 AlBukhori, Kitab ALAdah, Baby Mo Yukrahu Min A-Tomadhah (5719). Muslim, Kitah AzZuhd 
ws ArRagaig, Bab: An Nahyu “An AlMadhi Idza Kana Fibi fratb wa Khif Minbu APittah Ala 
AlMamduh 301). 


mo Sunnah Nabi Sehari-hari 


ANN 


Merelakan Hutang Bagi Orang yang Kesusahan 


2 Rajab 

Seringkali seseorang terpaksa berutang kepoda orang lnin dengar: 
berjanji mengembalikannya pada waktu yang disepakati oleh kedua belah 
Pihak. Namun, tidak jarang ketika waktu tersebut tiba, orang yang berutang 
belum dapat melunasi utangnya. Karcna iru, Rasulullah #8 mengajarkan 
kita scbuah sunnah yang sangat indah, yaitu merelakan utang bagi orang 
yang kesusahan, atau memberikan tenggak waktu lagi, atau merelakan 
sebagian utang: semua ini tentu sebagai tanda kasih sayang untuk orang yang 
berhutang: Diriwayatkan dari Hudzaifah 48 bahwa ia mendengar Rasulullah 
3£ bersabda, "Seseorang dari umat sebelum kalian didatangi oleh malaikat 
maut untuk mencabut rubnya, maka malaikat itu berkata, “Apakah engkau 
pernah melakukan kebaikan?” la menjawab, “Aku tidak tahu,” Lalu 
malaikat berkata lagi, “Coba lihat lagi,” Ia pun menjawab, “Aku tidak tahu, 
namun aku dahulu di dunia pernah melakukan jual beli dengan manusia 
dan aku memberikan mereka ganjarannya, aku memberikan tangguhan 
untuk orang yang mampu (untuk membayar utangnya), aku menghapus 
ulang bagi orang yang kesusahan,” Maka Allah bun memasukkannya ke 
dalam surga. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah &s dari Rasulullah & bahwa beliau 
berkata, “Seorang pedagang senang untuk memberikan utang kepada 
orang-orang, jika ia melihat orang yang kesusahan maka ia berkata 
kepada anak-anaknya, “Hapuskan saja utangnya dan semoga Allah juga 
menghapus (mengampuni) dosa-dosa kita,” Maka Allah pun mengampuni 


dosa-dosanya "8 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu @atadah bahwa Abu Gatadah 
mencari orang yang herutang kepadanya, orang itu berusaha menghindari 
Abu @atadah namun pada akhirnya ditemukan juga. Orang itu pun 
berkata, “Sungguh aku sedang kesusahan,” Abu @atadah berkata, “Engkau 
“8 M-Bukhari, Kitab A£Arbryaa', Bab: Ma Deswkira An Barsi Israil (3266). Muslim, Kitab Al Masagatu, 

Babi Fadh Indeari ALMu/sir (1560. 
1 AlBukhari, Kitab AtBreyi?, Baby As Suhulatu 11 AxSamabatu FI Asg-Syira aa ALBa? wa Man 


Thalaba Haagan Falyathlubuhu & Afafin (IT 2). Muslim, kitab Al-Masagatu, babi Fadhi Indzar 
ALMu Sir (1563), 


854 Sunnon Nobi Sehari 


bersumpah atas nama Allah?” Ia berkata, “Ya, aku bersumpah atas nama 
Allah,” Lalu Abu Ratadah berkara, “Aku mendengar Rasulullah # bersabda, 
“Barangsiapa yang ingin diselamatkan Allah dari kesusahan-kesusahan 
Hari Kiamat maka hendaklah ia memberi tangguh orang yang dalam 
kesukaran atau menghapuskan utangnya.” 


Diriwayatakan dari Abu Hurairah 28 bahwa Rasulullah 48 bersabda, 
“Barangsiapa yang memberi tangguh orang yang dalam kesukaran atau 
menghapus utangnya maka Allah akan memberinya naungan di Hari 
Kiamat di bawah naungan Arsy-Nya pada hari tersebut tidak ada naungan 


selain naungan Allah #71 


Hendaklah kita memperindah diri kira dengan akhlak yang mulia ini 
agar Allah 3 menghapus dosa-dosa kita di Hari Kiamat kelak. Dan, jangan 
engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


Ke: t0) 


Mengharap Pahala dari Nafkah Keluarga 


3. Rajab 


Seringkali suatu keluarga kesusahan karena seorang ayah atau suami 
tidak menafkahi mereka dengan baik, mungkin saja masalah ini berasal dari 
sedikitnya harta yang didapat atau bisa juga disebabkan karena pelitnya 
seorang ayah atau suami kepada keluarganya, Karena iw, Rasulullah & 
telah menggambarkan kepada kira beberapa cara untuk menemukan solusi 
dari permasalahan sepei 


i, salah satu cara tersebut adalah sunnah yang 
ada di hadapan kita yaitus sunnah mengharap pahala dari nafkah yang 
diberikan kepada keluarga. 


Diriwayatkan dari Abu Mas'ud 8g dari Rasulullah #8 bahwa beliau 
bersabda, 


15 43 ente lal IE Ja GAS UI 
"8 Muslim, Kitah ALMussgat, Baby Fall Inzhear ALMze sir (1563). 


#1 Muslim, Kitab Az-Zuhd wa Ar-Ragaig, Bab: Hadits Jabir wa Oisshah Abi AlYusr (3006). At 
“Tirmidzi (1306) 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


“Jika seorang menafkahi kelurganya dan ia berharap pahala darinya 

maka itu terbitung sebagai shadagah,”? 

Ini adalah ungkapan jelas dari Rasulullah bahwa menafkahi kelurga 
seperti shadayah dalam pahalanya, hal ini tentunya akan mendorong para 
suami dan ayah untuk mencari nafkah sebaikebaiknya untuk keluarga mereka. 


Jikalau seorang suami hanya merasa “terpaksa” untuk menafkahi 
karena ini adalah kewajibannya maka gambaran seperti ini biasanya akan 
membuat ia kurang terdorong dan bahkan memunculkan rasa pelit di 
dalam dirinya, ramun jika ia merasa menafkahi seperti sedang bershadagah 
maka gambaran ini akan membuar suami atau ayah berusaha dengan baik 
untuk mencari nafkah. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah sc bahwa Rasulullah # bersabda, 


ita KBS d KERIS OI an 3 AA Gt 
ketus ana BE ta tang aa Belt 


PAN 


“Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang 
engkau infokan untuk memerdekakan budak, satu dinar engkan 
berikan untuk orang miskin, satu dinar yang engkau berikan untuk 
kelurgamus yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang 
engkau berikan untuk keluargamu 
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah berkata, “Seseorang dari Bani 

Uderah memerdekakan seorang hambanya, Kabar tersebut sampai kepada 

Rasulullah #5, maka beliau pun bertanya kepada orang, “Apakah engkan 

memiliki harta selain budak itu?” la menjawab, “Tidak.” Rasulullah 


berkata, “Siapa yang mau membelinya dariku?” Budak iru dibeli oleh 
Nu'aim bin Abdullah A-Adawi seharga delapan ratus dirham, Rasulullah 


menemui lakilaki dari Bani “Udzrah itu dan menyerahkan uang itu, lalu 

S5 AlBukhars, Kitab Akimtar, Bab: Ma Ja'a Aria ALA mal bi At-Nivyati AlHasanati wa Likulk 
Imi'in Ma Nawa (58). Muslim, Kitab Az-Zotat, Babi Padhl Ar Nafogati sa AstrShadagati'Ala 
ALAgrabina ssi Az-Zami wu AkAsdo wa A-Walidan (1002) 

#8 Muslim, Kitab Az Zakat, Bab: Fadbl Am Nafagati Ala Al Iyali sea Al Mamluki 29 smu Man 
Dhayya'ahurm au Habasa Nafagatahtam 1999) 


854 Sunnon Nobi an 3 


beliau bekata, “Mulailah dengan menafkahi dirimu, jika ada kelebihan 
maka berikanlah kepada keluargamu, jika ada kelebihan maka berikanlah 
kepada kerahatmu, Jika masih ada kelebihan maka berikanlah kepada 


orang yang ada di sekelilingat 4 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah ass dari Rasulullah bahwa beliau 
bersabda, 


IS ga AE 3 Kuba 7 
“Sebaik-baik shadagah adalah harta yang lebih dari kebutuhan dan 
mulailah dari orang yang berada di bawah tanggung jawabmu."" 


Semua ini adalah teksteks agama yang menguatkan jiwa kita untuk 
senantiasa mengamalkan sunnah ini. Dan, jangan engkau lupakan syiar 
kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk." (An-Nur: 54) 


BI 


Merasa Senang dengan Datangnya Hari Jumat 


4 Rajab 


Manusia butuh mengubah kebiasaan dan pekerjaan yang ia lakukan 
sehari 


hari hingga hal ini dapat mencegah rasa bosan masok ke dalam 
hati. Allah lebih mengetahui tentang makhluk-Nya, maka Dia meletakkan 
beberapa hal dalam syariat ini yang dapat mematahkan kehidupan yang 
menjenuhkan bagi kaum muslimin hingga mereka tidak mengeluh dalam 
melakukan ibadah atau amalan. 


Salah satunya Dia mensyariatkan beberapa amalan yang dilakukan oleh 
kaum muslimin di hari Jumat dimana amalan itu tidak mereka lakukan di 
hari-hari lainnya. Pada hakikatnya pergantian itu dapat membuat seorang 
muslim senang dan membantunya ketaatan. Para sahabat 4x merasakan 
perbedaan hari Jumat dengan hari-hari lainnya dan mereka sangat senang 
H8 Muslit, Kitib Az-Zakat, Baby AlIhtida? di AnNofiagati bi ArrNafi Tuomrna Ahlahu Tromma 


ALOarabat (97. 
"5 Allbukhari, Kitab Ar Nafagat, Bab: Wiguh An Nafagati Ala AK ra Al tali SOAL, 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


dengan kedatangan hari itu hingga mereka pun bersegera menunaikan 
amalan amalan yang hanya mereka lakukan pada hari itu, 

Diriwayatkan dari Sahal bin Saad #gi bahwa ia berkata, “Dahulu 
kami senantiasa berbahagia dengan kedatangan hari Jumat. Kami memiliki 
seorang wanita tua yang sering mengambil tanaman silk (sejenis ubi-ubian) 
yang kami tanam di pinggirpinggir selokan air, lalu ia meletakkannya di 


sebuah wadah miliknya dan dicampur dengan beberapa biji gandum." Sahal 
berkata lagi, "Jika kami telah shalat Jumat, wanita tua itu menyuguhkan 
masakan tadi, maka dari itulah kari sangat senang jika hari Jumat tiba 
dan kami tidak makan dan tidur siang melainkan setelah shalat Jumat,” 


Dalam riwayat Al Bukhari dari Sahal bahwa ia berkata, “Dan kami 


menantimanti hari Jumat karena makanan wanita tua itu. 


Ini adalah gambaran yang sangat indah menjelaskan kepada kita 
bagaimana para sahabar bersegera melakukan hal-hal yang membuat mereka 
senang dengan hari Jumat, Pada hari itu, mereka berkumpul menyantap 
makanan khusus yang mereka tidak lakukan melainkan hari Jumats makanan 
ini pada dasarnya tidak terlalu mengenyangkan sebagaimana makan siang, 
namun makanan itu memberikan kesan perbedaan. 

Hal seperti ini tentu dapat kita wujudkan dengan mudah seperti 
menghidangkan manisan atau buah buahan yang banyak disukai oleh orang: 
Agar kita dapat mewujudkan sunnah ini. Dan, jangan engkau lupakan syiar 
kita, “Dan jika kalian mentaalinya maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk.” (An-Nur: 54) 

ID 


Tidak Tergesa-gesa 
5 Rajab 
Allah $ menciptakan manusia dengan sifarsifat tertentu namun 
Allah memerintahkan untuk melakukan lawan dari sifatsifat itu sebagai 
ujian dan cobaan. Salah satu dari sifat itu adalah sifat tergesa-gesa, Allah 


Bab: Ocndubu Ta'ala “Fa Idza Oudbiyatu Asb-Shalatu Fantasyiru 
) (890), 


854 Sunnon Nobi 


# berfirman, “Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia 
mendoan untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa gesa.” 
(Alsraa': 11) Dia juga berfirman, "Manusia telah dijadikan (hertabiat) 
tengesangesa...” (AlAnbiyaa': 37) 

Namun Allah dengan jelas memerintahkan hamba-hambaNya untuk 
melawan sifat tersebut, yaitu tidak terburu-buru. Allah 8 berfirman, "Maka 
janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera." (AL 
Anbiyaa': 37) dan firman-Nya, “Telah pasti datangnya ketetapan Allah 
maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya. Mahasuci 
Allah dan Maha Tinggi dari aba yang mereka persekutukan," (Aw-Naht: 
1) ayat semisal ini sangatlah banyak dalan Alur an. 

Karena ita, agar sifat ini menjadi karakter seorang muslim maka 
hendaklah ia tidak menyclisihi sunnah ini melainkan pada kondisi-kondisi 
tertentu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Sarjis Al-Muzani 2 bahwa 
Rasulullah #8 bersabia, 


WA Sape IRI Ga BA BUANG SN sed AN 
SA Ga 


“Akhlak baik, tidak tergesa-gesa dan sederhana adalah satu dari dua 

puluh empat bagian kenabian”“8 

Rasulullah & sangat senang ketika melihat sifat ini ada pada seorang 
sahabatnya hingga beliau pun memujinya: Diriwayatkan dari Abu Sa'di 
AlKhudri 2s bahwa Rasulullah berkata kepada Asyja Abdul Gais, 
“Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang dicintai Allah, yaitu, 
Sabar dan tidak tergesa-gesa. 

Rasulullah & juga menyukai jika umatnya tidak tergesagesa dalam 
doanya dan tidak terburu-buru, Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4s bahwa 
Rasulullah 3 bersabda, 


LE DA Kanaan Ti Da P3 gaga 
Ji Jani SU SN VE 
$8  ArTinnida, Kitab ALBirri see Ash-Shilati, Baby AT amni nm AkAjlah (2010) dar ia berkata, 


“hadits iri hasan,” Dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahih Afjami (17687). 
“Muslim, Kitah A! fan, Bab: Al Armru bi Al iman Billahi Ta'ala Wa Rasulii (171. 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TAN 


“Doa seseorang dari kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa: 
gesa dengan berkata, “Aku telah berdoa, namum tidak dikabulkan." 
Beliau melarang seseorang berjalan tergesapcsa di saat menghadiri 
shalat berjamaah: Diriwayatkan dari Abu @aradah bahwa Rasulullah 4 
mendengar langkah-langkah kaki yang tergesagesa, lalu beliau bertanya 
kepada mereka, “Ada apa dengan kalian?” Mereka menjawab, “Kami 
tergesa-gesa untuk berangkat shalat,” Lalu beliau bersabda, "Jangan kalian 
lakukan bal itu, jika kalian berangkat menuju shalat maka hendaklah 
kalian tenang dan apa yang kalian dapatkan maka shalatlah dan apa 


yang terlewat oleh kalian maka sempurnakanlah”2 


Hendaklah menjadikan sunnah ini sebagai kebiasaan kita. Dan, jangan 
engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian 
akan mendapatkan perunjuk.” (An-Nur: 54) 


B0 


Tidak Berfatwa Tanpa Ilmu 


6 Rajab 

Seringk 
hingga ia pun memberikan fatwa tanpa dasar ilmu lalu ia pun tersesat dan 
menyesatkan manusiaj Sungguh ini adalah musibah besar di zaman ini. 


han 


rang gengsi terlihat tidak tahu dalam suatu perm 


Diriwayatkan dari Amru bin Al-Ash 28: bahwa ia mendengar Rasulullah 
bersahda, “Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencahutnya 
langsung dari bamba-bambaNya, namun Dia mencahutnya dengan 
mewajatkan para ulama hingga tidak tersisa seorang alim pun, maka 
manusia menjadikan pemimpin mereka orang-orang bodoh yang ditanya 
(suatu masalah) maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu: akhirnya mereka 


m2. 


tersesat dan menyesatkan. 

39 Alukbari Kitab AdDa'aswat, Babi Vestajahu ! ALAIkdi Ma Lau Va'il (S9R1. Mudim, Kitab 
Adzbdukri wa Ad-Du'a wa Atilaubah wa Allstighfa, Bab: Bayan Anmabu Yustajabu If AdDa' 
Ma Lam Ya'jal .13739). 

98 AtBukkari, Kitab ALA 


1 Baby Osudu ArRajuli "Fatatna AshSalatu” 1609), Muslim, Kitab 
AL Masajid wa Mawadhi? Ash Shalati, Babs tihtrab liyan AshSkalasi bi Wagarin wa Sakinatin 
1g An Nay "Ar tgn Se'yan (0D). 

"8 Al-Bukhari, Kitab Af-TInsi, Bab: Kaifa Yughadu Al-lbni (100), Muslim, Kitab At rai, Bab: Raf”t 
AL bni wa Dabdhuhu (2673), 


854 Sunnon Nobi Sehal 


Karena itu, salah satu sunnah Rasulullah adalah tidak menjawab 
pertanyaan yang ia tidak ketahui ilmunyaj Diriwayatkan dari Abu Hurairah 
& bahwa Rasulullah 4 bersabda, “Barangsiapa yang berfatwa tidak 
benar maka dosanya dibebankan kepada orang yang berfatwa,”8 Dalam 
riwayat Abu Daud, “Barangsiapa yang diberikan fatwa tanpa dasar ilmu 
maka dosanya bagi orang yang memberikan fatwa." 


Rasulullah tidak pernah takut untuk berkata “Aku tidak tahu" jika 
beliau tidak tahu Diriwayatkan dari Jubair bin Muth'im ag bahwa 
seseorang pernah datang kepada Rasulullah dan bertanya, “Ya Rasulullah, 
tempat apa yang paling buruk?" Beliau berkata, “Aku tidak tahu.” Ketika 
Jibril 564 mendatanginya, beliau pun berkata, “Tempat apa yang paling 
buruk?" Jibril berkata, “Aku tidak tahu, aku akan bertanya kepada Rabb- 
ku," Maka Jibril pun pergi selama yang dikehendaki oleh Allah hingga ia 
pun kembali lagi dan berkata kepada Rasulullah, “Wahai Muhammad, 
sesungguhnya engkau telah bertanya tentang tempat yang terburuk, namun 
aku tidak tahu hingga aku pun bertanya kepada Rabb-ku, Dia pun berkata, 
“Tempat yang terburuk adalah pasar-pasar.” 


ara sahabat pun tidak segan untuk berkata “Tidak tahu', Diriwayatkan 
dari Thawus bahwa dia berkata pada Ibnu Abbas, “Orang orang berkata 
bahwa Rasulullah bersabda, “Mandilah kalian di bari Jumat, siramlah 
kepada kalian walaupun kalian tidak junub dan pakailah wewangian.” 
Ibnu Abbas berkata, “Adapun tentang mandi maka itu benar, adapun 
masalah wewangian maka aku tidak tahu,” 

Begitupula dengan Ibnu Mas'ud as bahwa ia berkata, “Barangsiapa 
yang mengetahui maka hendaklah ia mengatakannya, adapun orang 
yang tidak mengetahui maka hendaklah ia mengatakan, “Allah yang 
tahu,” Termasuk ilmu adalah seseorang berkata dalam hal yang dia tidak 
tahu, “Allah yang tahu,” karena Allah 8 berfirman kepada Rasul-Nya, 


#5 Ibnu Majah, Ytitah AlKitab fi Aklman wa Tadhail AskShahabah wo Albmi, Jabs Ijah ArRa'yi 
wa ALOiyas (53). Ahmad (8245). Ad-Darimi (159). Al-Hakim (348). Dihasankan oleh A-Albani: 
dalam Spabih Alami" (271048). 

"8 Abu Dawud, Kitab AHlinsi Babs A-Tawagg' fi AkFuatya (5 
AlAikani dalam Shahih AlJami? 12/1048). 

238 Akan (16790 AI (403) Berkata ALAsaul, “hadits ini hasan” Al Haikim (2128) duwiia 
berkata, “hadits ini sha ihasankan oleh Al-Albani dalam Shcbsih AlJam? (167) 

128 AllBukhari, Kitab Al Jurmuah, abs Ad Didhau Ii Aluomuah (BA). 


MHakim 1350), Dihasankan okeh: 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


“Katakanlah (hai Muhammad), “Aku tidak meminta ubah sedikitpun 
padamu atas dakwahku dan bukanlah aku termasuk orang orang yang 
mengada-adakan." (Shaad: 86) 

Hendaklah ini menjadi kebiasaan dan hendaklah kita mengetahui 
bahwa jawaban kita untuk pertanyaan yang tidak kerahui dengan ucapan 
“Aku tidak tahu" jauh lebih baik dari berfatwa tanpa ilmu. Dan, jangan 
engkau lupakan syiar kita, "Dan jika kalian mentaatinya maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk," (An-Nur: 54) 


BO 


Bercerita 

7 Rajab 

Motode bercerita masih dianggap sebagai cara mendidik yang baik 
dalam memasukkan suatu pemahaman kepada orang lain. Pada dasarnya 
cerita adalah sesuatu yang digemari, apabila cerita tersebut benar dan 
terjadi maka ini akan dapat dengan mudah mengirimkan pelajaran kepada 
orang-orang yang mendengarnya tanpa harus berdebat. Karena itu, Allah 
memerintahkan kita dalam A-9ur'an untuk bercerita, Dia berfirman, 


“Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka 

berfikir,” (ALA'raf: 176) 

Rasulullah mempraktikkan cara ini dalam ucapannya kepada para 
sahabatsahabatnya untuk menanamkan makna yang beliau inginkan. Salah 
satu contohnya adalah beliau menceritakan kisah Ashhab AH Ikhdud (orang: 
orang yang dibakar dalam parit): Diriwayatkan dari Shuhaib 3x4 bahwa 
Rasulullah $# bersabda, “Dahulu ada seorang raja dari golongan umat 
sebelum kalian, ia mempunyai seorang tukang sikir. Ketika tukang sihir 
tersebut berada dalam usia senja, ia mengatakan kepada raja bahwa ia 
sudah tua dan ia meminta agar dikirimkan anak yang akan jadi pewaris 


ilmu sihirnya.. "2 


8? Muslim, Kitab Ac-Zuhd wa Ar-Ragaig, Bab: Oisshah Ashhah Al Ukhdud wa As-Sabir wu Ar-Rahih 
tag Al Gislam (3005). 


Rasulullah #5 juga menceritakan kepada mereka tentang tiga orang yang. 
terjebak dalam gua, Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar #8 dari Rasulullah 
#85 bahwa beliau bersabda, “Ada liga orang dari orang-orang sebelum kalian 
bepergian. Suatu saat mereka terpaksa mampir bermalam di suatu gua 
kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu 
besar dari gunung lalu memutup gua itu dan mereka di dalamnya. Mereka 
berkata bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari 
batu besar itu kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah 8 dengan 


menyebuikan amalan baik mereka... "5 


Begitupula dengan kisah seekor sapi betina dan seekor serigala yang 
dapat berbicara: Diriwayatkan dari Abu Hurairah age dari Rasulullah 
&& bersabda, “Tatkala ses 
ia pun menunggangi sapi itu dan memukulinya. Sapi itu pun berkata, 
“Sesungguhnya aku tidaklah diciptakan untuk ini (untuk ditunggangi), 
namun aku hanyalah diciptakan untuk membajak.” Orang-orang 
bun berkata, “Mabasuci Allah, sapi berbicara?” Rasulullah berkata, 
“Sesungubnya aku beriman terbadap bal ini, demikian juga Abu Bakar dan 
Umar beriman.” Berkata Abu Hurairah, “Dan taikala itu Abu Bakar dan 
Umar sedang tidak ada (tidak bersama mereka shalat suhuh)." Rasulullah 
berkata, “Dan tatkala seorang penggembala sedang menggembalakan 
kambing-kambingnya tiba-tiba datang serigala dan membawa lari seekor 
kambingnya. Maka sang penggembala pun mengejar serigala tu dan 
sepertinya ia berbasil membebaskan kambing tersebut dari cengkraman 
serigala. Sang serigala tersebut berkata kepada si bengembala, “Engkau telah 
membebaskan kambing itu dariku, maka siapakah yang akan menunggui 


orang menggembala seekor sapi, kemudian 


(memerhatikan) kambing ini selain aku pada hari dimana singa datang 
mengambil kambing ini?” Orangorang pun berkata, “Mahasuci Allah, 
serigala berbicara?” Rasulullah berkata, “Sesungguhnya aku beriman 
terbadap bal ini, demikian juga Abu Bakar dan Umar beriman”. Berkata 
Abu Hurairah, "Tatkala itu Abu Bakar dan Umar sedang tidak hadir” 2 


"8 AlBukhati, Kitab ABnyir, Babu Idza Isytara Syai'a1 Lighairihu Bighatr Idesdbi Payardha (2102). 
Muslim, Kitab Adz Diikri te Ad Du'a wa Al Taubah 10 Alenehfar, Babi Oisshatu Arbbab Ab 
Ghar. 12743) 

"8 AlBukhari. Kitab AlMuzara'ah, Bab: Isti'mal Al Bagarah li AbHirawah (2199). Muslim, Kitab 
Fadbail Ash Shahahah, Babi Min Fadhall Abi Bak Radhiyallahu Arihu (2388). 


(354: Sunnah Nobi Sehari-hari 


Begitupula kisah tentang tiga orang: Si kusta, botak dan bura. Diriwayatkan 
dari Abu Hurairah ass bahwa ia mendengar Rasulullah #£ bersabda, Pasa 
masa Bani Israil terdapat tiga orang, yang satu menderita penyakit kusta, 
satunya lagi kepalanya botak dan yang terakhir matanya buta. Allah ingin 
menguji mereka semua dengan mengutus kepada mereka seorang malaikat. 
Pertama kali malaikat tersebut mendatangi orang yang menderita kusta, lalu 
berkata kepadanya, “Apa yang paling engkau dambakan?” Ia menjawab, 
“Warna kulit yang bagus dan kulit yang mulus, serta dihilangkan penyakitku 
ini yang membuat manusia merasa jijik denganku... 0 

Dan masih banyak lagi contoh seperti ini dalam hadits-hadits 
Rasulullah £. Karena itu, hendaklah kita mengamalkan cara Rasulullah 
ini dan mengajarkan orang lain bahwa ini adalah cara Rasulullah. Dan, 
jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


2D 


Berdoa dengan Nama 
Allah yang Paling Agung 


8 Rajab 

Setiap orang berharap doanya dikabulkan Allah &, maka Rasulullah 
38 telah menjelaskan beberapa cara agar seseorang dapat dikabulkan 
doanya, Salah satu caranya adalah berdoa dengan menyebut nama Allah 
yang paling agung, Namun terdapat riwayat shahih yang berbeda dalam 
menentukan nama Allah yang paling agung, ini menunjukkan bahwa Allah 
ingin hamba-hambaNya memperbanyak pujian untuk-Nya. 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik “gs berkata, “Ketika Rasulullah 
masuk masjid, ada seseorang yang baru selesai dari shalatnya dan ia 
berdoa sambil berkata, “Ya Allah, Engkan adalah Maha Pemberi, Yang 
Menciptakan langit dan bumi, Maka Agung dan Mulia," lalu beliau 
berkata kepada sahabat-sahabatnya, “Apakah kalian tahu orang ini berdoa 


"8 MBukhari, Kitab Af-Anbiyaa, Bab: Ma Dzukina An Bani Isyail (3277). Muslim, Kitab Az-Zuhd wa 
Ar Ragaig (2964). 


854 Sunnah Nobi Seharis 


dengan apa? Sungeuh ia telah berdoa dengan menyebut nama Allah yang 
paling agungs jika seseorang berdoa dengannya maka maka Dia akan 
mengahulkannya dan jika seseorang meminta dengan menyebutnya maka 


Dia akan memberikannya?" 


Dalam riwayat lainnya disebutkan, "Ya Allah, aku memohon kepadaMu 
dengan memuji-Mu, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan 
Engkau, tiada sekutu bagiMu, Maka Pemberi, yang menciptakan langitdan 
burni, Maha Agung dan Mulia,” lalu beliau berkata, “Sungguh orang tersebut 
dengan menyebut nama-Nya yang paling agung jika seorang meminta 
dengan menyebutnya maka Dia akan memberinya dan jika seworang 


-. 


berdoa dengan menyebutnya maka Dia akan menyabulkannya. 

Diriwayatkan dari Asma binti Yazid teg bahwa Rasulullah £ bersabda, 
“nama Allah yang paling agung terdapai dalam dua ayat ini ini, yaitu, 
firman Allah, “Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa: tidak ada 
Tuhan melainkan dia yang Maha Pemurah lagi Maba Penyayang. (Al 
Bagarah: 163) dan firman-Nya, “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus 
makhluk-Nya." (Ali Imran: 2)? 

Diriwayatkan dari Buraidah gs bahwa Rasulullah #5 mendengar 
seseorang mengucapkan, "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu bahwa 
Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang tiada sesembahan yang 
berhak disembah melainkan Engkau, Maha Esa, Tempat meminta, tidak 
beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada yang setara dengan-Nya," 
lalu beliau berkata, Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan 
menyebut nama-Nya yang paling agung: Jika seseorang meminta dengan 
menyebutnya maka Dia akan memberikannya dan jika seseorang berdoa 
dengan menyebutnya maka Dia akan mengabukannya.” 


# ArTirmida, Kitab Ad Da'awat, Bab Khalaga Allahu MI'ata Rabmatin (3544). Abu Downd (1485). 
Amal (3829). erkaa Ser3ib ALAmaut "hadiri shahih, Dishahihkan oleh AF bani dalam 
Mssykat AlMashakih (2/708) 

#& Ibnu Majah, Kitab Ad-Dw2, bab: Isntullahi ALA'dzam (385$). Dihasankan oleh AkAlbani dalam. 
Shabih Ac-Targhib wa Ar-Tarbib (164) 

$9 Abu Dawud (1496), AtTirmidai (34: ca, “hadits ini shahih," Ibnu Majah (3835). 
Dihasankan oleh AI/Albani dalam Shahih Abu Dawud (5/231). 

&8 Abu Dawod, Bab: AelDu'a (M93). AtTirmsili (3475) ul ia berkata, “hadis ini hawa” Abrosl 
(23002). Berkata Syu'sib Al-Arnauth, “sanadnya shahih.” Tbnu Hibban (992). All lakim (18661. 
Dihasankan oleh AI/Albani dalam Shahih Abu Dawud (5/22). 3 


354 Sunnah Nobi Sehari-hari 


Diriwayatkan dari Umam Al-Bahili ass bahwa Rasulullah 58 
“Nama Allah yang paling agung yang jika seseorang meminta dengan 
menyebutnya maka Dia akan memberikannya dan jika seseorang berdoa 


dengan menyebutnya maka Dia akan mengabukannya terdapat dalam 
liga surat, yaitu: Al Bagarah, Ali Imran dan Thaha. 


Seorang tal 
bahwa nama Allah yang paling agung adalah “AI-Hayyu dan ALOnyyum 
Karena itu, hendaklah kita menghafal nama Allah yang agung ini dan tidak 
lupa untuk menyebutnya di dalam doa kita. Dan, jangan engkau lupakan 


in yang bernama Al-Rasim bin Abdurrahman berpendapat 
"asi 


syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 
Tidak Berbisik-Bisik 


9 Rajab 
Salah satu adab yang sangat mulia dalam syariat Islam adalah Rasulullah 


3 melarang dua orang untuk berbisikbisik saat ada orang ketiga di antara 
keduanya karena orang yang keriga akan merasa tidak dianggap dan tidak 
berhak mengetahui apa yang sedang dibisikkan lalu ia pun membenci 
keduanyas Seluruh efek buruk ini sangat berpotensi terjadi dalam kondisi 
seperti ini. Karena itu, Rasulullah && melarangnya. Diriwayatkan dari 
Abdullah bin Mas'ud age bahwa Rasulullah 4 bersabda, 


Ce sae tab 
Pp PELNI 
Nan 
“Jika kalian sedang bertiga maka janganlah dua orang di antara 


mereka berbisik-bisik hingga mereka herhaur dengan manusia: Agar 


orang ketika tidak sedih.” 


SA ot 


$$ Ibu Majah, Kitab Ady", Bab: Ismudlahi AEA Uzam (3956) AkHlakim (1866). Dihasunkan oleh 
AYAlbani dalam Ae Sikilah Ab Shabihah (746). 

» AL Hakim (1865). Dihusaakan oleh ALAIbani lubm Ac Sikilah Ash-Shnhibah (736) 

#9 AlBukhari, Kitab ALISt'dzan, Rabi Idea Kamu Aktsar Min Tenlatsah fa Laa a'sa bi AlMasarrah 
tag AL Munajah (5931) 


TANP 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Dalam lafadz AtTirmidri disebutkan, Yika kalian sedang bertiga 
maka janganlah dua orang berbisik bisik tanpa orang ketiga” Sutyan 
berkata, "Janganlah dua berbisikehisik tanpa orang ketiga karena hal itu 


dapar membuat orang ketiga sedih.” Diriwayatkan juga dari Rasulullah #8 
bahwa beliau bersabda, “Janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa satu 
orang lainnya karena itu akan menyakiti (perasaan) orang mukmin dan 


Allah membenci perbuatan yang menyakiti orang mukmin.” 


Ini adalah sunnah Rasulullah 
hubungan antara manusia. Karena itu, jika ada tiga orang maka hendaklah 


ang dapat menjaga keutuhan 


dia orang tidak berbisikebisik tanpa orang ketiga dan jika ia ingin berbisik 
tentang suatu rahasia kepada sescorang maka tunggulah hingga teman- 
teman mereka yang lainnya datang dan bergabung dengan mereka: Dalam 
kondisi ini ja boleh berbisik kepada seseorang untuk memberitahunya 
rahasianya karena Rasulullah &# bersabda, “Hingga kalian bercampur 
dengan manusia 


Dua orang dibolehkan untuk berbisik! 


empat orang karena dalam kondisi ini orang ketiga dapat berbicara 


sik jika jumlah mereka hanya 


dengan orang keempat di saat orang pertama dan kedua sedang berhisik- 
bisik sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar #8 bahwa 
Rasulullah 4 bersabda, "Janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa orang 
ketiga karena hal itu akan membuatnya sedih,” Lalu Abu Shalih bertanya 
kepada Tbmu Umar, “Bagaimana jika ada orang keempat?” Ia menjawab, 
“Tidak mengapa bagimu (berbisik bisik)?" 


Inilah batasan jumlah yang dapat membolehkan seseorang berbisik 
bisik dengan temannya karena hal ini tetap dapat menjaga kasih sayang 
dan persaudaraan di antara mereka. Dan, jangan engkau lupakan syiar 
kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 


58 ArTirmida, Kitab APAdab, Bab Lara Yatanaja Itsnari Dunia Tsolis (2825) dl ia berkata, "hadits 
ini hasari shahih,” Dishahikikan oleh AL-Alboni dalam As Silsilah Ash:Shalhihah (1402). 

8 Abu Dawud, Kirab ALAcuab, abs fi Ato (3852) Ahutad (5023). Berkata Syu'aih AlAruawrh, 
“hadits ini sanadnya shahih sesuai syarat Asy-Syaikhain,” Dishahihkan oleh Al-Albani dalam As- 
Siilah Ash Shabihah 4402). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


NP 


Berlemah Lembut 


10 Rajab 


Sikap keras seringkali membuat hubungan di antara manusia rusak, 
sebaliknya sikap lemah lembut adalah sikap yang paling sering membuat 
hubungan di antara manusia kuat dan dipenuhi dengan kasih sayang. 
Manusia secara umum menyukai orang yang punya prilaku lemah lembu: 
dan seringkali terpengaruh dengan muamalah yang lemah lembut. Karena 
itu, sikap lemah lembut adalah sunnah Rasulullah dalam setiap kondisi 
hingga beliau menyeru umatnya untuk mengamalkan sunnah ini dalam 
setiap interaksi mereka. 

Diriwayatkan dari Aisyah ss dari Rasulullah # bahwa beliau 
bersabda, “Tidaklah kelemahlembutan berada pada sesuatu melainkan 
ia akan menghiasinya dan tidaklah ia (kelemablembutan) dicabut dari 
sesuatu melainkan akan mengotorinya.”“6 Diriwayatkan Jacir bin Abdullah 
bahwa Rasulullah # berkata, 


“Barangsiapa yang dijauhkan dari kelemahlembutan maka dia 
Jauhkan dari seluruh kebaikan... "8 


Rasulullah £ memberikan contoh langsung melalui perbuatannya: 
Diriwayatkan dari Aisyah sex berkata, “Beberapa orang Yahudi menemui 
Rasulullah seraya berkata, “Assaam alaikum (kematian untuk kalian)," 
Lalu Aisyah pun berkata, “Aku paham dengar apa yang mereka katakan, 
maka aku pun berkata, “Assaam alaikum wa allaknah (kematian dan 
laknat atas kalian)” Rasulullah & berkata, “lenanglah wahai Aisyah, 
sesungguhnya Allah menyukai kelemablembutan dalam segala perkara” 


Lalu aku berkata, “Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka 
katakan?" Beliau menjawab, "Aku sudah mengatakan untuk mereka, “Wa 
'alaikum (bagi kalian juga kematian)? 


Adab, Rabs Fadhl Ar Rifai (2894) 
Adab, Babs Fudhl Ar-Rifgi (2599) 

LAriri Kulihi (5678). Muslim, Kitab As-Salam, Babu 
lam wa Kaifa Yarudu Alaihirs (2169). 


An Nakysa An Ibtida 


Hu Al Kitab bi As 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik 3 bahwa seorang arab badui 
kencing di dalam masjid, maka para sahabat pun bangun untuk memukulnya. 
Kemudian beliau pun berkata, Janganlah kalian memotong kencingnya,” 
lalu beliau meminta seember air untuk disiramkan di atas kencing laki-laki 
badui itu.” 


Jika beliau dapat memperlihatkan kelemahlkembutan dalam kondisi 
yang kebanyakan orang tak mampu melakukannya, maka apalagi dalam 
kondisi yang biasa-biasa saja. Maka hendaklah kita berusaha untuk 
mengamalkan sunnah ini karena kita sangat membutuhkannya khususnya 
pada zaman ini. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian 
mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


B0 


Memohon untuk Berdzikir, Bersyukur dan Beribadah 


11 Rajab 
Seseorang dapat beribadah dengan baik adalah taufik dari Allah &£, 


Dia berfirman, “Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan 
keislaman mereka, Katakanlah, Janganlah kamu merasa telah memberi 
nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah, Dialah yang 
melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada 
keimanan jika kamu adalah orangorang yang benar” (A-Hujurat: 17) 


Hanya Allah yang dapar menunjukkan seseorang kepada jalan 
yang lurus. Karena itu, seorang hamba yang menginginkan keselamatan 
hendaklah meminta pertolongan dari Allah. Rasulullah menyeru umatnya 
untuk senantiasa memohon pertolongan dari Allah setidaknya lima kali 
dalam sehari, yaitu selepas menunaikan shalat wajib. 


Diriwayatkan dari Mw'adz bin Jabal 28 bahwa beliau mengambil 
tangannya seraya berkata, “Wahai Mw'adz, demi Allah sungguh aku 


8 Albukhari, Kitab ALAdah, Babi Ar.Kifgu ft ALAprI Kullihi (S679). Muslim, Kitab Ath:Thaharah, 
Babs Wigrab Ghooli AlBauli v2 GhawdpiMiaYZ Mereka merasa Telah memberi kat kepadamu 
“dengan keislaman mereka, Katakanlah: "Jangarlah kamu merasa Telih memberi nikmat kepadaku 
“erngan keislsrwanmu, Sebenarnya Allah, dialah yang meli pahkan nikesat kepada cenyan 
mmenunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orangorang rang benar,” Am-Najasai Idza 
Hashalatfi Al Masjid. (284). 


354 Sunnah Nobi Sehari-hari 


AAN 


mencintaimu," Sebanyak dua kali. Lalu beliau berkata lagi, “Aku berwasiai 
kepadamu wabai Mu'adz untuk tidak pernah meninggalkan setelah selepas 
shalat untuk mengucapkan, “Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa 
berdzikir kepadaMu, bersyukur kepadaMu dan beribadah dengan baik 
kepada-Mu." 4 


Dalam doa tersebut Rasulullah #5 meringkas pertolongan yang 
diharapkan dari Allah dalam tiga perkara, yaitu, Dzikir, syukur dan ibadah 
yang baik. Jika kita mentadahburi tiga perkara ini maka kita akan dapatkan 
bahwa seorang hamba yang mendapatkan pertolongan dalam tiga hal 
tersebut adalah hamba yang selamat dengan izin-Nya. 


Rasulullah # bersabda dalam perkara dzikir, “Telah mendahului 
AlMufarridun,” Lalu para sahabat bertanya, “Siapakah Al-Mufarridun 
itu wahai Rasulullah?” beliau bersabda, “Mereka adalah orang-orang 
yang senantiasa berdzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki dan 
wanita.” Dalam perkara syukur, Allah 3 berfirman, “Dan Allah akan 
memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (Ali Imran: 144) 
adapun ibadah yang baik, maka hal ini mencakup seluruh hal yang dapat 
membantu seseorang untuk melakukan tugas utama manusia di dunia ini: 
Allah 3£, “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk 
beribadah.” (Ade-Dzariyat: 56) 


Alangkah agungnya jika seorang hamba senantiasa memohon 
pertolongan kepada Rabbinya agar dijadikan orang yang senantiasa 
berdrikir, bersyukur dan berihadah kepada-Nya dengan baik. Doa ini adalah 
doa yang agung hingga Rasulullah #5 seperti memberikan hadiah untuk 
Mw'adp bin Jabal se karena beliau mengajarkannya setelah sabdanya, 
“Demi Allah, aku mencintaimu. Demi Allah, aku mencintaimu. 


Maka, hendaklah kita senantiasa mengucapkan doa yang agung ini sekali 
sclcpas shalat wajib, Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian 
mentaalinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk” (An-Nur: 54) 


ken) 


38 Abu Dawud, Abwab AP Witr, Bab: f5 AHIstighfar (1522). An-Nasa (9937) Ahmad (22172), 
PerkataSpu'aib AlArnauth, "hadits ini sanadnya shahih." Ibnu I ibban (2020), A1 lakim (1010). 
Dishabihkowi oleh AkAlhani dulern Shuhih Abu Dawud (57253) 

$$ Muslim, Kirab Ade Deikru wa Ad.Dwa sea Ali Taubah wa Allstighfar, Ba 
Daikrillapi (2676). 


AL Hattsu Aa Ade. 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Berkumpul untuk Membaca Al-Gur'an 
12 Rajab 


Rasulullah # memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca 
AlOur'an karena di dalamnya terdapat kebaikan di dunia dan akhirat: 
Allah 88 berfirman, “Sesungguhnya Al-Our “an ini memberikan petunjuk 
kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada 
orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka 
ada pahala yang besar.” (Al-lsraa": 9) 

Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili #5 bahwa ia mendengar 
Rasulullah #58 bersabda, “Bacalah oleh kalian Al-Our'an karena ia 
akan datang di Hari Kiamat untuk menjadi pemberi syafaat kepada 
pembacanya... “8 


Setan bersungguh-sungguh memalingkan manusia dari Alur an 
karena ia mengetahui bahwa dalam AlOur'an terdapar halhal yang 
bermanfaat bagi pembacanya, Karena itu, Allah 4 berfirman, “Apabila 
kamu membaca Alur 'an hendaklah kamu meminta perlindungan 
kepada Allah dari setan yang terkutuk.” (An-Nahl: 98) 


Pada hakikatnya setan memiliki banyak kesempatan ketika manusia 
dalam keadaan scadiri: Diriwayatkan dari Ibnu Umar 9 bahwa Rasulullah 
# bersabda, Janganlah kalian bercerai berai karena setan seringkali 
bersama satu orang dan akan lebih jauh dari dua orang...” Karcna 
itu, Rasulullah berkumpul untuk membaca AlGur' an dan akan lebih baik 
jika sunnah ini dilakukan di masjid karena hal ini akan lebih menjauhkan 


setang Diriwatkan oleh Abu Hurairah gs bahwa Rasulullah #& bersabda, 


EH 


MS UE ok sesat 


PE Satar LAGAN KUTA 


3 


“ye” Muslim, Kirab Shalat Al Musajirir ta Oadbriha, Babi adhi Oinaat Al Our'an wa Surel Al Baganih 
(804). 

#7 AtTirmidri, Kitab Al.Ftan, Babi Ma Jala fi Larswya Al-Jama'ah (2165) dan ia berkata, "hadits ini 
hasan shehih,” An Nose'i (0225). Dishahihkan oleh Al Alhani dalam Irwa Al Ghalil (6/215), 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Si 


“Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumabrumah 
Alah untuk membaca kitab Allah, saling mempelajarinya di antara 
mereka: melainkan akan turun ketenanyan kepada mereka, diliputi 
rabmat, dinaungi oleh malaikat dan Allah menyebut mereka di 
lengak-tengah malaikat yang ada di sisi-Nya. 


Hendaklah kita berusaha mengamalkan sunnah ini walaupun hanya 
sekali dalam sepekan dengan memilih waktu yang sangat membantu 
beribadah seperti selepas shalat shubuh hingga terbit matahari hingga kita 
juga mendapatkan pahala umrah, bisa juga dilakukan antara Maghrib dan 
Isya hingga kita bisa menjamin bahwa kita akan shalat berjamaah pada 
dia shaletitu. Dan, jangan engkew lupakan syiar kita, “Dare jika kalian 
mentaalinya maka kalian akan mendapaikan petunjuk.” (An-Nur: 54) 
SO 


Diamnya Imam Dalam Shalat 


18 Rajab 


Rasulullah £ memerintahkan kita untuk shalat sebagaimana beliau 
shalat karena ibadah shalat harus dilakukan sebagaimana dicontohkan 
Rasulullah tanpa ada penambahan, pengurangan atau pergantian, 
Diriwayatkan dari Malik bin AlHuwairits ass bahwa Rasulullah 48 
bersabda, “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat,” 


Para sahabat sangat memerhatikan shalat Rasulullah agar mereka 
dapat mengikutinya dengan baik, salah satu yang diperhatikan oleh paca 
sahabat bahwa Rasulullah diam dalam beberapa keadaan dalam shalat 
Tahriyahs Diriwayaikan dari Abu Hurairah ass bahwa ia berkara, “Adalah 
Rasulullah & berdiam sejenak di antara takbirasul ihram dan bacaan 
AlFatihah, lalu aku berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, apa yang 
engkau ucapkan di antara takbiratul ihram dan bacaan Al-Fatihah?” Beliau 
menjawab, “Aku mengucapkan, “Ya Allah, jaubkanlah antara aku dan 
38 Muslim, Kitab Ad Deikri 1 Ad Dua wa AtTawbab wa ALltighfar, Babi Fadil Allitima' Ala 
Tilunyati ALOuren sa Ala Ad-Deikri 2699) 


“8 AlBukhari, Kitab ALAdean, Bab: ALAdzan Li Al Musafir Idea Kamu Jama'tan wa ALigamatu 
Kadzalika bi Arafah (605). 


854 Sunnon Nobi Seharis 


kesalahar-kesalabanku sebagaimana Engkau menjauhkan Timur dan 
Barat, Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan kesalahanku sebagaimana 
disucikannya pakaian dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah aku dari 


kesalahan-kesalahanku degan air, es dan embun” 

Dariwayatkan dari @atadah dari A-Hasan dari Samurah bin Jundub 
28 berkata, “Ada dua berdiam yang aku hafal dari Rasulullah 28” Lalu 
Imran bin Hushain mengingkari Samurah dengan berkata, “Yang kami 
hafal hanya ada satu keadaan diam belia 
kepada Ubay bin Kz'ab 282 yang berada di kota Madinah, maka Ubay pun 


" Maka kami pun menulis surat 


menulis surat bahwa yang benar adalah apa yang dihafalkan oleh Samurah. 
Sa'id berkata kepada @atadah, “Apakah dua diam tersebut?” Ia menjawab, 
“Ketika di awal shalat dan ketika selesai membaca bacaan surat.” Lalu ia 
berkata lagi, Jika beliau membaca firman Allah, (Yaitu) jalan orang-orang 
yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka: bukan (jalan) mereka 
yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” (Al-Fatihah: 
7) maka setelah membaca (surat setelah Al-Fatihah) beliau berdiam sejenak 
hingga kembali lagi nafasnya? 

Pada hakikatnya jumlah diam Rasulullah dalam shalatnya terdapat 
tiga kali, yaitu Setelah takbiratul ihram, setelah membaca Al-Fatihah dan 
setelah membaca surat setelah Al-Fatihah hingea nafas kembali lagi: Inilah 
sunnah yang sepatutnya kita amalkan. Dan, jangan engkau lupakan syiar 
kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk." (An-Nur: 54) 


BO 


Isi AlBukhari Kirab Shijat Ash Shalat, Babi Ma Yagulu Be'da AtTakbir (UU). Muslim, Kitab Al. 
Masajid wa Mentadh? Ash-Shalat, Bab Mu Yuggohu Baina Tokbiratl Ihram ma ALGirtuh (598). 


#8 AtTirmidri, Abntab Ash-Shalat, Bab: AsSaktatain fi AshShalet (281) dan ia berkata, “haditsini 
hasan” 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Meminum Minuman Manis dan Dingin 


H4 Rajab 

Sebagian orang menyangka bahwa sifat cuhud yang diperintahkan 
Rasulullah mengharuskannya hidup dalam kesempitan atau jauh dari 
kemewahan dengan segala macamnya, namun faktanya Rasulullah tidak 
mengharamkan hal yang halal bagi umatnya dengan alasan untuk zuhud. 
Belisu menikmati segala yang dihalelkan tanpa berlebih lebihany Allah & 
berfirman, “Katakanlah, “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari 
Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambaNya dan (siapa 
pulakab yang mengharamkan) rezeki yang baik?” Katakanlah, “Semuanya 
itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kebidupan dunia, 
kebusus (untuk mereka saja) di Hari Kiamat: demikianlah Kami menjelaskan 
ayatayat itu bagi orang orang yang mengetahui.” (ALATat: 32) 

Karena itu, seringkali kita menemukan Rasulullah sebagaimana yang 
tertera dalam hadi'-haditsnya bahwa beliau berusaha untuk mendapatkan 
yang terbaik dalam hal makanan, minuman dan pakaian Salah satunya 
adalah beliau suka meminum minuman yang manis dan dingin. Diriwayatkan 
dari Aisyah 1g berkata, 


BA AB A Ir IA Esia 
“Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah && adalah yang dingin 


dan manis.” 


Diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa Rasulullah & ditanya tentang 


minuman yang paling beliau sukai, beliau menjawab, “Yang manis dan 


dingin 


Ar'Tirmidii, Kitab ALA.yribah, Yabi Ma Je'a Ayyu Syarabin Kana Ahabbu Ila Rasulillahu 
Shallalahns Alaihi wa Sallam (1895). An-Nasa'i 6844), Ahmad (24146). Berkata Syur'aib Al-Armauth, 
"hadits ini hasan Aghiribi," Abu Ya'la (6516). Berkuta Husai Salim Asad ,"sanadhnya hasan," AL 
Hakim (7210) dan fa berkata, “hadits ini shahih sesuai syarat Asr-Syalkhain." Dishahihkan oleh 

AAlAibani dalam As-Sdbilah AshsShalsihah (3006). 

? AeTirmidii, Kitab ALAcyribah, Babi Ma Je'a Ayyu Syarabin Kana Ababbu Ha Rasulillabu 
Shalisllahu Alaihi wa Sallam (1896) Arus (3129). Berkata Syuvsitn AlArnawh, “hai 
hasan lighairibi.” Berkaca AI Litsarni, “diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya shatih.” 
Dishahihkan oleh Al-Albani dalam As Silitah Ash Shahitsah 13008). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Pada umumnya Rasulullah 2 sangat menyukai minuman dingin 
selama hidupnya dan para sahabatnya berusaha untuk selalu menyediakan 
air dingin untuk beliaus Diriwayatkan dari Jabir ass berkata, 


Tepi 3 AI BEA Is Sar AS 3 H5 0 


Be abeS 
“Adalah seseorang dari kaum Anshar mendinginkan air untuk 


Rasulullah # dalam bejananya yang digantung di sebuah kayu yang 
ada atas rumahnya... 81 


Begitupula dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Yalam kisah 
hijrah bahwa ia memerah susu kambing dan menyediakan bejana untuk 
dituang susu ke dalamnya lalu bagian atasnya ditutup sebuah kain agar 
bagian bawahnya dingin." 

Ri yat di atas menunjukkan kesukaan Rasulullah # meminum 
air dingin daa minuman seperti ini sangat nikmat yang Allah berikan kepada 
hamba-hambaNya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah a85 bahwa Rasulullah 
ersabda, “Sesungguhnya hal yang pertama ditanyakan kepada hamba 
pada Hari Kiamat adalab, “Bukanlah Kami telah menyehaikan tubuhmu 
dan memberikanmu minuman yang dingin?” 


Minuman dingin di zaman ini mencakup juz buah yang diletakkan 
dalam lemari es atau minuman manis secara umum. Alangkah indahnya 
ketika kita meminum minuman dingin dan manis kita juga merasakan 
cinta Rasulullah terhadap minuman itu sebagaimana juga kita merasakan 
bahwa ini adalah nikmat Allah yang sangar bus 
memuji Allah atas nikmmat-Nya kepada kita di dunia ini sebelum Dia akan 
menanyakannya di akhirat kelak. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, 
“Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


rx. Sudah sepatutnya kita 


BI 


(98 Muslim, Kitab Ac Zscbud v1 Ar-Ragaig, Babi Hadits Jabir wa Oisehata Abi Yusr (3013) 

158. AlBukhai, Kitah ALaegathuh, Rab: Mam Broo ALLnegathuh ea Lam Yadf'ha ba Asuhan (2307) 

«8 ArTimmidri, Kitab Tafkir ALOur'an, Bab: surat avtakatvur (3358), Dishahihkan oleh Al-Albani 
dalam AsSikilah Ash Shahhihah (5 


(354: Sunnah Nobi Sehari-hari 


TANP 


Menjelaskan Aib Barang Dagangan 


15 Rajab 


Salah saru hal paling susah dilakukan oleh seorang pedagang 
berbuat dan berkara jujur dalam perdagangannya. Karena itu, Rasulullah 
menjelaskan bahwa pahale kejujuran dalam berdagang adalah surga seluas 
langit dan humi. Diriwayatkan dari Abu Sa'id ge dari Rasulullah & bahwa 
beliau bersabda, “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para 
mabi, syubada dan orang-orang yang jujur (di surga) 7 


Salah satu kejujuran yang harus dilakukan oleh seorang pedagang adalah 
menjelaskan kekurangan dan kelebihan yangada pada barang dagangannya, 
Karena itu, beliau menganjurkan seorang pedangan untuk memberitahu 
kekurangan dari barang" dagangannya, jika ia tidak melakukannya, mali 
ia termasuk penipu dan pelaku curang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 
285 bahwa Rasulullah 2 melewati tumpukan makanan (untuk dijual), lalu 
beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan itu dan ternyata di 
dalamnya basah. Beliau pun berkata, “Apa ini wahai pedagang?” Pedagang 
itu menjawab, “Terkeneair hujan wahai Resuhullah," Beliau pun berkata, 
“Lelakkanlah bagian basah itu di alas agar orang dapat melihatnya: 
Barangsiapa yang berbuat curang maka ia bukan termasuk dariku.” 


Sudah sepatutnya ruh persaudaraan tetap bergelora pada saat transaksi 
jual beli dan hal ini sangat ditekankan Rasulullah ketika sescorang datang 
kepada beliau mengadukan bahwa ia baru saja ditipu oleh pedagang: 
Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar 88 bahwa seseorang mengadu 
kepada Rasulullah bahwa ia ditipu dalam jual beli, lalu beliau berkata kepada 
orang itu, Jika engkau melakukan transaksi jual beli maka katakanlah, 
“Tidak ada tipu menipu (di antara kia)" 


Karena itu, seorang pedagang sepatutnya menjelaskan kekurangan dan 
aib yang ada pada barangnya seraya menetapkan harga yany pas dengannya: 


35 ReTimnidah Kirab Abbnyar, Babi At-Tarfar (1209). Ad-Darimi (2359), Dishehihkan oleh AHAIbani 
dalam Shakik AtTarghib (1782). 

'8t Musim, Kitab Atlman, Bab Orde Ar Nali Shallahu Alibi Wa Sallam, "Man Ghsssyana 
Bakso Mirna (102). 

38 Al-Bukhari, Kitab Af Buya", Bab: Me Yukrabu Min Al Khida' fi Al-Bai (2011). Muslim, Kitab At 
Buayu', babi Mam Yakhda” fi Al Bai (1533), 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Diriwayatkan dari Abdul Majid 
bin Wahb berkata, "AFAdda' bin Khalid bin Haudrah berkata kepadaku, 
“Apakah engkau ingin kubacakan surat yang ditulis oleh Rasulullah 
kepadaku?” Aku menjawab, “Tentu,” Lalu ia pun mengeluarkan secarik 
kertas yang di dalemnya tertulis, “Ini adalah barang yang dibeli oleh 
AlAdda bin Khalid bin Haudzah dari Muhammad, utusan Allah. Dia 
membeli darinya seorang bamba sabaya yang tidak ada padanya sakit, 
tidak ada yang ditutup-utupi dan tidak ada barta yang baram. Penjualan 


untuk muslim dari muslim.” 


Dalam surat itu Rasulullah mensyaratkan untuk dirinya sendiri untuk 
tidak menjual hamba sahaya yang ada penyakitnya, tidak ada yang ditutup- 
tutupi dan hamba itu tidak dibeli dari harta yang haram Inilah ruh jual beli 
antara penjual dan pembeli agar keberkahan dapat terwujud sebagaimana 
yang dijanjikan oleh Rasulullah. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam 35 
bahwa Rasulullah #£ bersabda, 


“Pembeli dan penjual memiliki hak memilih selama mereka belum 


berpisah, jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan (barangnya) 
maka keduanya akan diberkahi dalam jual beli mereka. Namun jika 


keduanya saling menutup-nutupi dan berdusta maka akan dihapus 
keberkahan dalam transaksi mereka." 


Hal ini tidak hanya berkaitan dengan orang yang profesinya berd 
agang, namun juga berlaku kepada orang yang menjual sesaat saja seperti 
hanya ingin menjual mobil pribadinya, apartemennya, handphonenya atau 
barang pribadi lainnya. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika 
kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (Bu 
Nur: 54) 


BI 


'wi ArTirmidri, Kitab Al Buas, Babi Kitabaru Ai 4 (1216) dan ia berkata, “hadits ini hasan.” 
Th Mrjah 2251). Dihasankan oleh ALAltomi akun Shahih Alami (17544) 

' AlBukhari, Kitab Al Beny, Bab: AL Baysi'ani bi AlKhivar ra Lam Yatafarragaa (2004). Muslim, 
Kitab Al Bunar', Bah: Ash Shiagu fi Al Bai" wa Al Bayan (1532). 


nnah Nabi Sehari-hari 


Jujur Dalam Menceritakan Mimpi 


16 Rajab 

Rasulullah & senantiasa memerhatikan mimpinya dan mimpi para 
sahabatnya, Diriwayatkan dari Abdullah bit Umar #8 berkata, “Jika 
seseorang di raman Rasulullah melihat suatu mimpi dalam tidurnya maka 
iaakan menceritakannya kepada Rasulullah..”” Diriwayatkan dari Ubadah 
bin Shamit #g dari Rasulullah & bahwa beliau bersabda, “Mimpi orang 


yang beriman adalah satu dari empat puluh enam bagian kenabian." 


Mimpi seperti ini adalah kabar benar yang berkaitan dengan hal 


yang ghaib dan jika rincian dari mimpi itu diceritakan kepada ulama 
maka terkadang mereka dapat mengambil kesimpulan yang bermanfaat 
bagi seseorang, orang lain atau umatnya. Karena itu, menceritkaan mimpi 
dusta adalah dosa besar dan tidak sepatutnya seorang muslim menyangka 
ini hanya dusta biasa karena berbohong dalam masalah mimpi adalah 


alah satu jenis dusta yang besar: Diriwayatkan dari Ibnu Umar #! bahwa 
Rasulullah & bersabda, 
dau) 
“Salah satu kedustaan yang sangat besar adalah mengakui suatu 
mimpi yang tidak pernah ia lihat "8 
Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas €8 dari Rasulullah & bahwa 
beliau bersabda, “Barangsiapa mengakui suatu mimpi yang tidak pernah 
ia lihat dalam mimpinya maka akan dibebankan kepadanya mengikat 
dua biji gandum, dan sungguh ia tidak dapat melakukannya. 3 ini 
menunjukkan bahwa ia akan diazab tiada henti karens ia tidak akan 
mungkin dapat mengikat dua hiji gandum. 


Feel 


Karena itu, hendaklah kira berusaha jujur dalam menceritakan mimpi 


dan tidak menceritakan mimpi kita kecuali kepada ulama yang, pandai 


"3 #l-Bukhari, Kitah Fadhat! Ash-Shababak, Babs managib Abduah bin Umar bin AlKbaihah 
Radbivalkibu Arihuma (3530). 

#AlBukhari, Kitab At Te'bir, Babs Ar.Ru'ya Ash-Shalibah Juc'un Min Sitatin sea Arla'ira Jua'en 
Min AmNubuwrwah IKS87). Muslim, Kitab Ar-Rurju (2268) 

1 AlBukhari, Kitab AtT3 ir, Bab: Mam Kadzaba fi Fubmihi (6636. 

“8 AliBukhari, Kitab At Te'bir, Babi Mar Kadzaba f Huma (6635). 


854 Sunnah Nobi Sehal 


menafsirkan mimpi karena pada dasarnya mimpi yang benar adalah satu 
bagian dari kenabian sebagaimana yang disebutkan olch Rasulullah #5. 
Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BN 


Memuliakan Tamu 


17 Rajab 

Salah satu ciri orang mukmin adalah memuliakan. Rasulullah 
menjadikan kata “mulia” sinonim dari kata “a-mukmin" Diriwayatkan dari 
Kiba Pinsind ati ari asuhuilah 40 hahowa belia bereshda, ampas Lalin 
namakan buah anggur dengan buah karra karena karm (kentuliaan) itu 


adalah orang yang beriman.“ 


Salah satu tanda kemuliaan orang yang beriman adalah ia memuliakan 
seseorang yang berkunjung ke rumahnya Hal ini menjadi sebab penting 
yang menumbuhkan rasa cinta dan kedekatan antara manusia dan 
menghilangkan rasa segan orang yang bertamu. Karena itu, salah satu sifat 
agung Rasulullah £ adalah memuliakan tamu sebagaimara yang dikacakan 
oleh Khadijah 2s ketika ia menggambarkan Rasulullah, 


Bl Sl ka Jadi Il anu bh KE 
B3 Ea LI 3 pl ea, 


“Allah tidak akan menghinakanmu karena sungguh engkau 
menyambung silaturahim, memikul beban, memberi kepada orang 
yang tidak mempunyai, memuliakan tamu... 87 
Rasulullah && menjadikan perbuatan memuliakan tamu sebagai tanda 

keimanan kepada Allah dan hari akhir: Diriwayatkan dari Abu Hurairah 


jai Muslim, Kitab AL Aas min Al Adab te Ghairiha, Bab: Karahats Tasmiyati Al Tnabi Karaman 
(2247). 

18? AlBukhari, Kitab Bad'x Af Wahyi, Bab: Kaifa Kana Bad KAI Watyyi la Ar-Nabi Shallalahu Alaibi 
Wa Sallam (3). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


2s bahwa Rasulullah “Barangsiapa yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir maka hendaklah dia mernuliakan tamu. "3 


Memuliakan tamu mencakup menerima tamu dengan baik, 
menghadirkan rona wajah yang berseri-seri, menyuguhkan makanan 
dan minuman, duduk di tempat yang baik dan mempersilahkan tamu 
bermalam jika hal itu diburuhkan hingga tiga haris Adapun bermalam 
lebih dari tiga hari maka hal ini kembali kepada kemurahan hari pemilik 
rumah. Diriwayatkan dari Abu Syuraih AlAdawi ag: bahwa telinganya 
mendengar dan matanya juga melihat langsung Rasulullah & bersabda, 
“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan bari akhir maka bendaklah 
ia memuliakan tamunya dan jamuannya, Para sahabat bertanya, “Berapa 
lama jamuannya wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Sebari semalam. 
Adapun bertamunya adalah tiga bari maka lebih dari itu adalah shadagah 
dari pemilik rumah kepada tam 


.””9 Malik bin Anas ditanya tentang 
maksud ucapan Rasulullah “Jamuannya,” ia berkata, Jamuan maksudnya 
adalah memuliakannya, menyenangkannya dan menjaganya” 

Hendaklah kita berusaha semampunya memuliakan tamu sebagaimana 
juga orang yang bertamu berusaha untuk tidak merepotkan pemilik rumah. 
Dan, jangan engkau lupakan syiar kits, “Dar jika kalian mentaatinya maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 

BO 


Memperbanyak Mengingat Kematian 


18 Rajab 


Ini adalah yang acapkali dilupakan oleh kebanyakan manusia 
disebabkan ketidaksukaan mereka kepada kematiaan: Diriwayatkan dari 
Aisyah 5 bahwa Rasulullah $ bersabda, “Barangsiapa yang senang 


" Albukhuri, Kia ALAdab, Bab:Men Kana Ya'minu Bilahi Wa AlYaemi AlAkhir Fa Laa Yudzi 
Jaarahu (5672) Muslim, Kitab Altman, Babi ALtHatrsu Ala ikram ALjar wa Adila wa Luaum 
“Ashar il An AtKatr (47). 

"8 MBukhari, Kitab AL-Adab, Rab: Man Kana Yu'mninu Billahi wa AlVsumi Al Akhir fa Laa Yu'dsi 
Joarahu (5673). Muslim, Kitabs ALLrugutkah, Bab: Adb-Dhiyafah Wi Nahureh (85. 

"8 “Abu Dawud, Kitab ALA kimah, Bah: Ma I'a Fi Ad Dhivafrh (3748). Dishahihkan oleh ALAlbani 
dalam Shakih AlJarn' 2/ 1108). 


854 Sunnah Nobi Seharizhi 


bertemu dengan Allah maka Dia juga akan senang bertemu dengannya, 
barangsiapa yang membenci bertemu dengan Allah maka Dia juga akan 
membenci bertemu dengannya." Aku bertanya, "Apakah yang dimaksud 
dengan membenci kematian, bukankah kita semua membenci kematian?” 
Beliau menjawab, “Bukan seperti ilu, namun seorang mukmin yang 
diberikan kabar gembira akan rahmat Allah, ridha-Nya dan surga-Nyas 
maka ia suka untuk bertemu dengan Allah hingga Allah pun suka untuk 
bertemu dengannya. Adapun orang kafir jika diberi kabar gembira akan 
adkab Allah dan kemurkaan Nya, maka ia benci untuk bertemu dengan 
Allah hingga Allah juga benci untuk bertemu dengannya." 


Dalam hadits di atas terdapat ucapan Aisyah yang menjelaskan bahwa 
semua orang membenci kematian, maka Rasulullah 3 menganjurkan 
umatnya untuk memperbanyak mengingat kematiany Diriwayatkan dari Abu 
Hurairah ag bahwa Rasulullah # bersabda, “Perbanyaklah mengingat 
pemutus kelezatan, "kematian? Tujuan dari sunnah ini adalah agar 


seorang senantiasa ingat bahwa ia pasti akan kembali kepada Allah 


Jika seseorang senantiasa mengingat kematian maka ia akan beramal 
sebanyak-banyaknya untuk mempersiapakan kematian seperti bertaubat 
dan memohon ampunan, Karena itu, Rasulullah 8 menyebut orang yang 
mengingat kematian dengan orang yang pandai dan cerdas Diriwayatkan 
dari Abdullah bin Umar #8 bahwa ia berkata, “Dahulu aku pernah 


bersama Rasulullah, maka tibatiba seseorang dari kaum Anshar datang 


kepadanya dengan mengucapkan salam seraya berkata, “Orang mukmin 
apa yang paling utama?” beliau menjawab, “Yang paling baik akhlaknya." 
Lalu ia bertanya lagi, “Orang mukmin seperti apa yang paling cerdas?” 
beliau menjawab, “Yang paling banyak mengingat kematian dan paling 
baik persiapannya menghadapi kari setelah kematians mereka adalah 


orang yang cerdas.” 


Muslim, Kitab Adz Deikri wa Ad Du'a wo AtTawhah wa Alltighfar, Rab, Man Ahabba Liga 
Allahi Akalbha Allahu Liga'ahu..(2684) 

"2 ArTirmidri, Kitab Az-Z1thd, Babi Maa Ja'e Ff Deikri AlMasr (2307 dan ta berkata, "hadits ini 
hasan,” An-Nasa: (1980). Ibnu Majah (4258) Ahmad (9125 BerkataSyv'ib AlArnauth,“sanadinya 
hasan,” Dishahihkan juga oleh Al-Albari delam Sfehih Al Jami (17260). 

198 Ibnu Majah, Kituh As-Zuhd, Ruby Dikrue ALMunti ra ALsti'dnd Lahu (4258). AlHtakim (8623) 

its ini sanadnya shahih,” Dishahihkan oleh AlAIbani dalam AsSililah Ash- 


(as GA Sunnah Nobi Sehari-hari 


Karena itu, marilah kita senantiasa mengingat kematian karena 
melupakan kematian tidak akan menghalangi kedatangannya. Dan, jangan 
engkau lupakan syiar kita, Dan jika kalian mentaatinya maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (ko-Nur: 54) 


GO 


Bertawasul Dengan Amal Shalih 


19 Rajab 


Seringkali seseorang tertimpa bencana dalam hidupnya hingga ia 
harus memohon pertolongan kepada Allah. Allah sejatinya tidak membenci 
perbuatan ini, namun yang Dia benci ketika hamba hanya mengingat:Nya 
di saat susah dan melupakan-Nya di saat senang. Allah 8 berfirman, 


Bes LAI Gas Aa 


td Kapas 


“Dan apabila manusia ditimpa bahaya ia berdoa kepada Kami 
dalam keadaan berbaring duduk atau berdiri, terapi setelah Kami 
hilangkan bahaya itu dariya, ia kembali melalui (jalannya yang 
sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk 
(menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang: 
orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu 
mereka kerjakan.” (Yunus: 12) 

Mllah senang jika seorang hamba berjanji di saat susahnya untuk berjanji 
senantiasa taat kepada-Nya. Karena itu, alangkah indahnya seorang di saat 
susahnya ia mengingat bahwa di hari-hari lainnya beribadah kepada-Nya 
tanpa ada maksud epaapa selain hanya merindukan pahala dariNya: seakan- 
akan ia berkata, “Kemarin aku senantiasa taat kepada-Mu wahai Rabb di 
saat aku senang sebelum Engkau menimpakan kepadaku kesusahan pada 


TAN 


854 Sunnon Nobi Sehari 


hari ini, namun aku senantiasa akan taat kepada-Mu di saat Engkau telah 
mengangkat kesusahanku.” 

Maka, sunnah bertawasul dengan amal shalih dengan cara seorang 
hamba memohon pertolongan dari Allah dengan perantara amal shalih 
yang pernah ia lakukan sebelumnya semara-mata mengharap pahala dari- 
Nyay Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar & bahwa 
ia mendengar Rasulullah & bersabda, “Sebelum kalian ada tiga orang 
sedang melakukan perjalanan hingga akhirnya mereka terpaksa bermalam 
di sebuah gua, mereka pun masuk. Tiba-tiba ada batu besar dari atas 
gunung menggelinding dan menutup pintu gua sehingga mereka tidak 
dapat keluar. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sungguh tidak 
ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini, kecuali bila 
kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalamal shaleh yang 
pernah kalian perbuat." 


Ini adalah sunmah yang sangat indah dimana seorang hamba 
menekankan bahwa ia beribadah kepada-Nya tidak hanya ketika susah, 
namun ja juga senantiasa beribadah kepada Nya di waktu senang dan 
lapangs semoga Allah senantiasa mengangkat kesusahan kita semuanya. 
Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 


Bertawakal Kepada Allah 


20 Rajab 


Kebanyakan manusia akan mencari sebab untuk menyempurnakan 
pekerjaannya, namun sedikit dari mereka yang bertawakal kepada 
Allah dalam pekerjaannya. Bertawakal itu bukanlah syarat wajib untuk 
menyempurnakan perkerjaan, namun ia adalah syarat diterimanya amalan 
itu di hadapan Allah. 


arah, Bal, Mum Ito'jura Ajiran Futoraka Ajrohu Fa'omila Fihi AlMustujir 
Fazada (2151). Musim, Kitab Ade Dsikei we Ad-Du'a wa AtTawbah wa AlIstichfar, Bal Oisshatb 
Asobab Al Ghar Ats Tsalatsah ta At Tawassul bi Shalih Al Amal (2743). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


TANP 


Rasulullah ## mengungkapkan bahwa beliau adalah orang yang 
senantiasa bertawakal kepada Allah semenjak beliau keluar dari rumahnya, 
Diriwayatkan dari Anas bin Malik ss: hahwa Rasulullah $ bersabda, "Jika 
seseorang dari kalian keluar dari rumahnya seraya berkata, “Dengan 
menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya 
melainkan karena Allah,” maka dikatakan kepada orang itu, “Engkau 
mendapatkan petunjuk, diberikan kecukupan dan diberi perlindungan? 
Maka para setan pun mendekatinya, lalu setan lain pun berkata, 
“Bagaimana engkau bisa mengganggu orang yang sudah diberi petunjuk, 
kecukupan dan perlindungan." 


Semua orang mengaku bahwa mereka adalah orang yang bertawakal 
kepada Allah, namun sejatinya hanya sedikit yang benar-benar bertawakal, 
Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khathab ssi bahwa Rasulullah £& bersabda, 


SRS SI S3 AE op3 

Ma P3 LA AS KAI 
"Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya 
tawakal maka akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. 


ia berangkat di waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan kembali 
di sore hari dalam keadaan perut kenyang” 


Tawakal yang sejati memiliki dua pokok, yaitu: 

Pertamas Keyakinan tinggi bahwa manfaat dan mudharat hanya ada di 
tangan Allah dan pada hakikatnya sebab yang dijalani tidak memberikan 
. Mlah berfirman, “Dar jika 
Allah menimpakan sesuatu kemudbaratan kepadamu, maka tidak 
ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia 
mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap» 
tiap sesuatu." (Al-An'am: 17) 


manfaat melainkan jika Allah menghendal 


"3 Abu Dawud, Kitah AtAdab, Bab: Ma Yagutu idea Kharaja Min Baitiki (5085). ArTirmidzi 3426) 
an a berkara, “hadits ini hasan shahih,” An-Nasali (2917). Ibnu Majah (3sse), Ibnu Hibban (822). 
Dishatihkan oleh Al-Alhani dalum Shahih Abu Dawud (5098) (3/959. 

v8 AtTirmidei, Kirab Az Zesbih, Baby Fi Twentkuk "Aka Allahi (2344) dania berkata, “hadis ini hanan 
shahih," Ahmmud (205). Berkata Syu'aih AL-Armauth, “sausdnya karat? Tbnu Hikam (730). ALHadim 
(7894) dan ia berkata, "hadits ini sanadnya shahih,” Dishahihkan oleh AAlbani dalam AsSilsilah 
Ash Shahihah (310), 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Rasulullah menekankan makna ini dalam haditsnya yang diriwayatkan 
dari Tbnu Abbas #8 bahwa Rasulullah &$ bersabda, “Tujuh puluh ribte 
orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab: Mereka adalah orang- 
orang yang tidak rainta diruayah, tidak beranggapan sial dan mereka 
selalu bertawakal pada Rablinya.”7 


Keduaj Tidak mencari sebab yang diharamkan Allah, karena orang 
yang bertawakal kepada Allah mengetahui bahwa segala sesuatu ada 
dalam kekuasaan Allah, maka bagaimana bisa ia mencari sebab yang dapat 


membuat Allah murka. 


Siapa yang melekukan dua hal ini maka ia adalah orang yang bertawakal 
kepada Allah dengan sebenarbenarnya tawakals Adapun orang yang 
yang melakukan satu poin saja maka ia tidak dapat dikatakan bertawakal 
kepada Allah, walaupun terlihat pekerjaannya selesai namun Allah tidak 
menerima amalannya dan ia tidak mendapatkan pahala di akhirat kelak: 
Allah berfirman, “Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, 
akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang 
menghendaki keuntungan di dunia, Kami berikan kepadanya sebagian 
dari keuntungan dunia den tidak ada baginya suatu bahagian pun di 
akhirat" (Asy-Syuura: 20) 

Hati orang yang berwakkal kepada Allah selalu berharap akhirat 
sementars hati kebanyakan manusia lebih berharap dunia, Allah hanya 
akan memberikan akhirat kepada orang yang beramal untuk akhirat: Inilah 
sunnah yang dapat menyalamatkan kita di Hari Kiamat kelak. Dan, jangan 
engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk,” (An-Nur: 54) 


B0 


2? AlBukhari, Kitah Ar-Rigag, Babs "Wa Mam Yatamobkal Ala Allahi fa Hua Hasbthu" (Al 
“Thalag:3) (6107). Musim, Kitab AlImar, Babi Ad-Dali “Ala Ad Dukbul Tbsnueif Min AlMuclimin 
Allamah Bigbairi Hisah Wa Laa Adzab (21 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


NI 


AP 


Memaafkan Kesalahan Pelayan 


24 Rajab 
Allah # menetapkan bahwa manusia burbeda-boda kedudukannya 


di dunia ini ada yang menjadi pemimpin dan yang dipimpin, tuan dan 
pembantu, kuat dan lemah, dan lain-lainnya. Dengan keadaan seperti ini 
sebagian manusia dapat mempekerjakan yang lainnya untuk mendapatkan 
apa yang diinginkan hingga urusan dunianya berjalan dengan mudah. Allah 
# berfirman, “Apakah mereka yang membagibagi rahmat Tuhanmu? 
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 
kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka 
alas sebagian yang lain beberapa derajat: agar sebagian mereka dapa 
mempergunakan sebagian yang lain. Dan, rahmat Tuhanmu lebih baik 
dari apa yang mereka kumpulkan.” (XzZukhruf: 32) 


Kedudukan tinggi yang didapatkan sebagian manusia bukanlah 
kenikmatan, namun hal itu adalah cobaan, Allah 38 berfirman, “Dan 
Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa 
derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 
Sesungguknya Tuhanmu amat cepat siksaanNya dan sesungguhnya dia 


Maba Pengampun lagi Maha Penyayang,” (A-An'am: 165) 


Sepatutnya orang-orang kaya dan pemimpin mengetahui bahwa Allah 
menguji mereka lewat pelayan atau pembantu mereka. Para pembantu lebih 
lemah dari tuan-tuan mereka dan di sisi lain mereka memiliki pekerjaan yang. 
cukup banyak yang ada kemungkinan salah. Karena itu, sudah sepatutnya 
para majikan sering memberi maaf kepada mercka, bukan hukuman yang 
membuatnya sengsara sepanjang hidup. 


Rasulullah & menyeru umatnya untuk banyak memaafkan kesalahan 
pelayan atau pembantus Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar #8 
berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah 8 seraya berkata, 
“Ya Rasulullah, herapa kali saya harus memaafkan pelayanku?” Beliau pun 
terdiam, lalu orang itu berkata lagi, “Berapa kali saya harus memaafkan 
pembantuku?” Beliau menjawab, “Tujuh puluh kali setiap bari.” 


#8 AtTirmidhi, Kitab AL Biryi wa AshsSpilah, Babe Al'Afiw 'An AlKhadim (19491. Dishakihkan oleh 
'AL Albani dalam Shahih AtTirmidzi (1590). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Seorang pembantu tidak mungkin akan melakukan kesalahan 
sebanyak tujuh puluh kali, maka makna dari hadits ini adalah senantiasa 
memaafkannya: diriwayatkan dari Anas bin Malik #5 herkata, "aku 
membantu Rasulullah $& selama sepuluh tahun, namun demi Allah beliau 
tidak pernah berkata kepadaku, “ahh,” sama sekali dan beliau tidak pernah 
juga pernah berkata kepadaku, “mengapa engkau melakukan ini? Baiknya 


engkau melakukan ini?” 


Karena itu, jadikanlah sunnah ini sebagai akhlak kita di hadapan 
pembantu, karena pada dasarnya mereka adalah saudara-saudara kita: 
Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Dzar age berkata, “Mereka adalah 
saudara-saudara kalian yang Allah jadikan mereka di bawah tanggungan 
kalian.” Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian 
mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: S4) 


BI 


Berhias untuk Pa 


22 Rajab 

Sebagian keluarga, khususnya yang sudah lama berkeluarga merasakan 
perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan saat-saat awal pernikahan 
mereka, hal itu karena seringnya suami atau istri tidak ingin lagi berhias 
untuk pasangannya. Mereka menyangka bahwa berhias hanya dilakukan di 
awal pernikahan, masih muda atau pada waktuwaktu tertentu saja: Tentu 
hal ini menjadi pemicu masalah lain dalam keluarga. Karenaitu, Rasulullah 
menyeru para laki-laki atau wanita untuk berhias untuk pasangannya. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah as: bahwa seseorang berkata kepada 
Rasulullah #£ “Wanita manakah yang paling baik?” Beliau menjawab, 
“Wanita yang menyenangkan suaminya di saat melihatnya, mentaatinya 


ika diperintah dan tidak menyelisibinya dalam dirinya dan hartanya 


Muslim, Kitab Al Fadhai, Babs Kana Rosulillahi Ahsena Kbulugan (2309). 
» Minim, Kitah Altman, Bah AlMa'ashi Min Amri Akfubiliyyah wu Lana Yakfur Shabihuba bi 
Irtikabiha Ula bi.Asx-Syirk (30), Musim, Kitab Aman, Babe ltb'am AlMamtidk Min Maa Ya'kulu 
wa Ilbasubi Vin Maa Yalbasuhu wa Laa Yukalifubs ria Yaghkububu (1661. 


nnah Nabi Sehari-hari 


dengan apa yang is (suaminya) tidak sukai. "1 

Ummu Athiyah s& menyebutkan bahwa para wanita tidak berhias 
pada harihari berkabung hal ini menunjukkan bahwa mereka berhias 
di harihari yang lin. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ummu Athiyah 
bahwa ia berkata, “Dahulu kami dilarang berhias selama tiga hari jika ada 
yang meninggal kecuali jika suami seorang wanita meninggal maka wanita 
itu tidak berhias selama empat bulan lebih sepuluh hari, tidak memakai 
celak, tidak memakai parfum dan tidak memakai pakaian yang terdapat 
bordiran”? 


Rasulullah £8 terbiasa berhias untuk istriistrinyas Diriwayatkan dari 
Aisyah 2 bahwa ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah maka in akan 
memulai dengan bersiwak." Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata, 
“Aku memakaikan parfiam untuk Rasulullah dengan parfum yang paling 
wangi yang aku dapatkan hingga aku mendapati bekas parfum itu di kepala 


dan janggutnya.”1 


Diriwayatkan dari Aisyah es berkata, “Dahulu aku menyisir Rambut 
Rasulullah di saat aku sedang haid.” Ibnu Abbas 35 sangat suka berhias 
untuk istrinya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihagi bahwa Ibnu 
Abbas berkata, “Sungguh aku sangat suka berhias unsuk istriku sebagaimana 
aku sangar suka istriku berhias untukku karena Allah berfirman, “Dan kak 
para wanita seperti kewajiban mereka dengan makruf” (A-Bagarah: 228) 


Karena itu, marilah kita memperbaiki kehidupan rumah dengan sunnah 
ini, Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


ken) 


An-Nasa', Kitah An Nikah, Bab, Ayyu AnNisaa “Khairan (5343). Ahmad (7615). DerkataSyu'aib 
AAl-Acoauth, "sanadnya kuat.” Dishahihkan oleh A-Albari dalam Ac Sililahm Ash Shahihah (1837) 
Al-Bukhari, Kirah ALfaidh, Dabs AikThib H A-Mar'att Inda Ghusliha Min AL otdk (307) 
Muslim, Kitab Ath:Thalag, Bab: Wicreb Alihded Fi TIddlab AP Wafat wa Tabrimtibu fe Ohairi Dialika 
ka Tenlotsata Ayyane(998). 
ab Arp-Thotherah, Pubs wesinak (283) 
tab ALLibas, Babath-thib fi arsa w allihyah (5579). 
itarjial baidh 2aujaha (SS$1), 


“4 MlBukhari 
"5 Al-Bukhari, Kitab Al Libas, Hz 


854 Sunnah Nobi Sehari-hat 


Mendengarkan Al-Our'an 
23 Rajab 


Rasulullah #$ tidak hanya menyeru umatnya untuk membaca Al- 
@ur'an, namun beliau juga menyeru umatnya untuk mendengarnya dari 
orang laing Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud ses 
bahwa Rasulullah 45 berkata kepadanya, “Bacakanlah kepadaku (Al 
Our'an)!" lalu aku berkata, “Apakah aku membacakan kepadamu sedang 
Aur'an diturunkan kepadamu?” Beliau berkata, “Sungguh aku sangat 
suka mendengarnya dari orang lain,” Maka aku pun membacakan 
kepadanya surat AnNisaa' hingga aku sampai pada firman Allah 36, "Maka 
bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan 
seseorang saksi (rasul) dari tiatrtiap umat dan Kami mendatangkan kamu 
(Muhammad) sebagai saksi atas mereka.(Am-Nisaa' 41) beliau berkara, 
“Gukup," dan kedua mata beliau pun meneteskan air mata” 

Diriwayatkan dari Abu Musa 88 bahwa Rasulullah #£ bersabda 
kepadanya, Jika engkau melihat aku ketika aku mendengar bacaanmu 
ladi malam. Sesungguknya engkau telah diberikan keindahan suara 
sebagaimana keindahan suara Daud.” 


Diriwayatkan juga dari Abu Burdah bin Abu Musa berkata, “Suatu 
malam, Rasulullah dan Aisyah melewati Abu Musa dan Abu Musa sedang 
membaca Al-Gur'an, Maka keduanya pun berdiri untuk mendengarkan 
bacaan Abu Musa dan setelah itu mereka pun beranjak. Ketika masuk 
pagi hari, Abu Musa mendatangi Rasulullah $ dan beliau pun berkata 
kepadanya, “Tadi malam aku melewatimu sedang engkau membaca Al 
Our'an, maka kami pun mendengarkan bacaanmu, lalu ia berkata, 
“Ya Rasulullah, jika aku tahu keberadaanmu maka sungguh aku akan 


memperbagus bacaanku untukmu," 


Mendengarkan bacaan Al-Our'an dari orang lain adalah sunnah yang 
disukai oleh Rasulullah khususnya mendengar dari orang yang bacaannya 


lebih indah. Sungguh mengamalkan sunnah ini sangatlah mudah karena 


#4 A-Dukhari, Kitab At-Tafsir, Bab: surat anwnisaa' (4306), 

1 Muslim, Kitab Shalat Al Musafirin wa Dashriba, Bab, Istihbab Tahsin AshShaut bi AlOuran 
(733i 

“ Akflakim, Dzikru Managib Abu Musa Abdullah bin Oais Al-Asy'ari Radbiyollahu Anhu (5966) 
“dan is berkata, "hadits ini sanadnya shahih,” Dan, hukum ini disepakati oleh Adz Dzahabi. 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


sangatlah banyak rekaman imamimam yang indah suaranya. Karena itu, 
hendaklah kita mengisi waktu kita dengan mendengarkan Al Gur'an di 
rumah, kendaraan, di handphone atau di gadget kita. Dan, jangan engkau 
lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk." (Sa-Nur: 54) 

ken) 


Mengucapkan “Hasbiyallahu” 


24 Rajab 


Seringkali seseorang ditimpa hakhal yang menyakitkan dalam hidupnya 
yang tidak bisa ia hadapi dengan seluruh kemampuannya. Karena itu, 
Rasulullah & mengajarkan kita untuk mengungkapkan tawakal kita kepada 
Nya dalam keadaan seperti ini karena hanya Allahdlah yang dapat mengangkat 
segala musibah yang menimpa seorang hamba. Mengungkapkan tawakal ini 
adalah sunnah beliau dan para nabi sebelumnya, Diriwayatkan dari Ibnu 
Ahhas 88 berkata, “Hashunallahu wa ni'ma a-wakil (Cukuplah Nlah 
bagi dan Dia adalah sebaik-baiknya pelindung) adalah ucapan Ibrahim 
Alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api dan ucapan Muhammad 
4 ketika mereka berkata, “Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan 
pasukan untuk menyerang kamu karena itu takutlah kepada mereka,” 
Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, 
“Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baiknya Pelindung.” 
(Ali Imran: 173) 

Dalam kisah Juraij yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ag bahwa 
ketika Rasulullah menyebutkan perkara seorang budak wanita mukminah 
yang dituduh berrina, maka wanita tersebut berkata, “Cukuplah Allah 
bagi kami dan Allah adalah sebaik-baiknya Pelindung” Dan budak 
warita rmukminah itu mengucapkan kalimat tersebut dalam kondisi ditimpa 
masalah sebagaimana seorang muslim juga tetap mengambil sebab-sebab 
keselamatan selain dari mengucapkan kalimat tersebut. 


»8AlBukhari, Kitab AtTafsr, Surat Ali Imran (4287). 
#8 Muslim, Kitab AlBirri wa AshShilah wa AlAdab, Bab: Tagdim Birri Al Walidain Ala At 
Tathatewn' Bi Ash Shalati Wa Ghairiha (2550). 


854 Sunnon Nobi Seharis 


Diriwayatkan dari Auf bin Malik & bahwa Rasulullah memutuskan 
hukuman di antara dua Ielaki, maka orang yang kalah mengucapkan, 
“Cukuplah Allah bagi kami dan Alah adalah sebaik-baiknya Pelindung," 
Lalu Rasulullah berkata, “Sesungguhnya Allah mencela kelemahan, Akan 
lelapi engkau harus berusaha, jika engkau gagal maka kalakanlah, 
“Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baiknya Pelindung.” 


Rasulullah menjelaskan bahwa kalimat ini tidak hanya diucapakan 
agar diselamatkan dari musibah dunia, namun juga kalimat ini diucapkan 
ketika ingin keselamatan dari musibah zkhirat, Diriwayatkan dari Abu 
Sa'id as bahwa Rasulullah # bersabda, “Bagaimana aku akan senang 
hidup di dunia sementara pemegang sangkakala telah memasukkannya 
ke mulutnya. Dia memasang pendengaran untuk diijinkan (meniupnya). 
Kapan pun ia diperintah meniupnya maka ia akan meniupnya.” Maka 
seakan-akan hal itu sangat berat bagi para sahabat-sahabatnya hingga beliau 
pun berkata kepada mereka, “Katakanlah, “Cukuplah Allah bagi kami 
dan Allah adalah sebaik-baiknya Pelindung dan hanya kepada Allah lah 
kami bertawakal,” 

Jadikanlah sunnah ini sebagai syiar kita ketika tertimpa kesusahan, 
takut dari orang-orang zhalim dan ketika mentafakkuri kedahsyatan 
Lari Kiamat. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian 
mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 

SO 


Doa Dalam Ketakutan 


25 Rajab 


Kehidupan seorang muslim seringkali diwarnai dengan pertikaian 
dan terkadang musuh-musuhnya bersatu untuk menakutmakutinya agar 
ia merasa lemah dan tidak dapat berbuat apaapa. Karena iru, Rasulullah 
#8 mengajarkan kica cara yang paling ampuh untuk menjauhkan diri dari 
perasaan negatif: Allah 4g berfirman, “Bukankah Allah cukup untuk 


"1 Abu Dawud, Kitab Al-Aguhisah, Babi Ar-Rajuls Yahkif Ala Haggihi (3627). AnNasa'i (10462). 
Ahmad (24025), Dihasankan nlch Ahmad Syakir, NI 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


AR 


melindungi hamba-hambaNya. Dan, mereka mempertakuti kamu dengan 
(sembahan sembahan) yang selain Allah? Siapa yang disesatkan Allah 
maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya.” (A77umar:36) 

Maka cara yang paling ampuh sebagaimana yang diajarkan oleh 
Rasulullah 4 adalah menyandarkan diri kepada Allah dan kembali kepada. 
Nya, karena hanya Allah yang dapat melindungi dan menjada hamba- 
hambaNya. Karena tu, Rasulullah senantiasa mengingatkan kita akan makna 
tersebut ketika kita dilanda rasa takut apa pun sebabnyas Diriwayatkan dari 
Abu Musa A-Asy'ari bahwa jika Rasulullah 385 takut kepada suatu kaum, 
maka beliau akan mengucapkan, 


hn don Hoa af: as 
Hey aja Ia Oh 3353 pny 2 3 OS UAN 
“Ya Allah, sesungguhnya kami jadikan Engkau di leberdeber mereka 


dan kami berlindung kepada-Mu dari keburukan-keburukan 
mereka. 2 


Diriwayatkan dari Aisyah ws bahwa Rasulullah & mengumpulkan 
keluarganya seraya berkata, “Jika seseorang kalian merasa takut dan 
gelisah, maka hendaklah ia mengucapkan, "Nlah, Allah Rabb-ku dan 
aku tidak menyekutukan Nya dengan siapa pun.” Dalam riwayat dari 
Asma binti Umais seg bahwa Rasulullah $ berkata kepadanya, “Maukah 
engkau aku ajarkan kalimatkalimat yang dapat engkau ucapkan ketika 
kesusahan?” yaitu Allah, Allah Rabb-ku dan aku tidak menyekutukan- 
Nya dengan siapa pun.” 

Diriwayatkan dari Abu Sa'id A-Khudri age berkata, “Kami berkara 
kepada Rasulullah pada hari Khandag, “Ya Rasulullah, apakah ada yang bisa 
kami ucapkan? Sesungguhnya hati ini sudah hampir sampai ke tenggorakan 
(karena ketakutan yang dahsyat),” Beliau berkata, “Ya, katakanlah, 


Gas eat AA GA 


"4 Abu Dawud, Bab: Me Yagule Ar-Kajulu Idzo Khafa Oawman (1537). An-Nase' (8631). Ahmad 
(12735) Berkara Syu'atb A-Arnautk, “tadits ini hasan," Ibnu Hibban (4765), A-Htakim (2629) dan 
is berkata, “haditsini shahih sesuai syarat Asy $yaikhain,” Dishahihkan oleh AFAlbani dalam Shahih 
Abu Dawud (57263). 

284 Ibuu Flibbem (864). Dishahihkan vleh ALAlbuni dukun ArTortigat AlHassan (2/21) 

#1 Abu Dawud, Bab: Allstighfar (1525), An Nasa" (10483). Ibnu Majah (3882). Dishahihkan oleh 
'AIAIbani dalam Shahih Abu Dawud (5/255). 


Ci) 


854 Sunnon Nobi Sehari 


“Ya Allah, tutubilah aurat kami dan tenangkanlah rasa takut kami." 
Maka Allah menjupkan angin ke wajah para musuh hingga Allah pun 


mengalahkan mereka hanya dengan angin.” 


Sudah sepatutnya kita menghafalkan doa-doa ini, merasakan makna 
yang dikandungnya, menyadari bahwa alam semesra ini milik Allah dan 
tidak ada yang dapat menolak keputusan-Nya. Dan, jangan engkau lupakan 
syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk.” (An-Nur: 54) 


ke.) 


Meminta Izin dengan Mengucapkan Salam 
26 Rajab 


Salah satu adab dalam Islam yang sangat mulia adalah adab dalam 
meminta izin dan sunnah ini dilakukan oleh orang-orang yang telah baligh 
jika hendak masuk ke sebuah rumah. Anakanak yang masih kecil jika sudah 
tumbuh dewasa maka Islam mengharuskan merska untuk meminta izin 
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah 36, “Dan apabila anak-anakmu 
telah sampai wmur balig maka hendaklah mereka meminta izin, seperti 
orang-orang yang sebelum mereka meminta izin, Demikianlah Allah 
menjelaskan ayat-ayalNya. Dan Allah Maba mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.” (An-Nur: 59) 

Masyarakat muslim sudah sepatutnya menghidupkan sunnah ini, 
namun perlu diketahui bahwa sunnah meminta izin memiliki ketentuannya, 
yaitu meminta izin dengan mengucapkan salam. Diriwayatkan dari Kaladah 
bin Hanbal ag bahwa Shafwan bin Umayyah 88 mengutusnya untuk 
membawa susu, susu kolostrum dan timun kepada Rasulullah 4 sedang 
beliau sedang di atas lembah.” Lali ia berkata, “Maka aku pun masuk ke 
rumah beliau tanpa izin dan salam,” lalu beliau berkata, “Kembalilah dar 
katakanlah, “Assalamu'alaikum, apakah aku boleh masuk?” Halitu terjadi 
setelah sahabat Shafwan masuk Islam.”5 


Ahmad (11009). Dishahihkan oleh Al-Albari dalam A Silsilah AshShabihah (2018). 

"8 AtTinmidsi, Kitah Al ", Bab At-Tslim Gala ALIS dean (2710) demia beckuta, “hulitsini 
hasan,” Abu Dawud (5176i. An-Naszi (6735). Ahmad (15463). Dan berkata Syu'aib AlArnauth, 
“sanadnya shahih." Dishahihkan oleh Al Albani dalam As Siilah Ash Shahihah (818). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Busr ag berkata, “Adalah Rasulullah 
38 ketika ingin bertamu ke rumah seseorang maka beliau tidak berada di 
hadapan pintu langsung, namun beliau berdiri di sisi kanan pintu atau di 
sisi kirinya seraya berkata, “Assalamu'alaikum, Assalarsu alaikum. 

Meminta izin dengan mengucapkan salam bukan hanya sekadar untuk 
memberikan pemberitahuan, namun ini juga adalah sebab kebaikan dan 
pahala Diriwayatan dari Imran bin Hushain #5 bahwa seseorang datang 
kepada Rasulullah 1 
Beliau berkata, “Sepuluh.” Lalu datang lagi seorang lainnya seraya berkata 


seraya berkata kepada beliau, “Assalamu'alaikum.” 


kepada beliau, “Assalamu “alaikum wa rahmatullabi, Beliau lalu berkata, 
“Dua puluh? Lalu datang seorang lainnya seraya berkata kepada beliau, 
“Assalamu “alaikum wa rabmatullabu wa barakatuhu,” Lalu beliau 
berkata, “Tiga puluh," 

Hendaklah sunnah ini menjadi cara kita dalam meminta izin dan 
Senantiasa menyebarkan salam di sengahuengah masyarakat kita. Dan, 
jangan engkau lupakan syiar kita, "Den jika kalian mentaatinya maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An Nur: 54) 


BO 


Menghadirkan Malu 


27 Rajab 
Salah satu adab Islam yang indah adalah adab malu dan ia merupakan 
adab utama yang mencakup beberapa akhlak yang terpuji. Malu akan 
menjamin terjaganya lisas 


, mata, telinga serta menjamin baiknya interaksi 
kepada keluarga, tetangga, orangorang yang dikenal dan orang-orang 
yang tidak dikenal, Akhlak ini juga menjamin baiknya dalam mengambil 
keputusan, dan baik dalam bertransaksis sungguh tidaklah rasa malu ada 


#9 Abu Dawud, Kitab ALAdah, Labs Kam Marratan Yusaliim Ar.Rajulu Fi AListi'dzan 5186). 
Dishahihkan oleh AlAlbani dalam Shabih Aljami" (2/B19) 

" AtTirmidri, Kitab AL ti lean, Babi Maa Deskira Fi Fadhl ks Salam (2660) dania berkata, “hadits 
ini hasan shahih.” Abu Dawud (5195). Au-Nasa'i (10169). Abu (19926). Berkata Syu'aib Al 
'Arnauth, “sanadnya kuat,” Hadits ini juga dihasarkan oleh Isnu Hajar, lihat AMatkalib AWAliyah 
(11/71), Dishahihlkan oleh Al Albani lihat Srahih Al Adah Al Mufrad, hat:378. 


854 Sunnah Nobi Sel 


pada sesuatu melainkan ia akan menghiasi dan memperindahnya. 


Rasa malu adalah sunnah Rasulullah £85 yang pokok: Diriwayatkan dari 
Abu Sa'id AlKhudri ate berkata, “Adalah Rasulullah #$ lebih besar rasa 
malunya dibandingkan dari wanita yang sedang dipingit.”” Diriwayatkan 
dari Abu Hurairah see bahwa Rasulullah & bersabda, “Mahe itu sebagian 
dari iman dan iman itu empat di surganya. Perkataan yang keji adalah 
bagian dari sifat kasar dan kasar itu tempatnya di neraka." 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 25 dari Rasulullah #& bahwa beliau 
bersabda, “Iman itu terbagi menjadi enam puluh cabang dar malu adalah 
salah satu cabang dari iman,” Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud 
ag bahwa Rasulullah 4 melewati seorang kaum Anshar yang sedang 
menasihati saudaranya karena memiliki sifat malu. Kemudian beliau berkata, 
“Biarkalah ia karena sesungguhnya malu itu sebagian dari iman” 2 


Hendaklah sifat ini menjadi sifat kita secara terus menerus dan 
menjadikan rasa malu ciri kita dalam perkataan, perbuatan, gerakan dan 
diam. Begitupula kita harus menjaga diri dari ucapan yang keji karena 
terjaganya lisan adalah salah satu tanda rasa malu, Kita juga seharusnya 
menjauhi pendengaran dan penglihatan yang keji karena Allah 4£ herfirman, 
“Dan janganlah kamu mengikuii apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 
hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (Mlsraa : 
36) Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk." (An-Nur: 54) 


BI 


"9 AlBukhari, Kitab ALA db, Bab: A-Haya' (57681, Muslim Kitab Alfadhail, Bab: Katsratu Hayaibi 
“Shaliaikahu Alaihi wa Sallam (2320. 

"4 ArTirmidi, Kitab AlBirrs tea Ash-Sbilatu, Bab: ALHaya' (2005) dan ia berkata, :haditsini hasan 
shtahih. “Ibnu Majah (4184). Ahmad (4184) Berkata Syu'aib Al-Arnaurh, “hadics ini shahih” Ibnu 
Hibban (609). AlElakim (171). Dan, dishahihkan oleh A-Albari dalam AsSisilah AshShabihah 
(193), 

“1 AlBukhari, Kituh Alan, Babi Umner Akhman (9). 

“8 AlBukhari, Kitab AlJman, Bab: Al-Haya Min Aiman (24). Muslim, Kitab Altman, Bab: Bayan 
'Adan Syu'ah AlIrman wa Afilhahiha wa Admaha wa Fadhilatu Al Haya” 38). 


(ac: Sunnah Nabi Sehari-hari 


Mendoakan Orang Meninggal 


28 Rajab 

Salah satu tanda keseriaan paling indah bagi seorang muslim adalah 
ia selalu mengingat orang orang yang ia sayangi, saudara srudaranya yang 
wafat terlebih dahulu lalu mendoakan ampunan bagi mereka dan diangkat 
derajatnya di akhirat. Orang yang telah meninggal sangat buruh kepada doa- 
doa orang yang masih hidup. Karena itu, Allah 8€ menjadikan perbuatan 


ini sebagai ciri khusus orangorang yang beriman Allah 88 berfirman, 


“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Mubajirin dan 
Anshor) berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan Saudara- 
saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami dan janganlah 
Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang: 
orang yang berimats Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha 
Lenyantun lagi Maha Penyayang,” (Alllasyr: 10) 

Karena itu, Rasulullah #& menyeru umatnya untuk senantiasa 
mendoakan orang yang telah meninggal dari kaum muslimin. Diriwayatkan 
dari Aisyah we bahwa is berkara, “Rasulullah $& senantiasa keluar di 
akhir malam hari pada malam-malam yang menjadi giliranku menuju 
Bacii' seraya berkata, “Keselamatan atas kalian rumah orang-orang yang 
beriman, telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian, 
esok hari kalian diberi waktu dan sesungguhnya kami dengan kebendak 
Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah para penghumi Bagi" 
Al Ghargad.” 0 

Rasulullah melakukan hal ini secara terus menerus dan doa adalah 


salah satu hal yang dapat bermanfaat bagi orang-orang yang telah meninggal, 


"3 Muslim, Kitab Al Janaiz, Babi Ma Yugolu Inda Dukbuli Al Ouburi wa Ad De'a Li Ahliha (974). 


854 Sunnon Nobi SenonensiN 2s”) 


Diriwayatkan oleh Abu Hurairah as bahwa Rasulullah #5 bersabda, Jika 
seorang manusia meninggal maka terputus seluruh amalannya kecuali 
dari tiga hal, yaitu: Shadagah jariyah, imu yang bermanfaat dan doa 
anak shalih kepadanya. 

Salah satu tanda keshalihan anak adalah ia mengingat ayahnya yang 
telah meninggal lalu mendoakannya, namun tentu mendoakan sescorang 
yang tidak memiliki hubungan darah dari kalangan kaum muslimin adalah 
juga tanda keshalihan. Hendaklah kita senantiasa mengingat orang-orang 
yang telah meninggal dari kalangan orang-orang yang kita cintai dan 
menengadahkan tangan-tangan kita dengan ikhlas untuk memohonkan 
ampunan dan rahmat bagi mereka: Diriwayatkan dari Abu Hurairah 
bahwa ia mendengar Rasulullah # bersabda, 

“Jika kalian menshalatkan mayyit maka ikhlaskanlah doa untuknya.” 

Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (Xo-Nur: 54) 


BO 


Menghadiahkan Parfum 


39 Rajab 
Rasulullah £ menyukai parfum dan menggunakannya Diriwayatkan 
dari Anas bin Malik w6 bahwa Rasulullah 4 bersabda, 


Seal MUSISI Sa pena 


"Aku dibuat suka dari ha-hal dunia, yaitu: wanita, parfum dan 

dijadikan kesejukan mataku ada pada shalat.” 

Beliau juga memberi hadiah, Diriwayatkan dari Abu Hurairah 3gs dari 
Rasulullah 4 bahwa heliau bersabda, “Saling memberi hadiahlah kalian, 


98 Muslim, Kitab Af Washiyyah, Bab: Ma Yalhag AHnsan Min AtTsawab Bada Wafatibi 1691). 

#9 Aku Dawud, Kitab AtJenais, Bab: Ad Du'a Als Al Mayyit 3199) Ibnu Majah (1497). Ibnu ITibban 
(30761. Pishahihkan leh ALAlbvari daan AtTrtigri AbHasan (5/74) 

Ar“Nasa' (8887), Ahmad (12315). Berkata Syu'aib Al-Armauth, “sanadnya hasan," Dishahihkan 
oleh Al Albani dalam Shahih Ajari? (1/59). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


maka kalian akan saling mencintai” 

Rasulullah menggabungkan dua sunnah ini menjadi sunnah yang ketiga, 
yaitu Sunnah menghadiahkan parfum atau wewangian. Diriwayatkan dari 
Anas bin Malik # bahwa ia tidak pernah menolak hadiah parfum dan ia 
yakin bahwa Rasulullah #5 tidak pernah menolak hadiah parfum” 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 3ss bahwa Rasulullah #£ bersabda, 
Tika seseorang dari kalian ditawarkan parfum maka janganlah ia 


menolaknya karena parfum itu ringan di bawah dan baik aromanya.” 


Rasulullah memberikan isyarat secara tidak langsung dalam hadits 
teman baik dan buruk, Diriwayatkan dari Abu Musa s4 bahwa Rasulullah 
#& bersabda, “Sesungguhnya teman baik dan teman yang buruk it 
diibaratkan dengan penjual minyak wangi (a-misk) dan pandai besi. 
Penjual minyak wangi dapat memberikan wewangian untukmu, engkau 
membelinya, atau engkau mendapatkan aroma wangi darinya. Adapun 
pandai besi bisa jadi membakar pakaianmu atau engkau mendapatkan 
aroma yang tidak sedap darinya.” Dalam hadits ini Rasulullah berbicara 
tentang parfum almisk dan hal ini dapat dianalogikan dengan parfum 
lainnya. 


Hendaklah perbuatan ini menjadi sunnah kita dan tidak lupa untuk 
seringsering memilih parfum terbaik untuk dijadikan hadiah. Dan, jangan 
engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


S0 


F9 Abu Ya'la (SM). Albaihagi dalam Stosan Al-Kubra, (12297). Aeh/Thabrani dalam Mariam Al 
'Ausatp (7240). AlBukhari dalam A-Adab ALMufrad, dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani, lihat 
Inna? ALGhali (6744), 

"8 AlBukhari, Kitab AL Hibah uwa Fadblssha, Babs Ma La Vanaddu Min AkHladiyyah (2443). 

"8 Muslim, Kirab ALAijadz min Al Adab wa Ghairiha, Babi Iti'mal Al Miski wa Annabu Atbyabi 
AtThib wa Karabutu Ratkhi ArRetihan 1 At Thib (2283) 

“4 MlBukhari, Kitab Al Buryu', Bab: Ac Subulatu ts AsSamabatu Fi Asy Syira' wa Al Bai wa Man 
Thalaba Haggan Falyathlebiou fi Afafin (1995). 


854 Sunnon Nobi Seharis 


Menggashar Shalat Dalam Safar 


30 Rajab 


Tidak sedikit kaum muslimin yang enggan menggashar shalat dalam 
safar dengan alasan safar yang sedang ia jalani adalah safar yangtidak terlahu 
melelahkan khususnya di zaman ini. Ta juga beralasan bahwa safarnya untuk 
tujuan bersenangsenang bukan dalam rangka sebuah misi penting atau 
membela agama, Pada hakikatnya masalah ini tidak seperti yang mercka 
bayangkan karena menggashar shalat dalam safar adalah sunnah Rasulullah 


#6 tanpa melihat safarnya melelahkan atas tidak. 


Diriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah bahwa ia berkata bahwa aku 
pernah berkata kepada Umar bin AlKhathab 24 tentang firman Allah, 
“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa 
kamu mengashar shalatmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. 
Sesunggubnya orangcorang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” 
(An-Nisaa': 101) Aku melanjutkan, “Sungguh manusia sekarang ini dalam 
kondisi aman.” Umar menjawab, “Aku pun heran sebagaimana engkau 


heran tentang hal ini, maka aku bertanya kepada Rasulullah rentang hal 
ini, beliau bersabda, 


Ae ISA Ha WI BL asiixs 

“Ini adalah shadagah Allah yang diberikan kepada kalian maka 

terimalah skadagak-Nya,”" 

Setelah penjelasan Rasulullah itu, maka tidak ada lagi pintu untuk 
berdebat dalam masalah inis maka siapakah yang tidak ingin mencrima 
shadagah dari Allah 46? Rahkan Rasulullah $ senantiasa menggashar 
shalatnya di saat safar: Diriwayatkan dari Anas bin Malik 2 bahwa 
Rasulullah 45 shalat Zuhur di kota Madinah empat rakaat dan shalar Ashar 
di Dzul Hulaifah (Bir Ali) dua rakaat." 


Dzul Hulaifah berjarak kurang lebih lima belas kilometer dari kota 
Madinah dan Rasulullah pada saat itu hendak safar ke kota Makkah, Ini 


MU Moslim, Kitah Shalatu AlMusofirin sya Gemriha, Bub: Shalat Al Musifirin vm Gashriba (686) 
"8 AlBukhari, Kitab Al Hajj, Bab: Man Bata bi Dzil Hdaifob Hatta Ashbaha (1472). Muslim, Kitab 
Shalatu Al Musafirin wa Oasbriha, Babs Skalatu Al Musafirin Wa Daseriha 1690). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


TANP 


menunjukkan bahwa dengan keluarnya Rasulullah untuk bersafar maka 
beliau pun langsung menggashar shalatnya sebagai tanda beliau sangar 
ingin menggashar shalat. Bahkan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar 
#8 berkata, “Aku menemani Rasulullah && (dalam safar) dan beliau tidak 
pernah menambah dalam shalatnya lebih dari dua raksat sebagaimana juga 
yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman Radhiyallab Anbum.”8 

Inilah beberapa dalil yang menunjukkan bahwa beliau senantiasa 
melakukan sunnah ini dalam safarnya, maka hendaklah kita juga menjadikan 
ini sebagai sunnah kita dalam safar. Dan, jangan engkeu lupakan syiar kita, 
“Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


Ke-12) 


Memperbanyak Puasa di Bulan Sya'ban 


1 Sya'ban 

Puasa adalah salah saru ketaatan sangat agung di sisi Allah 3 
Cukuplah firman Allah untuk menerangkan hal itu seperti yang diriwayatkan 
Abu Hurairah sex dari Rasulullah # bahwa beliau bersabda, “Allah & 
berfirman, “Tuasa itu untuk-Ku dan Akselah yang akan memberikan 


ganjarannya karena ia meninggalkan syahwatnya, makanannya dan 


minumannya karena semata-mata mencari pahala dai 

Karena iru, Rasululleh #& menyeru umatnya memperbanyak puasa 
puasa sunnah di bulan-bulan selain Ramadhan dan beliau juga menyeru 
umatnya memperbanyak puasa dalam bulan tertentu, Salah satunya adalah 
memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Diriwayatkan dari Aisyah ws 
berkata, 


Kia kta KESAN Ga ENG Ea Ian SE 


$ M Bukhari, Alivab Tagsbir Ash-Skalati, Babs Man Lam Vatathareawa' fi AsSafar Dubura Ash: 
Sanlati wa Dakeha OS) 
Bukhari, Kiab At Tauhid, Bab: Oamlu Allahi “Yuridsona An Yubaddile Kalamallabi" AL 
Fathe15)4705), 


854 Sunnon Nobi Sehari 


“Rasulullah tidak memperbanyak puasa dalam bulan tertentu dari 

suatu tahun sebanyak ia berpuasa di bulan Sya'ban, “8 

Diriwayatkan dari Abu Salamah bahwa ia bertanya kepada Aisyah ws 
tentang puasa Rasulullah, maka iz pun berkara, “Dan zku tidak pernah 
melihat beliau memperbanyak puasa melebihi di bulan Sya'ban dan bahkan 
beliau berpuasa di seluruh hari-hari bulan Sya'ban kecuali beberapa hari 
yang sangat sedikit"! AzTirmidzi meriwayatkan dari Ummu Salamah ts 
bahwa ia berkata, “Aku tidak pernah melihar Rasulullah #£ berpuasa dua 
bulan secara berturur-turut kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadhan.” 

Seringkali yang terjadi adalah Rasulullah #& tidak berpuasa penuh 
dalam hari-hari bulan Sya'ban, akan tetapi beliau banyak berpuasa di 
bulan itu hingga membuat Ummu Salamah t25 menganggap seolah-oleh 
beliau berpuasa selama dua bulan penuh atau kemungkinan hari-hari puasa 
beliau di bulan Sya'bab bersamaan dengan puasa Ummu Salamah hingga 
ia menyangka bahwa beliau berpuasa di seluruh hari-hari bulan Sya'ban. 

Rasulullah tidak pernah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali 
pada bulan Ramadhan: Diriwayatkan dari Aisyah 1s bahwa dia berkata, 
“Aku tidak pernah melihat Rasulullah 4g menyempurnakan puasa dalam 
bulan tertentu kecuali pada bulan Ramadhan.” 

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid »gs bahwa ia berkata kepada 
Rasulullah, “Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau memperbanyak puasa 
pada bulan tertentu sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban?” Beliau 
berkata, Ttu adalah bulan yang seringkali dilalaikan oleh kebanyakan 
manusia. la adalah bulan di antara Rajab dan Ramadhan dan ia adalah 
bulan dimana amalan-amalan diangkat kepada Rabb alam semestas 
maka aku sangat suka jika amalanku diangkat sedang aku berpuasa.” 


35” Muslim, 
Ramadhan (7 

7 Muslim, Kitab Ash-Shiyam, abs Shiyamu An-Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam fi Ghairi 
Ramadhan (1156). 

»"  ArTirmidi, Kirab AshsShiyam, Rab: Mo a'a 1 Wishal As$ya'ban bi Ramadan | 
(2661). Dishahihkan oleh ALAlbani dalam Shahih Ar-Targhih twa AtTarhih (1025). 

"8 AbDukhari, Kitab Ash-Sharwm, Bab: Shasonu Sya'bau (1868). Muslim, Kitab AslrShiyam, Bubs 
Sbiyamut Ar Nabi Shakallshu Alaihi ro Sallam fi Ghsiri Ramadhan (1156). 

1 AoNnst!, Kitab AshsShiyar, Baby Shawmu Ar Nabi Shalluhe Altis Salur (2566). Ahmed 

an berkata Syw'aib AArnauth, “sanad hadits ini hasan," Dishahitkan oleh AKAlbani 

Sikalah Ash Shahibah (1898). 


hb Ash-Shiyam, Bab: Shiyamu An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam fi Ghairi 


AnNasai 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Hendaklah memperbanyak puasa pada bulan yang mulia ini dan 
hendaklah mengambil start untuk mempersiapkan tenaga berpuasa penuh di 
bulan Ramadhan. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian 
mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


GO 


Memberi Nama yang Baik 


2 Sya'ban 


Seringkali nama seseorang meninggalkan kesan tertentu di benak 
orang-orang yang mendengarnya. Karena itu, nama yang baik akan 
memberikan jaminan baik bagi pemiliknya dan begitu juga sebaliknya nama 
yang buruk akan menyebabkan beberapa masalah besar. Maka Rasulullah 
32 menyeru umatnya untuk memberikan nama yang baik bagi anak-anaknya 
yang baru lahirs Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-Khathab & 
bahwa Rasulullah 8 bersabda, “Sesungguhnya nama yang paling dicintai 
Allah dari nama-nama adalah Abdullah dan Abdurrahman.” 


Rasulullah #8 tidak pernah ragu untuk mengganti nama yang tidak 
pantas Diriwayatkan dari Aisyah 4s bahwa Rasulullah mengganti nama 
yang buruk?! Diriwayatkan juga oleh A-Hakim dari Ali bin Abi Thalib 
ag bahwa dia berkata, “Tatkala Fathimah melahirkan |asan, Rasulullah 
2 datang seraya berkata, “Perlibatkanlah kepada anakku. Nama apa 
yang kalian berikan kepadanya?” Ali berkata, “Aku namakan ia Harban," 
Lalu Rasulullah berkata, “Tidak, namanya adalah Hasan? Tatkala 
Husain dilahirkan, Rasulullah datang seraya berkata, “Perlihaikan anakku 
kepadaku. Nama apa yang kalian berikan kepadanya?” ia menjawab, “Aku 
menamakannya Harban,” maka Rasulullah berkata, “Tidak, narnanya 
adalah Husain.” “Watkala dilahirkan anakku yang ketiga, Rasulullah pun 
datang seraya berkata, “Perlihatkan anakku kepadaku. Nama apa yang 


kalian berikan kepadanya?” Ia menjawab, “Aku menamakannya Harban,” 


maka Rasulullah berkata, “Tidak, narranya adalah Muhsin.” Kemudian 
beliau berkata lagi, “Sesungguhnya aku menamakan mereka dengan nama 
anak-anak Tlarun, yaitw Syabar, Syubair dan Musybir." 2 

Rasulullah & juga mengganti nama-nama orang tua yang jelek: 
Diriwayatkan dari Ibnu Musayyib dari bapaknya yang bernama A-Musayyib 
bin Hazn bahwa bapaknya yang bernama Hazn datang kepada Rasulullah. 
Beliau pun bertanya, “Siapa namamu?” Ia menjawab, “Hay (bersedih).” 
Lalu beliau berkara, “Namamu adalah Saki (kemudahan).” Har berkata, 
“Wahai Rasul, sesungguhnya aku tidak ingin mengubah nama yang diberikan 
olch ayahku,” Al-Musayyib berkata, “Maka kesedihan (han) senantiasa 


masih terasa di tengah-tengah kami.” 


Diriwayatkan dari Basyir bahwa dahulu di zaman Jahiliyyah namanya 
adalah Zahm bin Ma'had. Ketika ia berhijrah kepada Rasulullah #5 ia 
pun ditanya oleh Rasulullah, “Siapakah namamu?” Ia menjawab, “Zahm 
(kesempitan),” kemudian beliau berkata, “Sungguh engkau adalah Basyir 
(kegembiraan) "8 

Diriwayatkan dari Usamah bin Akhdari as bahwa scorang lelaki 
dipanggil dengan nama “Ashram”, ia adalah salah satu orang yang darang 
kepada Rasulullah, Meka Rasulullah berkata, “Siapa namamu?” ia 
menjawab, "Aku Ashram,” beliau berkata, “Engkau adalah Zur'ah. 2 

Hendaklah kita memilih nama indah untuk anak-anak kita dan 
berusaha mengganti nama buruk agar kita dapat mengamalkan sunnah 
ini. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dat jika kalian mentaatinya 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk." (An-Nur: 54) 

BI 


'Aib AlAmauth, “sanad had 

hadits ini shahih sanad 

AsSirah An-Nabawixyah (27275). 

22 Albbukhari, Kitab ALAdah, Beb temu Al Hazni (5836) 

38 Abu Dawud, Kitab AHenaiz, Babs AlMesyyu Baina Ak Dubur fi AnNaW (3230), Ahmad (20807) 
“dan berkata Syu'aih AlArnaurh, “sanad hadits ini shahih,” Al-Bakhari dalam AI-Adeb AlMutrad 
Hzt:488. Dishahihkan uluh AkAlbani aku tatepuyu hadis 


ini hasan,” Ibnu Hibban (6958). Al 
ishahihkan leh AshShuyani dalam 


"8 Abu Dawud, Bab: /i Taghyirf Allemu AlOnbih (4951). Al-Albani dalam Misykatu Al Mashabib 
(371348) 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Doa yang Lengkap 


3 Sya'ban 


Alangkah butuhnya seorang hamba kepada Rabb-nya dan jika ia 
senantiasa meminta kepadaNya dengan mengangkar tangannya selama 
lamanya maka ia tidak akan selesai dari meminta. Dalam kehidupan dunia 
ini terdapat banyak perkara yang kita butuh kepada Taufik dari Allah seperti 
ibadah, perkara rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, anakanak, harta, 
hubungan dengan orang lain, Kita juga ingin orangorang yang kita sayangi 
senantiasa Ualam kebaikan dalam rumah tangga dan pekerjaan mereka: 
orang-orang yang kita sayangi di antara mereka ada kerabat, teman-teman, 
tetangga kira, sebagaiman kita juga berharap kebaikan untuk seluruh umat ini 

Perlu diketahui bahwa kebutuhan kita kepada akhirat lebih besar, 
itu karena kehidupan akhirat akan dirasakan mulai dari alam kubur, 
hari kebangkitan dan seterusnya hingga berakhir di surga atau neraka: 
Semua ini perlu doa. Jika scorang hamba memikirkan perkara dirinya dan 
keluarganya maka ia akan merasa bahwa ia masih kekurangan kata-kata 
untuk mengungkapkan segala kebutuhannya kepadaNya secara spesifik. 

Karena itu, Rasulullah $ mengajarkan sebuah sunnah yang dapat 
menyelamatkan kira, yaitu menghatar pinta dengan doa lengkap berikut 
ini yang mencakup segala yang kita butuhkan di dunia dan akhirat, 
Diriwayatkan dari Aisyah tes bahwa Rasulullah # mengajarkannya doa 
berikut ini, 


Up kl NE Lala da ja ya ali 
Up SAE Lalat alat AB AN daa Se si 
pati yan tata 
up BA alba uht ang Ata an ea aa 


WE je ah Le JS JII 3 WI 33 


Kh ot, dns ala 


854 Sunnon Nobi Seharis 


ya Jian PEN FE dak gih 


“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebada-Mu seluruh kebaikan 
yang segera (dunia) dan yang tertunda (akhirat), kebaikan yatg aku 
ketahui dan yang tidak aku ketahui. Dan, aku berlindung kepada- 

Mu dari segala keburukan yang segera (dunia) dan yang tertunda 

(akhirat), yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahus. Aku meminta 

kebada-Mu kebaikan semua doa yang pernah diminta oleb hamba 

dan NabiMu, dan aku berlindung kepadaMu dari keburukan, yang 
bamba dan Nabi-Mu pernah berlindung darinya. Aku memohon 
surga kepada Mu dan segala perkataan dan perbuatan yang 
mendekatkan kepadanya. Aku berlindung kepadaMu dari neraka 
dan segala perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kepadanya. 

Aku meminta segala sesuatu yang telah Engkau takdirkan untukku, 

bendaklah Engkau jadikan kebaikan bagiku” 

Hendaklah kita menghafalkan doa yang lengkap ini karena doa ini 
mencakup segenap kebaikan. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, Dari 
jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 

BI 


Berkata Baik 


4 Sya'ban 

Tidaklah suatu kalimat keluar dari mulut manusia melainkan akan 
dicatat oleh malaikat, Allah 8 berfirman, “Tiada suatu ucapan pun yang 
diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu 
hadi" (Of: 18) sebagaimana ucapan jelek akan dicatat oleh malaikat maka 
begitupula dengan kalimat baik, bahkan Rasulullah menerangkan bahwa 
kalimat baik adalah shadacahs Diriwayatkan oleh Abu Hurairah 2s dari 
Rasulullah #£ bahwa ia bersabda, “Kalimat yang baik adalah shadagah.”? 


Ad Dita, Pabs AlJawamni' Min Ad Diws 13846) Ahmad (25063) Berkata Spu'aib 
Ssumadnya shahih," Dishuhihkun leh Al-Albani daki AsSisilah Ash-Shahihah (1347) 
irab AllJibad wa AsSiyar, Bab: Mar Akhaza Bin ArRikab (2827). Muslim, Kitab 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


NA 


1 
r 


Diriwayatkan dari Adi bin Hatim 285 berkata, “Rasulullah 4#& 
menyebutkan neraka dan beliau pun memohon perlindungan darinya seraya 
berkata, “Takutlah kepada neraka walau dengan bershadagah satu buah 
kurma, namun jika engkau tidak mempunyai satu buah kurma maka 
cukup denga kalimat yang baik. 


Ganjaran kalimat baik yang keluar dari mulut kita seringkali tidak 
terbayang: Diriwayatkan dari Abu Hurairah #8 dari Rasulullah & bersabda, 
“Sesungguhnya seorang hamba berkata dengan kalimat yang diridbai 
Allah yang ia ucapkan tanpa ia sangka-sangka namun Allah mengangkat 
derajatnya dengan kalimat tersebut. Dan, sesungguhnya seorang bamba 
berkata dengan kalimat buruk yang dibenci oleh Allah yang ia ucapkan 
tanpa ia sangka-sangka, namun Allah melemparkannya ke dalam 
Jahannam. 2 


Allah menyebutkan beberapa contoh kalimat-kalimat baik, Dia 
berfirman, “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan 
mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) 
memberi shadagah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian 
di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena 
mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala 
yang besar.” (An-Nisaa': 114) 

Pintu surga terbuka bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat: 
kalimat baik, begitupula beliau memberikan kita dua pilihan yang tidak ada 
pilihan ketiganya dalam permasalahan inis Diriwayatkan dari Abu Hurairah 
2g bahwa Rasulullah ase bersabda, “Barangsiapa yang beriman kepada 
Allah maka hendaklah ia berkata baik atau diam...” 


Hendaklah kira menjadikan kalimat yang baik atau diam sebagai 
kebiasaan dalam hidup. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, Dan jika 
kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk." (An- 
Nur: 54) 


ken) 


8 Al Bukhari, Kitab AI-Adab, Babi Thiih Al Kalem (5677) 

28 AlBukhari Kitah Ar-Rigog, Babs Hifdo ALLisan (LA. 

28 AlBukhari, Kitab Ar-Rigag, Bab: Hifdz Al-Lisan (6110). Maslim, Kitab ALInsan, Bab: Al Hatsisu 
“Ala Ikrar Al Jar wa Ad Dhaif wa Luzum Ash Shanti la Am Ai Khair (47). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Puasa Daud 

5 Sya'ban 

Salah satu kebiasaan Rasulullah & adalah memuji saudara-saudaranya 
dari kalangan para nabi dengan menyebutkan sisi kelebihannya sebagaimana 
yang belian lakukan di saat memuji Daud Alathissalam: Diriwayatkan oleh 
Muslim dari Ahdullah hin Amru bin A-Ash 68 bahwa Rasulullah hersahda 
(dalam mencrangkan sifat Daud), “Sungguh ia adalah manusia yang paling 
banyak ibadahnya. 

Ibadah yang dilakukan oleh Daud Algihissalem memiliki ciri dan 
kekhususan dalam tatacaranya, yaitu dilakukan sehari puasa dan sehari tidak. 
Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash 48 bahwa Rasulullah 
berkata kepadanya, “Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari karena itu 
adalah puasa Daud Alaihissalam, dan ini adalah sebaik-baik puasa.” Lalu 
aku berkata, “Aku bisa lakukan lebih dari itu,” Beliau berkata, “Tidak ada 
puasa yang lebih baik dari itu 2 


Rasulullah menekankan keutaman puasa ini dengan menjelaskan 
bahwa Allah sangat menyukai cara berpuasa seperti iniz Diriwayatkan dari 
Abdullah bin Amru AkAsh @& bahwa Rasulullah £ berkata kepadanya, 
“Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud” 


Tidak diragukan lagi bahwa cara puasa ini sangatlah susah dan berat, 
maka tidak mengapa mengamalkan sunnah ini pada beberapa waktu 
saja seperti mengamalkannya dalam sepekan, sebulan, atau paling baik 
mengamalkannya pada bulan Sya'ban karena disebutkan bahwa Rasulullah 
memperbanyak puasa pada bulan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh 
AlBukhari dari Aisyah ws bahwa dia berkara, “Tidak pernah aku melihar 
Rasulullah menyempurnakan pvasa sebulan penuh melainkan pada bulan 
Ramadhan dan aku tidak perrah melihat beliau memperbanyak puasa 
dalam satu bulan melainkan bulan Sya'ban." 


81 Muslim, Kirab Ash-Spiyam, Bebi Ar-Nahyu An Shaurai AdDahri li Man Tndsarnara Bili Au Fata 
Haggan ar Lam Vafihir 1159). 

"3 Alibukhari, Kitab AshShaum, Babs Shaum Ad-Dabri (1875). Muslim, Kitab Ash-Siyan. abs 
AreNahyu 'An Shaw AdDahri W Man Tadibarrara Bibi ate Huta Haggan aw Lam Yufutar (1199). 

"8 AlBukhari, Abwab AtTahajjud, Dabs Man Nari “Inde AsSahari (1079). Muslim, Kitab Ast- 
Shiyam, Babi An Nahyu An Shaum AdDahri li Man Tadharrera Bibi au Futa Hagganau Lam 
Yufihir (188) 

“ AlBukhari, Kitab AshShoura, Bab: Sham Sya'ban (1868). Musim, 
Shiyama Am Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam fi Ghatri Ramadhan (158). 


'AshShiyam, Babs 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Hendaklah kita mengamalkan sunnah yang sudah banyak diringgalkan 
kaum muslimin ini dan senantiasa mengingat bahwa puasa ini adalah salah 
satu puasa yang paling dicintai Allah &£. Dan, jangan engkau lupakan syiar 
kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk." (An-Nur: 54) 


SO 
Menunaikan Umrah di Bulan Ramadhan 


6 Sya'ban 
Salah satu ibadah yang agung adalah umrah dan Allah telah 


menjadikannya sebuah nikmat hesar bagi seorang muslim karena dengannya 
ia dapat memperoleh ampunan dosa Diriwayatkan Jari Abu Hurairah ss: 


bahwa Rasulullah #55 bersabda, 


Id Ha nu 


Al Ia 
UY) 


“Antara urnrah dan umrah selanjutnya adalah kaffarat untuk dosa- 


dosa yang ada di antara keduanya dan haji yang mabrur tidak 
mas 


memiliki ganjaran melainkan surga. 


Bukan hanya itu, umrah juga menjadi satu moment seseorang 
memperbanyak ibadahnya kepada Allah & seperti: Thawaf, membaca 
Al-Our'an, dzikir, berdoa, giyamullail, shalat janazah dan lainnya hingga 
moment ini dapat menjadi kesempatan bagi seorang muslim untuk 


mendulang banyak pahala selain pahala umrah itu sendiri. 

Karena itu, seorang muslim yang sader akan hal ini dan ia mampu 
melakukannya maka sudah sepatutnya berusaha menunaikannya. Rasulullah 
membuka pintu bagi kita menuju surga, yaitus sunnah menunaikan umrah 
di bulan Ramadhan karena moment ini dapat digunakan sescorang 


28 AlBukhari,Abwab AlUrah, Bab: Wafub ALUlmrah Wa Fadihluha (1683). Muslim, Kitab AL Ha, 
abs f Fadhl Al Haji wa Al Lintah wa Yaumi Arafah I3A9). 


TANP 


854 Sunnon Nobi Sehari 


mendulang pahala puasa, tarawih, doa menjelang ifthar dan ibadah lainnya. 
Diriwayatkan oleh Muslim ari Ibnu Abbas #8 bahwa Rasulullah $ berkata 
kepada seorang wanita Anshar yang bernama Ummu Sinan, 

Mah uas YA Il data G 


“Sungguh menunaikan umrah di bulan Ramadhan seperti haji 

bersamaku. 9 

Pahala umrah di bulan Ramadhan tidak hanya seperti menunaikan 
haji, namun pahala haji bersama Rasulullah 4. Karena itu, janganlah kita 
menjauhkan diri dari pahala ini dan tidak lupa mempersiapkan segala 
kebutuhan untuk menunaikannya. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, 
“Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk." 
(An-Nur: 54) 


BO 


Memohon Perlindungan Dari 
Azab Allah Sebelum Tidur 


7 Sya'ban 

Salah satu nikmat Allah yang paling besar yang Dia berikan kepada 
hamba-Nya adalah nikmat meninggal dalam keadaan khusnul khatimah, 
Diriwayatkan dari Anas bin Malik #6 bahwa Rasuhullah && bersabda, 
“Janganlah kalian merasa heran dengan amalan seseorang sehingga kalian 
melihatamalan akhir bayatnya, karena mungkin seseorang beramal pada 
suatu waktu dengan amalan yang shalih, yang seandainya ia mati, maka 
ia masuk surga. Akan tetapi, ia berubah dan melakukan perbuatan yang 
jelek. Dan, mungkin seseorang beramal pada suatu waktu dengan suatu 
amalan jelek, yang seandainya ia mati, maka akan masuk neraka, akan 
tetapi ia berubah dan beramal dengan amalan shalih. Maka apabila 
Allah menginginkan satu kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan 


“8” Muslim, Kitab Al Haj, Babi Fadil Al Urerab fi Ramadhan (1256). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


menunjukinya sebelum ia meninggal dan memberikan taufik kepadanya 


untuk beramal shalih.” 


Sepatutnya seorang mukmin merasakan ketika ia hendak tidur bahwa 
ia tidak akan kembali lagi. Allah berfirman, “Allah memegang jiwa (orang) 
ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di 
waktu tidurnyas Maka Dia tahan jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan 
kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang 
ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 
kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.” (Az Zamar: 42) 

Karena itu, scorang mukmin hendaknya menjadikan amalan terakhir 
sebelum tidurnya adalah amalan yang menggambarkan perpisahanya dengan 
dunias dan sebaik-baiknya amalan perpisahan dengan duni ini adalah 
memohon perlindungan dari azab-Nya di Hari Kiamat. sungguh jika doa 
ini yang menjadi amalan terakhir scorang hamba dan Allah mengabulkanya 
maka ia akan menjadi scorang hamba yang selamat, 

Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman ss bahwa jika Rasulullah #6 
hendak tidur maka beliau akan meletakkan tangannya di bawah kepalanya, 
lalu beliau pun berkata, 


Jne bas daa 


“Ya Allah, jaubkanlah aku dari azab-Mu pada hari Engkau 
membangkitkan seluruh bamba-Mu?”? 

Alangkah indahnya seorang mukmin yang senantiasa membayangkan 
dirinya akan dibangkitkan dalam keadaan beriman kepada Allah 
Diriwayatkan Jari Jabir bin Abdullah 2 bahwa ia mendengar Rasulullah 
1 bersabda, 


7 Ahmad (12235) berkara Syu'aih AlArnaurh, “sanadnya shzhih sesuai syarat Asy-Syaikhain." Abu 
“Ya'la (37561. Dishahilkan oleh AFAlbani dalam As-Silslah AsbsShahihat (1294), 

“4 AtTirmidri, Kitah Ad Da'awat, Pabs Ma Ja'a ff Ad Dara Idza Awa Ia Firasyibi (3398) dan ia 
'herkata, “havits shahih.” Ate Nasi (10592). Ain 
“shahih li #hairihi,” Dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Nataij AlAfkar (3/501, Disahihkan oleh 
AI-Albani dalam As Sisilah Ash Shahihah (2754), 


854 Sunnon Nobi Sehari 


“Setiap hamba akan dibangkitan dalam keadaan waktu ia meninggal.” 
Ya Allah, wafatkanlah karri dalam keadaan husnul khatimah. Dan, 
jangan engkau lupakan syiar kira, “Dan jika kalian mentaatinya maka 
kalian akan mendapatkan petunjuk, (Ao-Nur: 54) 
B8 


Bertakbir di Saat Senang 


8 Sya'ban 

Salah satu sunnah Rasulullah $& adalah mengucapkan, “Allahu Akhar,” 
di saat senang untuk mengagungkan Dzat yang membuatnya senang karena 
hanya Allah yang dapat melakukan hal tersebut, Dia berfirman, “Dan Dia- 
lah yang membuat tertawa dan menangis.” (An-Najm: 43) 


Contoh perbuatan ini sangatlah banyak dalam hadits-hadits Rasulullah, 
salah satunya diriwayatkan dari Ibnu Abbas #8 berkata, “Seorang lelaki 
datang kepada Rasulullah seraya berkata, “Ya Rasulullah, seseorang dari 
kami merasakan di hatinya yang mengkhawatirkan, namun ia lebih menyukai 
perasaan itu hanya menjadi bara yang menjadi debu daripada ia harus 
utarakan,” maka beliau berkata, “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu 
Akbar: segala puji bagi Allah yang menjadikan tipu daya setan hanya 
seperti was-was semata. W 

Makna hadits ini adalah bahwa seseorang mengadu kepada beliau 
bahwa hatinya seringkali membisikkan keraguan dalam perkara akidah, 
namun orang itu lebih menyukai perasaan yang ada di hatinya seperti 
bara yang menjadi debu dan tidak diungkapkan kepada siapa pun, maka 
Rasulullah pun bertakbir karena rasa senangnya Allah menjadikan tipu daya 
setan hanya pada was-was belaka. 


Para sahabat juga melakukan sunnah iniz Diriwayatkan dari Abu Said 
2g dari Rasulullah 4 bersabda, “Allah berfirman, “Wahai Adara," ia 


"9 Muslim, Kitab AlJannah wa Shifatu Na 'irnibe ce1 Ahliba, Babs AEAmen bi Husni Ade-Deanni 
Billaki “Inda Al Mauti (2878) 

2 Abu Dawud, Ahumb An-Notom, Bah: F Rudal AWasiwasah (S2). AnNasvi (10503). Ahurl 
(2097). Berkata Syu'aib A-Armau » ini shahih sesuai syarat Asy-Syaikhain.” Dishahihkan 
juga oleh Al Albani dalam Al Iman Ti Ibnu Taimiyah, hal:102. 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TANP 


menjawab, “Baik dan aku penubi panggilanMu ya Allah dan seluruh 
kebaikan ada di tanganMu, Allah melanjutkan, “Datangkan utusan: 
utusan neraka," Adam menjawab, “Berapa utusan neraka?" Allah 
menjawab, “Setiap seribu orang datangkan sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan orang,” Dan ketika itulah anak kecil menjadi beruban karenanya 
sebagaimana firman Allah, “Dan setiap orang yang hamil melahirkan 
bayinya dan engkau lihat manusia mabuk padahal sejatinya mereka tidak 
mabuk hanya karena siksa Allah sedemikian dahsyatnya,'(Al-Haji: 2) Hal 
ini menjadikan gusar sehingga para sahabat bertanyatanya, "Ya Rasulullah, 
siapa di antara kami yang termasuk dijebloskan ke neraka itu.” Rasulullah 
menjawab, “Tenanglah kalian sebab jika Ya'juj dan ma'juj dimasukkan 
meraka sebanyak seribu dan dari kalian hanya satu.” 


Selanjutnya beliau bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku berada di 
TanganNya, sungguh aku berkeinginan sekiranya kalian menjadi 
sepertiga penghuni surga." Kata Abu Said, “Lantas kami pun memuji Allah 
dan bertakbir, kemudian Rasulullah bersabda, Derri dzat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, sungguh aku berharap jika kalian menjadi separuh 
penghuni surga dan permisalan kalian dibandingkan umat lainnya 
hanyalah bagaikan sebelai rambut putih di kulit sapi hitam.” 


Begitupula yang dilakukan oleh Umar bin AlKhathab 45 ketika ia 
mengetahui Rasulullah tidak menceraikan istriistrinya setelah tersehar 
kabar bahwa beliau akan melakukannya, Diriwayatkan dari Umar bin Al- 
Khathab berkata, “Kemudian aku mesuk ke rumah Rasulullah, lalu aku pun 
berkata sedang aku berdiri kepada beliau, “Apakah engkau menceraikan 
istriistrimu?” Beliau berkata, “Tidak,” aku pun berkata, “Allahu Akbar.” 

Karena itu, hendaklah kita jadikan surmah ini sebagai kebiasaan kita di 
saat senang, karena sunnah ini akan mendatangkan kebaikan sebagaimana 
diriwayatkan dari Abu Dzar #86 bahwa Rasulullah 18 bersabda, “Dan setiap 
takbir adalah shadagah...””8 Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan 
jika kalian menlaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54)C8R9 


S8 MBukhari, Kicab AFAnbyyaa", Babs Oicshatse Va juf wa Maju (3170). Muslim, Kitab Al aj, Babs 
“At Tolbiyah va Shifatuha wa Wagtuha (1SA). 

2 “AlBukhari, Kitah ALlbmi, Babs At-Tumarnah fi Aliloni (39) 

2 Muslim, Kitab Az Zakat, Bab: Bayan Anna Isma Ash-Shadagati Yaga'w 'Ala Kudli Nas in Min 
ALMa'raf (1006). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Menyisir Rambut 


9 Sya'ban 
Rasulullah # memahami bahwa penampilan yang baik dan rapi akan 


menumbuhkan cfek positif di dalam hati-hati orang yang melihatnya, juga 
akan berefek baik kepada pelakunya sendiri. 


Karena itu, Rasulullah & sangat memerhatikan masalah ini, salah 
satunya adalah menyisir rambut, Diriwayatkan dari Abu Hurairah s4 
bahwa Rasulullah ft bersabda, “Barangsiapa yang memiliki rambut 
maka hendaklah ia memuliakannya.”4 Memuliakan rambut termasuk 
menyisirnya, membersihkannya dan memberikan vitarnin rambut. 


Rasulullah # memiliki cara untuk menyisir rambut, yaitu dengan 
monyisir bagian kanan terlebih dahulu, Diriwayatkan dari Aisyah &s 
berkata, “Adalah Rasulullah # sangat menyukai memulai dengan bagian 
kanan dalam memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam segala 
perkara (baik) 

Rasulullah memerhatikan sunnah iniz Diriwayatkan dari Jahir bin 
Abdullah ag bahwa ia berkata, “Rasulullah mendatangi kami dan beliau 
melihat seseorang dari kami yang rambutnya acak-acakan, maka beliau 
pun berkata, “Apa orang ilu tidak memiliki alat untuk merapihkan 
rambuinya. 

Rasulullah juga tidak suka berlebihlebihan dalam sunnah ini 
sebagaimana yang dilakukan pemuda-pemuda zaman ini, Diriwayatkan dari 
Abdullah bin Mughaffal szs berkata, “Rasulullah melarang kami mengurusi 
rambur dari wakai ke waktu.” 


Lan 


Karena itu, hendaklah kita memuliakan rambut tanpa berlebih-lebihan 


dan juga menyadari bahwa berpenampilan baik adalah sunnah Rasulullah 


28 Abu Dawud, Kitab.At-Laraijiel Babi ff Ishlati AsySya'r (4163) Dishahihkan clch AkAlbani dalam 
AsSilsilah AshSbahihah (200). 

» Albukhari, Kitab ALWudhu, Babs AtTayaramun fi AH Wide a AkGhusli (166). 

28 Ah Dawud, Kitab ALL has, Bab 1 Gihadi Arts Tahi... A82). An-Nasai (2312), Abu Yala (2021). 
Berkata Husain Salim Asad, "sanadhnya shalih," A-Flakim (7380) dan ia berkata, “hadits shahih 
sesuai syarat Asy-Syaikhain,” Dishahihltan oleh AIAlbani dalam As-Sililah AshShahihah (493). 

20. Abu Dirwud (4159). A-Tirmisi (4786) dana berkata, “hadits vi hacan shahih,” An Nasa (0315). 
Atmad (16839), Berkata Srusib Al-Arneuth, “shahih Iehairih,” Ibnu Flibban (5484), Dishahihkan 
oleh Al Albani dalam As Sisilah As Shahikah (301). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


28. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Tidak Mengabaikan Kebutuhan Manusia 


10 Sya'ban 

Membantu perkara-perkara kaum muslimin adalah perbuatan agung 
dan penting: Jikalau para pemimpin mengetahui bagaimana mercka akan 
dihisab di hari akhir maka mereka tidak akan mengharapkan kepemimpinan 
sama sekali. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ge dari Rasulullah & bahwa 
beliau bersabda, “Kecelakaan bagi para pemimpin, celakalah bagi orang 
yang diberi amanah...” beliau berkata lagi, “Sungguh suatu kaum akan 
berharap rambul-rambut mereka tergantung di kumbulan-kumpulan 
bintang seraya berputarputar di antara langit dan bumi dan berharap 
mereka tidak melakukan apa pun 


Seorang pemimpin senantiasa dituntut berusaha semampunya untuk 
memperbaiki perkara masyarakatnya: Pekerjaan ini sangatlah berat karena 
ia harus senantiasa membuka pintu rumahnya untuk menerima aduan atau 
kebutuhan masyarakatnya sebagaimana ia diharamkan untuk berpaling 
dari permasalahan masyarakatnya dan kebutuhan-kebutuhan mereka, 
Diriwayatkan dari Abu Maryam gs: bahwa ia mendengar Rasulullah #& 
bersabda, Barangsiapa dijadikan Allah sebagai orang bertanggung jawah 
alas perkara kaum muslimin, namun ia berpaling dari perkara dan 
kebutuhan mereka maka Allah akan berpaling dari kebutuhannya.” 


Ucapan Rasulullah dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa 
beliau tidak hanya mengarahkannnya kepada kepemimpian tertinggi saja, 
tapi kepemimpinan dalam hal apa pun. Karena itu, tidak diragukan lagi 


24 Ahmad (8612) dan berkaca Syu'aih ALAmauth, “sanad hadits ini hasan." Abu Yalla (6217) dan 
berkata Husain Salim Asad, “sanad hadits jayyid," Berkata AkHhaitsami dalam Mujaruma' Ac: 
Zawaid, “diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya tsigah," (5/200). 

28 Ahu Dawud, Kitah AlKharij sa ALlmarah wa ALFi'i, Bab: fi Ma Yaleomu Allmum Mtin Anri 
Ra'igyatihim wa AbHujbah Anhun (2948). Dishahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sikilah Ash. 
Sbahibah (2691. 


854 Sunnah Nobi Sehari 


bahwa kewajiban pemimpin kaum muslimin sangat besar, Rasulullah 
mengkhususkan penyebutannya dalam hadits lain: Diriwayatkan dari Amru 
bin Murrah ss bahwa dia berkata kepada Mu'awaiyah, “Sesungguhnya 
aku mendengar Rasulullah bersabda, “Tidak ada suatu pemimpin yang 
menutup pintunya bagi orang-orang yang mempunyai kebutuhan 
melainkan Allah akan menutup pintu-pintu langit untuk kebutuhannya.” 
Maka perkataan ini membuat Mu'awiyah senantiasa memperhatian dan 
memenuhi kebutuhan kebutuhan rakyatnya?” 

Hendaklah setiap kita berusaha untuk tidak berpaling dari kebutuhan 
manusia dan tidak pula menutup pintu di hadapan mereka karena hal 
perbuatan ini menyelisihi sunnah Rasulullah 48. Dan, jangan engkau lupakan 
syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan 
petunjuk. (An-Nur: 54) 


BI 


Mengingat Hari Kiamat 


11 Sya'ban 


Hampir setiap halaman Al-Gur “an menyebutkan perkara Hari Kiamat, 
Bukan saja karena beriman kepada Hari Kiamat adalah salah satu dari 
tukum iman, namun karena manusia seringkali lalai akan hal ini walaupun 
ia mengimaninya, Allah # berfirman, “Mereka hanya mengetahui yang 
lahir (saja) dari kebidupan dunia: Sedang mereka tentang (kehidupan) 
akhirat adalah lalai” (Ar-Rum:7) 


Karena itu, Rasulullah menyeru umatnya untuk senantiasa mengingat 


Hari Kiamat dan beliau tidak hanya mengingatkan umatnya akan perkara 


ini dalam khutbahnya atau mailisnya saja, namun beliau juza mengingatkan 
mereka akan hal ini di siang dan malam hari serta pada kesempatan- 
kesempatan yang tepat. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab #5 berkata, 


“Jika telah berlalu dua pertiga malam maka Rasulullah bangun dan berkata, 


#1 AtTirmidri, Kitab Al-Ahkam, Bab: Ma Ja'a fi Imam Ar-Ra'iyyah (1332). Dan, dishahihkan oleh 
Al Albani dalam As Silsilah Ash Sbahihah (629). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TANP 


# £ 8. AI agen @ ga 

ME HAN SAK AN SD DASI MEN IG 

da Un SA AS as Era BI 

“Wakai manusia, ingatlah Allah dan ingatlah Allah karena telah 

dekat hari akan ditiupkannya tiupan yang menggoncangkan alam 

dan dikuti dengan tiupan yang kedua. Telah datang kematian dan 
telah datang kematian.” 


Rasulullah 
manusia akan perkara ini, Diriwayatkan dari Abu Hurairah ats bahwa 
Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat 
hartanya, kelak di Hari Kiamat akan dimunculkan baginya ular jantan 
yang memiiki dua hisa, ular tersebut menarik kedua tangannya dan 
berkata kepadanya, “Aku adalah karta dan kekayaan yang telah engkau 
kumpulkan di dunia," Lalu beliau membacakan firman Allah 86, “Sekali: 
kali janganlah orang orang yang bakhil dengan baria yang Allah berikan 
kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik 
bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka 
Harta yang mereka bakhilkan im akan dikalungkan kelak di lehernya 
di Hari Kiamat. Dan, kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di 
langit dan di bumi. Dan, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” 
(Ali Imran: 18022 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar #8 bahwa Rasulullah & 
bersahda, “Barangsiapa yang mengangkat kesusahan seorang muslim 


cnantiasa memanfaatkan waktu untuk mengingatkan 


maka Allah akan mengangkat kesusahannya di Hari Kiamat, barangsiapa 
yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya 
di Hari Kiama 38 


Begitupula para sahabat mempelajari hal ini dari Rasulullah, mereka 
pun mengamalkannya dalam hidup mereka: Diriwayatkan dari Hudzaifah 


bin Usaid Al-Ghifari 2 berkata, “Rasulullah melihat kami yang sedang 


35 SeTirmidah Kitab Sifat ALOamab wa Ar-Ragatg wa ALWara' (2457) dan ia berkata, “hadits 
ini hasan shahih.” Dihastnken ole Ibau Elejar dalam Natar AlAfkar (4716), Dishahihkan oleh 
Albani dalam As Sisilah Ash Shaihah (081). 

25 AlBukhari, Kitah A-Tofir, Baby surat Ali insan (4289). 

»8 AlBukhari. Kitab Al Madalim, Babi Laa Yadelim AlMuslimu AlMuslima (2310). Mudim, Kitab 
(AI Birri wa Ash Shilat, Babi Tahrir Ade Dezslmi (2580) 


854 Sunnon Nobi Sehari 


berbincang-bincang, lalu beliau bertanya, “Apa yang sedang kalian 
bincangkan?” Kami menjawab, “Kami sedang membicarakan Hari 
Kiamat,” kemudian beliau berkata, “Sesungguhnya Hari Kiamat tidak akan 
terjadi bingga kalian melihat sepuluh tanda sebelumnya,” Lalu beliau 
menyebuikan: Asap, Daijal, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa 


Alaikissalam, Ya'juj dan Ma'juf.... 8 

Hendaklah kita menggunakan waktu dengan baik, senantiasa 
memperbanyak mengingat akhirat, senantiasa menyadari bahwa sejatinya 
kelalaian itu adalah kelalaian mengingat Hari Kiamat sebagaimana yang 
difirmankan Allah 8£, “Dan berilah mereka peringatan tentang hari 
penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam 
kelalaian dan mereka tidak (bula) beriman.” (Maryam:3 9) Dan, jangan 
engkau lupakan syiar kita, “Dar jika kalian mentaatinya maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 

Ke:t:n) 


Muhasabah Diri 

12 Sya'ban 

Seringkali Allah menyebutkan hisab dan dikaitkan dengan Hari 
Kiamat. Karena itu, salah satu ciri Hari Kiamat adalah Allah menghisab 
seluruh manusia. Allah berfirman, “Hai Daud, Sesungguhnya Kami 
menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah 
keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, 
Sesungguhnya orang orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat 
azab yang berat, karena mereka melupakan bari perhitungan." (Shad: 26) 
dan Dia juga berfirman, “Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap 
orang terbadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maka cepat 
hisabNya.” (Ibrahim: 51) 

Hisab adalah menghitung kebaikan dan keburukan, jika keburukan 


lebih banyak maka pertanyaan dari Allah akan berkaitan dengan dosa-dosa 


78 Muslim, Kitah Al Fitan wa Asrat As Salah, Sab. Fi AlAyat Alasi Taksere Wabla As Sa'at (2901). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TANP 


besar dan kecil: Diriwayatkan dari Aisyah tes bahwa Rasulullah # bersabda, 
“Tidaklah seseorang dihisab melainkan ia akan celaka." Lalu ia berkata, 
“Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, “Maka ia akan diperiksa dengan 
pemeriksaan yang mudah,” (Alnsyigag: 8) Beliau pun berkata, “Itulah 
paparan yang diperlihatkan kepada mereka, namun barangsiapa yang 
diperiksa benar benar (amalannya) maka pastilah ia akan celaka."8 

Lal yang paling buruk adalah seseorang menyangka ia termasuk orang: 
orang yang akan selamat, namun pada akhirnya ia termasuk orang-orang 
yang celakas Allah berfirman, “Dan sekiranya orangorang yang ghalim 
mempunyai apa yang ada di bumi semuanya dan (ada pula) sebanyak. 
itu bersamanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari 
siksa yang buruk pada Hari Kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari 
Allah yang belum pernah mereka perkirakan,” (Ax-Zumar: 47) 

Karena itu, Rasulullah memerintahkan kita untuk senantiasa mengin 


trospeksi diri, jika ia menemukan dirinya senantiasa melakukan kei 


tan 
maka hendaklah ia memuji Allah, namun barangsia 


« yang mendapatkan 
sebaliknya maka hendaklah ia menyesali dan bertaubat kepada Allah 


Diriwayatkan dari Syadelad bin Aus z4 bahwa Rasulullah 8 bersabda, 
"Orang yang cerdas adalah yang senantiasa mengintrospeksi dirinya dan 
beramal untuk (bekal) kehidupan setelah kematian. Orang yang lemah 
adalah orang mengikuti hawa nafsunya dan sering herangan-angan." 

Diriwayatkan dari Umar bin AlKhathab 485 bahwa dia berkata, 
“Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab dan bersiaplah untuk melewati 
hari hisab yang besars sungguh hisab ini akan ringan bagi orang orang yang 
senantiasa menghisab dirinya di dunia” 

Hendaklah kita menjadikan introspeksi diri adalah kebiasaan kita 
sehari-hari dan tidak lupa memerhatikan hari-hari yang dilewati: jika 
kebaikan yang mewarnai hari kita maka hendaklah kita senang dan bahagia, 
?» AlBukhari, Kitab AtTafsir, Babs Surat Alinsyigag (4655). Muslim, Kirab Alfonnah wa Shifats 

Na'imiha wa Alaha, Baby Iso Al-Hisat (2876). 


les Kitab Sifat ALOnyamah wa Ar-Ragaig wa Al Wars" (2459) dan ia berkata, “hadits itu 
ria Majah (2260). Ahmad (17164), AL lakim (7639) dariia berkata, "hadits iri sanadnya 


?9 AtTirmidri, Kitab Shilat AL Oiyamah wa Ar-Ragaig wa AlAGara” (2489) dania berkata, “haditsini 
hasan.” 


854 Sunnon Nobi Sehari 


namun jika keburukan yang banyak mewarnai hari kita maka hendaklah 
kita bertaubat kepada Allah #£, 


Karena itu, kita sepatutnya meletakan di hadapan mata kita firman 
Allah 88, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 
hari esok (akhirat): dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (N-Hasyr: 18) 

Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya 
maka kalian akan mendapaikan petunjuk.” (An-Nur: 54) 

ke”) 


Menggadha Shalat Malam 


13 Sya'ban 
Giyamullail adalah salah saru ibadah yang sangat agung dan ia adalah 


shalat yang paling dicintai Allah setelah shalat wajib: Diriwayatkan dari 
Abu Hursirah #8 bahwa Rasulullah berszbda, 


Haa dah aa IA Ola as ea Ii 
Lp array 
“Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadhan adalah puasa di bulan 


Muharram dan sebaik-baik shalat setelah shalat wajib adalah shalat 


malam. 
Rasulullah $£ sangat menjaga shalat malamnya hingga jarang 
sekali beliau melewati malam tanpa menunaikannya. Beliau pun pernah 
menggadha shalat malamnya jika beliau tidak dapat melakukanya di malam 


hariz Diriwayatkan dari Aisyah te5 berkata, 


“Jika Rasulullah 4 melewatkan shalat malam kerena sakit atau 

lainnya maka beliau akan shalat dua belas rakaat di siang hari.” 

Ra: 
beliau sakit atau ketiduran maka beliau akan menggantinya dengan shalar 
dua belas rakaat di siang hari, bahkan Rasulullah tidak suka jika beliau 
a dilakukan Ini adalah makna 
yang diisyratkan oleh Aisyah tg dalam perkataanya, "Jika Rasulullah 48 
beramal maka ia akan konsisten dan jika ia ketiduran di malam hari atau 
sakit maka beliau akan shalat dua helas rakaat di siang hari.” 

Beliau melakukan suatu amal shalih secara konsisten den Rasulullah 
juga memberikan kabar gembira bahwa pahala menggadha tidak kurang 
dari pahala melakukannya di malam hari: Diriwayatkan dari Umar bin Al 
Khathab #5 bahwa Rasulullah £8 bersabda, 


ullah tidak pernah ingin melewatkan shalat malam, namun jika 


meninggalkan amalan yang sudah te 


Pan Ro po GA ala JAGA 
san aa 3 Ai IS an Ns, 


“Barangsiapa yang tertidur dari wiridnya atau dari kebiasaannya 


yang lain, lalu ia membaca bacaannya tersebut pada waktu antara 
shalat Fajar dan shalat Zhubur, maka dituliskan untuknya pahala 
seperti ia membacanya di malam hari 


Hendaklah kita bersemangat menunaikan shalat malam setiap malam. 
Jika kita melewatkannya maka hendaklah menggadhanya di pagi hari dan 
senantiasa merasa senang dengan sunnah-sumnah Rasulullah 48 Dan, jangan 
engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (AnNur: 54) 


Ket2) 


29 Muslim, Kitab Shalaz ALMwafirin wa Oashriha, Babi Jami" Shalat Al-Lai sea Man Nama Ambar 
“At Maridha (746), 

8. Muslim, Kitab Shalat Al Muwafirin tea Oachriha, Bas Jami” Shalat Al Lail wa Man Name Ambar 
Au Maridha (A6) 

?8 Muslim, Kitab Shalat At Musafirin rua Oashriha, Bab: Jami? Shalat AI-Lail ra Man Nama Anbus 
Au Maridlha (746), 


854 Sunnah Nobi Sei 


3 


hari 


Mengucapkan Syahadat Tauhid Selepas Shalat 


14 Sya'ban 


Rasulullah #5 memiliki banyak dzikir serclah shalat wajib seperti tasbih, 
tahmid, takbir, beberapa doa dan beberapa ayat. Beliau memiliki sunnah 
agung yang senantiasa beliau ucapkan setelah shalat, yaitu mengucapkan 
syahadat tauhid. Dalam sunnah ini beliau memi 


dua redaksi, yaitu: 
Pertama, Diriwayatkan dari Abu Zubair ag: bahwa Ibnu Zubair 
senantiasa mengucapkan selepas salam, 


pb aa, ja 


(IT daan dad dp kaan 3G 
D3 head 


“Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang 
Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, pujian, dan 
Dia Maka Kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan upaya melain- 
kan kerena Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah 
melainkan Allah dan kami tidak beribadah melainkan hanya kepada- 
Nya, kepunyaan-Nyalah seluruh kenikmatan, karunia dan pujian 
yang baik, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia 
dengan keikhlasan walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya." 
Ibnu Zubair berkata, “Rasulullah mengucapkan kalimat-kalimat ini 
setelah shalat.” 


Kedua, Diriwayatkan dari Mughiran bin Syu'bah see bahwa ia 
mendengar Rasulullah # mengucapkan setiap selesai shalat, 


FE Kla BIA an, V4 AN 


“3 Muslim, 
wa Bayan $ 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


b A!-Masajid wa Mowadhi' AshShalat, Bab' Isihbab Ad-Z- Deikri Ba'da AshShalati 


1s PENA 


st Na al ga FAN Jaa es 
Ban bgs 


“Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang 
Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, bagiNya kerajaan, pujian, dan 
Dia Maka Kuasa atas segala sesuatu. Tiada yang dapat mencegah 
jika Engkau memberi, tidak ada yang memberi jika Engkau yang 
mencegah dan tiada berguna orang yang mempunyai keberuntungan 
di hadapan keberuntungan dari padaMu.” 


Tidak ada yang meragukan nilai dari syahadat tauhid: Diriwayatkan 
dari Abu Hurairah 2g6 bahwa Rasulullah 4 bersabda, “Orang yang 
paling berbagia dengan syafaatku di Hari Kiamat adalah orang yang 
mengucapkan, “Laa ilaha illa Allahu," ikhlas dari lubuk hatinya. 


Hendaklah kita mengucapkan salah satu dari dua redaksi syahadat 
tersebut atau kedua-keduanya sekaligus agar kita dapat meraih syafaat 
Rasulullah #$ pada Hari Kiomat. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, 
“Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapaikan petunjuk." 
(AnNur: 54) 


BO 


Tidak Berpuasa di Pertengahan Kedua Sya'ban 


15 Sya'ban 

Bulan Ramadhan adalah bulan yang bernilai tinggi di sisi Allah 4 
karena ia adalah satu-satunya bulan yang disebut namanya dalam AL ur an 
dan juga ia adalah bulan yang diturunkan A-Gur'an. Allah 8 berfirman, 
“Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang 
di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Our Van sebagai petunjuk bagi 
manusia dan venjelasan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda 
$$ AlBukhar ih AelDro anu, Bab: Act rela Bu'eda Ash-Shulati (3971). Mundim, Kitah AlMsajidrara 


Mawadhi” AshShalat, Bab' stihbab Ad“Z Daikri Ba'do AshShalai wa Bayan Sbifatihi (593). 
?8 Al Bukhari, Kitab Al “pi, Bab: Al Hirsbu “Ala Al Hadits (99). 


854 Sunnah Nobi Seharis 


(antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara 
kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah 
ia berpuasa pada bulan itu dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan 
(lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari 
yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 
kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan 
hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 
mengagungkan Allah atas petunjuk Nya yang diberikan kepadamu supaya 
kamu bersyukur." (M-Bagarah: 185) 

Bulan ini adalah bulan satu-satunya yang Allah jadikan sebagai waktu 
wajibnya berpuasa kepada kauri muslimin. Karera itu, Resulullah senang 
memberikan kekhususan yang dapat membuat umatnya merasakan 
perbedaan dengan bulan-bulan lainnya Rasulullah tidak senang berpuasa 
di setengah kedua bulan Sya'ban agar umatnya merasakan kekhususan 
berpuasa di bulan Ramadhan. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah ag: bahwa Rasulullah #£ bersabda, 
“Tika datang setengah kedua dari bulan Sya'ban maka janganlah kalian 
berpuasa hingga datang bulan Ramadhan.” 

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah 48 bahwa Rasulullah # 
bersabda, Jika tersisa setengah dari bulan Sya'ban maka janganlah 
kalian berpuasa.” 


Mungkin kita akan merasakan keganjalan dalam hal ini karena kita 
mengetahui bahwa Rasulullah $ memperbanyak puasa di bulan Sya'ban 
Diriwayatkan dari Aisyah @s tentang puasa Rasulullah, maka ia pun 
berkata, “..dan aku tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasa 
melebihi bulan Sya'ban dan bahkan beliau berpuasa di seluruh harihari 


"gr 


bulan Perkara ini 


a'ban kecuali beberapa hari yang sangat sedikit 
dijelaskan dalam riwayat Abu Hurairah 4: dari Rasualullah 38 bersabda, 


3S Tbau Majah, Kitab Ash-Shiyam, Bab, Ma Ja'a fi Au-Nahyi An Yatagaddoma Ramadhanan 
ishaumin (1651). Ahmad (9705) dan berkata Syu'ib A-Arnauth,"sanadnya shahih.” Ibnu Hibhan 
(6589. Dishahihkan oleh Al-tlbani dalam Ar-Ta'igar ALHHassan (5/388) 

“ AtTirmidai,Abwab AslShaswr, Bab: Ma Ja'a & Karahiyatw AslbShasamu (LAM Nishfi Akbagi Min 
Sya'ban  Haali Ramadhan (738) dan 'a berkata, "hadits iri hasan shahih," Abu Dawud (2337). 
Are 2941). Dan, dishabihlow oleh AlAIhani dalarn Shahih Abu Dawud (7/101). 

# Muslim, Kitab Ask-Shiyam, Bab: Sbhsamu An Nabi Sbalallahu Alaihi us Sallem fi Ghairi 
Ramadhan (NSB). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


AAN 


“Jangan kalian mendahului Ramadan dalam berpuasa kecualijika puasa 
tersebut bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh seseorang 
dari kalian.” 

Jadi makna dari hadits ini di atas adalah jika seseorang tidak biasa 
berpuasa sepanjang tahun maka tidak sepaturnya ia berpuasa di bagian 
setengah kedua dari bulan Sya'ban agar nantinya ia mampu rrelakukannya 
di bulan Ramadhan tanpa keberatan. Adapun seorang muslim yang sudah 
sa lainnya secara umum: 


memiliki kebiasaan berpuasa senin, kamis dan pu 


maka ia boleh saja berpuasa pada waktu tersebut. Dan, jangan engkau 
lupakan syiar kita, Dan jika kalian mentastinya maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


Ke-12) 


Menanam 


16 Sya'ban 

Islam adalah agama yang menyeru kepada perbaikan bumi dan 
memakmurkanya. Allah 3 berfirman, “Dan kepada Tsamud (Kami utus) 
saudara mereka shaleh. Shaleh berkata, “Hai kaumku, sembahlah Allah, 
sekali-kali tidak ada bagimu Tuban selain Dia. Dia telah menciptakan 
kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya: karena 
itu mubonlah armpunanNya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, 
Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan 
(doa hamba Nya)” (Hud: 61) 


Memakmurkan bumi adalah salah satu tujuan keberadaan kita dan 
salah satu cara memakmurkannya adalah dengan menanam tanaman, 
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ass bahwa Rasulullah $ bersabda, 
“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kecuali jika ada yang 
memakannya maka itu menjadi shadagah baginya, jika ada yang 
mencurinya maka akah menjadi shadagah untuknya, jika dimakan oleh 
"8 ArTirmidzi, Abwwab Ash Shautn, Bab: Ma Ja'a fi Karabiyatu Ash Sawi fi An Nishti AlBagi min 

Sya'ban ti Haali Ramadhan (738) dan ia berkata, “hadits ini hasem shahih.” Ahuresl (10455) dam 


berkata Syu'sib Al-Arnauth, “hadits ini sahih." Dishahihkan pula oleh Al-Albani dalam Shahih 
Aljam? (2/1232), 


854 Sunnon Nobi Sehat 


binatang buas maka akan menjadi shadagah untuknya. jika dimakan 
oleh burung maka akan menjadi shadagah untuknya..." 
Diriwayatkan dari Anas bin Malik ats bahwa Rasulullah 8 bersabda, 
“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman hingga burung-burung, 
manusia, dan binatang ternak maka akan menjadi shadagah untuk 


orang tersebut.””” Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah »& dari 
Rasulullah $ bahwa beliau menngunjungi Ummu Basyir Al-Anshariyah 
tes di kebun kurmanya, maka Rasulullah berkata kepadanya, “Siapakah 
yang menanam kebun kurma ini? Apakah orang muslim atau orang 
kafir?”ia berkata, “Orang muslim, Rasulullah berkata, “Tidaklah seorang 
muslim menanam tanaman, lalu dimakan oleh manusia, binatang, 
dan makhluk lainnya melainkan akan menjadi shadagah baginya.” 
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah # bersabda, 
“Barangsiapa yang menghidupkan tanah tandus maka baginya pahala 
dan tidaklah tanaman yang ia tanam dimakan oleh makhluk melainkan 


akan menjadi shadagah baginya.” 


Inilah hadits-hadits yang menunjukkan seruan yang jelas untuk 
senantiasa menanam tanaman, hal ini tidak disyaratkan harus menjadikannya 
profesis namun sunnah ini dapat kita lakukan dengan tolong menolong 
dengan menanam pohon di sekitar tempat tinggal. Namun jika seseorang 
tidak mampu melakukannya, maka minimal ia tidak merusak tanaman- 
tamanam yang ada di sekitarnya. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, 
“Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk." 
(An-Nur: 54) 


BRI 


39” Maslim, Kitah ALMasagat, Babu Padhl ALGhars wa Ae-Zar'u (1552). 
"3 Albbukhari, Kitab ALMutara'ah, Bab: Fadpl Az-Zar'i wa ALGharsi (2195). Muslim, Kitab Al 
Masagar, abs Fadhi AL Ghars wa AzZarw (1993) 
"1 Muslim, Kiteb AlMasagat, Babs Pad! AL Ghars we ArZar'4 (1532). 
"8 An Nosai, Kitah Ihya AlMawat, Babs AlHattsu 'Ala Ibya AlMorwat (5787). 
va berkata Syv'aih ALArusuh, “hulitsini shahih.” Aul-Dariani (2607) clam berkata Hun 
haditsnya shahih," Ibnu Hiban (5202). Abu Y'la (1805). Dan, 


(an S5: Sunnah Nabi Sehari-hari 


Berdoa dalam Shalat 


17 Sya'ban 

Rasulullah memiliki beberapa doa dalam shalatnya, salah satu 
alasannya agar seorang mukmin terhindar dari kebosanan hanya karena 
seringkali melazimkan satu doa saja akan membuat orang tersebut tidak 
lagi mentadabburinya. Berikut ini sunnah yang dinukilkan oleh scorang 
sahabat yang agung, Ali bin Abi Thalib ss, saat ia memerhatikan shalat 
Rasulullah #&, 

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib #8 dari Rasulullah &£ bahwa 
jika beliau berdiri untuk shalat, maka beliau mengucapkan, “Aku hadapkan 
wajahku kepada Dzat yang Maba Pencipta langit dan bumi sebagai muslim 
yang ikblas dan aku bukan termasuk orang yang musyrik. Sesungguknya 
shalatku, sembelibanku, hidupku dan matiku banya semata-mata untuk 
Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu bagi-Nya. Karena itu aku patuh 
kepada perintah-Nya dan aku termasuk orang yang aku berserah diri. Ya 
Allah, Engkaulah Maha Penguasa. Tidak ada sesembahan yang berhak 
disembah selain Engkau, Mabasuci Engkau dan Maba Terpuji, Engkaulah 
Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku lelah menghalimi diriku 
sendiri dan aku akui dosa-dosaku 


Karena itu ampunilah dosa-dosaku 
semuanya karena sesungguknya tidak.ada yang bisa mengampuni segala 
dosa melainkan Engkau. Tunjukilah aku akhlak yang paling terbaik, tidak. 
ada yang dapat menunjukkannya melainkan hanya Engkau. Jauhkarlah 
akhlak yang buruk dariku karena sesungguhnya lidak ada yang sanggup 
menjaubkannya melainkan hanya Engkau. Akan aku patuhi segala 
perintahMu dan akan aku tolong agama-Mu, segala kebaikan berada 
di tanyan-Mu, Sedangkan keburukan tidak datang dariMu. Orang yang 
tidak tersesat banyalah orang yang Engkau beri petunjuk, aku berpegang 
tegub dengan-Mu dan kepada-Mu, tidak ada keberkasilan dan jalan 
keluar kecuali dari Mu. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi, kumobon 
ampunan dariMu dan aku bertaubat kepada-Mu. 


Dan, ketika beliau ruku' beliau mengucapkan, “Yg Allah untuk-Mu- 
lah aku ruku, kepada Mulah aku beriman dan berserah diri, bagi Mu 


854 Sunnon Nobi SenonenoriC:9”) 


bendegaran ini tertunduk khusyu, begitu juga dengan pengelihatan, 
bikiran, tulang dar urat uratku." Jika beliau bangkit dari ruku maka beliau 
mengucapkan, "Ya Allah, bagi-Mu pujian seisi langit, seisi bumi, seisi antara 
keduanya, dan seisi apa yang Engkau kebendaki dari segala sesuatu.” 

Dan jika beliau sujud maka beliau mengucapkan, “Ya Allah, untuk-Mu 
aku sujud, kepadaMu aku beriman dan kepada-Mu aku berserah diri. 
Wajahku bersujud kepada Dzat yang menciptakannya, membentuknya, 
membuka pendengaran dan penglihatannya dan Maha Suci Allah sebaik- 
baik pencipta.” 

Kemudian ucapan akhirnya di antara tasyahhud dan taslim, “Ya Allah, 
ampunilah oku untuk apa yang telah aku lakukan dan yang belum aku 
lakukan, yang aku sembunyikan dan yang aku lakukan dengan terang- 
terangan, apa yang aku lakukan dengan berlebihan: dan sunggub Engkau 
lebih mengetahuinya dari aku, Engkau mendahulukan dan mengakhirkan, 
tiada sesembahan yang berbak disembah melainkan Engkau” 

Ini adalah kekayaan yang hakiki berbentuk munajat dari Rasulullah 
kepada Allah. Ketahuilah bahwa doa Rasulullah “Aku hadapkan wajahku 
kepada Dzat yang Maha Pencipta langit dan bumi..." diucapkan setelah 
takbiratul ihcam sebagaimana yang discbutkan dalam riwayat ArTirmidri 
dari Ali bin Abi Thalib «gs. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan 
jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 

BO 


Berpenampilan Menarik 


18 Sya'ban 

Allah 8 telah menanamkan fitrah di dalam diri manusia yang tidak 
ada yang dapat mengubahnya: Allah $£ berfirman, “Maka hadapkanlah 
wajabmu dengan lurus kepada agama Allah: (tesaplah atas) fitnah Allah 
yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan 


"8 Muslim, 
(271). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


b Shaisi Al Musafirin wa Oashriha, Bab: Ad-Du'a fi Shaiai AlLail wa Oiyamihi 


pada fitrah Allah. Itulah) agama yang lurus: tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui.” (ArRum: 30) 

Salah satu ciri dari fitrah itu adalah seseorang senantiasa menyukai 
hal-hal yang indah karena hal itu dapat membuatnya tenang dan senang. 
Keindahan itu mencakup bentuk tubuh, pakaian dan kebersihan lingkungan. 
Karena itu, Rasulullah menekankan bahwa keindahan penampilan adalah 
hal yang disukai Allah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud &g dari 
Rasulullah ## bahwa beliau bersabda, “Tidak akan masuk surga, orang 
yg di dalam hatinya terdapat seberat Dzarrah dari kesombongan.” 
Seorang laki-laki bertanya, “Sesungguhnya laki-laki menyukai apabila 
baju dan sandalnya bagus (apakah ini termasuk kesombongan)?” 
Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah itu indah menyukai hakhal indah, 
Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia.” Ini 
adalah hadits yang menunjukkan bahwa Allah menyukai keindahan. 

Rasulullah $& sangat menyukai pakaian yang indah sebagaimana yang 
diriwayatkan dari Bara' bin Azib age berkata, “Rasulullah adalah seorang laki- 
laki yang berpostur sedang dan aku pernah melihat beliau memakai pakaian 
warna merah dan aku sama sekali tidak pernah melihat orang yang seindah 
Rasulullah.””5 Rasulullah tidak suka melihat sescorang yang menggunakan 
(pakaian kotor, Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah x& berkara, “Rasulullah 
mendatangi kami dan beliau melihat seseorang kami yang rambutnya 
berantakan, maka belian pun berkata, “Apa orang ini tidak memiliki alai 
untuk merapikan rambutnya.” Begitupula beliau melihat sescorang 
memakai baju yang kotor, maka beliau berkata kepada orangitu, “Apakah 
orang ini tidak memiliki air untuk mencucui bajunya? 


Harus diperhatikan bahwa tidak semua hal yang digunakan untuk 
memperindah itu dihalalkan, seperti pakaian sutra untuk laki-laki, pakaian 
wanita yang menyerupai pakaian laki-laki, dan pakaian laki-laki yang 
menyerupai pakaian wanita. Kita juga harus mengetahui bahwa jika seorang 


"8 Muslim, Kitab Aktmman, Bab: Tabrim ALKibr wa Bayanihi (91) 

24 Alibukhari, Kitab ALtabas, abs Ats-Tsaub ALAhmar (5510). 

7 Abu Dawud, Kitab AfLidas, Babs Fi Ghhasli Att Tsui... (1062). An Nasa (9312). Abu Ve'la (2026). 
Berkata I Tusain Salim Asad, “senadnya shahih." AI Takim (7986) dan ia berkata, “hadits shahih 
sewa syarat Asy-Syoikhin.” Dishubihkan uleh ALAIhon: dalarn AsSibilah Ash-Shabihah (493). 

"9 Abu Dawud, Kitab AlLibas, Bat ...(4062). Ibru Hibban (5483), Dishahihkan 
“leh Al Albani dalam As Silsilah. 


leh Shahihah (493) 


854 Sunnah Nobi Sei 


keluar rumah dengan memakai pakaian indah maka ia akan diberi pahala 
oleh Allah # Dan, jangan cngkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian 
mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 


Membaca Surat Al-Ikhlas Setiap Malam 


19 Sya'ban 
Salah satu bentuk karunia Allah adalah Dia menjadikan ganjaran 


besar untuk amalan yang mudah Hal ini dapat memudahkan seseorang 


untuk berjalan menuju surga-Nya. Salah satu bukti nyata dari hal ini 
adalah ganjaran dari amalan membaca surat AHIkhlas sekali, Diriwayatkan 
dari Abu Sa'id Al Khudri ssz bahwa Rasulullah & bersabda kepada para 
sahabatnya, “Apakah kalian tidak dapat membaca sepertiga A-Our an 
dalam semalam?” Para sahabat pun merasa berat dengan amalan itu seraya 
berkata, “Siapakah yang bisa membaca sebanyak itu wahai Rasuhullah?” 
Beliau berkata, “Akikhlas adalah sepertiga A-LOur an 2 

Diriwayatkan dari Abu Darda #6 bahwa Rasulullah & bersabda, 
“Sesungguhnya Allah telah membagi A-Our'an menjadi tiga bagian 
dan Dia telah menjadikan “Oul huwa Allahu Abad” adalah satu bagian 
darinya "2 

Surat ini sangatlah pendek dan membacanya tidak akan menghabiskan 
satu menit dari waktu kita. Rasulullah # mengetahui bahwa ganjaran pahala 


ini akan membuat para sahabatnya terkejut, maka beliau pun ingin membuat 
mereka mertahami perkaraini dengan jelas sebagaimana yang diriwayatkan 
dari Abu Hurairah 4& bahwa Rasulullah #£ bersabda, “Berkumpulah. 
Sesungguhnya aku akan membacakan sepertiga Al-Our “an kepada 
kalian,” Lalu para sahabat pun berkumpul untuk menyaksikan Rasulullah 
membaca sepertiga AL 9ur “an. Rasulullah pun keluar menemui para sahabat 


dan membaca, “Oul huwa Allahu Abad...“ Beliau lalu masuk kembali kc 


"4 AlBukhari, Kitab Fodhai! AlOnr'an, Bab: Fadhl Oril Huwa Allahu Ahad 4727). 
7? Muslim, Kitab Shalat Al Musafirin sex Gaskriha, Babi Fadhl Diraat Osd Huwa Allahu Ahad (SIN). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


ANN 


rumahnya. Para sahabat saling memandang dan berkata, “Sungguh ini 
adalah wahyu yang datang dari langit sebagai berita gembira” Rasulullah 
lalu keluar kembali dan berkata, “Sesungguhnya aku telah berkata, "Aku 
akan membaca sepertiga ALOur an, maka itulah (Surah Aklkhlas) 


mengandung sepertiga Al-Our'an. 


Para sahabat pun mengetahui nilai dari surat ini hingga mereka 
pun senantiasa membacanya, Diriwayatkan dari Abu Sa'di A-Khudri #& 
bahwa seseorang mendengar laki-laki sedang membaca, “Owl buwa Allahy 
Ahad...” dan mengulangsulanginya. Ketika masuk waktu pagi bari ia pun 
datang kepada Rasulullah untuk mengabarkan hal itu dan seakan-akan 
ia meremehkan amalan itu, maka beliau pun berkata, “Derni Dzat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh surat itu menyamai sepertiga Al- 
Guan" 


Surat ini menerangkan sifatsifat Allah dan hal ini dapat kita pahami 
dari riwayat Aisyah @s bahwa Rasulullah mengutus seseorang pada suatu 
pasukan. Lalu ia membaca surat dalam shalatnya dengan para sahabatnya 
dan ia selalu mengakhirinya dengan surat “Owl huwallahu ahad” (Sura: 
Nl Ikhlas). Ketika kembali, mereka menceritakannya kepada Rasulullah 
Beliau pun berkata, “Tanyakan padanya mengapa ia melakukan seperti 
itu?” Mereka pun bertanya pada orang tadi, ia pun berkata, “Karena dalam 
surat Alikhlas terdapat sifat Ar-Rakman (sifat Allah) dan aku pun suka 
membaca surat tersebut." Rasulullah bersabda, “Katakan padanya bahwa 


Allah mencintainya "5 


Karena itu, hendaklah kita bersungguh-sungguh mendapatkan pahala 
yang sangat besar ini. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dar jika 
kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An 
Nur: 54) 


ke:t0) 


28 Muslim Kitab Shalat Al Musafirin wa Oashriha, Bab: Pad Oinaai Ol Hera Alka Ahad (812) 

""MlBukbari, Kitah Kadhaii AlOura, Babi Fsdhl Oul Hinuo Alahu Abad (4726). 

»8 AlBukhari, Kitab AtTaubiil, Bah Ma Ja'a 8 Deea AnNabi Sollohu Alsihism Sallim Umotihu 
Ika Tewidillahi (6940), Muslim, Kitab Sibalat AlMusafirin wa Oeshriha, Bab: RadPl Oiroat Osd 
Hunca Allahu Ahad (813), 


854 Sunnon Nobi Seharizha 


Menjauhi Masjid Jika Beraroma Tak Sedap 


20 Sya'ban 
Rasulullah # senantiasa berusaha menjadikan suasana shalat di masjid 
menjadi tenang dan khusyu sebagaimana beliau juga menyeru umatnya untuk 


melaksanan shalat wajib secara berjamaah di masjid. Karena itu, Rasulullah 
melarang orang pada badannya terdapat aroma yang tidak sedap untuk 


hadir shalat berjamaah sampai ia membersihkan tubuhnya. 


Bau tidak sedap seringkali disebabkan oleh makanan seperti: Bawang 
putih, bawang merah, daun bawang dan lain-lainnya. Diriwayatkan dari 
Atha bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah 4 berkata, “Rasulullah 
$& bersabda, “Siapa pun yang makan tumbuhan ini (bawang putih) 
menjaublah dari masjid kami.” Aku berkata, “Apakah maksud ucapan 
Rasulullah?” Ia menjawab, “Aku kira yang dimaksud hanyalah memakan) 
bawang putih mentah.” 


Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah #5 berkata, 
“Rasulullah melarang memakan bawang merah dan daun bawang 
(bawang bakung). Maka suatu saat kami sangat butuh dan kami 
bun memakannya. Kemudian beliau pun berkata, “Barangsiapa yang 
memakan tanaman yang berbau ini maka janganlah ia mendekati masjid 
kami karena sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan apa yang 


manusia terganggu 8 


Hadits ini tidak menunjukkan keharaman memakan tersebut, namun 
tidak diragukan lagi bahwa makanan tersebut halal: Diriwayatkan dari 
Abu Sa'id #ss berkata, “Ketika kami hendak membebaskan Khaibar, kami 
melewati kebun bawang putih dan saat itu orangorang sedang lapar, 
maka kami pun memakannya dengan jumlah yang banyak sekali dan kami 
beristirahat di depan masjid. Kemudian Rasulullah mencium bau bawang 
putih, maka beliau bersabda, “Barangsiapa yang memakan tanaman yang 
beraroma tidak sedap ini, maka janganlah mendekati masjid kami.” Para 


#4 AlBukhari, Kitah AlJumuah, Bah: Hal Ala Man Lam Yasyhad AlJunriah Min An Nisaa Wa Ash. 
Shibyyan wu Ghairuhum (850) 

“4 Muslim, Kitab A!.Mosajid wa Mawadhf Adh-Shalat, Babi Nahyu An Akli Teawmanas Bashalan 
(Au Kurratsan ae Nabwiba (563) 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


sahabat pun ada yang berkata bahwa bawang itu haram, Lalu Rasulullah 
menjelaskan dengan berkata, “Wahai manusia, aku tidak mengharamkan 
apa yang dihalalkan Allah, hanya saja aku tidak menyukai baunya.” 


Alasan beliau melarang orangorang memakannya untuk menjauhi 
masiid adalah aromanya yang tidak sedap, namun jika aroma tidak sedap 
itu telah hilang maka ia boleh masuk masjids Diriwayatkan dari Iyas &8 
bahwa Rasulullah 3& bersabda, Jika kalian harus memakannya (bawang 
putih dan merah) maka masaklah hingga matang,” 


Karena itu, marilah kita mengamalkan sunnah mulia ini dan hendaklah 
kita mengetahui bahwa apa yang mengganggu kita juga dapat mengganggu 
orang lain, Jika kita ingin menghirup bau yang sedap dan wangi maka orang 
lain juga seperti itu. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, Dan jika kalian 
menugatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 

GO 


Tidak Berusaha Menang Sendiri 


21 Sya'ban 


Jika seseorang selalu ingin menang sendiri dalam seriap permasalahan 
yang ia hadapi dengan orang lain maka sungguh ia telah memutus 
hubungannya dengan manusia. Allah menciptakan manusia dengan 
pemahaman-pemahaman yang berbeda dan sctiap orang ingin mencapai 
kernaslahatan pribadinya hingga halal ini Uapat menyebabkan gesikan- 
gesekan di antara manusia. Karena itu, orang yang bijak adalah orang yang 
berlapang dada dalam masalah masalah yang seringkali dihadapi, hal ini 
bukan berarti ia menunjukkan kelemahan: Tapi inilah yang disebut dengan 
kekuatan. 


Diriwayarkan dari Abu Hurairah ass bahwa Rasulullah &£ bersabda, 
“Orang yang kuat bukanlah dengan bergulat, namun orang yang kuat 


F8 Muslim, Kirab AbMasajid we Mawadhi Ash-Shakat, Dab: Nahyu An Akh Taruman Au Beshalan 
“Au Kurratan as Nahwitna (568). 

286. Ahu Down, Kitih ALAY ina, Ba 
Berkata Syu'aib AlAmnautl 
Silsilah Ash Shabihah (3106). 


Ali AtTonvm (IROT). Ane Nusa" (BERI) Ahimail(16292) 
ini shahih lighairihi." Dishahihkan oleh AlAlkani diam As. 


854 Sunnon Nobi Sehari 


adalah orang yang dapat menaban dirinya ketika marah." Karena itu, 
Rasulullah 4f menyeru setiap umatnya untuk tidak berupaya menangscadir 
karena itu menunjukkan kelemahan dirinya, Diriwayatkan dari Aisyah &5 
bahwa dia berkata, "Rasulullah tidak pernah membalas perbuatan karena 
urusan pribadinya, namun beliau akan membalas jika kehormatan Allah 
direndahkan maka beliau membalas semata-mata karena Allah” 


Dari sinilah kita memahami kondisi-kondisi beliau, Diriwayatkan dari 
Anas bin Malik set berkata, “Ketika aku berjalan bersama Rasulullah yang 
saat itu beliau mengenakan selendang tebal dari Najran. Tiba-tiba beliau 
bertemu dengan orang Badui dan menarik kuat selendangnya. Aku pun 
melihat lempangan pundak Rasulullah yaitu antara leher dan pundak ada 
bekas tarikan kuat, Kemudian orang Badui itu berkata, “Wahai Muhammad, 
berikan kepadaku harta Allah yang ada pada engkau.” Rasulullah pun 
menoleh kepadaya dan tertawa. Kemudian beliau memerintahkan untuk 
memberikan selendang itu kepadanya.” 


Diriwayatkan dari Aisyah es berkata, “Beberapa orang Yahudi 
menemui Rasulullah seraya berkata, “assaam alaikum (kematian untuk 
kalian,” Lalu Aisyah pun berkata, “Aku paham dengan apa yang mereka 
katakan, maka aku pun berkata, “As-saam alaikum wa aklaknah (kematian 
dan laknat atas kalian)" Rasulullah #& berkata, “Teranglah wahai Aisyah, 
sesungguhnya Allah menyukai kelemahlembutan dalam segala perkara," 
Lalu aku berkata, “Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka 
katakan?” Beliau berkata, Aku sudah mengatakan untuk mereka, “Wa 
“alaikum (bagi kalian juga kebinasaan). 


Rasulullah berlapang dada dalam dua keadaan di atas karena dua 
keadaan itu berkaitan dengan haknya dan bukan hak Allah, walaupun 
sebenarnya jika beliau membalasnya maka tidak ada sacu orang pun yang 
akan menyalahkan beliau, namun beliau mempertiharkan kepada kira akhlak 


2 AlBukhari, Kitab A-Adab, Bab: AFHadzaru Min ALGhadab (9763), Muslim, Kitab AL Birri wa 
As5Shilah wa Ab Adab, Rab. Tadhl Man Yamlik Nafsabu "ida ALGhbadah wa bi Ayyi Sya'in 
Yatahabu AlGhadabu (2609). 

m Albukhari, Kirab ALMznagi!, Babi Sifat Am. Nabi Skalllaht Alaihi wa Sallam (3367) Muslim, 
Kitab ALFadiai Dabs Muba adatuhne liAKAusam (2327). 

8 AlBukhari Kitab Al Libas, Bab" Al Bursud (3472). Mudim, Kitab Ac Zakat, Bab: Yiha Man Yas'atu 
Bifohsyin OST) 

1 AlBukhari, Kitab A!Adab, Bab: 
Ani Nahyu “Am Ibtida" AKI 


Ar Rifgu fi AlAmri Kulibi (5678). Muslim, Kitab. 
Al Kitab bi As Salam wa Kaifa Yaruddu Alaihim (2165). 


Salam, Bab: 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


mulia: Sungguh akhlak ini tidak ada kecuali pada orang yang beriman 
kepada Allah, 

Karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk mengamalkan sunnah 
ini, Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BO 


Menundukkan Pandangan 


22 Sya'ban 


Allah 3 telah mengharamkam semua perbuatan kejis Dia berfirman, 
“Katakanlah, “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, 
baik yang nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, 
melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) 
mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan 
bujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah 
apa yang lidak kamu ketahui.” (Al-X'raf: 33) 


Allah mengharamkan segala perbuatan yang dapat menjadi jalan menuju 
perbuatan keji, salah satunya adalah wajibnya seseorang menundukkan 
pandangan agar tidak terjatuh ke dalam zina. Diriwayatkan dari Abu Se'id 
Al-Khudri 385 bahwa Rasulullah # bersabda, Janganlah kalian duduk- 
duduk di tepi jalanan.” para sahabat berkata, "Sesungguhnya kami perlu 
duduk untuk berbincangbincang,” Beliau berkata, "Jika kalian barus 
duduk maka berilah hak jalan.” Mereka bertanya, "Apa hak jalan wahai 
Rasulullah?” Beliau menjawab, "Menundukkan (membatasi) pandangan, 
tidak mengganggu (menyakiti orang), menjawab salam, memerintahkan 


299 


kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar. 

Makna hadits ini adalah jika seseorang melihat pemandangan yang 
tidak paras dilihat dari saudara atau saudarinya maka ia telah telah merusak 
kehormatan saudara arau saudarinya itu dan ia akan dihisab atas perbuatan 
2 Al-Bukhari, Kitab AHwf'elzan, Babs "Ya Ayyuha Alladzina Amamu Laa Tadebutu Bunian... (Au 


Nur:27)(5$75). Muslim, Kitab Al Libas wa Ae-Zinah, Bab: An Nakyu 'An Aliulus fiAihTburugat 
wa Itba Ath Tbarig Haggahu O121). 


854 Sunnon Nobi Sehari 


itu di Hari Kiamat kelak. Adapun jika ia melihat kerena ketidaksengajaan 
maka Allah memaafkan pandangan pertama dan tidak memaafkan 
pandangan kedua dan setelahnya. Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah 285 
babowa dia berkat, “Aku bortanya kepada Rasulullah tentang pandangan 


pertama, maka beliau menyuruhku untuk memalingkan pandangan.” 


Diriwayatkan dari Buraidah as bahwa Rasulullah 4 herkata kepada 
Ali 85, “Wahai Ali, janganlah ikutkan satu pandangan dengan padangan 
berikutnya karena yang pertama itu untukmu dan yang kedua bukanlah 


untukmu." 


Sunnah ini sangatlah penting untuk laki-laki dan wanita karena Allah 4 
berfirman, “Katakanlah kepada orang laki laki yang beriman, “Hendaklah 
mereka menahan pandanganya dan memelihara kemaluannya, yang 
demikian itu adalah lebih cuci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang mereka perbuat." (An-Nur: 30) 


Allah juga berfirman, 
“Ilendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan 
janganlah mereka menampakkan perbiasannya, kecuali yang (biasa) 
nampak.” (AnNur: 31) 


Karena itu, hendaklah setiap kita berusaha mengamalkan akhlak 


Katakanlah kepada wanita yang beriman, 


ini dengan menundukkan pandangan, karena Allah akan meminta 
pertanggungjawaban kepadanya sras sctiap yang dikerjakan. Allah berfirman, 
“Dan janganlah kamu mengikuli apa yang kamu tidak mempunyai 


pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 


bati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya.” (Allsraa : 36) 


Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kahan mentaatinya 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk." (An-Nur: 34) 


BO 


?2 Muslim, Kiteb AFAdab, Bab: Naderatu Al Mufajara (2159), 

8 ArTirmidri, Kitab ALAdat, Babi Ma Ja'a Fi Nadenati Al Mufajaal (2777) dan ia berkata, "hadits 
isi hasan” Abu Dawnrl (2149). Akun (22041) ck berkata Spu'aih ALArnavih, “haditsini hasan 
ligharihi," AlHakim (2788) dan fa berkata, “hadits ini shahih," Dishahihkan juga oleh Al-Albani 
dalam Shahih Abu Dawud (6/364). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


Sunnah Berdoa Ketika Hendak Safar 


23 Sya'ban 

Safar di zaman ini menjadi hal mudah untuk dilakukan, karena itu 
banyak orang senang melakukan safar bahkan ada yang melakukannya 
berkalikali dalam sepekan. Kondisi ini mengharuskan seorang muslim 
menghafalkan doa safar yang diajarkan oleh Rasulullah, karena doa ini dapat 
menenangkan di perjalanan sebagaimana halnya dos ini juga mencakup 
hal-hal yang dibutuhkan orang dalam perjalanannya, di kota tujuannya, dan 
kota yang ia tinggalkan. 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar #& bahwa jika Rasulullah telah berada 
di atas untanya untuk bersafar, beliau pun bertakbir sebanyak tiga kali 


seraya mengucapkan, 


4 Kie ps sa nas 
Ia Op BAL SI AN YAN g Aa AAN 3 sol 
IIS gl 2g MEA Pot Arr 


“MahaSuci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami 
sedangkan sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Dan, 
sesunyguknya kami akan kembali kepada Rabb kami (di Hari 
Kiamat). Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan 
takwa dalam perjalanan ini, kami memohon perbuatan yang Engkau 
ridhai. Ya Allah, permudahlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah 
jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan 
yang mengurus keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang 
menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.” 


854 Sunnah Nobi Seharizhi 


Dan jika kembali, belinu mengucapkan doa ini dan menambahkan, 


an 


Sia BO SHE 


“Kami kembali, bertaubat, beribadah dan memujimu ya Rabb.” 


Ini adalah sunmah sangat indah yang dapat mewujudkan banyak faidah 
untuk orang yang bersafars Dalam doa ini kita memohon amal baik dalam 
perjalanan, kemudahan dalam perjalanan serta kita juga memohon agar 
Nlah senantiasa menjaga keluarga dan harta yang kita tinggalkan. Sungguh 
doa sangat indah yang dapat menjadi sebab kebaikan untuk kita di dunia 
dan akhirat. 

Karena itu, tidak pantas seseorang yang hendak berpergian 
meremehkan doa ini, Doa ini tidak hanya diucapkan dengan lisan, namun 
hendaklah juga ditadahburi makna-maknanya dengan akal dan hati, karena 
doa saat safar sangatlah dianjurkan. Diriwayatkan dari At'Tirmidri dari 
Abu Hurairah as bahwa Rasulullah # bersabda, “Terdapat tiga doa yang 
tidak diragukan lagi akan diijabah, yaitu: Dua orang yang terzhalimi, 
doa seorang musafir dan doa orangiua untuk anaknya” 

Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaalinya 
maka kalian akan mendapatkan petunjuk." (An-Nur: 54) 


Ke: t0) 


Meluruskan Shaf Shalat 


24 Sya'ban 

Islam menyeru umatnya teratur dalam kehidupannya secara umum 
dan dalam perkara ibadah secara khusus, Syariat ini mengharuskan umat 
ini untuk menunaikan ibadah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah 
£ sehingga mereka menunaikannya secara teraturs Salah satu contoh yang 


paling jelas dalam hal ini adalah keteraturan shafshaf dalam shalat. 


88” Muslim, Kitab Al Hajj, Babs Ma Yagulu Idza Rakiba Ia Safar At Haj uta Ghairihi WA2. 

"8 AtTinnilki, Kitah Ad Diroroat (3488) dan in berkata, “holic ini hasan Ibnu Majah (3862), 
Ahmad (7501) dan berkata Syu'aib Al-Arnauth, “hadis ini hasan ligharihi” Ibnu Hibban (2699). 
Dishahihkan olch Al Albani dalam As Sisilah Ash Shahihah (598). 


nnah Nabi Sehari-hari 


Karena itu, Rasulullah #& menyeru umatnya untuk senantiasa 
merapihkan dan meluruskan shaf sebelum memulai shalat: Sungguh hal ini 
penting bagi imam dan makmum. Diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir 
ss bahwa Rasulullah 4 bersabda, 

Ii 3 


Mg Hy GA 
“Hendaklah kalian meluruskan shafshaf kalian atau Allah akan 
membuat wajah-wajah kalian saling berselisih, 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik age berkata, “Ketika shalat telah 
didirikan, maka Rasulullah menghadap ke arah kami seraya berkata, 
“Luruskan dan rapatkan shaf-shaf kalian kerana aku dapat melihat 
kalian dari balik runggungku." 

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud #5 berkata, “Dahulu Rasulullah 
26 biasa mengusap bahu-bahu kami ketika akan memulai shalat, seraya 
bersabda, 


Tae sen NE AS AE Yaa 
aan 


“Lutuskan shafsbaf kalian dan janganlah kalian berantakkan dalam 
shatshaf sehingga hal itu membuat hati kalian juga akan saling 
berselisih, Hendaklah berdiri (persis) di belakangku orangorang yang 
berpikir matang dan berilmu..." 
Ihnu Mas'ud berkata, “Dan kalian pada hari ini lebih besar 
perselisihannya.”8 
Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah ass bahwa Rasulullah #& 
bersabda, “Tidakkah kalian bershaf sebagaimana para malaikat bershaf 
di sisi Rabb mereka?” Kami bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimanakah 
" Akbakhari, Kitab Aljama'ab ca Akintamah, bab: Taswiyatu Ash-Shufuf Inda Aklgamahawa 
ho'daha (059), Muslim, Kitab Asuka, abs Tasweyata Ash Snituf Ioi Iga wa Fat 
AkAwwal fa AAwwal wa Medihars Ala AshsShaf AlAwwal....(436). 

2 Mi Bukhari Kitab Atjoma'ah ta Al rmarsah Bab, labal Al Imam la Am Nas Tnda Taswiyati 
Ash-Sinufuf (687). 


Muslim, Kitab Ash-Shalat, Bab: Taswiyatu Asb-Shufuf wa Igamatibo um Fadhl AlAuuwol fa Ab 
Awal wa Al ledihara "Ma Ash Sbaf Al Awnwal...432). 


$ 


854 Sunnon Nobi 


cara para malaikat bershaf di sisi Rabb mereka?” Beliau pun menjawab, 
“Mereka menyempurnakan shaf shaf yang terdepan dan saling merapat 
di dalam shaf. 2 


Inilah teks-teks yang menyeru kita untuk senantiasa mengamalkan 
sunnah yang indah ini dan hendaklah kita melazimkan sunnah ini dengan 
berharap pahala dari sunnah ini, Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, 
“Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk." 
(An-Nur: 54) 


Ke.) 


Tidak Mencela Makanan 


25 Sya'ban 

Allah 86 telah menciptakan manusia berbeda-beda. Manusia pun hidup 
pada suatu lingkungan tertentu dimana mereka memiliki kesukaan dan 
kebencian terhadap sesuatu yang bersifat relatif Islam sangat menghargai 
perbedaan tersebut selama ia tidak keluar dari koridor agama. Seringkali 
kita menemukan seseorang sanga suka makanan tertentu, namun yang 
lain ternyata tidak menyukainya. Hal seperti ini sangatlah dihargai oleh 
Rasulullah, beliau mengetchui bahwa scringkali sahabatnya menyediakan 
makanan yang tidak disukai oleh beliau, namun yang indah dari Rasulullah 


adalah beliau tidak pernah mencela makanan sekali pun selama makanan 
itu halal. 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah #6 berkata, 


SAS Oh 


“Rasulullah tidak pernah mencela makanan sekali pun: Jika beliau 
suka maka beliau akan memakannya dan jika beliau tidak suka 
maka beliau akan meninggalkannya.” 


HSP BS Us 


35 Abu Dawud, Kitab Ap Sakit, Babs awotyatu asb sbujuf (661). Am Nas (890) Ibru Ilihban 
(2153) dwi berkat Syu ih Al-Arncwth, amal hadist shahih suri surat Musim” Disbahihkan 
oleh Al-Albani dalam Shahih Abu Dawui (3/235). 

wa Al Bukhari, Kitab Al Managih, Bab: Shijatu An Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (3370), 


(354 Sunnah Nobi Sehari-hari 


TAN 


Dalam riwayat Abu Hurairah lainnya berkata, “Aku tidak pernah 
melihat Rasulullah mencela makanan sekali purj Jika beliau suka 
makanannya maka beliau akan memakannya dan jika beliau tidak suka 
maka beliau akan diam.” W! 


Contoh hal ini di kehidupan beliau sangatlah banyak. Diriwayatkan 
dari Khalid bin Walid 4 berkata, “Seseorang menghidangkan Dhab" 
panggang, ketika beliau hendak mencicipinya maka seseorang pun 
memberitahukan kepada beliau bahwa itu adalah Dhab hingga beliau pun 
tidak jadi mengambilnya” Lalu Khalid berkata, “Apakah Dhab haram?” 
beliau menjawab, “Tidak, namun makanan ini tidak aku jumpai di 
kaumku hingga aku pun tidak menyukainya. Maka Khalid memakannya 
dan Rasulullah hanya melihatnya." Dalam hadits ini kita melihat bahwa 
Rasulullah menyebutkan alasan tidak memakan makanan itu dan beliau 
tidak mencelanya sedikit pun. 

Diriwayarkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah 4 ersabda, 
“Barangsiapa yang memakan bawang putih atau bawang bombai maka 
hendaklah ia menjaubi kami atau menjauhi masjid kami dan hendaklah 
ia duduk di rumahnya.” Lalu didatangkan kepada beliau setu periuk berisi 
bawang bakul, beliau pun mencium bau menyengat. Ketika dihidangkan, 
beliau melihatnya dan tidak mau memakannya. Beliau bersabda kepada 
para sahabat, “Silahkan kalian makan, karena aku sedang bermunajai 
siapa yang tidak kalian munajaikan” 4 

Ini adalah sunnah yang mulia yang dapat menjadi sebab baiknya 


hubungan kita dengan orang lain, Jikalau sorang suami memerhatikan sunnah 
ini kepada istrinya, anak kepad 


ibunya, teman kepada temannya maka 
sungguh akan membuat hubungan mercka jauh lebih berkualitas karena 
seseorang tidak suka mendengar celaan terhadap makanan yang ia sukai 
dan tidak suka mendengar larangan dari hal yang, ia sukai, khususnya jika 
makanan itu halal. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian 
mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (Aa-Nur: 54) 


ke0) 


Set Mughm, Kitab AKAsyribah, Bab La Ya ibu Ati Tia'am (2064) 

"4 Tenj: Dhab adelah hewan yang bentikenya mirip biawak yang biasanya hidup di gurun rasis 

ve Al-Bukhari, Kitah ALA mah, Baby Asyopas SORD). 

1 Al-Bukhari, Kitab As-S6alat, Bab: Ma Ja'a 5 Ate Ttaurs (817). Muslim, Kirab ALMasajid, Babu 


Nahyu Min Akli Tsawman (Si 
251 sumo NERIMA: 


Doa Yunut 


26 Sya'ban 


Rasulullah # menyeru umatnya untuk menjadikan akhir shalat mereka 
sehari semalam adalah shalat witirs Diriwayatkan dari Abu Hurairah ae 
berkata, 


Adaa IN 


“Kekasihku (Rasulullah) berwasiat kepadaku akan tiga hak Berpuasa 
tiga hari dalam sebulan, dua rakaat shalat dhuha dan agar aku tidak 


tidur hingga aku menunaikan shalat rwitir: 


Diriwayatkan dari Ali bin Ali Thalib 2x bahwa Rasulullah ##f bersabda, 
“Sesungguhnya Allah ganjil dan menyukai ganjil maka tunaikanlah witir 
wahai ahlu Al Our an 


Rasulullah memiliki doa khusus yang dipanjatkan dalam shalat ini, 
yaitu doa yang biasa disebut dengan doa gunut. Diriwayatkan dari Hasan 
bin Ali & berkata, “Rasulullah mengajarkan kalimat yang aku ucakan 
ketika gunut witir, 


adi ain 
sala UG ep 
si ga Ja Up al EL 
Beng 
Ya Allah beri aku hidayah sehingga aku termasuk orang yang 


1 Albukhari, Kitab Asb-Spaumm, Babs Shiyam Ayam ALbidh Tealatsab wa Asyrah Arba'ah Asyrah 
wa Khamsak Asyrab (1880). Musira, Krsab Shalat AL Musafirin wa Oasbrdba, Babs Istihbab Siralat 
Adhr Dhuha wa Arina Agatlaha Rak'atani wa Akmalaka Tsameri Raka'at (221). 

“1 AsTirmidsi, Abah AKWiri, Bab ALWine Loina Bihan (A53) kan ia berkata, “kadis ini hasan.” 
An-Nasa' (440). Ahmail (1227) dan berkata Syu'aib A-Arrtavth, sanadnya kuat,” Abu Ya'la (585). 
'Berkara Asad, “para perawinyasigah,” Dihesankan oleh 4 Albani dalam Shahih Aljami (1/375). 


BD Sunnah Nabi Sehari-hari 


AAN 


mendapat bidayah, beri aku keselamatan sehingga aku termasuk 
orang yang selamat, jadikanlah aku mencintai Mu sehingga aku 
termasuk di antara orang-orang yang mencintai-Mu, berkahilah 
apa-apa yang engaku berikan kepadaku, lindungilah aku dari takdir 
yang buruk, sungguh Engkaulah yang menetapkan tagdir dan tidak. 
ada selain-Mu yang menelapkan takdir, karena orang yang Engkau 
cintai lak akan terhinakan, dan orang yang engkau musuhi tidak 
akan mulia. Mahasuci dan Maha Tinggi engkau Rabb kami” 7 
Inilah doa yang dianjurkan untuk diucapkan dalam shalat witir. 
Mungkin juga dapat menambahkan doa lainnya jika diinginkan: 
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas #9 bahwa Rasulullah #5 mengucapkan 
dalam doanya, 


Ng da BP 8 II OP ab Nge 
BEE ah dala en daa HK 
OI Ata Ol Cats baal saban gs 


Ci IPS Cb ga Iis ga ES 
"ai Tama Ji JA S3 al ga 


"Ya Rahh, tolonglah aku (untuk meraih keberuntungan) dan 


jangan Engkau tolong atasku (yaitu untuk mendapat kerugian). 
bantulah aku (dalam menghadapi musuh) dan bukan menolong 
(agar musuh mengalahkanku), buatlah makar untukku (makar 
yang baik umukku) dan bukan makar untuk kesialanku, berilah 
aku petunjuk dan mudahkanlah hidayah untukku, tolonglah 
aku terhadap orang yang ingin berbuat jahat kepadaku. Ya 
Rabb, jadikanlah aku hamba yang bersyukur kepada-Mu, yang 
selalu menyebut nama-Mu, yang selalu takut kepada-Mu, yang 
selalu taat kepada-Mu, yang kembali kepadeMu dan bertaubat 
kepadaMu. Ya Rabh, kabulkanlah doaku, cucilah kotoran 


854 Sunnon Nobi Senonenori513) 


"Abu Dawud, Bab Al Otenut 


jiwaku, terimalah doaku, mantapkanlah huijahku, berilah 
bidayah pada hatiku, perbaiki Isanku, dan lepaskanlah kegundahan 
batiku.”“8 Abu Al-Hasan AtThanafisi, "Aku berkata kepada A-Waki', 
“Apakah doa ini dapat aku baca di saat gunut witr?” Ia menjawab, 
aya "ws 


@unut witir dapat dilakukan setelah rukw' sebagaimana yang dikatakan 
oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad, atau sebelum ruku' sebagaimana yang dikatakan 
oleh Abu Hanifah dan Malik.'" Karena itu, hendaklah kita menghafalkan 
doa ini dan mengulangulanginya dalam gunut kita. Dan, jangan engkau 
lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan 
mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 


BI 


Makruhnya Berpuasa di Hari Akhir Bulan Sya'ban 


27 Sya'ban 


Allah 8g menjadikan puasa Ramadhan sebagai kewajiban bagi hamba- 
hambaNya dan puasa adalah ibadah yang bersifat tangifi.”" Karena itu, 
Allah ingin batasan-batasan ibadah ini diketahui oleh setiap muslim secara 
terperinci maka Allah menjadikan permulaan puasa pada awal bulan 
Ramadhan dan berakhir dengan berakhirnya bulan ini. Allah melarang 
puasa pada hari Jua puluh sembilan dan tiga puluh Sya'ban seperti halnya 
Dia juga mularang puasa pada hari led, 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah gs dari Rasulullah &£ bahwa beliau 
bersabda, “Janganlah kalian mendahului Ramadkan dengan berpuasa 
sehari atau dua hari sebelumnya kecuali jika puasa tersebut bertepatan 
dengan puasa yang biasa dilakukan oleh seseorang dari kalian” 2 
(1 Abu Dawud, Ahtwab AH Wit, Bab: Ma Yagulw ArRajau der Sallama (1510) ArTinmidzi (3551) 

dan ia berkata, "haditsini hasan shahih,” Tbam Hihhan (947). Alakim (1910). Dishahihkan oleh 
ALAlbani dalam Shahih Abu Dawud (5/244) 
» Ibnu Majih, Kitab Ac-Dur', abs Du'a Kasulilah Spallatahu Alaihi wa Sallam (38320). 
" AkFigh Aklskana wa Adilatubu, Wehbeh Ae-Zuhsali /1017-1019), 
"1 Penj: Taugifiadalah ibadah yang tidak boleh dilakukan melainkan dengan contoh dari Rasulullah, 
w2 AlBukhari, Kitah AshShiner, Bab La Yatagadebwmanya Ramadhana bi Shewmi Yasmin Au 


Yaamaini (1815). Muslim, Kirab Ash.Shiyam, Babi La Tagoddamu Rammadkama biShaumi Yawmin 
au Yawmaini (1082). 


Sunnah Nobi Sehari-hari 


Diriwiyakan dari Abu Ubaid bahwa dia pernah menghadiri hari Idul 
Adha bersama Umar bin Al Khathab ats, maka beliau pun menunaikan 
shalat sebelum khutbah lalu berkhuthah di hadapan manusia, “Wahai 
manusia, sesungguhnya Rasulullah 38 telah melarang kalian untuk berpuasa 
di dua hari Ied... "5 


Karena itu, berbuka pada hari akhir dari bulan sya'ban adalah ibadah 
karena Dialah yang menyuruh kita untuk berbuka walaupun Rasulullah && 
tlah menjelaskan hal yang dikcevalikan dalam masalah ini. Dan, janyan 
engkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian mentaatinya maka kalian 
akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 

3 


Puasanya Anggota Tubuh 


28 Sya'ban 


Kebanyakan kaum muslimin menyangka bahwa keridhaan Allah akan 
mereka dapatkan hanya menahan diri dari makan dan minum dari terbitnya 
fajar hingga terbenamnya matahari. Namun, yang benar bahwa puasa adalah 
ibadah yang memilki kerentuan dan syarat, maka tidak mungkin keridhaan 
Allah akan dicapai jika ia tidak menuanikan syarat dan ketentuan tersebut, 
namun yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga: Diriwayatkan dari 
Abu Hurairah ss bahwa Rasulullah # bersabda, “Betapa banyak orang 
yang berpuasa yang tidak mendapatkan dari puasanya melainkan lapar 
dan hetapa banyak orang yang menunaikan giyamullail namun ia tidak 
mendapatkan apa pun dari giyamnya melainkan bergadang 


Allah # telah mewajibkan berpuasa agar kita dapat mengatur diri, 

memperbaiki akhlak, menyinari hati-hati, atau secara umum mewujudkan 

ketakwaan dalam diri kita. Allah #£ berfirman, “Hai orang-orang yang 

"5 ABukhari, Kiteb Af Adhahsi, Babs Mz Yu katee Min Lebum ALAdhabi wa Ma Yatazawwade Minh 
Gas. 

Mt Rui, Kitab Ashshiam, Bas Mr Yiruha Anh Ask Min Gali Aa Zur Wa ALGhiah 


13249). Ibnu Majah (1690). Ahmad (9683). Berkata Syu'aih Al-Azmauch, “sanadnya hasan.” 
Pishahihkan oleh Al-Albani dalem Shahih Aljami (1/656). 


854 Sunnon Nobi Sehari TON 513) 


beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas 
orang orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,” (Al-Bagarah: 183) 


Karena itu, tidak ada gunanya menahan perut dari makan namun 
anggota badannya masih tetap bergelimang dengan yang haram. Sudah 
seharusnya puasa itu menjadi guru yang mengajarkan kita menjaga lisan, 
pandangan, pendengaran Jan anggota badan lain dari maksiat dan dosa, 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah 284 bahwa Rasulullah #8 bersabda, 
“Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbautan keji, 
maka Alah tidak butuh ia meninggalkan makanan dan minumannya "V8 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 2s: bahwa Rasulullah 4 bersabda, 
“Alah 8 berfirman, “Semua amal berbuatan anak Adam tentuk dirinya 
kecuali puasa karena sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Akulah yang 
akan membalasnya. Puasa adalah perisai: Apabila seseorang di antara 
kamu berpuasa, janganlah berkata kotor dan berteriakteriak, apabila 


ada orang yang mencaci makinya atau mengajak bertengkar, katakanlah, 
m1016 


“Sesungguhnya aku sedang berpuasa. 

Karena itu, hendaklah kita menjaga puasa dan mengetahui bahwa 

pahala puasa tidak hanya terikat dergan perbuatan menahan diri dari makan 

dan minum, namun juga terikat dengan perbuatannya menahan diri dari 

segala yang haram. Dan, jangan cngkau lupakan syiar kita, “Dan jika kalian 

mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” (An-Nur: 54) 
kei) 


Memberi Kabar Gembira Akan 
Datangnya Bulan Ramadhan 


29 Sya'ban 
Termasuk sunnah Rasulullah adalah seseorang mengingatkan kepada 
orang-orang yang ada di sekelilingnya akan kebaikan yang ada di bulan 
Ramadhan. Ramadhan adalah bulan yang akan berlal dengan cepat, ia 
Abu 
(1804). 


"e AlBukhari, Kitab Ash.Shawm, Bab: Ma Yagulu Inni Sai Idza Syatama (16051. Muslim, Kitab 
“As Shiyom, Bab: Fadil Ash Shiyam (1151). 


tab Ash Shawn, Babs ma Lan Yada' Wasea Az Zuri wa At Amala Bibi ji Ash Shaun 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


adalah bulan yang menjadi sebab kebahagiaan kaum muslimin di dunia dan 
akhirat. Alangkah indahnya jika kita saling membagikan makna tersebut 
di awal bulan Ramadhang Diriwayatkan dari Anas bin Malik @&i herkata, 
“Ketika masuk bulan Ramadhan, Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya bidan 
ini (Ramadhan) telah datang kepada kalian dan di dalamnya terdapat satu 
malam yang lebih baik dari seribu bulan: Barangsiapa yang diharamkan 
darinya maka ia diharamkan dari segala kebaikan dan tidak diharamkan 
kebaikan bulan ini melainkan bagi orang orang yang diharamkan." 


Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah gse bahwa Rasulullah #& 
bersabda, Jika telah datang awal malam bulan Ramadhan, diikatlah 
para setan dan jinjin yang jahat, ditutup pintepintu neraka, tidak ada 
satu pintu pun yang dibuka, dibukalah pintu-pintu surga, tidak ada satu 
pintu pun yang tertutup dan berseru seorang penyeru, “Wahai orang 
yang ingin kebaikan lakukanlah, wahai orang yang ingin keburukan 
kurangilah. Dan bagi Allah membebaskan sejumlah orang dari neraka. 


Hal itu terjadi pada setiap malara 8 


Alangkah indahnya jika kita menghubungi saudara saudara kita, 
teman-teman kita dan tetangga-tetangga kita pada malam pertama di bulan 
Ramadhan dan berbicara kepada mereka tentang makna ini sebagaimana 
yang dilakukan oleh Rasulullah 4. Dan, jangan engkau lupakan syiar kita, 
“Dan jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk.” 
(An-Nur: 54) 


BO 


#W' Ibnu Majah, Kitab Ac Sham, Babi Ma Jaa fi Fadhl Syabri Ramaikan (1644). Aeh Thabrani 
“am Mu'jomAlAnsatk, Ida). Disiah'hken uleh ALAIbuni dalan Shshih Ibuu Majah (1333) 

» AtTirmii, Kitab AshShtwm, Bab:Ma Jaa fi Fadli! Svahri Ramadhan (6821-Ibnu Fibban (3435) 
Dishahihkan oleh Al Albani dalam Ac Ta igatAI Hassar (5302). 


854 Sunnah Nobi S 


Penutup 


Inilah petualangan indah kita bersama Rasulullah 8, Dari petulangan 
ini kita mengetahui sepenggal tentang kehidupan beliau. Tentu, yang belum 
kita utarakan dalam kitab ini jumlahnya lebih banyak, sepertis sunnah- 
sunnah para pemimpin, orang-orang berjihad, orang-orang alim, para ayah 
dan lainnya. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa surmah Rasulullah 
sangatlah luas cakupannya. Terkait dengan hal ini, ada beberapa poin: 
yang saya ingin sampaikan dalam rangka menambah faidah untuk para 
pembaca, yaitu: 


Pertamas Bukan maksud membaca satu sunnah seriap harinya adalah 
mengamalkan satu sunnah sekali dalam setahun, namun tujuannya melatih 
diri untuk mengamalkan sunnah yang baru dengan tetap menjaga sunnah 
yang telah diamalkan sebelumnya. Jika seseorang telah selesai membaca 
buku ini, maka saya menganjurkannya untuk membaca kembali kitab ini 
setiap tahunnya sehingga sunnah-sunnah yang sudah kita amalkan menjadi 


kebiasaan kita sepanjang hidup. 


Inilah kehidupan Rasulullah 2 yang beliau peruntukkan untuk Allah 
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah 4, “Katakanlah, Sesungguhnya 
sembabyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, 
Tuban semesta alam.” (AlAn'am: 162) dan tujuan utama buku ini adalah 
agar kehidupan kita sesuai Jengan kehidupan Rasulullah 3, 

Kedua: Memberi perhatian khusus dalam membaca kitab-kitab hadits 
karena kitab-kitab ini menjelaskan secara detail kehidupan Rasulullah, 
perkataan, perbuatan dan amalanamalan yang beliau benarkan di kalangan 


para sahabat dan sahabiyat: Buku saya ini hanya menjelaskan contoh-contoh 


yang tidak mencakup secara keseluruhan. Seorang tmuslim yang membaca 
terus menerus kitabkirab hadits maka ia akan selalu menemukan hal- 
hal baru terkait kehidupan Rasulullah, seperti kitab Shahih Al-Bukhari, 
Shahih Muslim, Sunan AtTirmidri, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, 


854 Sunnon Nobi Sehari 


Sunan Ibnu Majah dan kitab-kitab lainnya. Juga, terdapat kitab-kitab yang 
membahas tentang akhlak dan sifar Rasulullah, seperti kitab Asy-Syamail 
AlMuhammadiyah karya Imam At'Tirmidzi, Asy-Syamail Asy-Syarifah karya 
Imam As-Suyuthi. Juga, terdapat kitab kitab Adzkar (Dzikir dan doa) seperti 
kitab Al-Adzkar karya Imam An-Nawawi, A-Wabil Ash-Shayyib karya Ibnul 
@ayyim, dan masih banyak yang lainnya. 

Ketigas Nasihat ketiga yang juga memberi manfaat kepada kaum 
muslimin adalah hendaklah setiap pembaca mengirimkan sunnah-sunnah 
baru yang belum tertuang dalam buku inij agar kami dapat menghimpunnya 
dalam bagian baru dari kitab ini. Kami juga akan menguploadnya di 
website kami agar lebih banyak yang dapat mendulang manfaat. Silahkan 
kirim ke www.islamstory.com. 

Menyebarkan sunnah Rasulullah #5 adalah perkara sangat penting. 
Imajinasikan kebahagjaan Rasulullah saat bertemu kita di Hari Kiamat 
karena kita tidak hanya mencukupkan diri mempraktikkan kebiasaan- 
kebiasaan hidupnya, namun juga turut serta menyebarkannya. 

Saya mengakhiri buku sederhana ini dengan satu riwayat yang sangat 
menyentuh dimana tertera dalam Shahih Al-Bukhari, Sahabat Uubah bin 
Amir ag berkata, “Rasulullah menshalatkan jenarah para pejuang Uhud 
setelah delapan tahun lamanya seperti seorang yang hendak berpisah dengan 
rangrang: hidup dari mati, Lalw belia naik: rtimbar seraya: berkata, 
“Sesungguhnya aku akan mendabului kalian di telaga, Aku saksi atas 
kalian dan sesungguhnya tempa! bertemu kalian adalab telaga. Dan 
sungguh saya memandang telagaku dari tempat berdiriku ini. Sungguh 
aku tidak takut kalian menyekutukan Allah, namun aku lebih takut 
kalian berlomba-lomba mengejar dunia.” Dia berkata, “Ini adalah akhir 
aku melihat Rasulullah #£,”” Semoga tempat perjumpaan kita adalah di 
telaga. Ya, di tegala bersama Rasulullah, utusan Allah untuk seluruh manusia, 
Semoga Allah menganugrahkan kita husnul Khatimah. 


DR. Raghib AsSirjani 


"4" AlBukhari, Kitab AlMaghazi, Babe Ghazswotu Uhud (3816). Muslim, Kitab AfFadhail, Bab: Itshat 
Hausih Ar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallern wa Sihfatihi (2296). 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TANP 


Daftar Pustaka 


1 AkOuranul Karim 

2, Ibnu Katsir, Abul Fida', Ismail bin Umar bin Katsir, Al Ourasyi Al-Bashri, 
Tafsir A-ur'anul Azhim, Tahgigs 
Thayyibah, cetakan kedua, 1420 H - 1999 M. 

3. Ibuu Taimiyah, Tagiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, Takhcij 
Muhamad Nashirudin Al-Bani, Bairut, Cetakan keempat, 1413 H - 1993 M. 

4. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Majmu Fatawa wa Magaalat 
Mutanawwf'ah, Dar Al Rasim, Riyadh, Cetakan kesembilan belas. 

5. AlJazairi, Abdu Rahman bin Muhammad Iwadh, AlFighi Ala Mazhab 
Arba'ah, Darul Kutbul Ilmiyah, Beirut, Cetakan kedua, 1424 H - 2003 M. 

6. AoZuhaili Wahbah bin Musthafa, AlFighu Alslami wa Addilatihi, Darul 

Fikr, Syiria, cetakan keermpat. 

AsySyafi'i, Abu Abdillah Muhamad bin Idris bin Al Abbas bin Ursman 

bin Syafi' bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf AlMathlabi A-Jurasyi, 

AlUmm, Darul Ma'rifah, Beirut, 140 H - 1990 M. 

8. AlMausw'ah Al-Fighiyah Al-Kuwairiyah, Wizaratul Augaf wa Syu'unul 

Islamiyah, AlKuwait, 1404 H- 1427 M. 

9. Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Al-Kitabul Mushannaf fil 
Ahadits wal Atsar, Tahgia, Kamalu Yusuf AlHut, Makrabah Ar-Rusyd, 
ArRiyadh, Gerakan pertama, 1309 H. 

. Ibnu Hibban, Muhamad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim At Tamimi 
AlBusti, Shahih Ibnu Hibban bi tartib Ibnu Bilban, Tahgig Syw'aib Al- 
Arnauth, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, Cetakan kedua, 1414 H - 1993 M. 

. Ibnu Hajar, Abul Fadhal, Ahmad bin Ali bin Muhamad Al-Asgalani, Tahaia 
TTamdi bin Al-Majid, Maktabah As-Salafi, A-Makrahah Allstami, Beirut, 


854 Sunnon Nobi Sehari KO: 


Sami bin Muhamad Salamah, Dar 


Pj 


Cetakan pertama, 1416 H - 1990 M. 

12 Ibnu Hajar, Abul Fadhal, Ahmad bin Ali bin Muhamad Al-Asgalani, Badzal 
AlMa'un fi Fadhl AcThau'un, Tahgig: Kailani Muhamad Khalifah, Darul 
Kutub Atsariyah, cetakan pertama 1417 H 

13. Ibnu Asukir, Mu'jam Asy-Syuyukh, 'ahgig, DR. Wafa 'Tagiyudin, Daru 
Al-Basya'ir, Damaskus, cetakan pertama, 1421 H 

14. Sunan Ibnu Majah, Tahgig: Muhammad Fu'ad Al-Bagi, Darul Fikr Beirut. 

15. Abu Dawud Arh-Thayalisi, Sulaiman bin Dawud AlJarud, Musnad Abu 
Dawud AchThayalisi, Tahaia: DR. Muhamad bin Abdul Muhsin AtTurki, 
Darul Hijrah, Mesir, Cetakan pertama, 1419 H 

16. Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishag, As-Sijstani, Sunan Abu Dawud, 
Tahgig Muhamad bin Muhyidin Abdul Hamid, Al-Maktabah Al-Ashriyah, 
Beirut. 

17. Abu Nwaim Al-Ashbahani, Ahmad bin Abdullah, 1 lilyatul Auliya wa 
“Thabagatul Ashfiya, As Sa'adah, Mesir, 1394 H 

18. Abu Ya'la, Ahmad bin Ali AlMushili, Musnad Abi Ya'la, Tahgig, Husain 
Salim Asad, Darul Mekmun li Turats, Damaskus, Cetakan pertama, 1404 
H. 

19. Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Asy- 
Sraibani, A-Musnad, Muassasah Gurthubah, Kairo. 

20. Al-Bukhari, Muhamad bin Ismail bin Ibrahim bin ALMughirah Al-Bukhari, 
Al-Adabul Mufrad, Tahgig Samir bin Amin Az-Zuhri, Maktabatul Ma'arif, 
Riyadh, Cetakan pertama, 1419 H. 

21, AlBukhari, Muhamad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, 
AlJami” Ash-Shahih AlMukhtashar (Shahih Al-Bukhari), Tahgig DR. 
Musthafa Dib, Dar Ibnu Katsir, Yamamah, Beirut, Cetakan ketiga, 407. 

22. Akbazzat, Abu Bakar bin Amru bin Abdul Khalig bin Khallad AlAtki, 
Musnad Al Barzaz (AlBahru Az Zakhkhar) Tahgig, Mahfudz ArRahman 
Zainullah, Adil bin Sa'ad, Shabri Abdul Khalig Asy-Syafi', Makrabah Ulum, 
Madinah, Cetakan pertama, 1988 M. 


2 Sunnah Nabi Sehari-hari 


TANK. 


23. AlBaihagi, Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa AlKhusraujirdi Al- 
Khurasani Abu Bakar, Syu'abul Iman, Tahgig DR. Abdul Ali bin Abdul 
Hamid, Maktabah Ar-Rusyd, Riyadh, Cetakan pertama, 2003 M. 

24. AlBaihogi, Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa AlKhusraujirdi Al 

Khurasani Abu Bakar, Sunan Al-Kubra, Majlis Dairatul Ma'a 

pertama 1344 H. 

AtTibriri, Muhamad bin Abdullah Al-Khatib AlUmari, Abu Abdillah, 

Misykatul Al-Masabih, Tahaia, Muhamad Nashirudin Al-Albani, Al 

Maktabul AlIslami, Beirut, Getalam ketiga, 1985 M. 

. AtTirmidri, Muhamad bin Isa, Abu Isa At'Tirmidoi, Al-Jami Ash-Shahih 
Sunan AtTirmidzi, Tahgig Ahmad Muhamad Syakir, Daru Ihya At-Turats 
AlArabiy, Beirut. 

Al-Hakim, Muhamad hin Abdullah, Abu Ahdillah AlHtakim An-Naisaburi, 
AlMustadrak Ala Ash-Shahihain, Tahgig Musthafa Abdul @adir Atha, Daru 
Al-Kutubul Ilmiyah, Beirut, Cetakan pertama 1411 H. 

. AdDarimi, Abdullah bin Abdu Rahman Abu Muhamad, Sunan Ad-Darimi, 
Tahgig, Fawwar Ahmad Zamrili, Darul Kutub Arabiy, Beirut, Cetakan 
Pertama 1407 II. 

. AsSuyurhi, Abdu Rahman bin Abi Bakar, AlJami' Ash-Shagir fi Ahadits 
AlBasyir An-Nadiir, Darul Kutubul Ilmiyah, Beirut. 

. AshShuyani, Abu Umar Muhamad bin Hamd, Ast-Shahih Min Ahadits 
Sirah An-Nabawiyah, Midar AlWathan, Cetakan Pertama, 1432 H. 

31. AthThabarani, Sulaimen bin Ahmad bin Ayub Abu Oasim, AlMu'jam 

Al-Ausath, Tahgig, Tharig bin Iwadhullah hin Muhamad Abdul Muhsin 
bin Ibrahim Al-Husaini, Darul Haramain, Kairo, 1415 H. 

32. Ath-Thabarani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu asim, ALMu'jam 
AlKabir, Tahaig, Hamdi bin Abdul Majid As-Salafi, Maktzbah AlUlum 
wa Hikam, Cetakan keriga, 1404 H. 

. Ath“Thabarani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu Gasim, Musnad Asy- 
Syamiyin, Tahaia, Hamdi bin Abdul Majdi As-Salafi, Muassasah Ar-Risalah, 
Beirur, Cerakan pertama, 1405 H. 


854 Sunnon Nobi Sehari KO 523) 


Cetakan 


Di 


27. 


» 


PL 


» 


te) 


34. 


& 


31 


& 


37. 


3 


» 


Ia 


40. 


8 


4 


42 


43. 


8 


Abdun bin Humaid, Abu Bakar Al-Kasvi, Al-Munthakhab min Musnad 
Abdun bin Humaid, Tahgiy, Abu Ahdillah Ahmad bin Ibrahim hin Ahil 
Uyain, Maktabah Dar Ibnu Abbas, Mesir, Cetakan pertama, 1430 H. 


, Malik bin Anas, Abu Abdillah Al-Ashbahi, Muwatha Al-lmam Malik, 


Tahgig, Muhamad Fuad Abdul Bagi, Dar Ihya AtTurats Al-Arabiy, Mesir. 
Muslim bin Al Hajjai, Muslim bin AlHajjai bin Abul Husain, Al Ousyairi 
An-Naisaburi, Shahih Muslim, Tahgig, Muhamad Fuad Abdul Bagi, Dar 
Ihya AtTurats Al-Arabiy, Beirut. 

Al-Mundiiri, Abdul Azhim bin Abdul Gewi bin Abdullah, Abu Muhamad, 
Zakiyyudin, AtTarghib wa Tarhib minal Hadits AsySyarif, Tahgig, Ibrahim 
Syamsudin, Darul Kotubul Ilmiyah, Beirut, Cetakan Pertama, 1417 H. 
An-Nasal, Ahmad bin Syu'aib Abu Abdu Rahman An-Nasa'I, Sunan Al- 
Kubra, Tahgig, DR. Ahdul Ghaffar Sulaiman Al-Bandari, Darul Kutuhul 
Ihniyah, Beirut, Cetakan pertama, 1411 H 

Ibnu Hajar, Abul Faihal Ahmad bin Ali bin Muhamad AlAsyalani, Al- 
Mathalib Al-Aliyah bizawa'id AlMasanid Ats'Isamaniyah, 'ahgig, DR. 
Sa'ad bin Nashir bin Abdul Aziz AsySyateri, Darul Ashimah, Saudi, Cetakan 
pertama, 1419 IL 

Ibnu Hajar, Abul Fadhal Ahmad bin Ali bin Muhamad AL-Asgalani, Nataij 
'Al-Afkar fi Takhrijil Ahadits AlMashabih wal Misykah, Tahgig, Ali bin 
Hasan bin Abdul Hamid, Darul Ibnul @ayyim, AdDammam, Cetakan 
pertama, 1422 H. 

Ibnu Hajar, Abul Fadhal Ahmad bin Ali bin Muhamad bin Ahmad Al- 
Asgalani, Hidayatu Ruwwah ila Takhrij Ahadits A-Mashabih wal Misykah, 
Tahgig Ali bin Husan bin Abdil Humaid, Darul Ibnul Gayyim, Cetakan 
pertama, 1422 H. 

Albani, Abu Abdu Rahman Muhamad Nashirudin bin AlHaj Nuh bin 
Najati bin Adam, Irwa'ul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manaru Sabil, Al 
Maktabul AllIslami, Beirut, Cetakan Kedua, 405 H 

Albani, Abu Abdu Rahman Muhamad Nashirudin bin ALHaj Nuh bin 
Najati bin Adam, Shahih Al-Adabul Mufrad oleh Imam AlBukhari, Dari 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


TAN 


44. 


4 


46. 


2 


4 


4 


Si 


. Al-Buwaishiri, Abul Abbas Syil 


Shiddia, Cetakan keempat, 1418 H. 

Albani, Abu Abdu Rahman Muhamad Nashirudin bin A-Haj Nuh bin 
Najati bin Adam, AsSilsiluh Ash-Shahihah, (Silsilah Ahadits Ash-Shahihah 
wa Syai'un min Fighiha wa fawa'iduha, Maktabatul Maarif, Riyadh, 


Cetakan pertama. 


. Albani, Abu Abdu Rahman Muhamad Nashirudin bin A-Haj Nuh bin 


Najati bin Adam, Shahih Sunan At-Tirmidsi, Maktabah Tarbiyah, Cetakan 
pertama, MOS H. 


. Albani, Abu Abdu Rahman Muhamad Nashirudin bin A-Haj Nuh bin 


Najati bin Adam, Shahih At-Targhib wa Tarhih, Maktabatul Mx'arif, Riyadh, 
Cetakan Pertama, 1421 H. 


7. Albani, Abu Abdu Rahman Muhamad Nashirudin bin A-Haj Nuh bin 


Najati hin Adam, Shahih Sunan Ihnu Majah, Maktabah Tarbiyah, Cetakan 
Pertama, 408 H. 


. Albani, Abu Abdu Rahman Muhamad Nashirudin bin AlHaj Nuh bin 


Najati bin Adam, Shahih Sunan An-Nasa'1, Maktabah Tarbiyah, Cetakan 
Pertama 1409 H. 


. Albani, Abu Abdu Rahman Muhamad Nashirudin bin Al-Haj Nuh bin 


Najati bin Adam, Shahih Sunan Abu Dawud, Muassasah Gharras, Cetakan 
Pertama 1423 H. 


. Albani, Abu Abdu Rahman Muhamad Nashirudin bin A-Haj Nuh bin 


Najati bin Adarn, AtTa'ligat Al-Hisan ala Shahih Ihnu Hihban, Dar Bawasir, 
Jeddah, Cetakan Pertama 1424 H. 

sabudin Ahmad bin Abu Bakar bin Ismail 
bin Salim bin Oimaz bin Utsman Al-Kin: sySyafi'l, Misbah Ax-Zujajah 
fi Zawa'id Ibnu Majah, Tahgig, A-Muntaya AlKisynavi, Darul Arabiyah, 
Beirut, Cetakan kedua, 1403 H. 


. Albuwaishiri, Abul Abbas Syihabudin Ahmad bin Abu Bakar bin Ismail bin 


Salim bin Rimaz bin Utsman AllKinani Asy-Syafi'T, Ittihaful Khiyarah Al. 
Mahirah bi Zawa'id Al-Mtasanid A-Asyarah, Pengantar, DR. Ahmad Ma'bad 
Abdul Karim, Tahgig, Darul Misykah, Darul Wathan, Riyadh, Cetakan 


854 Sunnon Nobi Sehari KO 523) 


perima, 1420 H. 

53. AHAjluni, Ismail bin Muhamad bin Abdul Hadi AHJarahi AdDimesygi, Abul 
Fida, Kasyful Khafa wa Mwilu Ilbas, Tahgig, Abdul Hamid bin Ahmad 
bin Yusuf Handawi Al-Maktabah Ashriyah, Cetakan Pertama, 1420 H. 

54. An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyidin Yahya bin Syaraf, Khulasatul Ahkam 
fi Muhimmati Sunan wa Oawa'id AlIslam, Tahgig Husain Ismai Alfamal, 
Muassasah ArRisalah, Beirut, Cetakan pertama, 1418 IT. 

55. AlHaitsami, Abu Hasan Nurudin Ali bin Abu Bakar bin Sulaiman, Majma" 
ArZawa'id wa Manba'ul Fawaid, Tahgig Hisamudin AlJudsi, Maktabah 
AL-Oudsi, Kairo, 1414 H. 

56. Ibnu Haiar, Abul Fadhal Ahmad hin Ali bin Muhamad bin Ahmad Al 
Asgalani, Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari, Tahgiy, Muhamad Fw'ad 
Abdul Bagi, Takhrij, Muhibbudin AlKhatib, Talig, Abdul Asiz bin Abdullah 
biu Bas, Beirut, 1379 H. 

S7. Ibnu Abdil Barr, Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhamad bin Abdul 
Bare bin Ahsim Alurthubi, Allstidzkar, Tahgig, Salim Muhamad Atha, 
Muhamad Ali Muawwadh, Darul Kutubul Ilmiyah, Beirut, Cetakan 
pertama, 421 Il 

. Ath'Thayyibi, AlHusain bin Abdullah bin Muhamad Ath'Thayyibi 
Srarafudin, Syarah Ath-Thayyibi Ala Misykat AlMasabih (AI-Kasyif an 
Hagaiy As-Sunan), Tahgig, DR. Abdul Hamid Handawi, Maktabah Nizar 
Mushtafa Al-Baz, Makkah Al-Mukarramah, Riyadh, Cetakan pertama, 
1417 H. 

59. An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyidin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, AL 
Minjah Syarah Shahih Muslim bin A-Hajjai, Dar Ihya ArTurats AlArabiy, 
Beirut, Cetakan kedua, 1392 H. 

60. Ibnu Sa'ad, Abu Abdillah Muhamad bin Sa'ad bin Muni' AlHasyini Al- 

Baghdadi, AthThabagat AKubra, Tahuia, Muhamad Abdul Gadir Atha, 

Darul Kutubul Ilmiyah, Beirut, Cetakan pertama, 1410 H. 

“Abu Syaikh AlAsbahani, Abu Muhamad Abdullah bin Muhamad bin Ja'far 

bin Tlayyan AlAnshari, Akhlagul Nabi wa Adabuhu, Tahgig, Shalih bin 


& 


6. 


Sunnah Nabi Sehari-hari 


AAN 


8 


83. 


64. 


Muhamad AlWunyan, Darul Muslim, Cetakan pertama. 1998 M. 


. Albani, Abu Abdu Rahman Muhamad Nashirudin bin A-Haj Nuh bin 


Najati bin Adam, Mukhtashar AsySyamail ALMuhamadiyah, A-Maktabah 
Allslamiyah, Oman. 

Albani, Abu Abdu Rahman Muhamad Nashirudin bin AMAaj Nuh bin 
Najati bin Adam, Ashlu Shifati Shalat Nabi, Maktabah Al-M'arif, Riyadh, 
Cetakan pertama 1428 TT. 

Ade-Dzahabi, Syamsudin Abu Abdillah Muhamad bin Ahmad bin Utsman 
@aimaz, Siyar A'lam An-Nubala, Tahgig Syw'aib Al-Arnauth, Muassasah 
ArRisalah, Cetakan ketiga, 1405 H. 


3. Ash-Shuyani, Abu Umar bin Hamd, As-Sirah An-Nahawiyah Kama Ja'at Fil 


Ahadits Ash-Shahihah (Oira'ah Jadidah), Maktabah Al-Ubaikan, Cetakan 
pertama, 1424 H - 2004 M. 


854 Sunnon Nobi Sehari 


